HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong 4920-1980) 


KOMPAS 


TERBIT 32 HALAMAN #4 KLASIKA 
NOMOR 084 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 


Jakob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
SABT Harga langganan Rp 78.000,— 
22 SEPTEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT In Rp DO — 


Harapan Besar 
Warga Jakarta 


JAKARTA, KOMPAS — Kemenangan Joko Widodo-Basuki 
Tjahaja Purnama merupakan gambaran harapa a 
yang sudah lama mendambakan perubahan positif pada ibu kota 
negara ini. Pengamat perkotaan yang juga warga Bogor, Jawa 
Barat, Yayat Supriyatna, Jumat (21/9), mengatakan, sudah lama 
masyarakat di sekitar Jakarta mendambakan Jakarta dipimpin 
pembaru. 

"Perubahan positif di Jakarta pasti berdampak positif terhadap 
daerah sekitarnya, termasuk perubahan kebijakan yang akan 
terjadi. Warga berharap mendapatkan ruang untuk bersuara dan 
didengar idenya untuk mengatasi masalah yang ada,” katany: 

Yayat menyatakan, pola ker 

PUTARAN KE-2 Jokowi selama ini yang lebih ba- 

nyak di lapangan menyerap lang- 

a sung alah warganya dan meng- 

inisiasi masyarakat untuk mandiri 

memperbaiki lingkungannya akan 

menjadi barometer di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

”Pemimpin daerah memang tugasnya menginisiasi ide-ide warga 
dan mengontrolnya langsung secara rutin,” kata Yayat. 

Widjanarko (39), warga Citayam, Depok, Jawa Barat, yangjuga 
pengguna kereta rel listrik (KRL) tiap hari untuk menuju tempat 
kerjanya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengatakan, ia 
sungguh berharap gubernur-wakil gubernur DKI yang baru 
segera mempercepat peningkatan layanan angkutan publik, 

”Saya tahu, butuh kebijakan pemerintah pusat untuk mem- 
perbaiki layanan angkutan seperti KRL, tetapi mungkin dia nanti 
bisa ngompori pusat biar cepat bertindak," katanya. 

Sotyano Zakaria, pengamat kebijakan publik pada Pusat Studi 
i Jokowi mampu mengatasi 


3 


BACA JUGA HAL 26 


tan Rp 1 triliun per tahun. 
u adalah belanja warga DKI dan sekitarnya 
untuk membeli bahan bakar minyak. 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-4) 


www.kompas.com 


Cari Calon Alternatif 2014 


Parpol Fokus ke Figur 


JAKARTA, KOMPAS — Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah DKI Jakarta dijadikan pelajaran bagi 
sejumlah partai politik untuk berbenah, Upaya yang 
dilakukan tidak hanya dengan menggerakkan mesin 
partai agar lebih efektif mendulang suara pada 
Pemilihan Umum 2014, tetapi juga dengan mencari 
calon alternatif untuk Pemilu 2014. 


Kemenangan Joko Widodo- 
Basuki Tjahaja Purnama (Joko- 
wi-Ahok) atas Fauzi Bowo-Nach- 
rowi Ramli (Foke-Nara) berda- 
sarkan hitung cepat sejumlah 
lembaga survei menunjukkan 
dukungan partai tidak menjamin 
untuk memenangi pemilu. 

Dalam Pilkada DKI Jakarta, 
Foke-Nara didukung Partai De- 
mokrat, Golkar, Hanura, PAN, 
PKB, PBB, PMB, 
PKNU, PPP, dan PKS, 
Sementara Jokowi- 
Ahok hanya didu- 
kung PDI-P dan Par- 
tai Gerindra yang to- 
tal kepemilikan kursi 
di DPRD DKI Jakart: 
tidak mayoritas. 


ses Pilkada DKI Ja- 

karta, PAN berkesimpulan, me- 
sin parpol harus bergerak efektif 
dalam mendulang suara. Kalau 
tidak, simpatisan partai tak lagi 
terkonsolidasi dengan baik,” kata 
Ketua Badan Pemenangan Pe- 
milu PAN Viva Yoga Mauladi, di 
Jakarta, Jumat (21/9). 


keberhasilan Jokowi melawan 
petahana Fauzi Bowo, PAN me- 
yakini pentingnya figur dalam 
pemilihan calon anggota legislatif 
ataupun figur calon presiden. 


Lebih cermat 


Ketua Umum Dewan Pimpin- 
an Pusat PPP Suryadharma Ali 
pun mengakui bahwa kekalahan 
Foke-Nara adalah kekalahan ku- 
alitas figur kepemim- 
pinan, Oleh karena 
itu, Pilkada DKT Ja 
karta menjadi evalu- 
asi besar bagi PPP 
untuk melihat lebih 
jauh kondisi-kondisi 
serupa yang bisa ter- 
jadi pada — Pemilu 
2014. 

"Jangankan ma- 
syarakat bawah terhadap kepala 
daerahnya, level pimpinan PPP 
saja ada juga yang tidak na 
pandangannya dengan saya,” ka- 
tanya. 

Kekalahan dua kali dalam Pil- 
kada DKI Jakarta juga jadi pela- 
jaran berharga bagi Golkar. "Ke 
depan, kami akan lebih cermat 


KOMPAS layanan Strategi lain yang dapat di- 
/ berlangganan adopsi untuk pemenangan pe- dalam memutuskan sikap, baik 
3 1917 milu, kata Viva, adalah mem- — untuk menentukan koalisi mau- 


567 6000 


hotline@kompas.com 


8 


VZ1-Z 


£ 3 


|. 
v2 
(AU E 
F 


KOMPAS/SRI REJEKI 


Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi) menumpang becak, ditemani seorang warga, dari Lapangan 


bangun tim 
dari para 
langan mas 
relawan diyakini menjadi salah 
satu perangkat untuk mendulang 


lawan yang terdiri 
h serta ka- 


suara, 


pun figur yang akan diusung,” 
kata Wakil Sekretaris Jenderal 
Partai Golkar Nurul Arifin 
Menurut politikus senior Par- 
tai Golkar, Zainal Bintang, hasil 
Pilkada DKI menunjukkan bulan 


wwwfacebook.com/kompasfb Warna barenfompas Kotabarat menuju rumah dinas wali kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/9). Jokowi kembali ke Solo Hal lain yang tak kalah penting 
MAA RE kar seusai mengikuti Pilkada DKI Jakarta sehari sebelumnya. adalah pemilihan figur. Melihat — (Bersambung ke hal 15 kol 5-7) 
@ Baca "Kompas” Minggu Besok & Milad Tidak tahu Lainnya 
5 / CLC Tidak 4 1 
SOSOK VERSUS PARPOL Sa NN PI prosanyars 19,396 
40,190 2 2 
1 15,090 
Apakah kesamaan Dalam memilih Pertimbangan L 
partai politik v kepala daerah, ) Yasangat dalam » Sosok calon 
memengaruhi 2 ” apakah koalisi mempertim- menentukan Cbersit/ 
Anda dalam 30,196 parpol pendukung bangkan pilihan di Marasa tidak korupsi) 
menentukan Ted menjadi 31816 pilkada, cocok ar a0 
pilihan politik? pertimbangan 2159/0 (ajak pendapat — dengan calon 30,370 
(ajak pendapat Anda? 20-22 Maret 4 
10-12 September (Jajak pendapat 2012) 6, 19 Te 8 
2012) 8 25-27 Juli 2012) Kesamaan NA Oo 
Tidak SN Ya, cukup 'agama/etnis | 
“empat 55,09e mempertimbangkan 2.901 Ka 20.8 
DANA AANP3 0/0 “0 Wawa 6 
AP Olah dari KP , c , 6 
Mel Ha 24,890 | si” 


KOMPAS/WAWAN II PRABOWO 


Ketika kematian dijual sebagai gaya hidup, kuburan ditawarkan 
i tempat yang dicitrakan penuh kesan, Di sebuah kuburan 
itar Jakarta, orang bisa berziarah, sehabis itu mereka bisa 
akan di restoran bintang lima atau berenang di kolam renang 
ukuran olympic. Dan orang-orang pun beramai-ramai memesan 
lahan pemakaman. Bahkan, nama-nama orang yang 
sengaja dicantumkan di batu nisan sebagai semi 


AH AIR 


AN 


Kuda Sumbawa: Dulu untuk Berperang, Kini Diperah 


susu itu, turut mendongrak po- kuda yang sudah dijinakkan agen penjual, Dari hasil penju- 


Carilah kuda yang baik. 


ika dulu kuda dibutuhkan 
jadi booking. Aduh-aduh... Dan, baca kalimat iklan makam ini, Pn | untuk upacara ritual dan pularitas susu kuda Sumbawa. —— oleh warga desa. Kuda itu me- alan susu kuda, ia mampu me- 
"Persiapkan perjalanan abadi Anda dengan bijaksana... Demikian falsafah yang penunjang kehidupan a, Pada cra 1990-an, pemerahan — mang dilepas bebas pada pagi nyekolahkan anaknya hingga ke 


susu kuda marak di 
Dompu, Bima, dan 
Sumbawa. Di Saneo, 
Kecamatan Wajo, Ka- 
bupaten Dompu, Nusa 
Tenggara Barat, 


S 


ris, kini kuda memberikan susu 
bagi kemakmuran warga Sum- 
bawa, Produl kuda liar 
melekat pada nama Pulau Sum- 
20 tahun terakhir, 
susu kuda ini hanya 
dikonsumsi oleh pemilik kuda 
sebagai penambah asupan gizi 
karena sulitnya susu sapi segar 
diperoleh di daerah itu. Namun, 
dari waktu ke waktu susu kuda 


hingga sore hari dan jenjang SMA. Kala itu, tak mu- 
dikandangkan lagi pa- dah bagi petani berlahan tadah 
da malam hari untuk hujan yang sempit di Sumbawa 
diperah susunya. Dari untuk menyekolahkan anak 
situlah diambil kata hingga ke SMA. 

Kang ”liar” karena kuda di- Dari susu kuda liar pula se- 
Jela j Ah bevaskan untuk me- bagian warga mampu memba- 
See da makan apa pun di pa- ngun rumah permanen untuk di- 


ita: Thata Joyce Sigar dipegang penduduk 
Sumbawa turun-temurun, 
Kuda menjadi bagian 
pokok dalam hidup selain 
pendamping hidup dan 
senjata yang baik. 
Selama ini kuda menjadi 


dang rumput. tinggali, membeli kendaraan pe- 
Dari susu kuda, ke- — munjang transportasi sehari-hari, 
hidupan ekonomi war- — dan memenuhi kebutuhan 


mah setiap warga un- 
tuk diambil agen, Lalu, 


bagian dari kehidupan menjadi ternama setelah mun- anak-anak penggemba- Bag, Ea gadi pusat pemerahan — termasuk untuk ibadah haji. 
» warga di pulau itu. cul cerita tentang khasiat untuk la melepas kuda yang HAL24 mulai menanjak. Seli- 
INDONESIA'S BEST SELLING penyembuhan penyakit Sebuah ' mercka miliki ke padangrum- — tersusukudaliar murni dihar- — Kendaraan tempur 
PREMIUM COMPACT SUV. penelitian yang dilakukan pene- put untuk mencari makan, gai hingga Rp 100000. Arifin Sebelum diambil susunya 


THE BMW XI AVAILABLE WITH PETROL AND DIES EN 


s Oleh SAMUEL OKTORA 
dan SIWI YUNITA C 


liti dari Kementerian Pertanian, 
Diana Herawati, yang mengung- 
kap tingginya kandungan gizi 


ma 


PROGRAM 
SPEKTAKULER" 
TOYOTA 


LEXUS GS250 
Toyota YARIS 


dan masih banyak lagi 


(45), misalnya, sebagai peternak 
kuda setiap hari bisa menyetor- 
kan hingga 8 liter susu kepada 


untuk dijual, kuda terlebih dulu 


Kuda liar, kuda jinak 
Kuda liar Sumbawa sejatinya 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-4) 


Servis & SUKU Yew 3 


Urusan Toyota jadi mudah! 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


2 KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS AGUS SUSANTO 


Warga melintas di depan mural berisi kritik terhadap penegakan hukum yang lemah di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (21/9). Kritik 
terhadap kinerja pemerintah terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan 


penegakan hukum, 


RUU PEMILIHAN PRESIDEN 
Matangkan Konsep Pemilu Serentak 


JAKARTA, KOMPAS — Kon- 
sep pemilihan umum secara se- 
rentak diharapkan lebih dima- 
tangkan. Meskipun banyak ke- 
untungan yang bisa didapat, tidak 
seharusnya pemilu serentak 
langsung diberlakukan pada ta- 
hun 2014 tanpa kesiapan dan 
konsep yang je 

Pendapat itu disampaikan ang- 
gota Badan Legislasi (Baleg) De- 
wan Perwakilan Rakyat dari 
Fraksi Partai Kebangkitan Bang- 
sa (PKB). A Malik Haramain, di 
kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Jumat (21/9). 

Malik mengatakan, pada prin- 
sipnya PKB kat jika pemilu 
dilakukan a serentak. Pa- 
salnya, dengan pemilu serentak 
penggunaan anggaran menjadi 
lebih irit dan efisien. Keuntungan 
lain adalah masyarakat tidak je- 
nuh dalam menentukan pilihan 
politiknya. Masyarakat cukup 


mendatangi tempat pemungutan 
suara dua kali dalam lima tahun 
sehingga diharapkan tingkat par- 
tisipasi pemilih pun meningkat. 

Meski demikian, penyelengg 
raan pemilu serentak tetap sulit 
kan pada tahun 2014. 

alan yang akan 
muncul adalah bagaimana meng- 
atur persyaratan partai politik 
untuk mengusung calon presiden 
(capres) dan calon wakil presiden 
(cawapres). 

"Kalau kemudian pilpres dan 
pileg dilakukan bersamaan pada 
2014, pertanyaannya bagaimana 
memberlakukan presidential lh- 
reshold-nya. Kalau menggunakan 
persentase perolehan suara pada 
Pemilu 2009, itu tidak relevan. 
Lalu kalau tidak memakai pre- 
sidential threshold juga lucu, tidak 
adil. Untuk mengusung kepala 
daerah saja ada threshold, masa 
memilih presiden tidak ada th- 


reshold,” ujarnya. 

Anggota Baleg dari Fraksi Par- 
tai Keadilan Sejahtera, Indri 
ga berpendapat, pemilu serentak 
akan sulit diselenggarakan pada 
2014. Alasanni arat peroleh- 
an kursi atau suara parpol untuk 
mengusung — capres-cawapres 
(presidential threshold) — harus 
ber kan hasil pemilu terkini, 
bukan pemilu sebelumnya, 

Oleh karena itu, Malik meng- 
jar konsep pemilu se- 
rentak dimatangkan terlebih da- 
hulu sebelum diberlakukan. Apa- 
konsep yang ditawarkan ti- 
ap fraksi mengenai pemilu 
serentak juj h berbeda-be- 
da. PKB, misalnya, mengusulkan 
pemilihan presiden, pemilihan 
DPR, dan pemilihan DPD di- 
selenggarakan bersamaan, Pemi- 
lu gubernur, bupati/wali kota, 
dan DPRD provinsi serta DPRD 
kabupaten/kota juga diselengga- 


rakan secara bersamaan, 

Konsep itu berbeda dengan ga- 
gasan yang diajukan Partai Gol- 
kar, yakni pemilu presiden di- 
lakukan ntak dengan pemilu 
kepala daerah, Sementara pemilu 
DPR diselenggarakan bersamaan 
dengan pemilihan DPD, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupa- 
ten/kota. 

Namun, menurut Wakil ketua 
MPR yang juga Wakil Ketua 
Umum Partai Persatuan Pem- 
bangunan — Lukman — Hakim 
Saifuddin, ide pelaksanaan pe- 
milu serentak antara pemilu pre- 
siden dan pemilu anggota le- 
gislatif masih mungkin diterap- 
kan pada Pemilu 2014. Hal ter- 
penting yaitu usul tersebut ter- 
lebih dulu didasari kajian men- 
dalam dan di: sikan secara 
kepada semua kalangan 
masyarakat pemangku kepen- 
tingan. (NTA/DIK) 


Bawaslu Sulit 
Awasi Verifikasi 


Lembaga Pemantau Pemilu Pun Dikerahkan 


JAKARTA, KOMPAS — 
Badan Pengawas 
Pemilihan Umum 
mengakui sulit 
mengawasi tahapan 
verifikasi partai politik. 
Hal ini disebabkan 
infrastruktur Bawaslu di 
daerah baru tingkat 
provinsi yang terbentuk. 
Itu pun secara formal 
baru di 24 provinsi. 


Ketua Bawaslu Muhammad 
mengatakan hal tersebut seus 
melantik anggota Bawaslu ting- 
kat provinsi dari 24 provinsi, 
Jumat (21/9) di Jakarta. Setelah 
dilantik secara formal, anggota 
Bawaslu Provinsi harus merekrut 
anggota Panitia Pengawas Pemilu 
(Panwaslu) Kabupaten/Kota. 

Di daerah lain yang masih akan 
menyelenggarakan pemilihan ke- 
pala daerah, fungsi pengawasan 
verifikasi parpol dirangkap Pa- 
nitia Pengawas Pilkada. Anggota 
Bawaslu Provinsi tersebut belum 
dilantik karena Bawaslu tidak 
ingin ada dua lembaga pengawas 
di satu daerah. 

Anggota Bawaslu, Nelson Si- 
manjuntak, mengatakan, di Aceh 
perekrutan dan pelantikan Ba- 
waslu Provinsi malah ditentang 
DPR Aceh. Alasannya, keistime- 
waan Aceh membuat penyeleng- 
gara pemilu hanya Komite In- 
dependen Pemilihan Aceh dan 
Panitia Pengawas Pemilihan 
(Panwaslih) Aceh. Padahal, Pan- 
waslih hanya untuk pilkada. Ba- 
waslu Provinsi menangani pe- 
milu legislatif dan pemilu pre- 
siden, 

Supaya pengawasan tetap bisa 
dilakukan meski infrastruktur 


TUGAS 


# Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 
# Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelengga- 


raan pemilu 


“ Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 


ma 


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN U 


melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip 
yang disusun oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia 


WEWENANG 


“ Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu 

“ Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi A 
pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomen- 
dasikannya kepada yang berwenang 


“ Menyelesaikan sengketa pemilu 


“ Membentuk Bawaslu Provinsi 


# Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi 
# Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 


peraturan perundang-undangan 


— ng 
Sumber: Litbang "Kompas'/YOH, dialah dari UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 


Bawaslu belum rampung, kata 
Muhammad, kemarin Bawaslu 
menandatangani nota kesepa- 
haman dengan perguruan-pergu- 
ruan tinggi dan lembaga peman- 
tau pemilu, Nota itu mengikat 
sama pengawasan supaya di 
setiap kabupaten ada perpan- 
jangan tangan Bawaslu dalam 
memantau verifikasi parpol. 
Pengawasan itu terkait titik-ti- 
tik krusial verifikasi faktual se- 
perti sekretariat, dokumen, dan 
keanggotaan parpol. Temuan 
perguruan tinggi dan pemantau 
dilanjutkan ke Bawaslu dalam 
tenggat tertentu, Bawaslu wajib 
menindaklanjuti setiap temuan. 
Pengawasan oleh kalangan 
perguruan tinggi dan lembaga 
pemantau tersebut terutama di 
delapan daerah yang dinilai pa- 
ling rawan pelanggaran seperti 
Sulawesi Barat, Maluku Utara, 
Jakarta, dan DT Yogyakarta. Su- 
paya kemampuan dan pengawas- 
an efektif, semua pemantau dari 
perguruan tinggi dan lembaga 
swadaya masyarakat akan dilatih. 


ANDRI 


Pelatihan, menurut Muhammad, 
dimulai pekan depan. 


Perubahan peraturan 


Kemarin, KPU kembali me- 
ngumpulkan perwakilan parpol 
yang lolos seleksi administrasi 
pendaftaran, Dalam pertemuan 
tersebut, anggota KPU, Ida 
Budhiati, menjelaskan perubah- 
an Peraturan KPU Nomor 7 dan 
8 Tahun 2012 sebagai tindak lan- 
jut putusan Mahkamah Konsti- 
tusi. Peraturan itu terkait tahap- 
an pemilu dan verifikasi parpol, 

Selain itu, menurut anggota 
KPU, Sigit Pamungkas, KPU juga 
mengingatkan tenggat waktu un- 
tuk melengkapi dokumen pada 
29 September. Parpol juga harus 
an daftar nama anggota 
n dalam bentuk so/t- 
copy sesuai dengan hardcopy 
serta kartu anggota yang dise- 
rahkan ke KPU kabupaten/kota. 

"Kami meminta KPU daerah 
tidak mengambil hal-hal yang ti- 
dak diatur dan bukan kebijakan 
KPU, ujar Sigit. (INA) 


KUNJUNGAN KENEGARAAN 


Presiden Hadiri Sidang Umum PBB 


JAKARTA, KOMPAS — Pre- 
siden Susilo Bambang Yudho- 
yono didampingi Ibu Ani Yu- 
dhoyono akan melawat ke New 
York, Amerika Serikat, Sabtu 
(22/9). Presiden akan mengha- 
diri Sidang Majelis Umum Per- 
serikatan Bangsa-Bangsa dan Pa- 
nel Tingkat Tinggi pada Agenda 
Pembangunan Pasca-2015 (High 
Level Panel on the Post-2015 
Development Agenda). 

Dalam lawatannya selama le- 
bih kurang sepekan tersebut, 
Presiden juga membawa agenda 
ekonomi untuk menarik minat 
investor luar melalui ajang In- 
donesia Investment Day (TTD). 

Kehadiran Presiden dalam 
Pembukaan Sidang Ke-67 Ma- 
jelis Umum PBB pada 25 Sep- 
tember 2012, menurut Staf Khu- 
sus Presiden Bidang Hubungan 
Internasional Teuku Faiza 
dinilai penting karena sidang itu 
dihadiri para pemimpin negara 
dunia. Presiden dijadwalkan 
menjadi salah satu pembicara pa- 
i debat umum di 

Seusai mengikuti 
jelis Umum PBB, pada hari yang 
sama Presiden langsung meng- 
hadiri High Level Panel on the 
Post-2015 Development Agenda 
(HLP). Bahkan, dalam forum ter- 


sebut, Presiden Yudhoyono juga 
akan memimpin pertemuan ter- 
sebut bersama Perdana Menteri 
Inggris David Cameron dan 
Presiden Liberia Ellen John- 
son-Sirleaf. 

"Agenda dalam pertemuan 
tersebut akan menjadi cetak biru 
bagi pembangunan global pas- 
ca-2015 untuk menangani isu 
pembangunan dalam konteks 
pengentasan warga miskin, pen- 
ciptaan pertumbuhan, dan pe- 
lestarian lingkungan hidup,” kata 
Teuku, Jumat (21/9) di Jakarta. 

Kegiatan IID dilakukan sebe- 
lum Presiden mengikuti Pem- 
bukaan Sidang Majelis Umum 
PBB dan pertemuan HLP. ID 
berlangsung di New York Stock 
Exchange, Senin (24/9). 

Dalam forum tersebut, Pre- 
siden akan berpidato tentang ke- 
bangkitan Indonesia sebagai ke- 
kuatan ekonomi baru Asia. Pre- 
siden juga akan menerima 
jumlah pelaku bisnis utama 
Amerika Serikat, antara lain CEO 
IBM, CEO Honeywell, CEO Car- 
gill, dan CEO Millennium Chal- 
lenge Corporation. 

Presiden Yudhoyono juga akan 
menerima dua penghargaan. Per- 
tama, penghargaan Valuing Na- 
ture Awards for Leadership in 


the Coral Triangle Initiative yang 
diberikan The Nature Conser- 
vancy, WRI, dan WWF. Kedua, 
penghargaan USABC 21st Cen- 
tury Economic Achievement 
yang diberikan US-ASEAN Busi- 
ness Council. Penghargaan ter- 
sebut akan diberikan dalam ke- 
giatan yang bertemakan ”Indo- 
Environmental 
and Economic Sustainability”. 
”Kedua penghargaan tersebut 

Ika bentuk ap- 
resiasi atas berbagai kemajuan 
ekonomi Indonesia di bawah ke- 
pemimpinan Presiden Yudho- 
yono dan atas komitmen Indo- 
nesia dalam melestarikan ling- 
kungan,” kata Teuku. 

Teuku mengatakan, Presiden 
Yudhoyono juga berkesempatan 
mengikuti peluncuran Journal 
Strategic Review. Dalam pelun- 
curan itu, Presiden akan me- 
nyampaikan pidato kunci dan 
menerima medali dari Foreign 
Policy Association. Medali itu di- 
berikan sebagai pengakuan dan 
penghargaan atas peran dan ke- 
pemimpinan Presiden dalam 
memajukan perdamaian dan 
pembangunan dunia. 

Presiden beserta rombongan 
direncanakan kembali ke Tanah 
Air pada Minggu (30/9). (WHY) 


KILAS POLITIK & HUKUM 


KOMPAS /ALIP ICHWAN 


Tokoh pers, Pia Alisjahbana (kanan), memberi 
selamat kepada August Parengkuan seusai acara 
Syukuran Pengangkatan August sebagai Duta 
Besar dan Halalbihalal Pers Nasional di Hotel 
Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (21/9). 


Pena Emas untuk August Perengkuan 
Redaktur Senior Harian Kompas yang juga Ke- 
tua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) Pusat, August Parengkuan, 
Jumat (21/9), mendapat penghargaan pena 
emas dari PWI Pusat. Pena emas itu dise- 
matkan oleh Ketua Umum PWI Pusat Mar- 
giono dalam acara syukuran pengangkatan Au- 
gust Parengkuan sebagai Duta Besar RI Luar 
Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Italia, me- 


rangkap Malta dan Siprus, serta organisasi PBB 
yang bermarkas di Roma, Acara di Hotel In- 
donesia Kempinski, Jakarta, itu menjadi ajang 
Silaturahim Idul Fitri Pers Nasional, Sejumlah 
tokoh pers hadir, antara lain Sabam P Siagian, 
Djafar H Assegatf, Ishadi SK, Bambang Hz 
ymurti, Tarman Azam, dan Sotyan Lubis, (NAS) 


Hidayat Nur Wahid Ketua Fraksi PKS 


Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid di- 
angkat menjadi Ketua Fraksi PKS Dewan Pe- 
rwakilan Rakyat. Pengangkatan Hidayat terse- 
but disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Hu- 
mas Mardani Ali Sera melalui rilis yang dikirim 
Rabu (19/9) malam. Mardani menjelaskan, 
pengangkatan Hidayat merupakan rotasi yang 
biasa dilakukan PKS. Rotasi anggota Fraksi PKS 


merupakan bentuk penyegaran untuk meng- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


hasilkan kinerja terbaik partai. DPP PKS me- 
nilai, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat itu akan mampu menggenjot kinerja 
Fraksi PKS. "Harapan konstituen terhadap PKS 
sangat besar. Perjuangan yang selama ini di- 
lakukan perlu dikuatkan lagi, dan Hidayat me- 
rupakan orang yang tepat untuk mengartiku- 
lasikan keinginan itu,” katanya. Dengan kepe- 
mimpinan Hidayat itu diharapkan kinerja Frak- 
si PKS dalam melaksanakan tiga fungsi par- 
lemen semakin meningkat. (NTA) 


SEPTEMBER CERIA 


Wujudkan Impian dengan 


Klik www.BB5SM.com 


Menangkan Uang 
ping Vc 
di Matahari Departmen 


talh S 


(Berlaku 1 September - 30 November 2012) 


« GMATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


BELANJA 
BERHADIAH TOTAL 
SIMPAN STRUK ANDA 


Tunai Rp4 300 
cher Total Miliaran Rupiat 


." 
ai MN Oa Hn Sui ' 
Ps « 


Pa An TN 


Ps 


LN ai 


Pp 5 Miliar! 


nya dengan berbelanj 


Store, Hypermart dan Foodmarti 


No zin Promosi : 881/PPSDBS-SPP/08/2012 


“Produk tertontu 
“Produk bertanda merah 
Hingga 23 Septernber 2012 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KPK Rekrut 80 Penyidik 


Akan Ada Pelatihan Khusus 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan 
Korupsi sudah berhitung dengan segala risiko terkait 
rencana penarikan 20 penyidik dari kepolisian. 
Dalam tahap awal mengurangi ketergantungan 
kebutuhan penyidik dari kepolisian, KPK akan 
merekrut 80 penyidik independen. 


"Sekarang kami sedang mem- 
proses seleksi — administrasi 
rekrutmen dari internal seba- 
nyak 30 orang. Mereka adalah 
pegawai KPK dari berbagai di- 
rektorat, seperti Direktorat Pe- 
nyelidikan, Direktorat LHKPN 
(Laporan Harta Kekayaan Pe- 
nyelenggara Negara), dan Direk- 
torat Gratifikasi,” kata Juru Bi- 
cara KPK Johan Budi SF, Jumat 
(21/9) di 

Tidak ada dan polisi da- 
lam 30 orang yang tengah di- 
seleksi tersebut karena mereka 
sudah otomatis merupakan pe- 
nyidik. Namun, KPK membuka 
peluang bagi penyidik yang ber- 
asal dari kepolisian untuk men- 
jadi pegawai tetap KPK. "Tentu 
kalau mereka ingin menjadi pe- 
gawai tetap KPK, mereka harus 
ndurkan diri dari instansi 
” kata Johan, 

Menurut anggota Badan Pe- 
kerja Indonesia — Corruption 


Watch, Emerson Yuntho, seba- 
iknya KPK memang merekrut 20 
penyidik yang ditarik Polri se- 
bagai pegawai tetap. "Mereka 
yang bergabung bisa diminta 
mengundurkan diri dari kepo- 
lisian,” kata Emerson. 

Pemberantasan korupsi yang 
dilakukan KPK dapat berada da- 
lam kondisi darurat jika Polri 
terus menarik penyidik Polri di 
KPK. Karena itu, perekrutan pe- 
nyidik independen oleh KPK ha- 
rus diapresiasi. 

Johan mengatakan, proses 
rekrutmen penyidik independen 
sebenarnya merupakan keingin- 
an KPK sejak lama. Namun, baru 
sekarang pimpinan KPK memu- 
tuskan rekrutmen penyidik in- 
dependen. 

Dari kalangan internal KPK, 
menurut Johan, bebe 
wai memang memil 
untuk menjadi penyidik. Seb: 
nyak 80 pegawai KPK yang 


tengah diseleksi mendaftarkan 
diri sebagai penyidik. "Mereka 
punya kualifikasi sebagai penyi- 
dik” kata Johan. 

Nantinya setelah mereka di- 
tetapkan menjadi penyidik, akan 
ada pelatihan khusus yang di- 
berikan. KPK, menurut Johan, 
memiliki kerja sama dengan se- 
jumlah lembaga termasuk de- 
ngan kepolisian untuk melatih 
pegawainya menjadi penyidik. 
”Kami bekerja sama deng: 
Mahkamah Agung, kejaksaan, 
dan lewat forum JCLEC Jakarta 
Centre of Law Enforcement 
Cooperation) yang merupakan 
milik kepolisian,” katanya. 


Sesuai peraturan 


Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto mengatakan, jika 
mengacu Undang-Undang No- 
mor 30 Tahun 2002 tentang 
KPK, rekrutmen penyidik me- 
mang bisa dilakukan secara man- 
diri oleh KPK. Pasal 45 UU No 30 
Tahun 2002 secai 
butkan bahwa penyidik adalah 
penyidik KPK yang diangkat dan 
diberhentikan oleh KPK. 

Anggota Komisi III DPR, Eva 
Kusuma Sundari, menyatakan, 
tidak ada larangan bagi KPK un- 
tuk merekrut penyidik dari luar 
kepolisian, Saat ini, KPK juga 


sudah memiliki penyidik dari lu- 
ar kepolisian, misalnya dari Ba- 
dan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan. Bahkan, KPK ju- 
ga punya penyidik yang meru- 
pakan pegawai komisi itu. Kelak, 
KPK bahkan juga membutuhkan 
penyidik dari kalangan ahli pasar 
saham atau analis transaksi elek- 
tronik,” ujar Eva, 

Namun, Eva berharap, KPK 
memakai teknik komunikasi dan 
str i yang lebih produktif. De- 
ngan demikian, masalah penyidik 
di luar kepolisian tidak menjadi 
isu yang menimbulkan polemik 
atau persoalan baru. 
ika KPK masih memakai po- 
la lama, yaitu memobilisasi du- 
kungan seperti untuk melawan 
DPR dalam kasus rencana pem- 
bangunan gedung baru, itu malah 
n kontraproduktif,” ujar po- 
dari PDI-P ini. 

Namun, menurut Wakil Ketua 
Komisi III DPR Nasir Djamil, 
KPK tidak boleh lupa bahwa 
langkah mereka selama ini dalam 
memberantas korupsi didukung 

jaksaan dan kepolisian, Seba- 
ya, kejaksaan dan kepc 
juga berkepentingan agar apa- 
ratnya bisa bekerja di KPK hing- 
ga mei ling- 
kungan kei $ be- 
kerja di KPK. (BIL/NWO/FER) 


lit 


Kejaksaan Tunggu Koordinasi KPK-Polri 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
jal n Agung menegaskan 2 
menindaklanjuti bei asu 
korupsi pengadaan alat simula 
di Korps Lalu Lintas Polri sesuai 
prosedur. Kejaksaan Agung tidak 
dalam posisi menentukan KPK 
Polri yang lebih berwenang 
menyidik kas it simulasi ini. 

"Polri dan KPK sedang 
berkoordinasi terus memecah- 
kan permasalahan itu. Kami tak 


Andhi 


sus Nirwanto, Jumat 
(21/9) di Jakarta. Dalam meneliti 
berkas kasus alat simulasi ini, 
Kejagung fokus pada kelengkap- 


an berkas baik material maupun 
formal, Jika tak lengkap, berkas 
akan dikembalikan ke Mabes 
Polri untuk dilengkapi. Jika di- 
anggap lengkap, berkas akan di- 
limpahkan ke tahap penuntutan. 
Kejagung telah menerima pe- 
an tiga berkas kasus alat 
i dari M: Polri, Senin 
lalu. Tiga berka: tiga 
tersangka masing-masing Brigjen 
(Pol) Didik Pramono, Komisaris 
Legimo, dan Budi Santoso. 
Sesuai KUHAP, Kejagung se- 
bagai penuntut umum punya 
waktu 14 hari untuk meneliti 
beri 
Setelah 14 hari, Kejagung harus 
sudah menyatakan sikap, apakah 


mengembalikan berkas disertai 
petunjuk atau melanjutkan ber- 
kas ke penuntutan. 
Andhi mengatakan, berdasar 
as yang diterima, tersangka 
ni disangkakan Pasal 2 dan 
3 UU No 31 Tahun 1999 
yang diubah dengan UU No 20 
Tahun 2001 tentang Pemberan- 
tasan Tindak Pidana Korupsi. 


Seharusnya dihentikan 

Anggota Badan Pekerja ICW, 
Febri Diansyah, mengatakan, Ke- 
jagung seharusnya menghenti- 
kan alat simulasi yang di- 
lim n Polri karena KPK le- 
bih berhak menyidik. 

Kasus simulator menjadi ma- 


salah karena tiga orang jadi ter- 
sangka dalam s yang sama 
yang ditangani KPK dan Polri. 
Selama penyidikan, tidak ada ti- 
tik temu antara KPK dan Polri, 

Menurut Febri, berdasarkan 
Pasal 30 UU No 80/2002 tentang 
KPK, Kepolisian, dan Keja 
tidak boleh lagi menyidik 
korupsi yang telah disidi 
Selain itu, akan lebih obye 
kasus yang menjerat polisi tidak 
ditangani polisi karena menim- 
bulkan konflik kepentingan. 

Jika Kejagung meneruskan 
berkas ke penuntutan, pengadil- 
an tipikor akan menerima dua 
berkas atas tersangka dan per- 
kara yang sama. (FAJ) 


Sidang Suap dan Pencucian Uang 


- 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


Terdakwa kasus suap dan pencucian uang, Dhana Widyatmika, mendengarkan keterangan saksi dalam 


sidang lanjutan tersebut. 


sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (21/9). Tujuh saksi hadir dalam 


PEN 


ASAN 


Polisi Tangkap Mantan Pegawai KPK 


KENDARI, KOMPAS — Polisi 
menangkap mantan pegawai Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi 
yang memeras dan menipu de- 
ngan modus mengamankan” pe- 
nyelidikan korupsi atas Guber- 
nur Sulawesi Tenggara Nur Alam. 
Dari tangan tersangka disita uang 
senilai Rp 700 juta. 

Wakil Kepala Polda Sultra Ko- 
misaris Besar Alfons Toluhula, 
Jumat (21/9) di Kendari, mu 
nyatakan, tersangka berinisial 
LYA (42) bers 
(40), ditangkap pada Kamis pu- 
kul 283.00. TT turut serta mem- 
bantu LYA dalam aksi tersebut. 

”Mereka ditangkap & 
nerima hasil pemer 
korban Amran yang merupakan 
salah satu keluarga gubernur," 
ujar Alfons. Hasil pemerasan ter- 
diri dari uang tunai &t r Rp 
200 juta dan dua buah cek senilai 
Rp 300 juta dan Rp 200 juta. 

t j an, tersangka 
mengatasnamakan KPK. 
Sejak 7 Agustus lalu yang ber: 
sangkutan tak bekerja lagi di 
KPK dan dikembalikan ke Badan 
Kependudukan dan Keluarga 
a Nasional (BKKBN) 
a. Selama di KPK, LYA be- 
kerja sebagai widyaiswara (peng- 
ajar di pendidikan dan latihan). 


"Awalnya tersangka mende- 
kati gubernur dengan mengang- 
kat isu gubernur terlibat korupsi 
yang berhubungan dengan per- 
tambangan di Si Namun, hal 
itu tak digubr Alfons. 

Hal itu kemudian diketahui 
Amran, — saudara — gubernur, 
"Korban yang tak ingin ada hal 
negatif terkait keluarganya lalu 
mencari tersangka," kata Alfons, 

Pada awalnya, LYA minta uang 
Rp 14 miliar kepada Amran yang 
juga seorang pengusaha untuk 
mengamankan kasus ini. 
negosiasi, nilainya turun menji 
Rp 700 juta. Permintaan ini di- 
laporkan ke polisi karena korban 
takut terlibat penyuapan dan cu- 
riga pada tersangka. 

"Setelah mendapat laporan 
itu, polisi menyiapkan penang- 
kapan dan meringkus tersangka 
setelah uang diserahkan,” ujar 
Alfons. Tersangk: n dijerat 
dengan P 68 dan 378 KUTIP 
tentang Pemerasan dan Penipu- 
an dengan ancaman hukuman 
sembilan tahun per IK 

Kedua tersangka saat ini men- 
jalani proses pemeriksaan di 
Markas Polda Sultra belum 
ditanyai wartawan. Polisi 
masih terus mendalami kasus 
tersebut. 


Dikonfirmasi terpisah, Kepala 
Subbagian Umum BKKBN Sultra 
Sudirman mengakui jika LYA 
merupakan pegawai BKKBN Sul- 
tra yang sempat diperbantukan 
ke KPK. Sudirman mengatakan 
belum mengetahui informasi pe- 
nangkapan LYA tersebut. "Ke- 
marin masih terlihat masuk be- 
kerja,” katanya. 


Langgar kode etik 


Saat dikonfirmasi, Juru Bicara 
KPK Johan Budi SP mengatal 
LYA memang pernah menjadi 
pegawai KPK di Biro Sumber 
Daya Manusia. Namun, sejak 
Agusi lalu LYA dipecat dari 
KPK karena melakukan pelang- 
garan kode etik.” empat dis- 
kors selama diproses di Dewan 
Pertimbangan Pegawai hingga 
akhirnya kami memecatnya," ka- 
ta Johan di Jakarta. 

Menurut Johan, LYA menjadi 
pegawai KPK sejak 2008. Johan 
mengatakan, KPK menyerahkan 
sepenuhi 
ke polisi. 
kaitannya karena orang tersebut 
sudah dipecat,” kata Johan. 

KPK, menurut Johan, siap be- 
kerja sama dan membantu polisi 
untuk memberikan keterangan 
seputar status LYA. (BL » 


DI JANTUNG PUSAT KEUANGAN SINGAPURA 


@NSBENTON 


STASIUN MRT SHENTON WAY YANG AKAN 
ET DATANG, BERADA DI DEPAN PINTU ANDA 


) Septembe S 
10815 8749529 | cvy. 
Yuri Mutiara 0878 8015 2211 | yuri.mutiara@savills.com.sg 


www.v-on-shenton.com.sg 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ON EHENTON / 


: I 


Gambar Justrasi 


| MARINA BAY 


@#mvomein CBRE) 255111 


Dewloper-UIG lamwamenta Properti) Pin Lid (Go. og. No, - 1987002176) -Derlopar  Licenas No. CX Tenure of Land - 8 yarvwet 29 November 201! -Locsion — Lot OUT TS 90at Shanton Wo  Expecard Date of Vacas Powesion 91 Doceriber 2017  Bepesad Data oi Legal Cowpletian — 3! Docemibur 2020. Soures RA (joy 2011 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


IBADAH HAJI 


Kloter Pertama Diberangkatkan 


JAKARTA, KOMPAS — Je- 
maah haji yang masuk kelompok 
terbang pertama dari 11 embar- 
kasi diberangkatkan ke Tanah 
Suci, Jumat (21/9). Pelepasan 
simbolis secara nasional dilaku- 
kan Menteri Agama Suryadhar- 
ma Ali di Terminal 3 Bandar 
Udara Soekarno-Hatta, Cengka- 
reng, Banten. 

Pelepasan jemaah haji tersebut 
dihadiri antara lain oleh Menteri 
Perhubungan EE Mangindaan, 
Ketua Komisi VIII Dewan Per- 
wakilan Rakyat Ida Fauziah, dan 
Direktur Utama Garuda Indo- 
nesia Emirsyah Satar. 

Ada 450 anggota jemaah haji 
yangtermasuk kelompok terbang 
(kloter) pertama Embarkasi Ja- 
karta (asal Tangerang, Banten) 
yang berangkat dari Terminal 3 
Bandara Soekarno-Hatta kema- 
rin, Sepuluh embarkasi lainnya 
adalah Aceh, Medan, Batam, Pa- 
dang, Palembang, Solo, Surabaya, 
Balikpapan, Makassar, dan Lom- 
bok. 


Khusus untuk embarkasi Ban- 
jarmasin, menurut Direktur Jen- 
deral Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah Anggito Abimanyu, pem- 
berangkatan jemaah haji kloter 
pertama akan dilaksanakan pada 
25 September 2012. 

Penerbangan perdana jemaah 
haji dari embarkasi Batam, Ke- 
pulauan Riau, kemarin tertunda 
beberapa jam karena ada latihan 
perang di Sri Lanka, Negara itu 
melarang seluruh pesawat sipil 
melintasi Colombo dan sekitar- 
nya selama latihan perang yan, 
berlangsung dua 1. Pa 
penerbangan haji melewati wi- 
layah udara Colombo. Pesawat 
yang dijadwalkan berangkat pu- 
kul 10.00 dijadwalkan baru bisa 
berangkat pukul 22.00. 

Penerbangan jemaah haji ta- 
hun 1433 Hijriah ini, menurut 
Anggito, menggunakan pesawat 
Garuda Indonesia dan Saudi Ara- 
bian Airlines. "Pemberangkatan 
berlangsung selama 30 hari, mu- 
lai tanggal 21 September hingga 


20 Oktober 2012. Wukuf (di Ara- 
fah) berlangsung tanggal 25 Ok- 
tober 2012,” ujarnya. 

Pemulangan jemaah haji ke 
Indonesia dijadwalkan berlang- 
sung pada 31 Oktober hingga 29 
November 2012, 

Suryadharma meminta agar 
jemaah haji Indonesia pan- 
dai-pandai beradaptasi dan selalu 
menjaga kesehatan. "Ada balai 
kesehatan di Jeddah, Mekkah, 
dan Madinah. Kalau ada gang- 
guan kesehatan, jangan ragu un- 
tuk berobat ke sana” ujarnya. 

Secara terpisah, Direktur Pe- 
layanan Haji Sri Ilham Lubis 
mengungkapkan, — berdasarkan 
pantauannya baru-baru ini di Ta- 
nah Suci, tempat tinggal jemaah 
haji dan katering relatif siap. ”Ja- 
rak tempat tinggal jemaah dari 
Masjidil Haram (di Mekkah) pa- 
ling jauh 2,5 kilometer,” ujarnya. 
Artinya, relatif lebih baik jika 
dibandingkan dengan tahun-ta- 
hun sebelumnya. 

(FAN/OSA/UTI/RAZ) 


Menteri Agama Suryadharma Ali (berkacamata) melepas jemaah haji kelompok terbang pertama embarka 


'KOMPAS/PANDRI YUNIARTI 


i Jakarta di Terminal 3 


Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jumat (21/9). Pelepasan itu dihadiri Menteri Perhubungan BE Mangindaan (kanan), serta 
Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu. 


PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 


KPU Papua Belum Bergerak 


JAKARTA, KOMPAS — Hing- 
ga hari kedua pasca-putusan 
Mahkamah Konstitusi, belum 
ada langkah atau pernyataan apa 
pun dari Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Papua, Kantor 
KPU Papua di kompleks Kantor 
Gubernur Papua sudah sepi pada 
pukul 15.00. Semua pintu masuk 
terkunci. Jendela kaca yang han- 
cur karena unjuk rasa beberapa 
waktu lalu hingga kini belum 
diganti, hanya ditutup kayu lapis 
seadanya. 

Wakil Ketua Bidang Politik 
DPD PDI-P Provinsi Papua Surya 
Ibrahim menilai, respons dan 
persiapan KPU atas putusan MK 
kurang. Kalau mau realistis, sulit 
untuk menggelar pemilihan gu- 
bernur pada tahun ini,” kata Sur- 
ya yang dihubungi di Papua, 
Jumat (21/9). 

Rabu lalu, MK memutuskan 
bahwa KPU berwenang menye- 
lenggarakan pemilu yang bersifat 
nasional, termasuk pilkada. Mes- 
kipun MK menarik kewenangan 
DPR Papua dalam pencalonan 
gubernur, MK tetap menyatakan 
proses yang lalu sah secara hu- 
kum dan calon yang sudah di- 
tetapkan dapat mengikuti proses 
selar 


anggota KPU, Juri 
Ardiantoro, mengemukakan, 
KPU Papua mesti menaati pu- 
tusan MK dengan menjadwal 
ulang tahapan pemilihan guber- 
nur Papua, Panduan pengaturan 
sudah termuat dalam peraturan 
KPU, 

"Yang diatur adalah pemba- 


($) 


Terhadap sengketa ini, 
MK telah memberikan 
putusan yang baik dan 
cukup adil untuk 
menengahi sengketa 
pilkada Papua. 
Veri Junaidi 


tasan waktu, yakni 30 hari untuk 
membuka pendaftaran calon. 
Pembukaan calon ini tidak mem- 
batalkan calon yang sudah di- 
tetapkan DPRP” ujar Juri. 

Sebelumnya, peneliti Perkum- 

pulan untuk Pemilu dan Demo- 
krasi, Veri Junaidi, berharap agar 
putusan MK bisa menjadi re- 
solusi konflik menyangkut pe- 
laksanaan pilkada Papua yang 
berlarut-larut. DPRP dan KPU 
Papua diharapkan menjalankan 
putusan MK secara konsekuen 
sehingga tidak terbuka konflik 
lagi, 

"Terhadap sengketa ini, MK 
telah memberikan putusan yang 
baik dan cukup adil untuk me- 
nengahi sengketa pilkada Papua. 
Paling tidak sudah pasti lembaga 
yang berwenang menyelenggara- 
kan pilkada,” ujar Veri. 


Tak ubah dukungan 
Meskipun realistis melihat pe- 
luang pemilihan gubernur Papua 


tahun ini, putusan MK tidak 
mengubah dukungan PDI-P. "Pu- 
tusan MK itu sudah terduga se- 
belumnya, dan sejak awal bagi 
kami tidak ada yang menjadi ma- 
Salah, Apa pun putusan MK tidak 
akan mengubah dukungan yang 
telah kami tetapkan," kata Surya 
Ibrahim. 

Surya menegaskan, PDI-P 
tetap mendukung pasangan Ha- 
bel Melkias Suwae-Yop Kogoya 
yang diusung Partai Golkar, Pada 
Pilkada Papua 2006-2011, PDI-P 
mendukung pasangan Barnabas 
Suebu-Alex Hasegem, 

Pihaknya saat ini menunggu 
KPU Papua untuk melanjutkan 
tahapan yang telah diawali DPRP 
dan Majelis Rakyat Papua 
(MRP). 

Dihubungi terpisah, Ketua Pa- 
nitia Khusus Pemilihan Guber- 
nur Papua di DPRP Ruben Magai 
mengatakan, pihaknya akan 
mengundang KPU Papua pada 
Senin mendatang. Bersama-sama 
dengan MBP, mereka akan mem- 
bicarakan proses dan tahap lan- 
jutan pemilihan gubernur. 

Ditemui di ruang kerjanya, 
Penjabat Kepala Bidang Humas 
Polda Papua AKBP IT Gde S Jaya 
mengatakan, saat ini kondisi Pa- 
pua pascaputusan MK aman, Po- 
lisi telah mengantisipasi semua 
kemungkinan atas idang di 
Jakarta itu. Polisi telah menyi- 
apkan diri mengawal tiap tahap- 
an, Wilayah yang sebelumnya 
berkonflik seperti Kabupaten 
Puncak dan Kabupaten Puncak 
Jaya juga aman. (DIK/IOS) 


Mengingat Sejarah 


Butir-butir Pan: 


HARI LAHIK 


PANCASIL 


"KOMPAS/LUCRY PRANSISKA 


la dan isi Sumpah Pemuda ditempel di pintu rumah seorang warga di kawasan 


Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (20/9). Warga itu hendak mengingat sejarah perjuangan 
bangsa agar dikenali sejak dini oleh anak-anak mereka. 


PERINGATAN 1.000 HARI GUS DUR 
Terima Perbedaan untuk Perdamaian 


JAKARTA, KOMPAS — Tokoh 
nasional KH Abdurrahman Wa- 
hid yang biasa disapa Gus Dur 
tanpa pernah lelah bekerja demi 
tercapainya perdamaian. Gus 
Dur selalu mempromosikan plu- 
ralisme, menerima perbedaan, 
untuk mewujudkan perdamaian 
yang dia impikan. 

"Perdamaian adalah obsesi 
Gus Dur. Saling menghargai dan 
menghormati merupakan salah 
satu cara mewujudkannya. Plu- 
ralitas adalah bagian tidak ter- 
pisahkan dari kehidupan manu- 
sia, Mau menerima perbedaan di 
antara sesama adalah cara ter- 
cepat menuju perdamaian,” kata 
Lily Wahid, adik Gus Dur, Jumat 
(21/9) di Jakarta. 

Peringatan 1000 hari mening- 
galnya Gus Dur pada 27 Sep- 
tember 2012 akan diperingati de- 
ngan serangkaian acara, baik di 
rumah Gus Dur di Ciganjur, Ja- 
karta Selatan, maupun di Jom- 
bang, Jawa Timur. Pada 26 Sep- 
tember akan digelar pentas seni, 


27 September tahlil dan doa di 
Ciganjur dan Jombang, serta 28 
September acara di Taman Ismail 


Marzuki, Jakarta. 
Koordinator Gerakan Peduli 
Pluralisme Damien Dematra 


yang juga penulis empat buku 
tentang Gus Dur mengatakan, 
Gus Dur adalah sosok yang selalu 
mengedepankan dialog dalam 
menyelesaikan konflik. 
"Menurut Gus Dur, untuk 
menjadi seorang pendamai, kita 
harus belajar menjadikan per- 
bedaan sebagai bagian dari hidup 
kita. Dan untuk menjadi seorang 
pluralis sejati, cara awal yang 
paling cepat dan efektif adalah 
dengan membaca novel dan me- 
nonton film seperti yang dila- 
kukan Gus Dur sebelum peng- 
lihatannya terganggu. Dengan 
melakukan hal itu, kita berada di 
posisi orang lain dan memahami 
sesuatu dari sudut pandang 
orang itu,” kata Damien. 
Direktur International Peace 
'Ambassadors (IPA) Ron Mullers 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


menyatakan, upaya mempromo- 
sikan perdamaian itu harus terus 
dilanjutkan agar masyarakat du- 
nia dan generasi muda sadar 
akan pentingnya perdamaian. 
”Untuk itu, IPA akan terus mem- 
bantu upaya perdamaian dengan 
merekrut sebanyak mungkin ma- 
syarakat yang berkomitmen un- 
tuk mempromosikan perdamai- 
an,” kata Ron Mullers. 

Ketua Pemuda Muhammadi- 
yah Saleh Daulay mengatakan, 
jika Gus Dur masih hidup dan 
melihat kebebasan disalahguna- 
kan, Gus Dur akan langsung 
mendatangi orang-orang yang bi- 
sa dipengaruhi agar tercipta sta- 
bilitas dan perdamaian. 

”Gus Dur memiliki karisma 
dan wibawa, Kalau menurut dia 
benar, maka dia akan tetap me- 
nyuarakannya. — Pembelajaran- 
pembelajaran yang ada mu- 
dah-mudahan bisa memuncul- 
kan tokoh-tokoh muda yang me- 
miliki semangat seperti Gus 
Dur,” ujarnya. (LOK) 


Jangan Adu Korban 


Konstruksi Identitas Papua Tak Leluasa Diberikan 


JAKARTA, KOMPAS — Jaringan Damai Papua 
meminta agar pihak bertikai di Papua tidak 
mengadu pendatang dan warga asli. Baik pendatang 
maupun warga asli sama-sama menjadi korban dari 
konflik yang berlarut-larut di Papua, 


Demikian dikemukakan pene- 
liti Lembaga Ilmu Pengetahuan 
ia GP), Muridan S 
, dalam diskusi di LIPI, 
Jakarta, Jumat (21/9). 

Muridan menuntut dialog Ja- 
karta-Papua dijalankan, Perte- 
muan Menteri Koordinator Po- 
litik, Hukum, dan Keamanan 
Djoko Suyanto dengan sejumlah 
tokoh di Jayapura sudah menjadi 
pintu yang baik bagi dialog Ja- 
karta-Papua. 

Muridan sebagai anggota Ja- 
ringan Damai Papua mendorong 
paguyuban kelompok masyara- 
kat pendatang seperti dari Jav 
dan Sulawesi Selatan turut ber- 
bicara karena korban dari ke- 
kerasan adalah masyarakat Pa- 
pua secara keseluruhan, 

Anggota DPR RI dari Kaukus 
Papua, Diz ngge, menga- 
takan, pihaknya terus berusaha 
membangun kepercayaan ma- 
syarakat Papua tentang komit- 
men Jakarta menciptakan ke- 
damaian. "Namun, selama ini 
upaya terhadap Papua yang di- 
turunkan dari Jakarta 
nomi khusus hingga bei 


Kemer- 
dekaan Papua saat ini dimaknai 
hidup bebas dari rasa takut. Bisa 
bebas melaut dan berkebun tan- 
pa intimidasi, diperiksa, dan di- 


takut-takuti,” ujar Gs 

Dia mencontohkan, kasus 
nembakan Mako Tabuni. Mako 
Tabuni menolak penangkapan 
karena tanpa surat dan cara-cara 
resmi, Mako Tabuni justru di- 
tembak di tempat yang ramai. 
"Mako ditembak 700 meter dari 
rumah saya,” kata Gwijangge dari 
Partai Demokrat. 

Sebaliknya, menurut Gwijang- 
ge, kekerasan terhadap warga 


saling 
antara masyarakat 
asli dan pendatang, 

Direktur Imparsial Poengky 
Indarti dalam diskusi itu meng- 
ingatkan, dialog tidak berarti 
membiarkan separatisme dan ke- 
merdekaan suatu wilayah. "Di- 
alog dengan Aceh 
struktif dan mengh 
damaian. Tahun 2007, saya ber- 
temu aktivis Timor Leste yang 
mengaku, kalau tidak mengalami 
kekerasan oleh aparat, belum 
tentu mereka menuntut merde- 
ka,” ujar Poengky. 

Peneliti senior LIPI, Syam- 
sudin Harris, mengingatkan, da- 
na lebih dari Rp 30 triliun untuk 
Papua tidak akan memberikan 
hasil apa pun karena yang d 
butuhkan adalah “kedamaian. 
"Presiden harus bersikap sebe- 
lum turun tahun 2014 sehingga 


(5 Barisar 

lerah Putih Indonesi AI 

R Tetap dalam bingkai NKRI 

'« Ada niat baik dari kedua 
belah pihak 

“ Materinya soal kesejah- 

'aan, adat, dan 

laya Papua 

aa 


Papua Merdeka 


@ Masalah Papua hanya 
bisa diselesaikan lowat 
mekanisme interna- 
sional, bukan dialog 

- Dialog hanya dalam 

| kerangka pengakuan 
Nakartaatas kemar- 17 


Gggin Paw y 
Tn £ 


Sumber: Litbang "Kompas"/STN, diolah dari pemberitaan mada 


dikenang sebagai pelopor px 
damaian di Papua," ujar Ha 


Jabatan peredam 


Dalam ujian disertasi Habel 
Suwea untuk gelar doktor dalam 
Program Studi Kajian Budaya 
dan Media di Sekolah Pascasar- 
jana Unive Gadjah Mada, 
Yogyakarta, kemarin, dikemuka- 
kan, jabatan menteri untuk orang 
Papua diberikan untuk meredam 
akumulasi kekecewaan yang ber- 
potensi meningkatkan gerakan 
separatis. 

Pembatasan dengan konstruk- 


Jaringan 1 
(Damai Papua (LIPI), 
(e Membicarakan masalah 4 / « Perlu ada komunikasi 
kesejahteraan serta hak- 
hak dasar orang Papua 
Harus melibatkan pihak 
Jakarta dan Papua 
serta mediator - 


Presidium 
Dewan Papua 
« Pemerintah harus 
membentuk dewan 4 
kerja untuk membuat 8 
rencana dan dialog? We 
damai di Papua NKRI 


Masyarakat 
Adat Port Numbay 


yang intens sebelum 
digelar dialog 
Format dialog harus jelas 
# Harus ada mediator 
yang Independery 


€ » 


A8 Wellbatkan Organisasi 
Papua Merdeka dan 
mereka yang tinggal di 
pedalaman | 

# Dialog tidak harus formal 
Harus ada satu kesa- 

Aman pandangan 


DPR Papua N 


|. # Membangun 1 
Masyarakat Asli 


Papua | 
Th Salam bingkal 


Na 4 


ANDRI 


si identitas orang Papua hanya 
menonjol di sepak bola, menutup 
peluang berkarier di bidang lain, 

alam konteks keindonesiaan, 
ng sekali orang Papua diberi 
peran dan tanggung jawab di bi- 
dang ekonomi atau kebudayaan, 
apalagi kemiliteran. 

Menurut Habel, tidak pernah 
orang Papua secara leluasa diberi 
peluang untuk mengonstruk: 
sendiri secara bebas apa yang 


menjadi identitasnya. Dari sudut 
kebudayaan, 


pemerintah me- 
belah mata terhadap 


Best of Italian 


Design and produced exclusively in Italy 


MALERBA 


CAPPELLETTI 


DA VINCI TOWER Jl. Jend Sudirman Kav. 12 Jakarta Pusat 


$ DA VINCI MELAWAI JI. Melawai Raya No.193 C-D Jakarta Selatai 
DAVINCI CASA DEI MOBILI JI Fat 


ati Raya No 


12160 Pt 


ang Lotte Mart) Phi 


OPEN DAILY 
100 AM-0800 PM 
www.da a.com 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


SOSOK DAN PEMIKIRAN 


Disiplinkan Negara dengan Gerakan 


Aristoteles, filsuf klasik Yunani, mengatakan, seorang 
manusia hanya akan jadi baik dalam sebuah negara 
yang baik, Namun, negara hanya akan jadi baik 


hanya jika diawasi, didesak, 


dan didisiplinkan. 


Pengawasan, desakan, dan pendisiplinan negara oleh 
rakyat bisa dilakukan dengan gerakan. 


Oleh WISNU NUGROHO 


idaran akan keharusan 
K mengawasi, mendesak, 
dan dan mendisiplinkan 


negara mengantar Dimas Oky 
Nugroho, Koordinator Sukarela- 
wan Indonesia untuk Perubahan 
(SIPerubahan), menggarap ka- 
um muda yang selama ini ter- 
abaikan. SIPerubahan adalah ge- 
rakan kaum muda Indonesia de- 
ngan aktivitas pelatihan, pen- 
dampingan, program pertukar- 
an, dan pengembangan kapasi- 
tas. 

SIPerubahan merupakan ga- 
gasan alumni Kader Bangsa Fel- 


DIMAS OKY NUGROHO 


& Lahir: Pematang Siantar, 

7 Februari 1978 

& Pendidikan: 

- 5-3 Antropologi Politik, Uni- 
versity of New South Wales, 
Australia (2008-2012) 

- S-2 Politik Internasional, 
University of Glasgow, 
Inggris (2004-2005) 

- S-1 Ilmu Politik FISIP 
Universitas Airlangga, 
Surabaya (1996-2001) 

& Aktivitas: 

- Dosen Ilmu Politik, Univer- 
sitas Bakrie, Jakarta (2012) 

- Dosen ADFA-UNSW, 
Canberra, Australia (2009) 

- Dosen Ilmu Hubungan In- 
ternasional, Universitas 
Paramadina, Jakarta (2008) 

- Dosen Ilmu Politik, Univer- 
sitas Airlangga (2006-2008) 

- Koordinator Sukarelawan 
Indonesia untuk Perubahan 
(SIPerubahan) 

- Direktur Program Kader 
Bangsa Fellowship Program: 
(KBFP) (2011-Sekarang) 

& Riset 

- Gerakan Sosial Islam di 
Indonesia Pasca-Orde Baru 
(2012, UNSW, Australia) 

- Partisipasi Perempuan dan 
Masyarakat Sipil Dalam 
Mewujudkan Perdamaian di 
Aceh Pasca-konflik (2007) 


lowship Program dengan tokoh 
dan role model Dr Moeslim Ab- 
durrahman (almarhum). Berikut 
ini petikan wawancara dengan 
doktor antropologi politik, Uni- 
versity of New South Wales, 
Sydney, Australia, itu, di Jakarta, 
Jumat (21/9). 
Bagaimana mendisiplinkan ne- 
kita ke- 


ropos 

Ketika sistem politik keropos 
karena korupsi sistemis yang di- 
lakukan elite dan parpol s 
arena politik dipenuhi pengkhi- 
anat mandat rakyat, gerakan so- 
sial dengan aktor-aktor yang 
konsisten jadi penting, Intelek- 
tual, aktivis, atau agamawan 
tidak buru-buru masuk 
partai politik. Harus lebih s 
dan tekun di luar membangun 
multirelasi dengan elite maupun 

rakyat agar nyambung. 

Untuk gerakan itu, model ke- 
pemimpinan macam apa yang 
dibutuhkan? 

Kepemimpinan yang yang 
berjuang pada spektrum inter: 
mediary (di antara). Dia seorang 
honest broker atau broker yang 
Dalam strategi ge- 

, honest broker ada- 
an publik yang dimain- 
kan intelektual « aktivis da- 
lam memediasi elite dan komu- 
nitas akar rumput. 

Bagaimana memastikan mere- 
ka tulus? 

Untuk memastikan mereka 
tidak menjadi komprador dari 
elite dan mengambil keuntung- 
nya, aktor intermediary 
membangun dan memiliki 
sosial yang jelas dan kuat. 
dalam memperju- 
angkan agenda kb yang 
diwakilinya jadi tuntutan. 

Apa sesungguhnya peran ak- 
lor intermediary ini? 

Dalam fase pendalaman de- 
mokrasi seperti yang terjadi di 


Indonesia kini, kehadiran me- 
reka diperlukan untuk menem- 
bus celah-celah oligarki kekua- 
saan untuk mencairkan dan me- 
mengaruhi proses pengambilan 
keputusan terkait publik. De- 
ngannya, keterlibatan dan keter- 
wakilan kepentingan publik bisa 
diperjuangkan, setidaknya di- 
ini penting 
mengingat institusi-institusi po- 
litik kerap gagal mewakili ke- 
pentingan rakyat. Mirip pembi- 
sik, tetapi tulus. 

Dalam konteks gerakan sosial 
baru, aktor inilah yang berperan 
melakukan mobil umber 
daya dan media framing untuk 
perjuangan politiknya agar kon- 
sisten dan berdaya tahan. 

Untuk menyambungkan rak- 
yat dan elite, apa syaratnya? 

Koneksitas yang konsisten 
antara rakyat dan elite dapat di- 
jamin keberlangsungannya dan 
kebermanfaatannya hanya jika 
dua hal ini terpenuhi. Pertama, 
kuatnya fondasi ideologi politik 
tentang apa yang hendak diper- 
juangkan. Kedua, jejaring sosial 
yang luas dan komunitas itu 
mampu memelihara dan mem- 
perkuat komitmennya sebagai 
agensi gerakan sosial. 

Dua hal itu adalah sumber 
kekuatan atau power gerakan 
sosial ketika hendak berinterak- 
si dengan elite. Dalam konsep 
politik gerakan, power merupak- 
an sebuah konsep kolektivitas 
kekuatan. Potestas in populo 
(tanpa rakyat, maka tak ada ke- 
kuasaan/kekuatan). Fondasi 
sosial yang ku 
serta ideologi perjuangan 


politik yang jelas dan kuat akan 
menjadi sumber pendorong ge- 
rakan sosial yang konsisten. 


Dalam konteks gerakan ini, di 
mana posisi kaum muda? 

Di tengah apatisme kaum 
muda dan kelompok menengah, 
kita melihat keterlibatan mere- 
nya nyata untuk 
urusan-urusan publik. Pemilih- 
an Gubernur DKI Jakarta ter- 

hir menyadarkan kita akan 
mereka tidak 
gerakan kaum 
muda di masa lalu, Namun, tu- 
juan yang mereka hendak raih 
sama, mempert keadaan. Di 
tengah keinginan besar kaum 
muda terlibat, sayangnya, me- 


reka seperti anak yatim karena 
tidak diperhatikan negara. Pa- 
dahal, ada kerinduan besar dari 
mereka untuk terlibat. 

Bagaimana menyalurkan ke- 
inginan kaum muda untuk ter- 
libat? 

Beri ruang un- 
tuk energi mereka, 
dan kreativitas 
mereka akan 
membuahkan hasil 
yang kerap tak ter- 
duga. Anak muda 
seperti tampak da- 
ri pernyataan me- 
reka adalah kelom- 
pok yang tak suka 
struktur meskipun 
tetap hormat atas- 
nya. Mereka me- 
nyukai suasana 
egaliter, yakni ada 
kebersamaan de- 
ngan basis capaian 
sebagai sumber 
bahagiaan. Dalam 
Pilkada DKI Jakar- 
ta, kebersamaan 
mereka lakukan 
dengan cara-cara Fe | 
yang fin (menye- 
nangkan), Dengan 
kebersamaan, mere- 
ka mendapatkan 
public happine: 
perti dikatakan fil- 
suf Hannah Arendt. 
Dengan cara-cara 
seperti ini, ja- 
ngan-jangan me- 
mang tidak lagi di- 
perlukan ideologi, 
Terlebih jika melihat 
peran partai politik 
saat ini yang menge- 
cewakan, Parpol ti- 
dak mampu menye- 
suaikan diri dengan 
kebutuhan rakyat. 

Dengan cara-cara 
fun itukah, kelompok 
ini akan mendisiplinkan 
negara? 

Ya, Mendisiplinkan dalam 
arti menghukum pemimpin 
yang menurut mereka tidak lagi 
memuaskan. Mei melakukan 
perlawanan lewat cara-cara fi 
dengan tidak memilihnya lagi 
misalnya. Mereka juga akan 
terus menggunakan cara: a 
perlawanan itu untuk menga- 
wasi pemimpin yang sudah me- 


reka pilih. Ciri lain kaum muda 
saat ini, selain mudah masuk 
dalam suasana gembira, juga 
mudah kecewa karena kerap ti- 
dak sabar. Tidak akan lama, ke- 
lompok yang sama akan meng- 
kritik pemimpin yang sebelum- 
nya mereka pilih, Untuk ini, Jo- 
ko Widodo misalnya, harus s 
juga. Dalam konteks yang ku- 
rang lebih sama, Barack Obama 
mengalami juga setelah terpilih 
a gemilang tahun 2008. 


pemahaman tentang kewa 
negaraan dan penguatan j 
an. Kedua, melakukan strategi 
resistensi rakyat untuk mendi- 
siplinkan negara yang lalai. Di 
era sekarang, media sosial men- 
jadi sangat penting. Namun, ge- 
rakan sosial ini harus dengan 
Jrame "ideologis" yang kuat. 
Tanpa itu, gerakan akan mudah 
terhapus, dilupakan, dan dengan 
mudah ditepis penguasa. Tera- 
khir, tahap ketiga, setelah dua 
tahap sebelumnya kokoh, baru- 
lah aktor itu masuk terlibat pa- 
da wilayah politik formal antara 
lain menjadi anggota parpol. 
Dengan ini, nantinya akan 
kita saksikan kepemimpinan 
yang betul-betul lahir dari 
rakyat dan mengakar kuat pa- 


seperti saat ini yang nya- 
ta-nyata terbukti 
kosong, 
Adakah waktu 
kita untuk men- 
disiplinkan me- 
reka yang ter- 
nyata kosong? 
Ada dan 
kita melihat 
kaum mu- 
“7 dasudah 
mulai ter- 
libat de- 
ngan cara 
mereka yang 
khas, Kalau ne- 
gara dan parpol ti- 
dak menyadari pe- 
ran dan memberi ru- 
ang untuk merek: 
ap-siaplah didisiplin- 
kan, 


( KOMPAS/LUCRY PKANSISKA 


KTP ELEKTRONIK 


9 Kepala 
Daerah 
Dipanggil 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
menterian Dalam Negeri me- 
manggil sembilan kepala daerah 
dengan kinerja perekaman data 
KTP elektronik terendah. Ke- 
mendagri meyakinkan para ke- 
pala daerah itu bahwa fasilitas 
program KTP elektronik akan 
dipenuhi. 

”Kami mengakui kekurangan 
yang ada. Jadi PPK (pejabat pem- 
buat komitmen) dan koordinator 
wilayah langsung dipertemukan, 
kekurangan diatasi,” ujar Men- 
teri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi, Jumat (21/9) di Jakarta. 

Kesepakatan tersebut dituang- 
kan dalam kesimpulan rapat yang 
ditandatangani Mendagri dan ke- 
sembilan kepala daerah dari Ka- 
bupaten Kepulauan Sula, Gro- 
bogan, Padang Lawas, Seram Ba 
gian Timur, Konawe Selatan, Da- 
iri, Bangkalan, Morowali, dan 
Halmahera Selatan. Para kepala 
daerah juga berkomitmen me- 
maksimalkan pelaksanaan per- 
ekaman data KTP elektronik. 

Para kepala daerah menyam- 
paikan beberapa kendala pelak- 
sanaan program KTP elektronik, 
yaitu terkait kerusakan dan ke- 
terlambatan peralatan tiba di da- 
erah. Ada pula musim timur yang 
menyulitkan warga kawasan In- 
donesia timur berlayar dari kam- 
pungnya ke kantor kecamatan 
untuk perekaman data. 

Wakil Bupati Bangkalan Syafig 
Rofi'i mengatakan, di Bangkalan, 
peralatan baru diterima Mei, 
itu pun hanya dua set. Peralatan 
baru lengkap sebulan kemudian. 

ja arakat datang 
kecamatan untuk 
perekaman data juga tidak mu- 
dah. 

Rencananya, pada 9 November 
Kemendagri mengumumkan 
evaluasi pertama pelaksanaan 
program KTP elektronik. Target 
perekaman data 172 juta pen- 
duduk harus selesa 31 De- 
sember 2012. kini, 
penduduk yang merekam data 
KTP elektronik baru 145,6 juta, 
Dari jumlah ini, menurut Di- 
rektur Jenderal Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kemendagri 
Irman, 49 juta KTP elektronik 
sudah dibagikan ke warga. (INA) 


ke kantor 


UNDANG-UNDANG PEMILU 


Soal Alokasi Kur 


JAKARTA, KOMPAS — Kc- 
tentuan alokasi kursi DPR seperti 
termuat dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD dinilai tidak 
mencerminkan prinsip propor- 
sionalitas. Karena itu, ketentua 
itu pun dimohonkan pengi 
nya ke Mahkamah Konstitu 

Orga masyarakat sipil In- 
donesian Parliamentary Center 
(PC) dan Perkumpulan untuk 
Pemilu dan Demokrasi mendaf- 
tarkan pengujian UU Pemilu 
tersebut ke MK pada Jumat 
(219). 

Menurut Direktur 
IPC Sulastio, gugatan 
tersebut diajukan didas 
simulasi alokasi kursi DPR se- 
perti termuat dalam UU Nomor 8 
Tahun 2012 yang dinilai tidak 
menjamin kesetaraan. Terdapat 
daerah yang under-representation 
seperti Riau, sebaliknya ada da- 
erah yang over-representation se- 
perti Sulawesi Selatan dan Su- 
matera Barat. 

”Kondisi over dan under (re- 
presentation) di beberapa daerah 
ternyata tidak didasari oleh ukur- 
an, tetapi argumentasi politik se- 
hingga memunculkan kepenting- 
an dan kecenderungan pada da- 
erah-daerah tertentu,” kata Su- 


(3 


Mestinya jumlah alokasi 
kursi juga berkurang 
yang berkonsekuensi 
penambahan daerah 

pemilihan. 
Arif Wibowo 


lastio, Jumat siang. 
Dengan pengujian UU Pemilu 
tersebut ke MK, diharapkan akan 
ada kepastian ukuran dan data 
sehingga di kemudian hari pe- 
nentuan alokasi kursi DPR di 
h pemilihan bukan atas da- 
ika”, Ketentuan alo- 
asi kursi DPR dalam lampiran 
UU Nomor 8 Tahun 2012 hanya 
sama dengan yang diberlakukan 
pada Pemilu 2009 tanpa mem- 
pertimbangkan data jumlah pen- 


tio juga meyakini bahwa 
pengujian UU Pemilu tersebut 
tidak akan mengganggu tahapan 
Pemilu 2014. "Kan tahapan pe- 
milu baru sampai verifikasi par- 
pol, itu pun baru final pada 8 


DPR Diujikan ke MK 


Januari 2013,” kata Sulastio, 

Secara terpisah, mantan Ketua 
Panitia Khusus RUU Pemilu Arif 
Wibowo menilai, sah-sah saja 
permohonan pengujian UU pe- 
milu itu d npaikan ke MK. 
Bahkan, secara pribadi politisi 
Partai Demokrasi Indonesia Per- 
juangan itu mendukung upaya 
tersebut. 

Menurut Arif, alokasi kursi 
dan penentuan daerah pemilihan 
memang tidak mencerminkan 
proporsional keterwakilan 
yang adil, serta tidak 
ngan tujuan pemilu 
hana, murah, dan ef $ 

Selain faktor keterbatasan 
waktu, Arif mengakui, ide pe- 
nyusunan ulang alokasi kursi dan 
daerah pemilihan pada pemba- 
hasan UU Pemilu memang tidak 
cukup serius didiskusikan. Al- 
hasil, banyak daerah pemilihan 
tidak memenuhi ketentuan un- 
dang-undang. Daerah pemilihan 
tersebut memiliki harga kursi 
yang sangat tinggi hingga me- 
nyebabkan ketimpangan yang 
merusak prinsip proporsi 
tas, representasi, dan keadilan 
dalam pemilu. 

”Mestinya jumlah alokasi kursi 
juga berkurang yang berkonse- 
kuensi penambahan daerah pe- 
milihan,” ujar Arif. (DIK) 


PEMILU KEPALA DAERAH 
Peringan Syarat Pengajuan Calon 


JAKARTA, KOMPAS — Me- 
nimbang kekuatan figur yang le- 
bih menentukan ketimbang fak- 
tor partai politik pengusung, su- 
dah selayaknya syarat pengajuan 
pasangan calon kepala daerah di- 
peringan. Syarat pengajuan calon 
yang relatif berat hanya mem- 
buka kemungkinan politik tran- 
saksional. 

Selain memperingan syarat 
pencalonan, menurut pengajar 
Universitas Indonesia Andrinof 
A Chaniago, harus diperlakukan 
juga proses seleksi bertingkat. 
Hal ini untuk membuat demo- 
krasi yang efisien. 
ik calon partai maupun ja- 
lur independen harus melalui 
prakompetisi atau prakualifika- 
si? kata Andrinof, Jumat (21/9) 
di Jakarta. 

Dalam Undang-Undang Peme- 
rintahan Daerah disebutkan, pa- 
sangan calon kepala daerah dapat 
diajukan oleh partai politik atau 
gabungan parpol yang memper- 


oleh minimal 15 persen kursi 
DPRD atau 15 persen suara sah 
hasil pemilu anggota DPRD. $ 
lain itu, jalur perseorangan di- 
mungkinkan dengan menyerta- 
kan syarat dukungan dari pemilih 
yang dihitung berdasarkan per- 
sentase tertentu jumlah pendu- 
duk di daerah bersangkutan. 


Mekanisme perekrutan 

Secara terpisah, Koordinator 
Komite Pemilih Indonesia Jeirry 
Sumampow berpendapat, syarat 
perekrutan calon melalui parpol 
tidak perlu terlalu rumit dan ma- 
hal. Harus ada perubahan me- 
kanisme perekrutan calon kepala 
daerah oleh parpol. Semestinya 
parpol mempertimbangkan figur 
yang dapat diterima publik ke- 
timbang figur yang semata-mata 
memiliki dan mengandalkan ke- 
mampuan finansial pribadinya 
demi memobilisasi dukungan 
publik. 

Jeirry merujuk hasil semen- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tara Pemilihan Gubernur DKI 
Jakarta putaran kedua yang me- 
nempatkan pasangan Joko Wi- 
dodo-Basuki Tjahaja Purnama 
yang lebih unggul ketimbang pa- 
sangan Fauzi Bowo-Nachrowi 
Ramli. Hal tersebut memperli- 
hatkan bahwa andaikan parpol 
mau memilih figur yang tepat 
dan disukai publik, parpol tidak 
perlu bekerja keras dan menge- 
luarkan dana yang besar, 

Jika calon yang diusung me- 
menangi pilkada, parpol pun 
akan mendapatkan keuntungan. 
”Pilkada DKI Jakarta ini semes- 
tinya membuat partai berubah 
dalam hal merekrut calon kepala 
daerah,” ujar Jerry. 

Sementara itu, merujuk hasil 
hitung cepat sejumlah lembaga 
survei, Sekretaris Jenderal Partai 
Persatuan Pembangunan M Ro- 
mahurmuziy menilai, mesin par- 
pol sebenarnya efektif, tetapi ti- 
dak cukup mampu mengimbangi 
kekuatan figur. (DIK) 


Kini setiap Anda membeli mobil Nissan (kecuali Nissan Evalia), nikmati berbagai Hadiah Langsung” 
hanya di Parade Hadiah Nissan. Promo ini berlaku di bulan September - Oktober 2012. 
Nissan. Innovation That Excites. 


Segera kunjungi Dealer Nissan terdekat atau klik www.nissan,co.id 


“Syarat & ketentuan berlaku 


500 023 


(021) 500 023 via ponwat 


CARE ka 


h “54 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Belajar dari PON Masa Lalu 


ekan Olahraga Nasional XVIII 
2012 ditutup Wakil Presiden 
Boediono. Selanjutnya, Jawa 
Barat ditetapkan sebagai tuan 
rumah PON 2016. 


Sebagaimana dilaporkan harian ini, di tengah minimnya 
infrastruktur penyelenggaraan PON Riau, kita patut mem- 
berikan apresiasi atas kerja keras para atlet. Sebanyak 137 
rekor PON dengan 11 rekor nasional dan 1 rekor Asia 
dipecahkan. 

Belajar dari pengalaman pelaksanaan PON di Kaliman- 
tan Timur, Sumatera Selatan, dan Riau, rasanya kita perlu 
mengevaluasi model pelaksanaan PON di masa mendatang, 
Jorjoran menggelar pekan olahraga dengan mempertan- 
dingkan sebanyak-banyaknya cabang olahraga patut diper- 
timbangkan kembali. 

Pada PON XIX 2016 di Jabar akan dipertandingkan 43 
cabang olahraga, atau & cabang olahraga lebih banyak 
dibandingkan dengan PON 2012. Cabang olahraga itu 
bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan cabang 
olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade London yang 
mempertandingkan 28 cabang olahraga. Apakah tak lebih 
baik kita berkonsentrasi pada cabang yang dipertandingkan 
di olimpiade. 

Kita perlu berpikir panjang dan jauh ke depan soal 
konsekuensi kian banyaknya cabang olahraga yang akan 
dipertandingkan. Kian banyak cabang olahraga yang diper- 
tandingkan, berarti kian banyak gedung yang harus diba- 
ngun atau direnovasi, Pada akhirnya, biaya yang di- 
butuhkan kian besar, 

Pengalaman PON Kaltim 2004 bisa menjadi pelajaran. 
Sebagian besar gedung olahraga yang dibangun saat itu 
sekarang terbengkalai. Dana ratusan miliar rupiah kini 
tinggal jadi bangunan tak terpakai. Hal serupa terjadi di 
Sumsel tahun 2008. Gelanggang olahraga di Palembang 
memang masih bagus. Itu pun terselamatkan oleh SEA 
Games 2011, Gedung itu juga membutuhkan biaya pera- 
watan. Pertanyaannya, mau diambil dari pos mana biaya 
perawatan itu? 

Keputusan tuan rumah Jabar yang akan mempertan- 
dingkan 48 cabang olahraga harus dipikirkan jauh ke 
depan. Masih berapa gedung yang harus dibangun baru, 
berapa gedung yang harus direnovasi. Artinya, seberapa 
besar uang harus dihabiskan, Apakah gedung olahraga itu 
hanya untuk pelaksanaan PON atau sudah ada pemikiran 
penggunaannya di masa mendatang. Di Kaltim, pemerin- 
tah daerah terbebani biaya perawatan yang besar, semen- 
tara anggaran daerah sangat tidak mencukupi. 

Artinya, Pemerintah Provinsi Jabar harus memiliki jalan 
keluar mengenai biaya pengelolaan gelanggang olahraga 
bekas PON 2016. Apakah akan menjadi cost center yang 
menyedot dana daerah atau mengelolanya tetap sebagai 
gelanggang olahraga, tetapi bisa menjadi unit usaha yang 
langgeng. Hanya dengan begitu, PON akan bermanfaat bagi 
seluruh masyarakat daerah eks tuan rumah, termasuk 
komunitas olahraga prestasi. Tidak hanya bermanfaat 
sesaat bagi insan olahraga. 


ASEAN Bersatulah 


egara-negara anggota ASEAN 

diingatkan untuk menyatukan 
kembali komitmen dan suara 

dalam menyikapi sengketa di 

Laut China Selatan. 


Ralf Emmers, dosen $ Rajaratnam School of Inter- 
national Studies, Singapura, mengingatkan hal itu di Ja- 
karta, Kamis (20/9). Ta menegaskan, untuk menyatukan 
kembali komitmen, ASEAN dapat memanfaatkan momen 
konferensi tingkat tinggi November nanti. 

Jika tidak, kata Emmers, ASEAN berisiko diremehkan 
oleh China dan Amerika Serikat, yang berebut pengaruh di 
Asia Tenggara. 

Peringatan Emmers itu harus dianggap serius oleh 
ASEAN. Sebagai perhimpunan yang berusia 45 tahun, 
seharusnya ASEAN lebih padu dalam menyikapi beragam 
persoalan yang terjadi di Asia Tenggara. 

Jika tidak, dikhawatirkan China dan AS akan mencari 
diri kesepakatan di antara mereka. Untunglah, baik 

CI maupun AS tetap menginginkan ASEAN memain- 

kan perannya secara aktif dalam upaya menyelesaikan 

sengketa di Laut China Selatan. Apalagi, 4 dari 10 anggota 

ASEAN memiliki tumpang tindih klaim batas wilayah di 

Laut China Selatan. 

Peringatan Emmers itu mengacu pada kegagalan para 
menteri luar negeri ASEAN mengeluarkan Komunike 
Bersama di akhir Pertemuan Tahunan Menlu ASEAN 
(AMM) di Phnom Penh, Kamboja, Juli lalu. Filipina 
bersikeras ingin memasukkan sengketa di Laut China 
Selatan ke dalam Komunike Bersama, sementara Kamboja 
sebagai tuan rumah AMM bersikeras tak ingin memasuk- 
kannya. 

Keduanya tidak ada yang mau mengalah, Akibatnya, 
untuk pertama kali sejak berdiri, ASEAN mengakhiri AMM 
tanpa Komunike Bersama. 

Kekhawatiran lunturnya kesatuan dan komitmen di 
antara anggota ASEAN sesungguhnya bukanlah hal baru. 
Saat masalah Kamboja yang menjadi faktor pengikat 
kesatuan di antara anggota ASEAN selesai tahun 1991, 
banyak yang mempertanyakan, akankah ASEAN tetap solid 
jika mereka tak lagi memiliki musuh bersama? 

Maka, mulailah petinggi-petinggi ASEAN mengupaya- 
kan berbagai hal yang bisa mempersatukan mereka. Mulai 
dari kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan, politik 
dan keamanan, hingga sosial budaya. Bukan itu saja, 
ASEAN pun mengajukan pembentukan ASEAN Commu- 
nity pada tahun 2015, Namun, uniknya, dua tahun men- 
jelang terbentuknya ASEAN Community, AMM berakhir 
tanpa Komunike Bersama, 

Alangkah baiknya apabila ASEAN, seperti yang diusul- 
kan Ralf Emmers, menggunakan KTT November men- 
datang untuk menyatukan kembali komitmen dan suara 
mereka. Bukan hanya tentang sengketa di Laut China 
Selatan, melainkan juga dalam berbagai ragam persoalan 
yang terjadi di Asia Tenggara. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 


Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 


Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 

Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pertanda dari Pilkada DKI 


Oleh AA GN ARI DWIPAYANA 


ertanyaan pertama yang 
p pasti muncul ketika meli- 

hat hasil hitung cepat Pil- 
kada DKI Jakarta adalah menga- 
pa Joko Widodo-Basuki Tjahaja 
Purnama bisa mengungguli Fauzi 
Bowo-Nachrowi Ramli yang di- 
dukung mayoritas partai politik? 


Mengapa pilihan yang telah dibuat elite 
partai tak selalu diikuti oleh pendukungnya 
di akar rumput? Pertanyaan ini diikuti 
serangkaian pertanyaan yang lain, seperti, 
mengapa muncul euforia untuk memilih, 
terutama di kalangan kelas menengah dan 
anak-anak muda? Apa yang mereka sedang 
inginkan? Apakah ini sebuah harapan di 
tengah menguatnya sentimen antipartai? 
Dan, apakah antusiasme warga datang ke 
tempat pemungutan suara (TPS) jadi para- 
doks di tengah meningkatnya angka voter 
turn-out dari pemilu ke pemilu? 


Evaluasi negatif pada partai 

Pilkada DKI sekali lagi pelajaran ber- 
harga bagi parpol bahwa pilihan yang 
dibuat elite partai tak serta-merta kong- 
ruen dengan pilihan pendukung di akar 
rumput. Kalau hanya mengandalkan hi- 
tungan matematika politik, Fauzi Bowo- 
Nachrowi Ramli (Foke-Nara) pasti di atas 
angin karena didukung semua parpol, ter- 
masuk partai peraih suara terbesar di DKT 
dalam Pemilu 2009. 

Namun, kenyataannya berbeda, Joko 
Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Joko- 
wi-Basuki) yang hanya didukung PDI-P 
dan Gerindra bisa memenangkan perta- 
rungan putaran kedua, Fenomena ini 
memperlihatkan dalam Pilkada DKT bah- 
wa dukungan partai bukan satu-satunya 
faktor penentu perilaku memilih. 

Berpijak dari hasil hitung cepat yang 
dilakukan berbagai lembaga survei terlihz 
jelas Toke-Nara hanya berhasil mening- 
katkan dukungan suara 11-12 persen. Jo- 
kowi-Basuki mengimbangi dengan tam- 
bahan dukungan 1-12 persen juga. Arti- 
nya, peralihan dukungan parpol di putaran 
pertama ke pasangan Foke-Nara tak ber- 
kontribusi signifikan pada kenaikan suara 
Foke-Nara, Sebaliknya, Jokowi-Bi 
tanpa tambahan dukungan parpol, justru 
dapat tambahan suara dengan persentase 
sama besar dengan Foke-Nara. 


Itu artinya, Pilkada DKT telah memberi 
pertanda bahwa terjadi problem serius 
pada pengakaran parpol. Relasi antara 
pemilih dan partai terlihat kian berjarak. 
Ikatan emosional dengan partai juga kian 
melemah sehingga keputusan partai tak 
selalu diikuti pemilihnya. Namun, feno- 
mena kian berjaraknya partai dengan pen- 
dukungnya bukan fenomena baru. Sebab, 
tren sentimen merosotnya loyalitas pemi- 
lih pada partainya sudah mulai terjadi 
sejak Pemilu 2004. 

Berbagai hasil survei menunjukkan, 
terjadi penurunan tajam tingkat identifi- 
kasi kepartaian (party ID), dari 86 persen 
pada Pemilu 1999 menjadi 54 persen pada 
Pemilu 2004 dan terus berlanjut menjadi 
20 persen pada Pemilu 2009. Tren me- 
nurunnya identifikasi kepartaian tentu 
akan memengaruhi stabilitas dan konti- 
nuitas dukungan pemilih terhadap partai, 
termasuk dalam momen-momen pilkada. 
Dengan demikian, dalam perkembangan 
berikutnya, ini memungkinkan terjadi 
split ticket voting, yakni perbedaan pilihan 
antara pada momen Pemilu 2009 dan 
pilkada kali ini. 


Faktor figur dan isu perubahan 
Jika faktor partai tak banyak berpenga- 
ruh, muncul dua faktor lain yang bisa 
menentukan perilaku memilih dalam Pil- 
kada DKI. Pertama, faktor kandidat. Ini 
setidaknya terkonfirmasi dari hasil survei 
Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Ter- 
po, beberapa hari sebelum pemilihan, yang 
menunjukkan persepsi responden t 
dap profil kandidat diperkirakan menjadi 
faktor paling utama yang memengaruhi 
pemilih dalam menentukan pilihan. 
Dalam survei LSI dan Tempo terlihat 
jelas responden memilih Jokowi-Basuki 
karena alasan penilaian atas figur kandidat 
yang dianggap punya perhatian kepada 
rakyat dan jujur. Hanya 2,2 persen respon- 
den yang menjawab karena alasan kes 
maan partai, Demikian pula dengan pa- 
sangan Foke-Nara lebih banyak dipilih ka- 
rena faktor kesamaan agama dan penilaian 
bahwa kandidat banyak memberikan ban- 
tuan sosial kepada warga. Pilihan karena 
faktor kesamaan parpol hanya 06 persen. 
Faktor kedua yang menentukan adalah 
faktor isu, Faktor inilah yang menjelaskan 
munculnya sentimen partisan di kalangan 
warga dan selanjutnya memengaruhi ting- 
kat keterlibatan pemilih dalam pilkada. 


Ekspresi dari partisan itu kian jelas ter- 
lihat ketika tingkat partisipasi pemilih 
dalam putaran kedua meningkat dari 63 
persen menjadi sekitar 67,3 persen. Sema- 
kin gencar sebuah isu dieksploitasi dan 
diangkat kandidat ke ruang publik, sema- 
kin besar keinginan pemilih untuk terlibat. 
Apalagi isu yang dimunculkan adalah isu 
yang menyentuh sentimen pemilih, baik 
dari soal kesamaan etnis, agama, maupun 
penilaian atas kondisi Jakarta. 

Pertarungan wacana yang menarik ada- 
lah menyangkut isu "perubahan vs keber- 
hasilan”. Wacana perubahan” sesungguh- 
nya sudah mulai muncul ke permukaan 
pada putaran pertama, "Perubahan vs ke- 
berhasilan” merupakan kontestasi wacana 
yang mampu mengundang keterlibatan 
banyak kalangan karena berkaitan dengan 
evaluasi atas kepemimpinan dan kinerja 
petahana. Dalam putaran pertama, isu 
"perubahan telah jadi agenda setting dari 
semua kandidat non Foke-Nara, Dalam 
aktu itu, semua kandidat tanpa 
"menyerang” tajam performa ke- 
pemimpinan dan kebijakan petahana. 

Sebagian besar kandidat non Foke-Nara 
juga mengusung berbagai agenda per- 
ubahan sebagai antitesa kebijakan yang 
telah diambil petahana, Jokowi-Basuki ju- 
ga memakai strategi sama dan bahkan 
dalam perkembangan berikutnya di pu- 
taran kedua, Jokowi ditempatkan sebagai 
simbolisasi kepemimpinan alternatif un- 
tuk perubahan itu. 

Penyusunan agenda isu perubahan Ja- 
karta inilah yang berhasil menarik per- 
hatian kalangan kelas menengah kritis dan 
anak-anak muda sehingga mereka tak 
mengambil posisi non-voting (golput) dan 
mau jadi bagian dari upaya aksi volun- 
tarisme untuk memenangkan kandidat 
alternatif di luar petahana. Hasil survei 
LSI dan Tempo memperlihatkan segmen 
pendukung Jokowi-Basuki yang sebagian 
besar dari kalangan kelas menengah ke 
atas. B kemungkinan tambahan suara 
Jokowi-Basuki dalam putaran kedua juga 
berasal dari para pemilih kelompok me- 
nengah kritis yang pada putaran pertama 
mendukung kandidat non Foke-Nara. 

Dalam perkembangan berikutnya, isu 
perubahan coba ditandingi oleh pasangan 
Foke-Nara dengan menonjolkan wacana 
keberhasilan kinerja pemerintahan peta- 
hana. Bahkan, sampai hari-hari terakhir 
menjelang pencoblosan, kita masih bisa 


rakat dari Pemerintah Provi 
berbagai stasiun TV yang mengisahkan 
berbagai terobosan petahana dalam mem- 
berikan pelayanan publik yang lebih baik 
kepada warganya. Namun, sepertinya ka- 
langan kelas menengah kritis tidak terlalu 
terpengaruh dengan wacana tanding itu, 

Selain itu, loyalitas dukungan pemilih 
kelompok menengah kritis pada pasangan 
Jokowi-Basuki membuat penggunaan isu 
suku, agama, ras, dan antargolongan 
(SARA) tak sepenuhnya efektif untuk 
mengalihkan dukungan dari Jokowi, Mes- 
ki penggalangan isu agama dilakukan 
ngat gencar menjelang putaran kedua, isu 
itu hanya bisa menyentuh beberapa seg- 
men pemilih tertentu. Karena itu, dalam 
hasil survei LST dan Tempo terbaca tegas 
perbedaan orientasi antara pemilih Foke- 
Nara dan pemilih Jokowi-Basuki. 

Pada pemilih Foke-Nara, faktor isu aga- 
ma jadi faktor utama sehingga mereka 
mendukung kandidat itu lebih karena kesa- 
maan agama yang dianut. Sebaliknya, pada 
pemilih Jokowi-Basuki, faktor isu agama 
tak dominan, Orientasi pemilih lebih ba- 
nyak ditentukan oleh profil Jokowi yang 
dinilai merakyat dan isu-isu perubahan. 

Dalam konteks menguatnya wacana 
perubahan itu, akhirnya Jokowi-Basuki 
berhasil merebut suara sebagian besar dari 
suara mengambang yang belum menen- 
tukan pilihan menjelang hari pemungutan 
suara. Dari survei LSI dan Tempo, jumlah 
undecided voters ini tak terlampau besar, 
97 persen, un, pada hari pemungutan 
suara, undecided voters memutuskan da- 
tang memberikan suara ke TPS, Dari ke- 
cenderungan perolehan suara, besar ke- 
mungkinan para pemilih mengambang ini 
akhirnya memberikan suaranya ke Joko- 
wi-Basuki. Ini pertanda mereka meng- 
inginkan figur alternatif yang diharapkan 
membawa perubahan. Harapan yang besar 
itu sekaligus pertanda beban berat sedang 
diletakkan di pundak Jokowi-Basuki. 

AA GN ARI DWIPAYANA 
Dosen Jurusan Politik dan 
Pemerintahan Fisipol UGM 


POJOK 


Fauzi Bowo berikan 


Absurditas Sertifikasi Ulama 


Oleh KARIM SURYADI 


acana menyerti- 
1 A | fikasi ulama ter- 
kait mengha- 


ngat kembali isu teroris- 
me merupakan perkara 
absurd dan berbahaya. 


Absurd karena status keula- 
maan tak diberikan oleh peme- 
rintah atau lembagaapa pun ben- 
tukan pemerintah. Status dan de- 
rajat keulamaan muncul dari 
pengakuan masyarakat atas ilmu, 
pengalaman, kearifan, serta ko- 
mitmen keumatan seseorang. 
Kadar keulamaan tak ditentukan 
ijazah meski beberapa ulama 
memilikinya. 

Di beberapa tempat, ulama di- 
perankan sebagai ajaran Islam 
yang hidup. Hal ini terjadi karena 
'masyarakat percaya sosok ulama. 
Pada saat penggalan zaman sudah 
jauh dari masa kenabian dan para 
sahabat, ulama jadi tempat untuk 
bertanya. Terminologi ulama sa- 
rat muatan moral dan etik. Kare- 
na itu, ulama yang zuhud tetap 
menjaga independensinya dan 
memelihara informalitasnya. 

Selain absurd, wacana sertifi- 
kasi ulama pun berbahaya karena 
menempatkan ulama pada front 
yang berbeda dalam menanggu- 


langi isu terorisme. Selain tak ada 
pesantren yang menyuruh san- 
trinya berbuat onar, apalagi teror, 
seorang ulama hanya boleh di- 
curigai bila ada hubungan lang- 
sung dengan aksi teror. 

Di pesantren pula para ulama 
menanamkan rasa cinta Tanah 
Air. Sejarah pergerakan kebang- 
saan mencatat, ulama dan pondok 
pesantren menjadi aktor kebang- 
kitan kesadaran nasional. Bukan 
hanya kebangkitan dalam bidang 
pendidikan, ekonomi, dan ke- 
bangsaan, melainkan hadir seba- 
gai organisasi perlawanan rakyat. 
Bahkan, menurut salah seorang 
ulama, syair lagu yang kemudian 
dikenal sebagai lagu kebangsaan 
"Indonesia Raya” sudah di-na- 
dom-kan (disenandungkan) di pe- 
santren-pesantren sebelum dike- 
nal sebagai lagu kebangsaan. 


Sesat pikir 

Wacana sertifikasi ulama me- 
rupakan produk sesat pikir dan 
ahistoris akibat salah pandang 
tentang pondok pesantren di satu 
sisi dan kepanikan menghadapi 
ancaman teror di sisi lain. Sesat 
pikir tentang pondok pesantren 
bukan baru kali ini terjadi. Bebe- 
rapa tahun lalu sempat muncul 
usulan menyensus pondok pe- 


santren, bahkan melakukan sidik 
jari terhadap para santri. Usulan 
ini mengemuka karena beberapa 
orang yang dituduh sebagai pe- 
laku teror tercatat sebagai alum- 
nus atau pernah menjadi santri 
pondok pesantren tertentu. 

Di pesantren memang dibahas 
bab jihad, seperti halnya juga di 
sekolah umum terdapat materi 
jihad pada pelajaran agama, te- 
tapi tidak pernah lantas dibentuk 
organisasi teroris. Hal ini tak 
ubahnya dengan mahasiswa ju- 
rusan ekonomi yang belajar ten- 
tang investasi, efisiensi, dan 
at-kiat jitu melipatgandakan k 
untungan. Namun, bila ada alum- 
nus jurusan ilmu ekonomi me- 
nyalahgunakan teori yang dipel- 
ajarinya untuk mengorup uang 
negara, lantas dosen dan direktur 
sekolah tinggi ekonomi haruskah 
disertifikasi bebas — korupsi? 
Mengapa ketika Azahari Husin, 
seorang doktor dan insinyur yang 
mahir merakit bom, menebar 
teror di Indonesia, almamater- 
nya di Malaysia, Australia, dan 
Inggris tidak digugat? 

Karena itu, tiga hal harus jadi 
perhatian penanggulangan te- 
rorisme di Indonesia. Pertama, 
bebaskan penanggulangan tero- 
risme dari stigma buruk terhadap 


pesantren dan ulama. Tuduhan 
dan stigma buruk akan memaksa 
orang untuk membela diri, ter- 
masuk melakukan perlawanan 
yang lalu mengukuhkan tuduhan 
buruk dimaksud. 

Kedua, pertajam mata inte- 
lijen agar bisa melakukan deteksi 
dini sekaligus membedakan po- 
tensi ancaman dan pihak-pihak 
yang perlu dilindungi. Akurasi 
menjadi kata kunci bagi intelijen 
agar langkah-langkah yang diam- 
bil tidak memakan biaya sosial 
yang mahal, 

Ketiga, tugas semua orang me- 
numbuhkan preferensi antiteror 
dengan menciptakan air antite- 
ror sehingga ikan-ikan terorisme 
menyempit ruang geraknya lalu 
mati. Langkah ini hanya akan 
bisa dibangun bila semua orang 
memiliki kepedulian terhadap 
keamanan lingkungannya. Di 
atas segalanya, perlu komitmen 
bersama membongkar akar ke- 
kerasan di Tanah Air. Ini penting 
agar tak ada lagi pihak-pihak 
yang berkomunikasi dengan ja- 
lan kekerasan sebagai bentuk pe- 
nyelesaian perkaranya. 

KARIM SURYADI 
Guru Besar Komunikasi 
Politik Universitas 
Pendidikan Indonesia 


ucapan selamat kepada 
Joko Widodo. 

Sportif, deh: siap kalah, 
tak hanya siap menang! 


- 


Begitu PON 2012 usai, 
KPK lanjutkan kasus 
korupsinya. 

Tak ada proyek bebas 
korupsi! 


. 


Parpol bukan jaminan 
kemenangan calon da- 
lam pilkada. 
Contohnya Pilkada Ja- 
karta 2012! 


. 
Warga Jakarta ternyata 
import minded. 


Gubernur dan wakilnya 
“impor” juga! 


men 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


Defisit Perdagangan 
dan Harga BBM 


engan semakin 
D membengkaknya 
defisit neraca per- 
dagangan, kenaikan harga 
bahan bakar minyak me- 
rupakan kebijakan yang 
perlu diusulkan kembali, 


Selama beberapa bulan ter- 
akhir, neraca perdagangan In- 
donesia mulai beranjak dari sur- 
plus menjadi defisit. Hal ini ter- 
jadi menyusul turunnya kinerja 
ekspor, seiring melemahnya per- 
ekonomian global dan harga-har- 
ga komoditas mentah. Sementara 
itu, kebutuhan impor tetap tinggi 
seiring dengan kuatnya pertum- 
buhan ekonomi domestik. 

Defisit perdagangan Indonesia 
memang belum mencapai tahap 
kan dan pertumbuh- 
an imporsejauh ini ditopangpula 
oleh barang-barang modal, yang 
pada akhirnya bisa meningkat- 
industri domestik. 
ons kebijakan tetap- 
lah diperlukan agar defisit ter- 
sebut bisa dikendalikan ke ting- 
kat yang lebih aman. Cadangan 
beradapadatren menurun 
beberapa kuartal terakhir, seiring 
meningkatnya tekanan pembe- 
lian dollar Bila tren 
ini terus berlanjut, ketahanan In- 
donesia dalam menghadapi ber- 
bagai gejolak eksternal akan ber- 
angsur melemah. 


Indikator kerentanan 


Beberapa indikator kerentan- 
an eksternal, seperti io ca- 
dangan des terhadap utang lu- 
ar negeri dan rasio utang luar 
negeri terhadap ekspor, kelihatan 
mulai berbalik arah beberapa ku- 
artal terakhir. Padahal, perbail 
rasio-rasio ini selama satu da- 
sawarsa terakhir merupakan fak- 
tor penting dalam perh 
ringkat utang Indonesia 
vestment grade) sejak akhir 2011. 

Masalah ini memang sudah 
mulai mendapat perhatian dari 
otoritas moneter, BT mulai legawa 
merefleksikan tekanan neraca 
perdagangan pada nilai tukar dan 
juga telah menaikkan suku bunga 
itas Simpanan Bank Indo- 
a 0,25 persen pada Agustus, 
Nilai tukar rupiah yang lebih le- 
mah seyogianya bisa membantu 
mengurangi defisit perdagangan 
karena barang impor jadi lebih 
mahal, sementara kenaikan suku 
bunga mungkin akhirnya bisa 


Oleh HELMI ARMAN 


membantu menahan laju pertum- 
buhan konsum: 
Namun, dari sisi otoritas fis- 
kal, belum jelas betul apakah per- 
hatiannya berada pada tingkat 
sama. Memang sudah ada be- 
berapa kebijakan mikrosektoral 
untuk mengurangi impor, yakni 
insentif-insentif untuk perpan- 
jangrantai produksi dan investas 
pada industri pembuat barang 
modal. Namun, hasil kebijak- 
an-kebijakan ini baru terlihat da- 
lam jangka panjang, sementara 
dibutuhkan juga respons kebi- 
jakan yang berdampak lebih ce- 
pat. Data perdagangan hingga Ju- 
Ii menunjukkan impor nonmiga 
masih tumbuh relatif cepat. Pes 
tumbuhan konsumsi domestik 
pun terlihat masih cukup kuat, 
seperti ditunjukkan oleh indeks 
keyakinan konsumen yang masih 
meningkat, Agustus. Kebijakan 
bank sentral dan pemerintah 
yang terkoordinasi dan anti: 
patif terhadap kemungkinan 
memburuknya defisit perdagang- 
an jelas sangat dibutuhkan. 
Belakangan ini terjadi perde- 
batan di ranah publik menger 
kemungkinan perekonomian In- 
donesia sudah overheating atau 
tumbuh terlalu cepat dibanding- 
kan tingkat potensialnya, Menu- 
rut sejumlah pejabat publik, In- 
donesia tak mengalami overhe- 
ating, merujuk pada inflasi yang 
masih di kisaran 4-5 persen. 
Tingkat inflasi, baik di level kon- 
sumen maupun perdagangan, be- 
sar memang masih terkendali. 
Namun, penentuan kebijakan 
haruslah memperhatikan pula 
keseimbangan eksternal (neraca 
perdagangan), selain keseim- 
bangan internal (nflasi). 
Berbagai industri manufaktur 
hilir dan hulu kita secara struk- 
tural mengalami kelebihan per- 
mintaan, Contohnya, pasar pro- 
ja dan tekstil yang ka- 
produksi domestik ter- 
dan produk-produk impor 
beredar secara luas. Dalam ke- 
adaan demikian, pertumbuhan 
permintaan yang tinggi memang 
tak mesti ber 
harga-harga barang, tetapi 
lebih terlihat pada relatif ting- 
ginya nilai impor dan gangguan 
pada keseimbangan eksternal. 


Fiskal stimulatif 
Kebijakan-kebijakan — dalam 

RAPBN 2013 haruslah memper- 

hatikan perkembangan ini. Ba- 


nyak pengamat dan politisi 
mengatakan, RAPBN 2013 kurang 
stimulatif terhadap perekonomi- 
an, Mungkin perlu diingat lagi 
bahwa subsidi energi yang di- 
anggarkan Rp 275 triliun (setara 3 
persen dari PDB) merupakan sti- 
mulus yang sangat besar bagi per- 
tumbuhan konsumsi domestik. Ta 
juga berdampak langsung pada 
defisit neraca perdagangan me- 
lalui tingginya impor migas. 

Sejak paruh pertama tahun 
ini, surplus ekspor gas sudah ti- 
dak bisa lagi menutupi defisit 
pada neraca minyak sehingga ne- 
raca migas ikut menyumbang pa- 
da memburuknya defisit neraca 
perdagangan Indonesia. Dengan 
harga minyak dunia yang be- 
lakangan ini merangkak naik, te- 
kanannya bisa semakin tajam ke 
depannya. Apalagi rencana lan- 
jutan kebijakan konversi BBM 
dan pembatasan konsumsi selalu 
mengalami berbagai kendala da- 
lam implementasinya. 

Jelas bahwa salah satu ke- 
bijakan di ranah fiskal yang bisa 
dilakukan dalam rangka menge- 
lola defisit perdagangan adalah 
kenaikan harga BBM bersubsidi. 
Kenaikan harga BBM bersubsidi 
memang akan menyebabkan ke- 
naikan tingkat inflasi. Namun, ia 
akan mengurangi impor BBM se- 
kaligus menahan laju pertum- 
buhan konsumsi domestik ke 
tingkat yang lebih berkesinam- 
bungan (yang pada akhirnya 


membantu menurunkan defisit 
perdagangan). Ia juga akan mem- 
buat postur APBN menjadi lebih 


garan belanja infrastruktur. 
RAPBN 2013 sudah tak se- 
harusnya dirancang dalam kon- 
teks memberikan ”stimulus fiskal 
bagi perekonomian” (mengutip 
Nota Keuangan RAPBN 2013). 
Langkah-langkah yang telah di- 
ambil otor moneter untuk 
mengelola defisit perdagangan 
hendaklah diikuti kebijakan fis- 
kal yang sel 
an-penyesuaian yang terjadi pada 
nilai tukar dan suku bunga tak 
terlalu tajam, seperti pada peng- 
alaman 2005 dan 2008. Kesi- 
nambungan pertumbuhan eko- 
nomi jangka panjang haruslah 
diutamakan di atas pertimbang- 

an politik jangka pendek. 

HELMI ARMAN 
Country Economist Citibank 
Indonesia 


REDAKSI 


YTH 


Merindu Nasionalisasi Indonesia 


Oleh EMHA AINUN NADJIB 


erangkat dari Joko- 
wi ke Indonesia, 


B esai ini bukan ten- 


tang pemilihan gubernur, 
politik Indonesia, atau ba- 
ik-buruknya pemerintah 
dan pejabat. Inilah kerin- 
duan manusia Indonesia. 


Seusai Pemilihan Umum Ke- 
pala Daerah DKT Jakarta, bangsa 
Indonesia kini menggerakkan ka- 
ki sejarahnya menuju 2014. Na- 
mun, imaji mereka terhadap 
2014 sangat buram dan penuh 
kesemrawutan. 

Bangsa Indonesia hampir 
mustahil menemukan calon pe- 
mimpin yang berani pasang ba- 
dan, misalnya untuk nasionali- 
Freeport. Bahkan, mengha- 
dapi kasus seringan Century, 
bangsa kita tidak memiliki bu- 
daya politik kerakyatan untuk 
mendorongnya maju atau me- 
narik mundur, 

Yang rutin, bangsa Indonesia 
adalah ketua yang tidak berkuasa 
atas wakil-wakilnya. Bagai mak- 
mum shalat yang tidak berdaulat 
untuk memilih imamnya, Bangsa 
Indonesia hidup siang-malam 
dalam penyesalan, dalam keke- 
cewaan atas diri sendiri, tetapi 
dicoba dihapus-hapus dari ke- 
sadaran pikiran dan hati karena 
mereka selalu tidak mampu 
mengelak untuk memasrahkan 
kebun buahnya pada rombongan 
monyet yang silih berganti. 


Manusia berani 

Manusia Indonesia adalah 
manusia tangguh, tidak peduli 
masa depan atau tidak. 


aan tetap, berani beranak pi- 
nak dengan pendapatan yang ti- 
dak masuk akal. Berani menye- 
robot, menjegal, menjambret, 
dan mendengki seiring kesan- 
tunan dan kerajinan beribadah. 

Manusia Indonesia tidak jera 
ditangkap sebagai koruptor, 
tetapi berpikir besok harus lebih 
matang strategi korupsinya. Me- 
reka melakukan alebihi 
saran setan dan 2 , pada 
saat yang sama bersikap melebihi 
Tuhan dan Nabi, 

Manusia Indonesia mampu 
tertawa dalam kesengsaraan, Bis: 
hidup stabil dalam ketidakjelasan 
nilai. Terserah mana yang baik 


atau buruk: Era 
Reformasi, Orba, 
atau Orla. Bung 


Karno, Pak Harto, 
Habibie, Gus Dur, 
atau Mega, Baik-buruk 
tidak terlalu penting. Be- 
nar-salah itu tidak pri 
mer, Setan bisa dimalai- 
katkan dan malaikat pun 
bisa disetankan kalau 
menguntungkan. Jangan 
tanya masa depan 
kepada mereka. 

Maka, bawah sa- 
dar mereka tergerak 
memimpikan masa 
silam. Mereka me- 
milih Jokowi, tidak 
peduli soal mobil 
esemka. Ahok biar 
saja katanya begini-begitu, siapa 
tahu dia keturunan Panglima 
Cheng Hoo yang lebih hebat dari 
Marco Polo, 


membikin 


lau-kalau” makanan 


menjadi 
yang mengenyangkan perut dan 
menenangkan hati. 

Jokowi Iho, bukan Joko Wi- 


dodo. Kalau Joko Widodo as- 
sosiasinya ke Ketua Karang Ta- 
runa atau penganut kebatinan. 
Akan tetapi, tambahan 'Wf' telah 
menyekunderkan 'Joko'. 'Wf' itu 
suku kata paling kuat bagi telinga 
bangsa Indonesia untuk me- 
nuansakan masa silam. 

Sudah sangat lama hati rahasia 
bangsa Indonesia mengeluh ke- 
pada leluhurnya, sampai-sampai 
mereka membayangkan saat ini 
sedang berlangsung rekonsi 
leluhur: dari Rakai Pikatan, Aj 
Bung Karno, Sunan Ka- 
lijaga, Gadjah Mada, hingga Gus 
Dur. Semua menangisi anak cucu 
yang galau berkepanjangan. 

"Jokowi" itu nama yang me- 
ngandung harapan. Bangsa Tn- 
donesia sudah sangat berpeng- 
alaman untuk tidak berharap pa- 
da kenyataan karena mau ber- 
harap pada sesama manusia ter- 
bukti puluhan kali kecele. Mau 
bersandar pada Tuhan rasanya 
kurang begitu ken: 

Fauzi Bowo dirugikan oleh pe- 
nampilannya yang bergelimang 
teknokrasi dan industri politik. 
Sosoknya, wajahnya, gayanya 
adalah prototipe birokrat yang 
menguras energi. Namanya pun 
kontra-produktif. Fauzi itu nama 
Islam lusinan, di tengah situasi 


lek" bahkan "miskin, bodoh, dan 


pemarah”. Ditambah Bowo pula. 

Kalau “Prabowo” masih lu- 
mayan, punya arti kewi- 
bawaan, Bowo itu ti- 
pikal umum "wong 
$, Jowo”. 

Begitu jadi 
orang Jakarta, An- 
da tidak lagi tinggal 
di Pulau Jawa sehingga 
setiap tahun harus 
ckL "mudik ke Jawa”, Ja- 

wa adalah entitas ma- 

silam yang sudah 

jauh kita tinggal- 

kan. Logat Jawa di 

siaran teve menjadi 

simbol kerendahan 

“wet kasta budaya, dijadi- 

kan bahan ketawaan, diucapkan 
buruh atau pembantu. 


Bukan kendali manusia 


Pasti tidak ada maksud tim 
sukses Jokowi untuk berpikir de- 
mikian dan menyingkat Joko Wi- 
dodo menjadi Jokowi. Sejarah 
umat manusia pun tidak 100 per- 
sen dikendalikan manusia. Ada 
yang lain yang bekerja, malah 
mungkin lebih bekerj 

Waktu pun tidak linier, mes- 
kipun kita menitinya melalui ga- 
ris linier, Proses-proses rah 
berlangsung dengan multisiklus 
dan lipatan-lipatan tak terduga 
yang sulit dirumuskan pengeta- 
huan manusia sampai hari ini. 

Maka, baik-buruknya guber- 
nur terpilih Jakarta, siapa pun 
dia, terlalu relatif untuk diiden- 
tifikasi dan dirumuskan melalui 
beberapa gumpal ilmu politik, 
demokrasi dan pembangunan. 
Sejarah umat manusia tidak se- 
mester dua meter, tidak sema- 
selesai dihitung per lima 
ungguhnya kita tidak 
mengerti apakah yang baik dan 
benar itu Foke atau Jokowi. 

Kita jalani hidup dengan sikap 
kristal: kerjakan yang baik di ma- 
na pun dengan apa atau siapa 
pun. Dipacu dengan yukur 
dan sangka baik terhadap hari 
esok sehingga yang kemarin ma- 
sih kita sangka, hari ini menjadi 
doa, besok menjelma fakta. 

Bahkan, apa jadinya manusia 
kalau tak ada iblis. Bagaimana 
anak-anak kita naik kelas kalau 
tidak ada ujian, Apa jadinya kita 
semua kalau Allah tidak meng- 
ambil keputusan mentransfor- 


masikan Syekh Kanzul Jannah 
(bendaharawan surga), senior 
para makhluk rohani yang sangat 
dekat dengan-Nya, menjadi Iblis? 
Yang dikontrak Allah sampai hari 
kiamat, yang menolak bersujud 
kepada Adam, yang bahkan para 
malaikat pun memberi legitimasi 
"Ya, Allah untuk apa Engkau cip- 
takan manusia yang toh kerja- 
annya adalah merusak Bumi dan 
menumpahkan darah.” 


Mencari asal 


Orang memilih Jokowi mung- 
kin setahap perjalanan di alur 
"sangkan paran”, bawah sadar 
mencari asal muasal, kerinduan 
kepada diri sejatinya. Di mana 
mereka menemukannya pada Jo- 
kowi. Ya, namanya, ya, sosoknya. 
Jokowi kurus seperti rakyat, ka- 
lah ganteng dari Foke. Mungkin 
rakyat sadar dulu salah pilih SBY 
karena gagah-ganteng, 

Tidak penting, apakah Jokowi 
benar-benar — mengindikasikan 
Il itu atau tidak, bahkan 
Jokowi juga tidak akan ditun- 
tut-tuntut amat, apakah dia nanti 
mampu menjadi pemimpin yang 
baik atau tidak. Manusia Indo- 
nesia di Jakarta tidak sadar se- 
dang mencari dirinya, bukan 
mencari Jokowi, 

Jokowi beruntung karena mi 
reka menyangka ia yang di 
Namun, Jokowi punya peluang 
untuk membuktikan bahwa me- 
mang dia yang dicari. 

Bagi orang Jakarta yang Sun- 
da, diam-diam menemukan so- 
sok manusia Sunda Wiwitan pa- 
da Jokowi, Bagi orang Jakarta 
yang Jawa dan darahnya me- 
ngandung virus wayang, Jokowi 
seperti Petruk, anaknya Kiai Se- 
mar, Sang Prabu Smarabhumi, 
perintis babat alas Jawa. 

Allah menciptakan Adam de- 
ngan menyatakan, "Sesungguh- 
nya Aku menciptakan khalifah di 
Bumi”. Manusia dan bangsa In- 
donesia mengakui mereka gagal 
mengk i kehidupan. Maka, 
mereka rindu, seakan-akan ingin 
mengulang dari awal, dengan so- 
sok dan kepribadian yang mereka 
pikir sebagaimana di awal dulu, 

Secara rahasia bangsa Indo- 
nesia berpikir bahwa "bukan ini 
Indonesia”. Maka bawah sadar 
mereka terbimbing untuk Na- 
Indonesia. 

EMHA AINUN NADJIB 
Budayawan 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Turun pada Jalur Naik 

di Plaza Pondok Gede Bekasi 
udah dua tahun saya berdomisili di Kota 

S Bekasi. Untuk keperluan rumah tangga, se- 

minggu sekali saya berbelanja di Plaza Pon- 

dok Gede, Bekasi. Akhir-akhir ini saya memilih 


tempat parkir sepeda motor di lantai 3 jika tempat 
parkir di lantai bawah sudah padat. 


Namun, yang terjadi menuju tempat parkir lantai 3: 
pengendara sepeda motor turun menggunakan jalur naik. 
Berbahaya sekali sebab risiko sangat tinggi terjadi tabrakan. 
Tak ada juru keamanan di lantai 2 maupun lantai 3 yang 
memberikan peringatan kepada pengendara kendaraan ber- 
motor yang mengabaikan keselamatan orang lain. 

Kepada pengelola gedung, kami mohon segera bertindak. 


Jangan menunggu sampai ada korban. 


IRWAN SUSANTIO 


Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat 


Dari BNI ke Jalan 
Lain ke Sun Life 


Pada 2009, saya membuka 
rekening di BNI Cabang Mz 
gonda, Depok, Jawa Barat. Pada 
November 2009, saya ditelepon 
Bagian Penjualan Sun Life un- 
tuk ikut asuransi dengan pen- 
jelasan: nasabah yang akan ber- 
asuransi mendapat kemudahan 
sebab pemotongan langsung da- 
ri rekening BNI. "Jika putus di 
tengah jalan?” tanya saya. Ja- 
wabnya, "Akan dikembalikan 
semua seperti menabung.” 

Saya ikut asuransi Sun Life 
dengan nomor polis 0982852xx. 
Pada Desember 2011, saya tak 
bisa meneruskan asuransi. Ma- 
ret 2012, saya mendapat surat 
pemutusan sementara. Pada sa- 
at itu saya menghubungi kontak 
nasabah Sun Life (021) 
52890099, yang meminta saya 
"jangan memutus karena masih 
bisa dilanjutkan” dan bila di- 
putus, "hanya akan dapat sedikit 
uang, yang dikembalikan, Rp 
1.994.648”. Uang yang sudah sa- 
ya setor ke Sun Life sekitar Rp 
4600.000. 

Akhirnya dengan rasa kesal 
saya terima penjelasannya, 
tetapi saya minta kalkulasi. Ba- 
gian Pelayanan Nasabah berjanji 
akan segera dikirim paling lama 
10 hari kerja. 


Ditunggu dua bulan, kalkulasi 
tak pernah dikirim ke alamat 
saya. Akhirnya, saya hubungi le- 
wat telepon, 

Baru setelah itu, satu minggu 
kemudi: kalkulasi sampai. 
Uang saya Rp 1.994.648 akan 
ditransfer 10 hari kerja, tetapi 
tak kunjung ditransfer. Sampai 
sekarang tak ada berita apa pun 
dari Sun Life. BNI ikut andil 
karena tanpa persetujuan na- 
sabah memberikan nomor te- 
lepon nasabah kepada pihak la- 
in. 


WITO RAHARDJO 
Jalan Raya Muhtar Gang 
Gandaria 04, Sawangan, 
Depok, Jawa Barat 


Debit Bank 
Mandiri Tanpa PIN 


Pada 29 Juli 2012, saya men, 
ambil uang di ATM Mandiri 
SPBU TB Simatupang, Jakarta. 
Kartu ATM saya terjatuh dan 
baru saya sadari pada 2 Agustus 
2012. Langsung saya lapor ke 
Bank Mandiri Cabang Bendung- 
an Hilir, Jakarta. 

Dalam kurun waktu hilang- 
nya kartu, saya tak melakukan 
pemblokiran karena mengira 
kartu ATM masih di dalam 
dompet. Alangkah terkejut saya 
ketika melihat pencetakan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


transaksi di buku tabungan. Ter- 
nyata uang saya telah didebit 
untuk pembelanjaan di sejum- 
lah pusat perbelanjaan, seperti 
Carrefour dan Giant. Pendebit- 
an terjadi beberapa kali pada 
har ng sama dengan hari ke- 
hilangan kartu ATM. Itu lang- 
sung menguras seluruh isi ta- 
bungan saya. 
Pihak Bank Mandiri menje- 
laskan pendebitan terjadi de- 
ngan menggunakan mesin gesek 
milik bank lain, bukan mesin 
gesek Bank Mandiri sehingga 
tak dibutuhkan PIN untuk me- 
lakukan pendebitan. Ta juga me- 
nyatakan, kehilangan tersebut 
tidak menjadi tanggung jawab 
bank karena nasabah diharus- 
kan memblokir rekening sesaat 
setelah kehilangan kartu ATM. 
Yang ngkan, mengapa 
ank Mandiri mau 
bekerja sama dengan penyedia 
mesin gesek dari bank lain yang 
justru mempertaruhkan kea- 
manan nasabah dengan tak me- 
minta PIN dalam pendebitan? 
Bukankah bank seharusnya 
menjamin keamanan nasabah 
dengan berupaya mempersem- 
pit celah ketidakamanan? 
FRANSISKUS B WETIK 
Jalan Sukamulia IT, 
Kemayoran, Jakarta Pusat 


Pemeliharaan dan 


Perbaikan Jaringan 
Kami mohon maaf dari Ibu 
Nurjayanti yang menulis surat 
pembaca di Kompas (8/9), "Lis- 
trik Padam Setiap Minggu", atas 
pelayanan kami yang tak ber- 
kenan di hati pelanggan. 
Berdasarkan data yang ada, 
sejak Juni sampai Juli 2012 ter- 
jadi beberapa kali gangguan ka- 
rena pemeliharaan dan perba- 
ikan jaringan. Kami terpaksa me- 
lakukan pemadaman di rumah 
pelanggan. Untuk mendapat in- 
formasi dan pelayanan, kami bisa 
dihubungi di 123, wwwpln.co.id, 
atau SMS 8123. Kami mengim- 
bau, pelanggan tak memberikan 
tip dalam bentuk apa pun kepada 
petugas PLN. 
M RODJULUN GOHAR 
PH Deputi Manajer Komu- 
nikasi dan Bina Lingkungan 
PT PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang 


VOGUE SUITES | ONE 


daa 


TANI 


ba 


“ Berlokasi tepat disebelah Mid Valley City dan 


hanya beberapa menit menuju Bandaraya Kuala 


Lumpur 


Total fasilitas lebih dari 90,000 m2 


- Dilalui oleh beberapa jalan utama dan terintegrasi 


dengan LRT, KTM dan rencana pengembangan 


MRT 


bunga KPR 
selama masa 
konstruksi" 


Podiuru Tharwin Nine, ANZ Sguwe/UOB Plaza UG Floor 
Indonesia 


Apartemen Hak Milik di Singapura 

2 menit jalan ke Stasiun MRT, 10 menit ke 
Orchard/Kota 

Dikellingi dengan Sekolah-sekoah Lokal dan 
Internasional yang Terkenal 


Duplex Unit yang Ekslusif di desain untuk kelas atas 


Kunjungi Pameran Kami di 


Krakatau Room, 
Grand Hyatt Hotel Jakarta 
22-23 Sept 2012 
10.00 - 19.00 WIB 


Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi 


0812 8668 22550812 81 182 3838 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


Koalisi India Pecah 


PM Singh Dipuji sebagai Pemimpin yang Kuat 


NEW DELHI, JUMAT — Sebanyak enam menteri 
dari partai regional Trinamool dalam koalisi 
berkuasa India, Jumat (21/9), mengundurkan diri 
akibat perpecahan mengenai reformasi ekonomi. 
Namun, Perdana Menteri Manmohan Singh yang 
selama ini dikritik lemah tiba-tiba dipuji sebagai 


pemimpin yang kuat. 
Seorang pejabat di kantor per- 
dana menteri mengatakan, ke- 
enam menteri itu telah meng- 
ajukan permohonan pengundur- 
an diri mereka dan telah bertemu 
presiden. 
rtai Trinamool, yang ber- 
basis di Negara Bagian Bengal 
Barat, menarik dukungan dari 
koalisi yang didominasi Partai 
Kongres karena pertengkaran 
mengenai reformasi ekonomi 
yang diterapkan pemerintahan 
Singh. Trinamool memprotes di- 
i langsung 
di sektor ritel dan ken an harga 
bahan bakar solar bersubsidi. 
ngh pekan lalu mengumum- 
rangkaian langkah refor- 
i, antara lain mengizinkan 
kelompok-kelompok asing untuk 
menanamkan modal dalam sek- 
tor ritel dan penerbangan. Pe- 
merintah juga menaikkan harga 


kan 


solar sebesar 12 persen. 

Trinamool, yang kerap me- 
nentang perubahan kebij 
jak pemilu 2009, memegang ji 
batan menteri perkeretaapian 
dalam kabinet. Mereka juga me- 
nempatkan lima menteri muda 
di bidang lain pemerintahan. 

Pengunduran diri itu mem- 
buat partai Singh, Partai Kongres, 
menjalankan sebuah pemerintah 
minoritas, tergantung pada du- 
kungan luar dari partai-partai la- 
in. Kondisi Singh sempat rentan 
jatuh sebelum pemilu yang di- 
jadwalkan tahun 2014. 

Namun, tidak ada bahaya 
mendk koalisi itu bakal run- 
tuh setelah Partai Samajwadi 
(SP) dari Uttar Pradesh di India 
utara menyatakan akan tetap 
memberikan dukungan. SP me- 
miliki 21 anggota parlemen, dan 
biasanya mendukung pemerin- 
tah dari luar koalisi 


Memperkuat posisi 

Sejak mengumumkan serang- 
kaian reformasi ekonomi itu, dan 
menolak untuk mundur meng- 
hadapi demonstrasi dan ancam- 
an politik, Singh mulai berhasil 
memperkuat posisi pemerintah 
yang sebelumnya dianggap lum- 
puh. 

"Dalam bulan-bulan terakhir 
ini kami dipersalahkan tak men- 
jalankan pemerintah dengan me- 
madai. Kini saatnya kami me- 
lakukan sesuatu. Kami harap se- 
mua orang yang peduli pada ne- 
gara ini dan generasi baru akan 
bergabung," kata Menteri Hu- 
kum Salman Khurshid. 

Sehari setelah pemogokan 
massal yang dimotori partai opo- 
sisi dan penentang program eko- 
nominya, Singh dijadwalkan ber- 
pidato, Jumat malam, untuk 
menjelaskan tindakannya. 

Perubahan sikap ahli ekonomi 
berusia 79 tahun itu mengejut- 
kan. "Dia memutuskan mene- 
ruskan agenda reformasi ekono- 
minya, bahkan kalau itu berarti 
kan kehilangan kekuasaan,” 
kata Dileep Padgaonkar, jurnalis 
senior dan analis politik. 

Padgaonkar mengatakan, 
Singh berupaya menyelamatkan 
reputasi dan memberi warisan 


berharga. Hal ini mengingatkan 
kembali akan keberhasilannya 
yang paling populer dua dekade 
lalu, saat sebagai menteri ke- 
uangan memimpin reformasi be- 
sar-besaran yang dianggap men- 
dorong bangkitnya India. 

Dalam beberapa tahun ter- 
akhir, pemerintah Singh dihan- 
tam sejumlah skandal, Hal itu 
antara lain ketidakberesan pen- 


jualan spektrum frekuensi tele- 


pon seluler dan blok kawasan 
batubara, yang menurut auditor 
India merugikan negara hingga 
an dollar AS. Skandal ter- 
akhir memicu protes partai opo- 
a Janata (BJP) hingga 
melumpuhkan parlemen. 

Selain mengurangi subsidi so- 
lar hingga 5 rupee per liter, sub- 
sidi gas untuk rumah tangga juga 
dikurangi. Peraturan investasi 
asing di sektor penerbangan dan 
televisi juga diperlunak, Surat ka- 
bar Indian Express mengatakan 
reformasi itu tak akan berdam- 
pak segera, tetapi "menjadi eks- 

i maksud yang krusial,” 


rinya perdana menteri India pa- 
ling penting sejak Jawaharlal 


Nehru karena ”menghasilkan 
perubahan besar”. (AP/AFP/DI) 


ARR/MUNIT PARANIPE 


Perdana Menteri India Manmohan Singh saat menghadiri peringatan ulang tahun ke-150 Pengadilan 
Tingsi Bombay, di Mumbai, 18 Agustus, Pemerintahan Singh menghadapi saat-saat yang sulit untuk 
menerapkan reformasi ekonomi karena penerapan reformasi itu mengundang perpecahan pada 
pemerintahan yang dipimpinnya. Jika tidak ada kompromi di saat-saat terakhir, enam ment 
regional Trinamool mengundurkan diri dari jabatan mereka, dan 19 anggota parlemen keluar dari 
koalisi, Jumat (21/9). Hal ini membuat Singh akan memimpin pemerintahan minoritas dan terancam 
harus menggelar pemilu dini sebelum jadwal tahun 2014. 


KILAS 


LUAR NEGERI 


Kilang Minyak Venezuela Terbakar karena Petir 


Sambaran petir menyebabkan kebakaran di sebuah kilang mi- 
nyak Venezuela, Kamis (20/9). Presiden Venezuela Hugo Cha- 


vez mengatakan, kebak: 


ran di kilang minyak El Palito di 


Venezuela tengah itu bisa dipadamkan pada Jumat, dan operasi 


tidak terpengaruh. D: 
lasi minyak nega 


ins 


n kecelakaan paling akhir di jaringan 
anggota OPEC itu, sebuah badai petir 


hari Rabu malam menyebabkan kebakaran di dua tangki pe- 


nyimpanan di 
bis 
kobar 
Pe 


mpai 


segera dipadamkan, tapi 


sahaan Minyak Negara, Rafael Ramir 


El Palito, Kebakaran di salah satu tangki 
pi di tangki Ia terus ber- 
i Perminyakan Direktur 


Meniti 


tuasi di FI Palito telah tertangani, dengan sekitar 120 petugas 
pemadam kebakaran beraksi. Bulan lalu, ledakan hebat dan 
kebakaran di kilang minyak Amuay menewaskan 42 orang. 


(REUTERS/AP/DI) 


Aktivis Tuduh Menteri Sarawak Korup 


Organ 


kayaan sebesar 15 


sej 
miliki 


peroleh Fs 


bagian. Menurut Forbes, orang terkaya Malaysi 


Bruno Manser Fonds (BMP), kelompok aktivis per- 
lindungan hutan yang bermarkas di Sw 


s, menuduh Menteri 
ara bagian ter- 


melakukan korupsi Abdul Taib Mahmud 
dinilai menyalahgu 
miliar dollar AS, setara Rp 148,5 triliun, yang 
jika benar, menjadikannya orang terkaya di Malaysi 
laporannya pekan ini, BMF menyatakan, Mahmud—b 


an kekuasaan untuk mengumpulkan ke- 


hutan, kelapa sawit, dan kon 


ak negara 
adalah Robert 


Kuok dengan kekayaan 124 miliar dollar AS. (AFP/DD 


SIDANG UMUM PBB 


Tentang Sidang Umum PBB 

Sidang Umum ke-67 PBB berlangsung di Manhattan, New York, pada 
18 September-Desember 2012. Dalam pidato pembukaan, Sekjen PBB 
Ban Ki-moon menyatakan situasi dunia saat ini gelisah karena 
pengangguran, ketidakadilan, temperatur dunia, serta intoleransi. 


Sidang Umum | 10 Januari 1946 di London, hadir 51 negara 
Fungsi Forum negosiasi 192 anggota PBB, tiap negara 
memiliki satu suara 
Kekuatan — - Menentukan kerja sama internasional 
Sidang Umum - Menelurkan resolusi PBB 


- Menjamin pelaksanaan hak asasi manusia 
- Memprakarsai studi dan kerja sama internasional 


Beberapa Resolusi 


1946: Mendirikan United Nations Atomic Energy 
Commission 

1947: Pendirian pengadilan Nuremberg dan mandat 
tentang Palestina 

1948: Konvensi tentang Perlindungan dan 
Penghukuman Kejahatan Genosida 

1993: Pembersihan etnis Bosnia Muslim sebagai 
genosida 

2007: Deklarasi Hak-hak masyarakat adat 

2008: Situasi di wilayah peridudukan Azerbaijan 


Dicky 


@A ARisToON 


WATER HEATER 


PERIODE 10 SEPTEMBER -8 OKTOBER 2012 


SETIAP PEMBELIAN 1 UNIT 


WATER HEATER ARISTON 
SEMUA TIPE 


mrioperkoran @ & 


AN 


“Komitmen kami dalam membangun keunggulan day 
pendidikan tinggi moderen, berbasis pada penguatan tata nilai 
dan tradisi warisan leluhur Ban 


Developer : 


PT,DHARMA"MOELJA 


MOHON DOA RESTU 

PERESMIAN PEMBANGUNAN GEDUNG BARU 
PERGURUAN TINGGI KESATUAN dengan prosesi 
tradisional Ungkal Biang - Minggu, 23 September 2012 


gsa 


a saing 


» | 


han 


NN 


| 


Prof. Dr. Ir. Bungarani Shah: Mc. 
(ketua Pembina Yayasahy Kesatuan) 


PERGURUAN TINGGI KESATUAN 
Jalan Ranggagading No. | Bogor, 16123 
Telp. 0251-8337733, 8381112 


Fax. 0251-8319925 


Website : http//www.stiekesatuan.ac.id 
e-mail : info@stiekesatuan.ac.id 


Memperkuat Tata Nilai Tradisi Warisan Leluhur. 

Upacara Ungkal Biang : Berupa prosesi tradisional Sunda, diantaranya 
Ngunduh Watu, Ngunduh Matur dan Makukeun yang dilengkapi dengan tujuh rujak, 
tujuh puspa, seupaheun, yang diakhiri dengan Murak Tumpeng. 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


LA 
AFP/MIGUEL MBDINA 


Lubang yang disebabkan oleh ledakan bom yang dijatuhkan pesawat tempur Suriah terbentuk di jalanan kota Aleppo, Kamis (20/9). Lembaga pemantau HAM Suriah 
mengatakan, lebih dari 29.000 orang tewas sejak protes antipemerintah, Maret 2011, dihadapi dengan kekuatan senjata dan meluas menjadi perang saudara. 


Korban Tewas Jadi 54 Orang 


Pesawat Korea Utara Menuju Suriah Dilarang Melintasi Wilayah Irak 


DAMASKUS, JUMAT — Korban tewas akibat se- 
rangan udara pasukan Presiden Suriah Bashar 
al-Assad ke pompa bensin di dekat perbatasan de- 
ngan Turki, Kamis (20/9), naik menjadi 54 orang. 
Assad meningkatkan penggunaan pesawat dan heli- 
kopter tempur untuk memberangus oposisi. 


Sebelumnya dilaporkan, pesa- 
wat dan helikopter tempur Su- 
tiah melakukan serangan udara 
terhadap basis oposisi di Provinsi 
Al-Ragga dekat perbatasan Tur- 
ki, 80 kilometer dari pos perba- 
n Tel Abyad. Di sini bendera 
oposisi berkibar karena kota te- 
lah dikuasai pasukan perlawanan 


lam rekaman video yang di- 
para aktivis oposisi, tampak 
ap tebal mengepul dari sebuah 
stasiun pompa bahan bakar yang 
ditembaki pesawat tempur Su- 


riah. Banyak warga tampak pa- 
nik. Korban tewas dari ledakan di 
pompa bensin itu, yang semula 


perbatasan Turki mengatakan, 
dia mendengar suara tembakan 
dan ledakan besar di dekat pos 
perbatasan Tel Abyad, tempat 
bendera oposisi masih berkibar. 
Warga bergegas berlari menuju 
perbatasan saat tembakan sema- 
kin meningkat di Suriah. 
Laporan tersebut sulit diverifi- 


kasi karena pekerja pers asing 
masih dilarang masuk ke Suriah. 
Satu hal yang pasti, militer rezim 
belakangan ini semakin sering 
menggunakan serangan udara 
untuk melumpuhkan pasukan 
perlawanan oposisi di seantero 
negeri itu, termasuk antara lain 
di Damaskus, Aleppo, Homs, De- 
raa, dan Deir el-Zor, 

Pasukan Assad menyasar pom- 
pa bensin di kota-kota kecil di 
sepanjang jalan yang dikuasai 
Tentara Pembebasan Suri 
(FSA). Tujuannya agar oposisi 
kesulitan bahan bakar dalam me- 
mobilisasi pasukannya. 


Pintu dialog terbuka 


Dalam komentar di majalah 
Al-Ahram Al-Araby, di Mesir, 
yang terbit Jumat (21/9), Assad 
mengatakan, "Kelompok bersen- 
jata melakukan terorisme me- 
lawan negara. Mereka tidak di- 


kenal dalam masyarakat, Pada 
akhirnya mereka tidak akan me- 
nang.” Namun, dia juga menam- 
bahkan bahwa "pintu dialog ma- 
sih terbuka”. 

Aks lanan massa prodemo- 
krasi, mengikuti gelombang re- 
volusi yang dimulai di Tunisia 
dan Mesir tahun lalu, kini telah 
berubah menjadi perang saudara 
di Suriah, Kalangan aktivis me- 
laporkan, lebih dari 27.000 orang 
tewas selama 18 bulan konflik. 
Agustus merupakan bulan paling 
mematikan sejak konflik pecah. 

Pertempuran terus berlang- 
sung di Damaskus dan Aleppo. 
Pasukan keamanan mengepung 
dan menyerang oposisi di Yar- 
muk, distrik di selatan Damaskus, 
dan menangkap lebih dari 100 
orang, Menurut para aktivis, be- 
berapa orang di antara mereka 
dibunuh. 

Sementara itu, pihak berwe- 


nang Irak, Jumat, tidak mem- 


berikan izin kepada sebuah pe- 
sawat asal Korea Ut (Korut) 
untuk menggunakan wilayah 


udara Trak dalam penerbangan 
menuju Suriah. Pesawat itu di- 
curigai mengangkut senjata dan 
penasihat militer ke negara yang 
sedang dilanda perang saudara 
berkepanjangan itu. 

Ali Mussawi, juru bicara Per- 
dana Menteri Irak, mengatakan, 
pesawat itu sedianya akan me- 
lintasi wilayah udara Trak hari 
Sabtu ini, Mussawi tidak men- 
jelaskan detail alasan yang mem- 
buat Pemerintah Irak cu 
sawat itu mengangkut 

Tajuga mengatakan, 
telah memberi tahu Iran bahwa 
pesawat-pesawat dari Iran me- 
nuju Suriah akan diperiksa secara 
acak untuk memastikan barang 
bawaannya. 

(REUTERS/AP/AFP/CAL) 


SURIAH 


Keluarga Al-Assad 
Mulai Retak 


cluarga Al-Assad yang berkuasa di Suriah sejak tahun 
K 1969 diberitakan mulai retak: Presiden Bashar al-Assad 
dan kakak perempuannya, Bushra al-Assad, diberitakan 
oleh situs televisi Alarabiya terlibat konflik semenjak tewasnya 
Wakil Menteri Pertahanan Assef Shawgat dalam sebuah le- 
dakan bom di kantor Biro Keamanan Nasional, Damaskus, Juli 
lalu. Adapun Shawgat adalah suami dari Bushra. 

Selain Shawgat, dalam ledakan di kantor Biro Keamanan 
Nasional itu, tewas pula Menteri Pertahanan Dawood Rajha, 
Menteri Dalam Negeri Muhammad Ibrahim al-Shaar, dan 
mantan Menteri Pertahanan Hassan Turkmani. 

Sejak tewasnya Shawgat, Bushra dan anak-anaknya dirun- 
dung kesedihan luar biasa. Beberapa media di Lebanon sempat 
memberitakan Bushra telah membelot terhadap pemerintahan 
adiknya, Namun, tidak dijelaskan keberadaan Bushra dan 
anak-anaknya saat ini, apakah masih di Suriah atau hengkang 
ke luar negeri. 

Bushra adalah satu-satunya putri dari lima bersaudara pa- 
sangan mendiang Presiden Hafez Assad dan Anisa Makhluf. Dia 
cenderung menyalahkan Bashar atas ledakan di kantor Biro 
Keamanan Nasional yang merenggut nyawa suaminya itu. 
Bushra menuduh Bashar tidak serius menyelidiki terjadinya 
ledakan di kantor Biro Keamanan Nasional itu. 

Bahkan, disinyalir ledakan di kantor Biro Keamanan Na- 
sional itu diatur oleh oknum di lingkaran kepresidenan, me- 
nyusul terjadinya konflik di kalangan elite mengenai cara me- 
nangani krisis di negara itu yang kini berkembang menjadi 
perang saudara. Bashar dan Bushra terakhir ini juga sering 
terlibat perbedaan pendapat soal cara menghadapi krisis di 
negara mereka. 

Di kalangan elite rezim Bashar al-Assad saat ini dikenal ada 
dua kubu dalam menghadapi krisis di negara itu. Pertama, 
kubu garis keras yang memilih menggunakan kekuatan militer 
dalam menghadapi aksi unjuk rasa rakyat yang menuntut 
lengsernya rezim keluarga Assad, Dalam kubu ini terdapat 
Presiden Bashar al-Assad, Komandan Pasukan Elite divisi TV 
Jenderal Maher al-Assad, yang juga adik bungsu Bashar, dan 
Ketua Intelijen Ali Mamluk. 

Kedua, kubu moderat yang menghendaki agar penanganan 
solusi krisis Suriah meniru model solusi Yaman seperti yang 
diminta Liga Arab. Model solusi Yaman adalah presiden me- 
nyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden dengan imbalan 
perlindungan hukum atas presiden yang legowo lengser. Dalam 
kubu moderat di antaranya terdapat Wakil Presiden Farouk 
Shara dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Baath yang ber- 
ku di Suriah, Abdullah Al Ahmar, 
Kebijakan kubu garis keras yang dipimpin Bashar al-Assad 
adalah kebijakan yang diadopsi Pemerintah Suriah saat 
Akibatnya, krisis Suriah semakin berdarah dan telah menelan 
korban tewas sekitar 27000 jiwa. 

Adapun pejabat yang mendukung diterapkannya skenario 
Yaman di Suriah dipinggirkan dari lingkaran pengambilan ke- 
putusan strategis negara. Farouk Shara diberitakan tidak per- 
nah diundang lagi dalam sidang kabinet yang dipimpin Bashar 
a ad. Bahkan, beberapa waktu lalu Farouk Shara sempat 
dilaporkan membelot. 

Wakil Sekjen Partai Baath Abdullah al-Ahmar malah kini 
diberitakan dikenai tahanan rumah, Al-Ahmar dalam wawan- 
cara dengan harian Asharg al Awsat beberapa waktu lalu 
terang-terangan menyatakan mendukung diterapkannya ske- 
nario Yaman di Suriah, sebagai solusi untuk mengakhiri per- 
tumpahan darah di negara itu. 

(MUSTHAFA ABD RAHMAN, dari Kairo, Mesir) 


KASUS PENGHINAAN AGAMA 


Mufti Mesir Ajak Tebarkan Damai 


KAIRO, JUMAT — Mufti Me- 
sir Ali Gomaa, Kamis (20/9), di 
Kairo, mengingatkan kaum Mus- 
lim untuk selalu menebarkan 
perdamaian, bukan kekerasan, 
seperti dicontohkan Nabi Mu- 
hammad SAW di zamannya. Nabi 
kerap dihina, tetapi tidak pernah 
membalasny: 

”Nabi u tabah dalam 
menghadapi penghinaan dan cer- 
caan tanpa pembalasan apa pun. 
Tidak ada keraguan bahwa Nabi 
adalah teladan utama kita dalam 
kehidupan ini. Semua Muslim 
harus menirunya,” kata Gomaa. 

Seruan Gomaa sebagai pem- 
beri fatwa (mufti) itu untuk me- 
nyikapi gelombang protes di ber- 
bagai negara terkait beredarnya 
film berbiaya murah, Innocence of" 
Muslit 'ang diproduksi di AS 
dan karikatur yang menghina 
Nabi di sebuah majalah di Pe- 
Protes anti-AS dan Pe- 
idah berlangsung di ber- 
bagai negara Islam. 

Bahkan, protes anti-AS di 
Libya menyebabkan empat war- 
ganya tewas di kantor Konsulat 
AS di Benghazi, kota terbesar di 
Libya timur, pekan lalu. Salah 
satu korban tewas ialah Duta 
Besar AS untuk Libya Christo- 
pher Stevens yang baru beberapa 
bulan bertugas. 

Di Pakistan, Kamis, sekitar 
1000 pengunjuk ra 
bentrok dengan polisi ketika 
massa mencoba menerobos ma- 
suk ke Kedubes AS. Pemerintah 
menutup layanan ponsel di lebih 
dari selusin kota sebagai bagian 


dari pengaturan keamanan men- 
jelang protes pada hari Jumat. 

Gomaa prihatin terhadap ma- 
salah yang berkembang, yang 
terus memperlihatkan betapa ki- 
an terpolarisasi Barat dan dunia 
Muslim saat ini. Dia meminta 
kaum Muslim untuk tidak si 
kali-kali membalas kejahatan d 
ngan kejahatan, kekerasan de- 
ngan kekerasan, tetapi justru s 
baliknya: menebarkan perdama 
an kepada dunia. 

Menurut Gomaa, Nabi Mu- 
hammad SAW dan para peng- 
ikutnya telah mengalami peng- 
hinaan terburuk pada zamannya. 
Menurut dia, penghinaan terh: 
dap Islam dan balasannya, ter- 
masuk pembunuhan Duta Besar 
AS di Benghazi dan serangan 
terhadap kedutaan Barat lainnya, 
memang tidak bisa dipisahkan 
dari poin lain dari konflik antara 
Barat dan dunia Islam. Meski 
demikian, teladan Nabi harus 
tetap diikuti setiap Muslim. 


Ditutup 

Di Surabaya, beberapa restor- 
an cepat saji menutup gerai ka- 
rena aksi unjuk rasa oleh massa 
yang bergabung dalam Gabungan 

2 akat Islam (Gamis). Be- 
berapa sekolah swasta juga me- 
mulangkan siswanya lebih cepat 
sebelum demonstrasi dimulai. 

Sekitar 200 orang memulai ak- 
si dari bekas Konsul Jenderal AS 
di Jalan Polisi Istimewa menuju 
ke Jalan Raya Darmo dan bei 
henti di kedai gerai cepat s 
McDonald's, Pizza Hut, KFC, lalu 


ke bekas gedung Pusat Kebu- 
dayaan Perancis (CCCT) di Jalan 
Darmo Kali. 

Mereka meminta Pemerintah 
RI memutus hubungan diploma- 
tik dengan AS. Menurut juru bi- 
Gamis, Ustaz Zulkarnain Yu- 
suf, ada perubahan rute demon- 
strasi karena sebelumnya ada 
rencana massa hendak menuju 
Konjen AS di Citralang, tapi di- 
batalkan dan menuju CCCL. 

Di Bali, meskipun tidak terjadi 
unjuk rasa seperti yang dikha- 
watirkan AS, kantor Agen Kon- 
suler AS di Denpasar ditutup 
sesuai pemberitahuan Kedutaan 
Besar Amerika Serikat sebelum- 
nya. Pelayanan kantor misi dip- 
lomatik Pemerintah AS di Bali 
direncanakan akan dibuka kem- 
bali pada Senin depan. 

Perihal penutupan 
merintah AS di Denpasar, Bali, 
dan rencana pembukaan kembali 
kantor itu dituangkan dalam se- 
lembar surat, yang ditempelkan 
pada papan pengumuman di de- 
pan kantor Agen Konsuler AS di 
Jalan Hayam Wuruk, Denpasar. 
Dalam pengumuman itu dite- 
rangkan alasan penutupan kan- 
tor dan permohonan maaf atas 
ketidaknyamanan yang ditimbul- 
kan akibat penutupan kantor. 

(COK/BAH/ETA/ 
REUTERS/CAL) 


Lihat Video Terkait 
"Unjuk Rasa 

di Kedubes AS" 

di vod.kompas.com/ 
demokedubesas 


Be Part of 


Prasetiya Mulya's Tradition 
of Academic Excellence 


IYA MULYA 


PRASET 
business school 


We invite Doctoral or Master degree holders from reputable university to join us as 
Full Time Faculty Member/Lecturer in the following field of studies: 


# Accounting 
# Economics 
# Entrepreneurship 


Please submit your 


application with 
detailed CV before 31 October 2012 to: 


# Management (Finance, Marketing, Operations & 
Supply Chain, Human Resource, Strategy) 


Lukas Setia Atmaja, Ph.D. 
Associate Dean for Academic Affairs 
Email: recruitment@pmbs.ac.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PMBS BSD Campus 


SONY 


make.believe 


TIPIS, RINGAN 


& SMARTPHONE READY 
DENGAN HARGA EKONOMIS 
, |) 


www.sony.co.id 


BRAVIA 


EX330/EX33A 
SERIES 
32” 


KIV-32EX330 


32” 


KLV-32EX33A 


G Sonyindonesia | @Sonyindonesia 


Sony BRAVIA LED TV EX330 | EX430 


Dapat diperoleh di dealer resmi Sony : 
Sinar Electronic Mangga Dua Mali Telp (021) 61279936 AV Zone Telp (021) 7511807 e Billy Electronic Telp (0254391905 # Abadi Jaya Telp (021) 5847432 


Tersedia juga di : 


KA “2657 eteggramie Carrefour “& 


PIDANA .orewadt R0 Agist 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


Pusat 
perbelanjaan 
milik Jepang di 
Beijing, China, 
tidak buka, 
Jumat (21/9). 
China 
memperketat 
pemeriksaan 
pabean untuk 
produk Jepang, 
menyusul 
gketa 
diplomatik 
memperebutkan 
kepulauan di 
perbatasan 
kedua negara, 


Hubungan Ekonomi Terancam 


Dunia Tak Akan Mampu Menanggung Konflik Asia 


TOKYO, JUMAT — 


Ketegangan China dan Jepang 


terkait sengketa teritorial di Laut China Timur terus 
berlanjut. China dikabarkan memperketat 
pemeriksaan pabean terhadap berbagai komoditas 
dari Jepang. Sementara itu, perusahaan-perusahaan 
Jepang mulai berpikir memindahkan investasi. 


Firma dagang Sojitz dan Ito- 
chu dari Jepang, Jumat (21/9), 
menyatakan, otoritas — China 
memperketat pemeriksaan kepa- 
beanan terhadap berbagai pro- 
duk dari Jepang. 

Pengetatan pemeriksaan itu 
terjadi di pelabuhan Tianjin dan 
Oingdao di China. Tsutomu Su- 
chara, juru bicara Sojitz, menga- 
takan, pengetatan itu belum sam- 
pai berdampak serius terhadap 
aktivitas bisnis. 

Namun, jika pengetatan pe- 
meriksaan itu diperluas terhadap 
jenis produk yang lebih banyak 
dan dilakukan di pelabuhan-pe- 
labuhan utama lain di China, 


seperti terjadi pada tahun 2010, 
dampaknya akan serius. Harian 
Mainichi Shimbun di Jepang mi 
laporkan, kapal-kapal barang dari 
Jepang mulai menumpuk di pe- 
labuhan Shanghai karena antre 
menunggu giliran pemerik: 


Dampak bisnis 

"Jika Shanghai mulai mem- 
perketat pemeriksaan, dampal 
nya akan sangat buruk bagi pe 
usahaan-perusahaan Jepang ka- 
rena volume perdagangan dan 
jenis barang yang melalui pe- 
labuhan itu lebih banyak di 
ding pelabuhan-pelabuhan lain," 
papar Suehara, 


PERBANDINGAN KEKUATAN ANGKATAN LAUT CHINA-JEPANG 


Perbandingan kekuatan angkatan laut kedua negara yang tengah bersengketa 
memperebutkan pulau kecil di Laut China Timur, 


Tempur permukaan 
Kapal perusak dan fregat 


blitar 
China | | 


Jepang MN 


Sumber: Pentagon Annual China Report to Congress, 


Jajak pendapat yang digelar 
Reuters juga menunjukkan, 41 
persen pemilik usaha dari Jepang 
menyatakan, memburuknya 
konflik teritorial Jepang-China 
akhir-akhir ini berdampak ter- 
hadap rencana bisnis mereka, 
Sebagian dari mereka bahkan 
mempertimbangkan menarik in- 
vestasinya dari China dan me- 


Kapal amfibi 


Sa 


2012, Japan Maritim afensa Force 


mindahkan ke negara lain, se- 
perti Indonesia, Ma 
Thailand, 

Di Beijing, juru bicara Kemen- 
terian Luar Negeri China Hong 
Lei mengatakan, gara-gara Je- 
pang membeli pulau di gugus 
kepulauan yang disengketakan, 
peringatan 40 tahun hubungan 
diplomatik kedua negara menjadi 


Kapal selam 


(Gb Reuters 


berantakan. 
Di AS, Asisten Menlu AS untuk 
urusan Asia Timur dan Pasifik 
Kurt Campbell mengatakan, du- 
nia tak akan mampu menang 
gung dampak yang terjadi apabila 
sengketa teritorial di beberapa 
kawasan perairan di Asia pecah 
menjadi konflik terbuka. 
(AFP/REUTERS/AP/DHF) 


KONFLIK TERITORIAL 


Meredam Pertikaian 
Macan-macan Asia 


Oleh RENE L PATTIRADJAWANE 


ncaman perang di kawasan Asia, khususnya atas Ke- 
Apriman Senkaku (Diaoyu menurut China), bisa menjadi 
enyataan yang tak terhindarkan. Klaim tumpang tindih 
atas kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau tanpa penghuni di 
kawasan Laut China Timur itu memanas dalam beberapa 
pekan terakhir ini tanpa ada tanda-tanda peredaan ketegangan, 
Ketegangan yang berkepanjangan atas Kepulauan Diaoyu, 
yang disebut Senkaku oleh Jepang, secara keseluruhan men- 
cakup lingkup sejarah panjang dan perasaan nasionalisme yang 
ditimbulkan. Pihak Jepang mengklaim kepulauan tersebut pada 
akhir tahun 1800-an, yang dilihat oleh pihak China sebagai 
upaya awal kekuasaan imperial untuk memaksakan kehendak 
di wilayah tersebut. 
ain, ketegangan juga disebabkan karena sumber alam 
yang dikandung di kawasan tersebut, Persepsi tentang ke- 
kayaan alam minyak dan gas dimulai dari berbagai studi be- 
berapa dekade terakhir ini, yang memperkirakan adanya ca- 
dangan minyak sangat besar di sekitar kepulauan tersebut, 
Sepertinya kemenangan Yoshihiko Noda dari Partai De- 
mokrat Jepang (DPJ) dalam pemilu internal partai, yang mem- 
perpanjang masa jabatannya sebagai PM Jepang, bisa meng- 
arah pada konflik terbuka atas Kepulauan Senkaku dengan 
China. 
Bibit-bibit nasionalisme di daratan China dan Jepang se- 
pertinya berhasil mendorong agendanya sendiri ketimbang 
mengarahkan ketegangan dan meyakinkan publik masing-ma- 
sing pihak bahwa konfrontasi akan merugikan semua pihak. Ini 
tampak jelas pada unjuk rasa anti-Jepang di daratan China, 
Sementara para penguasa di Tokyo pun terjebak pada pendapat 
umum dalam melihat kebangkitan China sebagai ancaman 
nyata di Asia. 


Polemik tersendiri 


Emosi sentimen nasionalisme akibat konflik klaim tumpang 
tindih di Laut China Timur menjadi titik api yang bisa me- 
nyulut kembali perang di Asia. Alasannya sederhana 
nasionalisme dalam sejarah dunia menjadi dasar pemicu paling 
cepat terjadinya konflik yang menyebabkan banyak korban, 

Kita memahami China menjadi sangat agresif ketika semua 
negara tetangganya bersekutu dengan AS dan dianggap me- 
lakukan pengepungan tajam menahan kebangkitan China. Ini 
li dengan Jerman menjelang Perang Dunia II, dan 
anggap terlalu lamban menerima kehadiran kekuatan 
politik dan ekonomi baru. 

Sengketa teritorial ini menjadi polemik tersendiri bagi para 
a di Tokyo ataupun Beijing. Mereka tidak bi 
nahan emosi nasionalistik yang mencuat karena per 


tegi untuk keluar dari ancaman konflik terbuka 
karena tidak mau terlihat memiliki kelemahan yang bisa meng- 
untungkan pihak lawan, 

Taiwan, yang juga mengklaim Kepulauan Diaoyu juga me- 
miliki sentimen terhadap Jepang akibat pendudukan sebelum 
hnya, para penguasa di Taipei tak 
i platform politik luar neg dan condong 
pkan penguasa Beijing. 


memil 
membonceng strategi yang dit 
Persoalan yang dihadapi China memang menjadi lebih berat. 


Perilaku dan keputusar atas Kepulauan Senkaku bisa 
memberi aim tumpang tindih lainnya di 
Laut China Selatan dengan beberapa negara anggota ASEAN. 
Ironisnya, konflik ini sudah berhasil mengganggu kerja mesin 
ekonomi yang selama ini menguntungkan kedua belah pihak. 


-ategi: 


Coretan Protes Rakyat Yunani 
Mmpasenaaa 


Warga 
melewati 
tulisan grafiti 
di dinding 
Akademi 
Athena, 
Yunani, 
Kamis (20/9). 
Yunani 
berjuang 
melawan 
tekanan IMF, 
yang 
meminta 
negara itu 
kembali 
melakukan 
pemotongan 
gaji pegawai. 


INDONESIA-AS 


Penjualan Apache Tunggu Persetujuan Kongres 


WASHINGTON DC, 
KOMPAS — Menteri Luar Ne- 
geri Amerika Serikat Hillary Ro- 
dham Clinton mengumumkan, 
pemerintahan Presiden Barack 
Obama — telah — memberitahu 
Kongres tentang penjualan de- 
lapan helikopter serang tipe Apa- 
che Longbow AH-64D kepada 
Pemerintah Indon: 

Hillary menyampaikan hal ter- 
sebut dalam konferensi pers ber- 
sama Menteri Luar Negeri RI 
Marty Natalegawa seusai Perte- 
muan Komisi Bersama (JCM) 
tahunan ketiga antarkedua ne- 
gara di kantor Departemen I 
Negeri AS, Washington DC, Ka- 
mis (20/9). JCM sebelumnya 
berlangsung di Washington DC 
tahun 2010 dan di Bali tahun 


201. 

"Pertemuan hari 
membentuk fondas 
telah dibangun ber 
memperkuat kemitr: 
hensif kedua negara dalam upaya 
meningkatkan keamanan kawas- 
an Asia Pasifik," kata Hillary ten- 
tang penjualan helikopter Apa- 
che berbaling-baling empat itu, 
seperti dilaporkan koresponden 
Kompas Herman Hakim dari 
Washington DC. 

Apabila disetujui Kongres, 
penjualan helikopter tempur itu 
merupakan hasil nyata dai 
sepakatan kerja sama pertahanan 
antarkedua negara yang digar: 
Kelompok Kerja (Pokja) K 
amanan JCM AS dan Indonesia, 
Dalam tiga tahun terakhir, pokja 


ini telah 
kuat yang 


ini membahas niat Presiden Su- 
silo Bambang Yudhoyono untuk 
membeli kapal perang fregat, se- 
bagai bagian dari upaya memo- 
dernisasi alat utama sistem per- 
senjataan Angkatan Bersei 
Republik Indon 
Kemitraan Komprehensif AS 
Indonesia memiliki beb: 
pokja, yakni pendidikan, demo- 


mi berterima kasih kepada Pe- 
merintah Indonesia atas kepe- 
mimpinannya yang kuat” kata 
Clinton. 

Marty menambahkan, kepu- 
tusan penutupan kedutaan dan 
konsulat AS di Indonesia me- 
rupakan hasil komunik: 
pihak berwenang di Indonsiis 
dan AS, Dengan kata lain, pe- 


krasi, — perdagangan/investasi, — mutupan itu telah diberitahukan 

energi, pendidikan, iklim/ling- sebelumnya. 

kungan. "Keputusan ini tidak bermak- 
sud untuk menunjukkan niat ti- 

Penutupan kedutaan dak bersahabat terhadap siapa 


Terkait penutupan kantor ke- saja. Tutup ya tutup. Itu me- 
dutaan besar dan konsulat AS di rupakan langkah yang diambil 
Indonesia pada hari Jumat, Hi- pemerintah apabila situasi 
Ilary mengatakan keputusan itu — menuntut tindakan seperti itu, 
diambil setelah berkonsul Indonesia akan mengambil ke- 
ngan Pemerintah Indonesi putusan seperti itu,” katanya. 


HUBUNGAN INTERNASIONAL 


Kelola Perbedaan Pandangan dengan Dialog 


SINGAPURA, KOMPAS — 
Perkembangan keadaan di se- 
buah kawasan ditambah dengan 
perbedaan pandangan di antara 
negara-negara di kawasan ter- 
sebut dapat menyebabkan ter- 
jadinya kekacauan jika tidak di- 
kelola dengan baik. 

"Perbedaan pendapat yang t 
dak dikelola dengan baik b 
menjadi tidak terkontrol,” ujar 
mantan Perdana Menteri Aus- 
tralia Kevin Rudd ketika me- 
nyampaikan paparannya dalam 
seminar Singapore Global Dia- 
logue seperti dilaporkan warta- 
wati Kompas A Joice Tauris 
Santi dari Singapura, Jumat 
(21/9). 

Seminar ini diselenggarakan 
oleh S Rajaratnam School of In- 
ternational Studies (RSIS). 

Terkait itu, pemimpin RSIS 
Barry Desker menekankan pen- 
tingnya dialog. "Ketegangan di 
Timur Tengah, perkembangan 


China, dan kekacauan finansial di 
Eropa adalah beberapa kejadian 
yang telah mengguncang tatanan 
dunia dalam beberapa tahun be- 


lakangan. Struktur geopolitik, 
ekonomi, dan pemerintahan 
mengalami tantangan karena 


rentetan kejadian tersebut. Di- 
alog akan memperluas perspektif 
dan memberikan pandangan kri- 
tis,” kata Desker. 

Menyoroti persaingan antara 
Amerika Serikat dan China be- 
lakangan ini, Rudd menyatakan 
bahwa masa depan di kawasan 
Asia Pasifik tidak ditentukan oleh 
China dan AS saja. Dialog antara 
AS dan China harus terus dibuka 
agar kedua pihak dapat mema- 
hami satu sama lain. 


Tersaingi 

Aaron Friedberg, profesor po- 
litik dan hubungan internasional 
pada Universitas Princeton, AS, 
mengatakan, AS yang sudah lama 


3 


China dan AS harus 
mendefinisikan 
kembali hubungan 
alami mereka. 
Zhu Chenghu 


mendominasi kekuatan dunia se- 
jak lama memang merasa ter- 
saingi dengan kekuatan baru Chi- 
na. "Sulit dan rumit untuk mere- 
dakan tensi ini,” kata Friedberg, 

Menurut dia, kebijakan AS ter- 
hadap Asia, khususnya terhadap 
China, tetap konsisten pada dua 
elemen. Pertama, tetap meng- 
upayakan adanya pertukaran bu- 
daya dan teknologi. Di sisi lain AS 
tetap menjaga keseimbangan ke- 


kuatan di kawasan Asia. 

“Belakangan terasa bahwa AS 
menaikkan upaya untuk pertu- 
karan sambil menurunkan upaya 
dalam menunjukkan diri sebagai 
kekuatan di kawasan, misalnya 
dengan cara tidak lagi mendesak 
I-isu seperti hak asasi manu- 
kata Friedberg. 

Sementara itu, Zhu Chenghu, 
profesor pada Departemen Ka- 
jian Pertahanan Strategis Uni- 
versitas Pertahanan ional 
China, mengatakan, banyak per- 
bedaan pandangan antara China 
dan AS, Namun, tidak sedikit 
pula kesamaan kepentingan di 
antara kedua negara tersebut. 

it ini harus dipecahkan 
oleh komunitas internasional. 
Selain itu, China dan AS harus 
mendefinisikan kembali hubung- 
an alami mereka, Keduanya juga 
harus meletakkan dasar-dasar 
pemikiran baru tentang hubung- 
an kedua negara, memperbaiki 


dangan masa lalu,” kata Zhu. 

Cara pandang baru itu akan 
membawa pada tingkah laku ba- 
ru dalam menjalin hubungan di 
antara kedua negara. 

Hubungan AS dan China be- 
berapa kali tegang, tidak hanya 
dalam masalah politik, tetapi juga 
dalam masalah perdagangan. Pe- 
kan lalu, AS mengajukan kebe- 
ratan terhadap China ke Orga- 
i — Perdagangan — Dunia 
(wro). AS menuduh China telah 
melakukan subsidi terselubung 
terhadap industri otomotifnya. 
Akibatnya, industri otomotif AS 
kalah bersaing, 

Presiden AS Barack Obama 
dah 1 kali bertemu dengan Pre- 
siden China Hu Jintao. Tidak 
hanya itu, kunjungan dalam ting- 
kat menteri pun sudah berulang 
kali dilakukan. Namun, tetap saja 
belum banyak hal yang dilakukan 
untuk memperbaiki hubungan 
kedua negara besar itu. 


pa 


@) CHANDRAKARYA 


L. PRAMUKA RAYA No. 180 JAKARTA 
pn. 420 5550 -421 2323 Fax 421 5566 Partai 3279 0567 
'sales@chandrakarya.com 
www.chandrakarya.com 
|, '“eemoe | Dipercaya sebagai 

@ehandrakarya rekanan TV Nasional 


DISC PRICE LIST PABRIC « CICILANOw BCA Mandiri BNI HSBC CIMB CITI Permata selama 6 Bulan!!! 


Ai 


ee 


» Century 


THE BIGGEST RETAIL PHARMACIES 
looking for an Extraordinary person who need for 
CHALLENGE to filled the positions : 


DIREKTUR (DM) 
GENERAL MANAGER (GMM) 
OPERATION MANAGER (OMM) 


Criteria : 
# Male under 35 years old (OMM) and under 40 years 
old (GM&GMM). 
# Bachelor degree from any major (prefer Master Degree 
for DM & GMM) 
@ Able to work with under pressure to achieve target 
for (OMM). 
# Able to manage field force (OMM). 
“Placement for Head Office at Jakarta 
Send your complete applications with code 
positions to: 
Email: 
centuryhealthcare@pharos.co.id 
(format pdf) 


Corner position codes (DM/GMM/OMM) 
later than 14 days after the ad is advertised 


Buka setiap hari 09 lee, s/d 19: Bs) 


Gang VAN 
AIR 


Woo MET IBI 20 AIRLANDFLORENCE Homance GOR: Hito ALGA cuma Teri CUSSOT WINNER mes 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


Pertumbuhan Global Turun 


Mantan Gubernur Bank Sentral AS Tuduh Pelobi Merusak Sistem 


Ha 


WASHINGTON DC, 
KAMIS — Dana 
Moneter Internasional 
akan menurunkan 
prediksi pertumbuhan 
ekonomi global bulan 
depan. Ini karena 
aktivitas perekonomian 
global telah melemah. 
Organisasi Perdagangan 
Dunia juga menyatakan 
hal serupa, 


London 
Beberapa jam setelah 
seorang anggota pa- 
sukan artileri Inggris 
yang tengah bertugas 
di Afganistan ber- 
konsultasi dengan 
tim medis karena 
merasa sakit di pe- 
rut, perempuan itu 
melahirkan seorang 
bayi laki-laki. Baru 
kali ini ada anggota 
pasukan Inggris me- 
lahirkan bayi dalam 
tugas. Menurut ke- 
terangan Kementeri 
an Pertahanan Inggris, Kamis (20/9), si ibu yang tentara Inggris 
itu rupanya tidak menyadari bahwa dirinya hamil saat ia 
berangkat tugas ke Afganistan, Maret lalu, Bayi lelaki itu lahir 
di Camp Bastion, kamp di tengah padang pasir yang luas di 
Provinsi Helmand, Afganistan selatan, tempat Pangeran Harry 


Demikian dikatakan Hoe Ec 
Khor, Direktur Asisten Dana Mo- 
neter Internasional (IMF) untuk 
Asia dan Pasifik di Washington, 
melakukan konferensi jarak 
jauh soal perekonomian Korea 
Selatan, Kamis (20/9). 
Sebelumnya IMF memperki- 
rakan pertumbuhan ekonomi 
global sepanjang 2012 sekitar 3,5 
persen dan pertumbuhan cko- 
nomi 2013 sekitar 3,9 persen. 
Perkiraan pertumbuhan yang ba- 


DiDir sw 


ARE/KIM JAE HWAN 


Berbagai jenis akar ginseng dijajakan di salah satu pasar lokal dalam sebuah festival ginseng di Geumsan, sekitar 130 kilometer sebelah 
selatan Seoul, Korea Selatan, Selasa (18/9). Dana Moneter Internasional (IMF), Jumat (21/9), menurunkan prakiraan pertumbuhan 
ekonomi "Negeri Ginseng” itu dari 3,25 persen menjadi 3,00 persen setelah terkena dampak krisis zona euro dan besarnya beban utang 


ru akan diumumkan di Tokyo 
pada pertemuan tahunan IMF 
dan Bank Dunia, 9 Oktober, 
"Diperkirakan pemulihan ak- 
tivitas perekonomian baru mulai 
tahun depan,” kata Khor, yang 
adalah Ketua Misi IMF khusus 
untuk Korea Selatan, 
Perekonomian Korsel juga di- 
perkirakan tumbuh 8 persen pa- 
da 2012, turun dari 3,25 persen 
yang diperkirakan sebelumnya. 
Krisis zona euro serta tum- 
pukan utang rumah tangga 
Korsel disebut sebagai pemicu 
penurunan itu. "Ini berdampak 
pada perekonomian Korsel,” kata 
Khor, 
Sebuah survei tentang sektor 
ufaktur China juga memper- 
lihatkan penurunan aktivitas pa- 


rumah tangga. 


da September 2012. 

Demikian juga Jepang men- 

catatkan def perdagangan 96 
miliar dollar AS sepanjang Agus- 
tus 2012 saja. Ini terkait dengan 
penurunan ekspor ke Eropa dan 
Asia. 
Eropa kini mengarah ke 
sesi yang mendalam. Ma 
perusahaan konsultan, menun: 
jukkan indeks manajer pembe- 
lian (purchasing managers index) 
untuk 17 negara di zona euro 
anjlok ke level 45,9 poin pada 
September 2012 dari 46,9 poin 
pada Agustus 2012. 

WTO juga menurunkan target 
pertumbuhan volume  perda- 


gangan dunia pada 2012 menjadi 
2,5 persen dibandingkan dengan 
total perdagangan 2011. Sebe- 
lumnya pertumbuhan perda- 
gangan diperkirakan sebesar 3,7 
persen. Target pe n volume 
perdagangan pada 2013 juga di- 
turunkan menjadi 4,5 persen dari 
5,6 persen, 

WTO menambahkan, faktor 
kelesuan ekonomi AS dan pe- 
nurunan pertumbuhan ekonomi 
China merupakan penyebab pe- 
nurunan perkiraan pertumbuh- 
an volume perdagangan itu. 


Kredibilitas dipertaruhkan 


Sementara itu, mantan Guber- 


nur Bank Sentral AS Paul Volcker 
mengatakan independensi Bank 
Sentral dipertaruhkan. Menurut 
dia, lembaga ini kini lebih me- 
layani keperluan politik ketim- 
bang menjalankan perannya se- 
bagai stabilisator ekonomi. 

Volcker mengatakan itu ke- 
pada Impact Players, televisi mi- 
lik kantor berita Reuters. Dia 
meminta agar Bank Sentral AS 
lebih melayani kepentingan rak- 
yat umum ketimbang Kongres, 
Tindakan Bank Sentral AS yang 
memberi dana talangan sangat 
besar kepada korporasi-korpora- 
si bangkrut akan menambah be- 
ban bank sentral tersebut. 


Voleker juga menuduh para 
pelobi politik telah merusak sen- 
di-sendi “perekonomian. Dia 
mengatakan, para pelobi politik 
yang berperan mem- 
poli mendorong 
pemberian dana talangan dan ju- 
ga melonggarkan peraturan sek- 
tor keuangan, memperburuk ke- 
adaan ekonomi. 

Ini telah membuat korporasi, 
yang pada umumnya menjual sa- 
ham di Wall Street, berkembang 
menjadi korporasi rakus dan mi 
rugi. Namun, semua ini menjadi 
beban pemerintah, Voleker me- 
minta peran pelobi diputus total. 

(REUTERS/AP/AFP/MON) 


DUNIA POP KOREA 


"Gangnam Style” dan Sindiran Urban PSY 


ungkin Anda tak kenal 
N II nama Park Jae-sang. 
Namun, ka 


"Gangnam Style” yang dinyanyi- 
kan oleh PSY kemungkinan be- 
sar Anda tahu apa yang dimak- 
sud, Video penyanyi rap Korea 
Selatan itu telah ditonton lebih 
dari 229 juta kali di YouTube 
sejak diunggah pertengahan Ju- 
li, dan angka itu terus naik. Tak 
perlu kemampuan berbaha 
Korea untuk menikmati tarian 
gaya naik kuda PSY dengan ba- 
ain lagu yang mudah 
diingat, bahkan cenderung terus 
terngiang-ngiang itu. 

Namun, di balik lagu yang 
terdengar lucu dan konyol itu 
ada mengenai orang kaya 
baru di Korsel dan Gangnam, 
nama distrik makmur tempat 
sebagian besar dari mereka ting- 
gal. Gangnam mungkin hanya 
sepotong kecil Seoul, tetapi ka- 
wasan itu menimbulkan cam- 
puran hasrat, iri hati dan ke- 
pahitan. 

Gangnam saat ini adalah ala- 
mat paling didambakan di 
Korea, Namun, kurang dari 
i lalu kawasan itu 

rumah-rumah te- 
lantar yang dikelilingi tanah 
pertanian datar dan parit-parit 
drainase, 


Distrik Gangnam, yang & 
nya "sebelah selatan sungai", 
ha dihuni sekitar 1 persen 
dari total penduduk Seoul, 
tetapi hampir semuanya adalah 
orang kaya raya. 

Apartemen di Gangnam ra- 
ta-rata berharga sekitar 
dollar AS (Rp 6,8 miliar). 
butuhkan waktu sekitar 18 tz 
hun bagi sebuah keluarga ra- 
ta-rata di Korsel untuk me- 
ngumpulkan uang sebanyak itu. 

Selama ini pusat kekuasaan 
pemerintah dan bisnis di Seoul 
terl Hebel ea ebelah utara Sungai 
an sekitar istana 


Sejak 1970-an 
angnam adalah 
tempat orang kaya baru, yakni 
orang-orang yang diuntungkan 
booming ekonomi yang dimulai 
pada era 1970-an. 

Dengan meroketnya harga 
apartemen pada awal 2000-an, 
para pemilik tanah dan spekul- 
an menjadi kaya raya dalam se- 
kejap. Keluarga-keluarga kaya di 
distrik itu semakin kaya. 

Banyak orang Korsel merasa 
terganggu karena warga Gang- 
nam dianggap jadi kaya bu 
karena mengikuti nilai-nilai tra- 


disional Korsel, yaitu kerja keras 
dan pengorbanan, tapi sekadar 
beruntung karena tinggal di se- 
potong kawasan yang didamba 
kan, 

"Gangnam menimbulkan rasa 
iri hati dan tidak suka. Warga 
Gangnam adalah kelas atas 
Korsel, tapi orang Korsel meng- 
anggap mereka egois, tanpa rasa 
noblesse oblige," kata Kim 
Zakka, kritikus musik pop di 
Seoul. 

Dengan gaya ya 
gu PSY membi, 
itu. PSY dianggap jauh sekali 
dari gaya hidup Gangrarn alias 
”Gangnam Style”, 
tampan, $ 
tidak kek: 
kata PSY baru-baru ini di acara 
TV AS, Today. 

Lagu "Gangnam Style”, 


Eun-seok, mengg: 
bungan "benci tapi rindu” ma- 
syarakat Korsel dengan Gang- 
nam. Dengan gaya parodi dalam 
klip video lagu tersebut, PSY 
menyindir berbagai gaya hidup 
warga Gangnam, seperti tampil 
cantik atau tampan dengan ope- 
plastik, memakai segala je- 
nis barang mewah, dan langsing 
karena mampu membayar pe- 
latih yoga. (AP/DD) 


AP PMOTO/IASON DECKOW 


Park Jae-sang, penyanyi rap Korea Selatan yang lebih dikenal 


dengan nama panggungnya, PSY, 
“Gangnam Style” dalam 


ara Today di 
York, 14 September lalu. Video "Gangnam 


membawakan lagu hitsnya, 
iun televisi NBC, New 
Style” yang diunggah di 


YouTube hingga Jumat (21/0) malam telah disaksikan lebih dari 
229 juta kali dan menarik banyak penggemar karena gayanya yang 


unik. 


dari Inggris pernah bertugas. Tidak dijelaskan bagaimana bis 
di Inggris yang jela: $ melarang perempuan hamil di- 
n dalam tugas perang bisa memberangkatkan perempuan 


ini. Yang pasti, ka 
keadaan seha 


dokter yang merawatnya 
hat saja, juga bayinya. Inggris telah mengirim 


ia kini dalam 


pulang sekitar 60 tentara perempuannya karena ketahuan ha- 
mil dalam tugas. (REUTERS/SHA) 


SAMSUNG VS APPLE 


iPhone 5 Akan Masuk 
dalam Daftar Gugatan 


SEOUL, JUMAT — Perusaha- 
an telekomunikasi Korea Selatan, 
Samsung Electronics, berencana 
memasukkan iPhone 5 ke dalam 
daftar gugatan pelanggaran paten 
terhadap rivalnya, Apple Inc, dari 
AS. iPhone 5 adalah produk te- 
lepon pintar terbaru Apple yang 
diluncurkan ke pasar global, 
Jumat (21/9). 

Juru bicara Samsung di Seoul, 
Jumat, mengatakan, pihaknya 
akan mengubah tuntutan pelang- 
garan paten di pengadilan AS 
dengan memasukkan produk ter- 
baru tersebut setelah mempel- 
ajari dengan saksama iPhone 5. 
"Keputusan akan diambil setelah 
perusahaan kami menganalisis 
iPhone 5 untuk melihat aspek 
apasaja dari produk baru itu yang 
merupakan pelanggaran paten,” 
ujar juru bicara yang tak di- 
sebutkan namanya itu. 

Kantor berita Korea Selatan 
(Korsel) Yonhap mengutip para 
pengamat pasar yang menga- 
takan, Samsung kemungkinan 
akan menyerang iPhone 5 pada 
aspek teknologi jaringan 4G LTE 
(Long Term Evolution) yang di- 
pakai. iPhone 5 adalah produk 
pertama Apple yang menerapkan 
teknologi jaringan telekomuni- 
kasi 4G tersebut. 

Samsung dan Apple, produsen 
telepon pintar terbesar pertama 
dan kedua di dunia, terlibat pe- 
rang legal yang panjang di 10 
negara dalam kasus pelanggaran 
paten. Mereka saling menuduh 
rivalnya telah membajak tekno- 
logi dan desain masing-masing. 

Bulan lalu, sebuah pengadilan 
di California, AS, memenangkan 
tuntutan Apple dan memerin- 
tahkan Samsung membayar ganti 


rugi sebesar 1,05 miliar dollar AS 
kepada Apple. Samsung meng- 
ajukan banding atas vonis ter- 
sebut. 

Dalam pernyataannya hari 
Jumat, Samsung juga menuduh 
Apple terus mengambil lang- 
kah-langkah hukum yang agresif, 
yang menurut Samsung akan 
membatasi persaingan pasar 
yangssehat. "Dalam situasi seperti 
ini kami tak punya pilihan lain 
kecuali mengambil berbagai 
langkah yang diperlukan untuk 
melindungi inovasi dan hak-hak 
n intelektual kami,” de- 
mikian isi pernyataan Samsung, 


Tetap antre 


Perang hukum antara Apple 
dan Samsung itu, dan berbagai 
kritik pengamat terhadap iPhone 
5, tak membuat antusiasme para 
penggemar setia produk-produk 
Apple menurun dalam menyam- 
but peluncuran telepon baru ter- 
sebut, 

Ratusan orang rela antre di 
Australia, Jepang, Hongkong, dan 
Singapura, Jumat, saat penji 
perdana iPhone 5 dilakukan. Wa- 
taru Saito, seorang warga Tokyo, 
rela antre sejak hari Kamis siang 
demi mendapatkan telepon pin- 
tar yang dianggap lebih baik dari 
pendahulunya, iPhone 4S. 

Selain menerapkan teknologi 
4G, iPhone 5 juga memiliki layar 
tampilan lebih besar dengan di- 
mensi keseluruhan lebih tipis 
dan ringan. Namun, sebagian 
pengguna mengeluhkan aplikasi 
peta buatan Apple yang dianggap 
tidak akurat. Telepon baru itu 
akan dipasarkan ke 100 negara 
hingga akhir tahun ini. 

(REUTERS/AFP/DHF) 


“ Terletak di pusat Melbourne CBD. « Harga mulai dari AUD$379,000 es Sal Be sa Untuk informasi & RSVP 
» Featuring the iconic tower, offering « HEMAT PAJAK BALIK NAMA Benang SP Kav 28, Jakbar Kristina 0852 8300 0203/ 
2 views of Australia's cultural (021) 522 8281 

Pad Ma “ Deposit hanya 1096 dan 
tanpa angsuran sampai bangunan siap 8 iga 

» Modern 1, 2, dan 8 bedroom apartments: huni LAN se EGIAL 

Goal asa «KPR dengan sampai 7096 Can Sa Paasinton 
Jalan S. Parman 217, Medan Exhibition D2 pay” 


2 Tang rear ah -Shoj ring » HAK MILIK (Freehold) 
Market dan Flinders Street Train Station. & 


» Dekat dengan Melbourne University, RMIT 
dan Victoria University. 


Sabtu, 29 September 2012 
Tersedia juga berbagai project baru, 
seperti townhouse dan apartment di 
Docklands, South Yarra, Maidstone, Box 
Hill South dan Waverley Park. 


XYNGRGY 
REAL 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


LANGKAN 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Pameran Seni Rupa Anjangsono Yogjo-Mojokerto 
Dewan Kesenian Kabupaten Mojokerto menggelar pameran 
seni rupa Anjangsono Yogjo-Mojokerto pada 29 September- 

3 Oktober 2012 di Pedepokan Selo Adji, Trowulan, Mojokerto, 
Jawa Timur. Pameran ini melibatkan 24 perupa dari Yog- 
yakarta dan Mojokerto. Perupa yang tampil antara lain Hadi 
Sucipto, Joni Ramlan, Agung S Tato, Romy Setiawan, Putu 
Sutawijaya, Yunizar, Ivan Sagito, dan 1 Nyoman Adiana. Wakil 
Ketua Dewan Kesenian Mojokerto Hadi Sucipto, Jumat (21/9), 
mengatakan, melalui kegiatan ini, diharapkan Mojokerto de- 
ngan situs peninggalan Majapahit jadi inspirasi seni rupa. CTIF) 


Festival Budaya Pasar Terapung 2012 


Festival Budaya Pasar Terapung 2012 kembali digelar pada 
20-23 September di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. "Ke- 
giatan ini diharapkan bisa menjadi promosi yang tepat untuk 
memperkenalkan potensi seni budaya, pariwisata, dan ekonomi 
Kalimantan Selatan kepada khalayak yang lebih luas,” kata 
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan saat 
membuka Festival Budaya Pasar Terapung 2012, Kamis (20/9) 


malam. Fes 


al yang dipusatkan di Sungai Martapura ini, 
dengan pameran produk kerajinan, gerai 


kampung Banjar berikut kuliner, lomba perahu jukung, dan 


sejumlah atraksi seni. (WER) 


Hadiah Hardjapamekas bagi Guru Basa Sunda 

Untuk kelima kalinya, Yayasan Kebudayaan Rancage bekerja 
sama dengan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya 
Sunda Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, 
menganugerahkan Hadiah Hardjapamekas 2012 bagi guru-guru 
Bahasa (Basa) Sunda tingkat SD, SMP, dan SMA. Acara ini 
akan digelar di auditorium Sekolah Pascasarjana UPI, Jalan 


abudi 229, Bandung, Sabt 
ari 
bangan Bahan Aji 


2/9) pukul 09.00. Bersama 
itu juga digelar seminar "Budaya Sunda untuk Pengem- 
r”, Hadir sebagai pembicara Pembantu 


Rektor IV UPT Prof Aminuddin Aziz, Dekan FPIPS UPI Prof 
D Karim Suryadi, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Budaya Sunda UPI Ruhaliah, serta R Dian D Muniroh. (/DMU) 


Esemka Bobot Lebih Ringan Lulus Uji Emisi 


Mobil Esemka Rajawali dengan bobot yang lebih ringan da- 
ripada buatan sebelumnya telah lulus uji emisi. Mobil berjenis 
port utility vehicle yang sebelumnya berbobot 2.200 kilogram 
itu kini hanya berbobot 1.300 kilogram. Bobot yang lebih 


ringan memengaruhi desain dan 


uji emisi untuk mobil yang baru ini malah mendekati standar 
Euro 4 karena bobot mobil yang lebih ringan. Kalau yang 


digunakan di Indone: 


sekarang masi 


tandar Euro 2," kata 


Direktur Pelayanan dan Pengembangan Solo Techno Park 
Gampang Sarwono, yang mengawal uji emisi, Jumat (21/9). 


(EKI) 


BENTARA BUDAYA 


”Slenco”, Komunikasi 
Pemerintah dan Rakyat 


JAKARTA, KOMPAS — ”Slen- 
co" menjadi tema Bentara Buda- 
untuk merayakan ulang tahun 
ke-30, Lembaga budaya nonpro- 
fit milik Kompas Gramedia ini 
didirikan dengan tujuan mem- 
berikan wadah berkesenian bagi 
yang terpinggirkan dan tak men- 
dapat tempat di panggung per- 
tunjukan atau galeri komersial. 
Slenco adalah bahasa Jawa 
yang berarti salah sambung atau 
tidak nyambung. Sindhunata, sa- 
lah satu pendiri Bentara Budaya, 
Jumat (21/9), mengatakan, dalam 
kehidupan berbangsa belakangan 
ini, semakin banyak hal tidak 
nyambung. "Tema ini kami pilih 
dalam konteks melihat Indon 


dari sisi hati nurani masyara 
luas,” katanya. 
Saat ini, situasi bangsa dalam 


keadaan slenco, Rakyat menge- 
luh, pemerintah kelihatan men- 
dengar, tetapi nyatanya berjalan 


Melesetnya 

anjut Sindhu- 
ebabkan keserakahan 
elite politik dan penguasa. 


Direktur Eksekutif Bentara 
Budaya Hariadi Saptono menga- 
takan, tema ”Slenco” ini akan 
direspons para perupa untuk me- 
rayakan ulang tahun Bentara Bu- 
daya, Sebanyak 70 perupa dari 
tujuh kota, yaitu Jakarta, Ban- 
dung, Yogyakarta, Solo, Malang, 
Surab: dan Bali, akan mem- 
buat lukisan dan sebagian me- 
madukannya dengan seni insta- 
lasi untuk merespons miskomu- 
n antara pemerintah dan 
rakyatnya ini, Pameran berlang- 
sung 27 September-2 Oktober. 

Puncak peringatan ulang ta- 
hun Bentara Budaya dirayakan 
pada 26 September, Pada pera- 
yaan itu, Bentara memberikan 
penghargaan kepada 10 seniman 
yang dianggap total berkarya dan 
melestarikan kesenian. 

Peringatan ulang tahun Ben- 
tara Budaya juga akan diisi de- 
ngan diskusi seni bertema "Oto- 
ritas Seni dan Peran Ruang Pub- 
lik Kebudayaan terhadap Pasar” 
dan pementasan ketoprak Tjap 
Tjonthong pada 26 September 
pukul 20.00. (IND) 


Herbarium Kebun Raya Bogor 


KOMPAS/IWAN $ 


Kusnadi, 
teknisi 
Herbarium 
Kebun Raya 
Bogor, 
memeriksa 
beragam kayu 
koleksi Kebun 
Raya Bogor, 
Kamis (20/9). 
Herbarium 
merupakan 
sumber 
informasi 
tanaman 
untuk studi 
taksonomi, 
biogeografi, 
dan keane- 
karagaman 
tumbuhan, 


TIYAWAN 


DPR Soroti Anggaran 
Pendidikan ke Daerah 


Dana Abadi Pendidikan 2013 Diusulkan Rp 5 Triliun 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi X DPR menyoroti 
anggaran fungsi pendidikan yang ditransfer ke 
daerah senilai Rp 212,985 triliun. DPR meminta ada 
perombakan alokasi dana ke daerah agar anggaran 
pendidikan sebesar 20 persen bisa optimal 

dan tidak sekadar asal habis. 


"Kami membuat tim internal 
untuk mengkaji postur anggaran 
pendidikan tahun 2013 yang di- 
ajukan pemerintah. Ada bebera- 
pa item dalam anggaran pendi- 
dikan yang ditransfer ke dacrah 
yang perlu dihapus," kata Wakil 
Ketua Komisi X DPR Utut Adi- 
anto dalam rapat kerja dengan 
Menteri Pendidikan dan Kebu- 
dayaan Mohammad Nuh di Ja- 
karta, Jumat (21/9). 

Komisi X mengusulkan, peng- 
hapusan anggaran pendidikan 
yang ditransfer ke daerah me- 


liputi dana bagi hasil, anggaran 
pendidikan dalam otonomi khu- 
sus, dan dana insentif daerah. 
Bebi apa ilem anggaran yang se- 
lama ini ditransfer dari anggaran 
pendidikan dinilai tak h: di- 
ambil dari anggaran fungsi pen- 
didikan 20 pers 


Anggaran naik 


Melalui perombakan transfer 
daerah usulan Komisi X, dana 
transfer ke daerah justru me- 
ningkat menjadi Rp 216,985 tri- 
liun, Itu untuk mendukung pe- 


ningkatan kesejahteraan guru, 
akses dan mutu pendidikan, serta 
bantuan operasional sekolah SD, 
SMP, dan pendidikan menegah 
universal. 

Zulfadhli, juga anggota Komisi 
X, mengatakan, beberapa item 
transfer daerah dikaji untuk di- 
hapus karena tak punya dasar 
hukum jika diambil dari ang- 
garan fungsi pendidikan. "Perlu 
perbaikan dalam item transfer 
daerah. Semangat DPR supaya 
dana pendidikan yang 20 persen 
dari APBN itu benar-benar untuk 
pendidikan sehingga bisa mewu- 
judkan pendidikan menengah 
universal 12 tahun,” katanya. 

Usulan penghapusan anggaran 
pendidikan otonomi khusus un- 
tuk Papua, Papua Barat, dan Aceh 
sempat menuai pro-kontra, Apa- 
lagi ketika Nuh menyebut peng- 
hitungan alokasi dana pendidil 
an otsus itu mengacu UU Otsus. 


”Kami menerima masukan 
DPR. Pemerintah perlu mem- 
bahas dan mengkaji. Jika perlu, 
masalah perubahan itu dibahas 
dulu dalam workshop pemerintah 
dan DPR untuk mengkaji aspek 
hukumnya, ujar Nuh. 

Selain transfer daerah, Komisi 
X juga menyoroti alokasi ang- 
garan fungsi pendidikan kepada 
18 kementerian/lembaga yang 
bernilai Rp 6,7 triliun. Sorotan 
juga pada alokasi dana pengem- 
bangan pendidikan nasional atau 
dana abadi pendidikan. 

Anggaran fungsi pendidikan 
sesuai RAPBN 2013 sebesar Rp 
3318 triliun. Anggaran di pe- 
merintah pusat Rp 118,8 triliun 
dan transfer daerah Rp 2129 
triliun. Kemdikbud dapat alokasi 
Rp 704 triliun dan Kementerian 
Agama Rp 6 triliun. Dana aba- 
i n dialokasikan Rp 5 


PAMERAN 


Pacu Jawi dalam Bingkai Foto 


JAKARTA, KOMPAS — Pacu 
jawi atau lomba sapi dari Tanah 
Datar, Sumatera Barat, cukup di- 
kenal masyarakat di dalam dan 
luar negeri. Sayang, penyeleng- 
garaan permainan tradisional 
yang sudah ada sejak ratusan 
tahun lalu itu belum memiliki 
agenda tetap sehingga tidak ba- 
nyak mendatangkan wisatawan, 

Tanah Datar adalah satu-sa- 
tunya wilayah yang masih me- 
laksanakan pacu jawi. Dari 14 
kecamatan di Tanah Datar, hanya 
empat kecamatan yang rutin 
mengadakan pacu jawi, yaitu Pa- 
riangan, Rambatan, Lima Kaum, 
dan Sungai Tarab. 


Tradisi pacu jawi yang me- 
rupakan perm: 
untuk merayal 
dikemas dalam bingkai foto me- 
lalui pameran fotografi Pacu Jawi 
di Bentara Budas Irta. Pa- 
meran dibuka Kamis (20/9) dan 
terselenggara hingga 23 Septem- 
ber, 

Sebanyak 140 foto karya foto- 
grafer dalam dan luar negeri 
mengabadikan pacu jawi, Selain 
fotografi, kegiatan itu juga me- 
mamerkan kuliner pesona alam 
Sumatera Barat. 

Kurator pameran fotografi, Ar- 
bain Rambey, mengatakan, pacu 


jawi dipopulerkan melalui foto- 


grafi hingga ke dunia intern: 
sional. "Rasanya tidak ada tradisi 


lain pacu jawi,” kata Arb: 
pacu jawi bahkan merajalela di 
luar negeri, Beberapa lomba ft 
tografi internasional dimenangi 
fotografer yang memotret pacu 
jawi. 
Sawah basah 

Pacu jawi adalah lomba sapi 
yang dilakukan di area sawah 
basah, berbeda dengan karapan 
sapi dari Madura yang diada 
di sawah kering. Pacu jawi 
dilakukan dua sapi berpas 


yang dikendalikan seorang joki 
yang berpegangan pada 
bajak. i 
lomba bi: 
lebih, Pa Is sapi yang 
dipertandingkan adalah sapi bi- 
asa yang digunakan untuk mem- 
b sawah. 

'Ary Anugrah dari Rocky Hotel 
Padang mengatakan, wisatawan 
biasanya tidak menginap di Batu 
Sangkar, ibu kota Kabupaten Ta- 
nah Datar, karena belum ada fa- 
silitas hotel yang memadai. Ke- 

X isatawan menginap 
di Bukittinggi, yang waktu tem- 
puh perjalanannya sekitar satu 
jam dari Batu Sangkar. (IND) 


KURIKULUM 


Muatan 
Lokal 

Bisa Picu 
Kedaerahan 


JAKARTA, KOMPAS — Mata 
pelajaran berbasis muatan lokal 
jika tidak diatur bisa memicu 
sentimen kedaerahan. Karena 
itu, muatan lokal semestinya diisi 
dengan hal-hal yang dibutuhkan 
masyarakat setempat, 

Hal ini mengemuka dalam dis- 
kusi bertema "Pendidikan Trans- 
formatif: Mengangkat Nilai-nilai 
Kearifan Lokal dalam Menyikapi 
Arus Globalisasi", Jumat (21/9), 
di Universitas Kristen Indonesia 
(UKI), Jakarta, 

Pembantu Rektor Bidang Aka- 
demik UKI WBP Simanjuntak 
mencontohkan mata pelajaran 
Bahasa Inggris yang menjadi ke- 
butuhan riil masyarakat Bali ka- 
rena termasuk daerah wisata. 

"Muatan lokal jika hanya diar- 
tikan bahasa daerah bisa menim- 
bulkan sentimen kedaerahan. 
Karena itu, pendekatannya mu- 
atan pendidikan yang dibutuh- 
kan masyarakat lokal” ujar Si- 
manjuntak. 

Di beberapa daerah, muatan 
lokal juga menimbulkan masalah. 
Kabupaten/kota yang berbatasan 
dengan DKT Jakarta, misalnya, 
mengajarkan Bahasa Sunda ka- 
rena masuk wilayah Jawa Barat. 
Tujuan muatan lokal ini baik. 
Namun, karena kebanyakan pen- 
duduk daerah itu pendatang, 
muatan lokal menjadi pi 
yang tidak mudah dan ditakuti 
sebagian siswa. 


Paham kebangsaan 


Gubernur Kalimantan Tengah 
A Teras Narang juga menguta- 
rakan kekhawatiran bakal mun- 
culnya sentimen kedaerahan ka- 
rena muatan lokal yang berisi 
fat kedaerahan dan 
an lokal. Untuk mengan- 
si hal itu, ia mengeluarkan 
peraturan gubernur yang mewa- 
jibkan kabupaten/kota dan pe- 
mangku kepentingan pendidikan 
lain menanamkan pengetahuan 
dan pemahaman kebangsaan. 

"Harus paham bahwa kita ada- 
lah Negara Kesatuan RT yang 
tidak membedakan etnis, suku, 
agama, dan lain-lain,” kata Teras 
Narang, 

Meski ada kekhawatiran mun- 
culnya sentimen kedaerahan, ia 
menilai muatan lokal tetap d 
perlukan, terutama yang berisi 
materi kearifan lokal. Terkait de- 
ngan kearifan lokal, Kalimantan 
Tengah sudah memiliki peratur- 
an daerah tentang kelembagaan 
hak dan ke- 


wajiban mas 
"Tujuannya ag 


Ir patuh pada 
adat daerah. Sa 


khawatir 


anak-anak kita tidak paham ke- 
arifan lokalnya,” ujar Teras Na- 
nang, 

Muatan lokal di Kalimantan 


n daerah. "Banyak 
anak yang tidak lagi bisa ber- 
bahasa Dayak. Karena itu, bahasa 
daerah wajib di SD sampai SMA," 
ungkapnya. (LUK) 


TEROKA 


Nalar Kultural Kuburan 


Oleh BINHAD NURROHMAT 


ak ada peradaban meng- 
| ajarkan membuang atau 

memperlakukan raga 
mati seperti bangkai. Sikap etis 
terhadap raga mati bahkan bisa 
tampak lebih agung, kolosal, dan 
sakral daripada terhadap raga 
hidup, misalnya upacara pengu- 
buran jenazah yang dihadiri 


mati bukan 
onggokan bangkai, melainkan 
"mayat? atau ”jenazah”. Con- 
toh-contoh penyebutan khusus 
ini simbol pemuliaan terhadap 
jasad yang terjemput maut. 
Pemuliaan ini muncul dari pan- 
dangan bahwa jasmani punya 
andil luhur dalam peradaban. 

Kebe-raga-an, keber-tu- 
buh-an, membuat manusia eksis 
sebagai manusia dan memung- 
kinkannya berkiprah dalam per- 
adaban. Penciptaan peradaban 
tak bisa lepas sama sekali dari 
partisipasi raga, bahkan bisa 
menjadi faktor utamanya. 

Kematian raga batas akhir 
eksistensi manusia di dunia 
karena raga tak lagi berfungsi. 
Berpikir pun satu daya dari raga. 
Gegar otak atau sakit saraf yang 
merusak daya pikir merupakan 
bukti bahwa berpikir melibatkan 
raga, yaitu organ otak. 


Kuburan kultural 
Beragam pandangan terhadap 


raga. Masyarakat Yunani kuno 


yang paganis mengenal ungkap- 
an ”raga adalah pusara jiwa”. 


ni dalam pengerti 
teologis, bukan psikologis 
fisikal. Kendati nilai raga tak 
setara jiwa, masyarakat Yunani 
memberikan ritus bagi jenazah 
berupa pengkremasian. 

Masyarakat yang memandang 
raga secara sakral atau profan, 
menilai raga seperti mesin atau- 
pun kuburan, tetap menghor- 
mati mayat. Masyarakat primi- 
tif, modern, religius, dan sekuler 
tergetar naluri etiknya terhadap 
penistaan mayat. 

Semua peradaban besar 
memuliakan raga mati dan 
memberi tempat khusus, 
misalnya kuburan dalam tradisi 
agama samawi atau upacara 
khusus seperti ngaben (pemba- 
karan mayat) dalam masyarakat 
Hindu di Bali, 

Pun ada masyarakat yang me- 
mumikan mayat di piramida pa- 
da masa Mesir kuno, Pada masa 
modern, mayat pemimpin negeri 
komunis-sosialis diawetkan dan 
disemayamkan di museum, 


Ziarah kubur 


Pada tradisi agama samawi, 
mayat dikubur di tanah. Kubur- 
an diyakini sebagai perbatasan 
antara alam dunia dan akhirat. 
Ziarah kubur atau mengun- 
jungi candi tempat abu jenazah 
disimpan menjadi ritus dari za- 
man ke zaman yang cenderung 
lebih dianggap berdimensi spi- 
ritual atau religius. Dimensi kul- 
tural dari kuburan dan ziarah 
kubur kurang mengemuka mes- 
ki makna dari dimensi ini lebih 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


luas atau sekurangnya bi 
"berguna? bagi yang hidup. 
Ziarah kubur merupakan 
persapaan antara dunia ini dan 
yang setelah dunia ini. Kuburan 
merupakan situs simbolis tempat 
rendezvous ('perjumpaan') yang 
hidup dan yang pernah hidup 
sehingga ziarah kubur melebur 
yang logis dan yang mistis, yang 
material dan yang imates 
Taburan bunga dalam ziarah 
kubur merupakan bahasa sim- 
bolis yang estetik. Bunga men- 
jadi "media penghubung” pezi- 
arah dan yang diziarahi, dan 
bunga merupakan lambang 
cinta atau kasih sayang. 
Kuburan tak semata perse- 
mayaman raga mati. Tak pula 
gundukan tanah belaka, mela- 
inkan artefak berdimensi spiri- 
tual dan kultural. Kuburan re- 
presentasi kehadiran yang mati. 
Maka, di nisan terpahat nama. 
Sembulan makna dari ziarah 
kubur adalah yang mati tak di- 
lupakan yang hidup. Itu mera- 
wat kesadaran, masa depan 
yang hidup adalah kematian. 
Makna yang historis dan yang 
“futuristik” ini juga menyiratkan 
pemahaman bahwa kehidupan 
dan kematian tak sama sekali 
terpisah, tak memilah yang mis- 
tis dan logis, yang rasional dan 
irasional. Pandangan ini berhar- 
ga di tengah kecamuk perten- 
tangan rasionalitas-irasionalitas, 
pertikaian teologi-filsafat, atau 
perseteruan akal-agama. 
BINHAD NURROHMAT 
Penyair 


juga 


Apk 


SEKOLAH TERPADU 


NURSERY - TK 
Gelombang 1 
ymbang 2 


10.00 
10.30 


- SMP - SMA 


Gelombang 1 
Gelombang 2 


lokasi 


08.30 
09.15 - 


09.00 WIB o ya 
09.45 WIB 


SEKOLAH TERPADU —7 


n House 


29 September 2012 


Open 


£en 


Hari Sabtu, 29 September 2012 


NURSERY - TK 


10.20 WIB 
10.50 WIB 


: Pk. 08.00 - 


13.00 WIB | sD 


Gedung Baru TK Pahoa 


Berlokasi di 


NURSERY - TK : gedung baru TK 


sD 
SMP, SMA 


gedung A 


Untuk informasi lebih lanjut hubungi : 


5420 3355 


Gana 
LI 5421 0707 


gedung D 


NURSERY - TK 


Jalan Ki Hajar Dewantara no. 6 


penca 


arecon Serpong. Tangerang 1S81O Hanten 


jar Dew 


hayaan de 


dan mek 


yang me 


SMP - SMA : 


okan kurikul 


nasional plus trilingual 


kapinya dengan 


pendidikan moral dan karakter 


ngacu pada 


Confucius yang universal. 


Pk. 08.00 - 12.00 WIB 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


13 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Bangkai Paus Telah Tenggelam 


MEN Ra 
KOMPAS LASTT RURNIA 
Bangkai sperm whale dapat ditenggelamkan di perairan sisi selatan Pulau Kotok Timur, Kepulauan 
Seribu, Jakarta, Jumat (21/9). Bulan Juli lalu, paus tersebut terdampar di Tanjung Pakis, Karawang. 
menariknya ke laut. Namun, paus itu terdampar lagi di Muara Gembong, 
. Bangkai dan tulang paus akan digunakan untuk penelitian. Saat ini, warga dilarang 
menyelam di lokasi tersebut tanpa izin dari pihak Taman Nasional Kepulauan Seribu. 


Cagar A Sila “Iojuni Panjang Makin Kritis 


GORONTALO, KOMPAS —  dinator Jaring Advokasi Penge- Panjang menjadi tambak. 
Cagar Alam Tanjung Panjang di lolaan Sumber Daya Alam Polisi hutan yang menjaga Ca- 
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo,  (Japesda) Ahmad Bahsoan, Rabu Alam Tanjung Panjang, Ta- 


makin kritis akibat alih fungsi 
hutan menjadi tambak. Cagar 
alam seluas 3000 hektar yang 


(9/9), di Gorontalo, Japesda ada- 
lah organisasi nirlaba di bidang 
lingkungan. 


ang Ahdullah, menyatakan, alih 
fungsi mengganggu habitat bu- 
rung maleo. Selain kegiatan alih 


didominasi hutan mangrove itu — Alih fungsi hutan mangrove 
kini hanya tersisa 600 hektar menjadi tambak, kata Ahmad, — balakan ternak di dalam kawasan 
hutan yang utuh. Selain menim- mengancam kelestarian satwa — cagar alam juga mengganggu bu- 


bulkan abrasi, alih fungsi juga langka dan endemik Sulawesi di rung langka itu. 


mengganggu kelestarian satwa Cagar Alam Tanjung Panjang, "Sekarang sulit menjumpai 
langka burung maleo, yakni burung maleo, Ancaman — maleo di alam ar, paling dua 


Sebagian besar tegakan mang- lain pembabatan hutan mang- atau tiga ekor saj atang. 
rove dibabat dan diganti tambak rove adalah abrasi, Cagar Alam ——” Kepala Bidang Lingkungan 
untuk udang dan bandeng, Bah- Tanjung Panjang berbatasan de- Hidup pada Balai Lingkungan 
kan, alat berat ekskavator masuk — ngan pantai Teluk Tomini. Hidup, Riset, dan Teknologi 
ke dalam kawasan untuk mem- Anggota DPRD Pohuwato, Informasi Provinsi Gorontalo 


Iwan Abai, menuturkan, daerah- 
nya belum memiliki peraturan 
soal alih fungsi hutan. Anggota 
DPRD sedang membaha 
cangan peraturan daerah ten 
mangrove, Salah satu pokok ba- 
hasannya adalah mencegah dan 
melarang alih fungsi — hutan 
mangrove di Cagar Alam Tanjung bi 


percepat pembabatan mangrove, 
idah ada jalan buatan ke 
dalam kawasan Cagar Alam Tan- 
jung Panjang dengan lebar 3 me- 
ter dan panjang 500 meter. Jalan 
lalu lintas ekskavator 
hutan mangrove, 
Seharusnya cagar alam tidak bo- 
leh dibuat seperti itu,” kata Koor- 


Rugaya Biki mengakui, ancaman 
alih fungsi hutan mangrove men- 
jadi per 
gi. Selain dialihfur 
pertambakan, kayu di 


hutan 
mangrove juga diburu untuk ke- 


perluan rumah tangga, seperti 
untuk perkakas rumah dan kayu 
: (APO) 


Waspadai Siklon Jelawat 


Musim Kemarau Mundur, Musim Hujan Terlambat Datang 


JAKARTA, KOMPAS — Kondisi tekanan rendah 
di perairan timur Filipina, Jumat (21/9), meningkat 
jadi siklon tropis Jelawat. Siklon ini menyebabkan 
hujan di Sumatera tengah hingga utara, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 
Papua Barat bagian utara, dan Papua bagian utara. 


“Di wilayah Jawa, seperti Ja- 
karta dan sekitarnya 
nyak tumbuh awan, Tetapi, hal 
ini dipengaruhi pemanasan dan 
penguapan secara lokal,” kata 
Kepala Subbidang Peringatan 
Dini Iklim pada Badan Meteo- 
rologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) Erwin Eka Syahputra 
Makmur, Jumat, di Jakarta. 

Siklon tropis Jelawat, kemarin, 
pada posisi 13,1 Lintang Utara 
dan 130,9 Bujur Timur, tepatnya 


berada sekitar 1440 kilometer 
arah utara timur laut Ternate, 
BMKG memprediksi, dalam 72 
jam ke depan, intensitas siklon 
akan meningkat. 

Kemarin, kecepatan angin 
maksimum siklon ini mencapai 
85 kilometer per jam dan dalam 
jam ke depan diperkirakan 150 
kilometer per jam. 
ya diperkirakan berada 
pada koordinat 15,1 derajat Lin- 
tang Utara dan 128,1 derajat Bu- 


jur Timur, Belum diprediksi wak- 
tu siklon akan meluruh. 


Musim kemarau 


Erwin mengatakan, BMKG be- 
lum merevisi prakiraan musim 
kemarau yang mundur di se- 
jumlah daerah akibat fenomena 
El Nino lemah. Akan tetapi, ke- 
beradaan siklon tropis Jelawat 
menimbulkan hujan di beberapa 
daerah pula, "El Nino lemah di- 
prediksi hingga Januari 2013, 
ujar Erwin. 

Hujan yang terjadi di beberapa 
daerah, terutama Jawa, menurut 
dia, belum memenuhi standar 
penentuan masuk musim hujan. 
Kategorinya, intensitas curah hu- 
jan mencapai 150 milimeter da- 
lam sebulan. 

Kepala Meteorologi 
Publik BMKG Mulyono Prabowo 


menjelaskan, siklon tropis Je- 
lawat menyusul siklon Sanba 
yang terjadi pada September 
2012. Intensitas siklon tropis 
di belahan bumi utara pada 
bulan September diperkirakan 
mencapai empat hingga lima 
kali 

Posisi tumbuhnya Sanba di 94 
derajat Lintang Utara (di bawah 
10 derajat Lintang Utara) ter- 
golong jarang terjadi. Posisi ma- 
kin mendekat ke garis ekuator 
seiring dengan pergeseran gerak 
semu matahari yang mendekati 
ekuator. 

Pada 23 September 2012, ma- 
tahari diperkirakan berada di 
atas ekuator. Meski demikian, su- 
hu muka laut di belahan utara 
tergolong masih hangat sehingga 
pembentukan siklon tropis ma- 
sih memungkinkan. (NAW) 


MODIF 


Standar Penelitian ' 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nelitian keamanan jagung h: 
modifikas 
belum ada 
aan standar penelitian terkait 
dampaknya terhadap kesehatan 
membuat dasar klaim tentang 
keamanan benih transgenik un- 
tuk kesehatan tidak jelas. 

Hal itu mengemuka dalam 
perbincangan tentang benih hasil 
rekayasa genetik, menyusul per- 
nyataan Komisi Keamanan Ha- 
yati Produk Rekayasa Genetik 
terkait keamanan pakan untuk 
jagung Bt dan RR. 

Dalam jumpa pers yang dipra- 
ka Aliansi Desa Sejahtera 
(ADS), Jumat (21/9), di Jakarta, 
Ketua Program Bioteknologi Ta- 
nah dan Lingkungan IPB Dwi 
Andre: antosa menyatakan, 
”Untuk produk genik, gang- 
guan terhadap kesehatan bukan 
karena ada zat terakumulasi 
Yang terlibat di sini adalah pro- 
tein, Gangguan bisa muncul ka- 


IKASI 


ak Ada 


rena terpapar terus-menerus,” 
kata Andreas. Menurut dia, kalau 
penelitian kurang lama, dampa 
nya tidak akan terlihat. 

Dari laporan yang dimuat da- 
lam jurnal ilmiah Food and Che- 
mical Toxicology, 19 September, 
berdasarkan penelitian sekelom- 
pok ilmuwan pimpinan Gilles- 
Eric Seralini dari University of 
Caen, Sedex, Perancis, ditemu- 
kan persentase kemungkinan le- 
bih tinggi (60-70 persen diban- 


dingkan sekitar 30 persen) tum- 
buh tumor dalam perut mencit 
(tikus percob: 


an) serta kerusak- 
hati dan ginj 
dibandingkan dengan mencit 


yang tidak mengonsumsi pakan 


an dilakukan dua 
tai siklus hidup mencit, 
kata Koordinator ADS Tejo Wah- 
yu Jatmiko, Menurut penasihat 
hukum ADS, Rhino Subagiyo, ba- 
nyak produk transgenik antre 
masuk ke Indone (ISW) 


Lestarikan Sumber Air 


PATI, KOMPAS — Sedulur Si- 
kep, masyarakat adat pengikut 
Samin Surosentiko di Pati dan 
Blora, Jawa Tengah, menyeruk: 
pelestarian lingkungan wi 
nya, terutama sumber-sumber 
air, Pelestarian itu mendesak ka- 
rena p musim kemarau, se- 
1 daerah di Pati dan Blora 
r bersih. 

Tokoh Sedulur Sikep Pati, 
Gunretno, Kamis (20/9), menga- 
takan, lingkungan pegunungan 
an Pati mulai 
angan pohon 
an C. Kon- 


rusak akibat penel 
dan penambangan ga 


itu akan bertam 
jika penambangan bahan 
semen dan pendirian pabriknya 
dipaksakan di wilayah itu. 
Kondisi sumber air di daerah 
karst Pegunungan Kendeng Uta- 
ra saat ini mengkhawatirkan. 
Sumber air yang biasa mengalir 
deras pada “kemarau tahun ini 
hanya bisa mencukupi kebutuh- 
an permukiman, tidak untuk per- 


sawahan, 
”Alam telah memberikan tan- 
da-tanda. Krisis air dialami se- 
jumlah daerah, tidak hanya wi- 
layah Pati. Bencana banjir dan 
gunung meletus dialami sejum- 
lah daerah. Masyarakat perlu pe- 
ka dengan situasi itu dan kembali 
merawat alam, Gunretno, 
Seruan serupa dilakukan Se- 
dulur Sikep Kecamatan Kraden- 
an, Randublatung, dan Banjarejo 
di Blora. Bersama sejumlah se- 
niman dan aktivis lingkungan, 
merel 
wung Si 
Panguripan, Rabu m: 
Aktivis Lembaga Ki 


anto, me- 
tanah di 


ngembangan Gas Jawa membu- 
tuhkan air baku sebanyak 9 mi- 
liar liter untuk mendukung pe- 
nyaluran gas. (HEN) 


Lenovo? merekomendasikan Windows? 7. 


FITURNYA BERLIMPAH 


tenovo.ma 


THos-a 
(wHoDo.| 


CASHBACKNYA MERIAH 


PERIODE PROMO: 7 - 30 SEPTEMBER 2012 


NOTEBOOK & NETBOOK 


IGARANSI 


Get our new Lenovo IdeaPad S300/5400 
at Lenovo thin and Nght road show 

at Senayan City, LG Floor 

21-23 September 2012 


The Social Everyday Everyday 
Netbook Laptop Computing 


«» 5 


Lenovo IdeaPad”w S110 Lenovo G470 
Bln agugap “Sa - Lenovo G475 (santi -onetar 
« Intel Atom Tes he adan « Into B815 processor 
Lebat @ AMD E-300 APU with AMD: @ Intel HD Graphics 
Aa) Radeon" HD 6310 Graphics 2DOS » 2BDDR3 « 320GB HDD 
DOS “2GBDDR3 “ 500GB HDD «DOS « DVD SuperMuti  « HDMI 
# 10.1" LEDWXGA «6 Cell Battery » 2GB DDR3 SE Ma Dara Padan 
' » 3206B HDD 
Rpaseat Rp 2,669it )o—“ enaa Bpazsyr Rp 3,094jt 
(eesudah cashback Rp 200) « DVD SuperMulti aehback Rp 200rb) 
» USB 2.0 bni 
“Garansi 2 Tahun # OneKey'M Rescue System "4 Gratis Tas Laptop Stylish: 
Niso Awnllnbio Rp3osgt Rp 2,999jt 
15 , Also Available 
Had eta sa (besudah castback ip 10018) 168037577) 
With Intel Atom processor N2600, 4 Gratis Ransel Eksklusif With Intel 8820 processor 
Na aa Rp 3,399jt 
Bpatsot Rp 2,950jt 4 Garansi 2 Tahun 
Kania men "jp Gratis Tas Laptop Stylish 
“Garansi 2 Tahun 4 Garansi 2 Tahun 
VERIFACE" FACIAI @ LENOVO ONEKEY” 
KEGOMNETION TECHNOLOGY RESCU2 SYSTEM 
Iban wajah Anda arbog gan Mambunt bctup data 
Tata near truk mahi hetenook kepang peda 
Sa Gk Pang BA aa men sangat mudah" 
Len: 


ENLUSIE BONE SAKANA nga Da Mal 620255 ato Manga Dn U-74 Ansar al 5736215 


Matan Fr ta « ALKPAPAN Pinaan Os" 2-66 Vla (SA TA PALEMBANG (UT: Powrconbg 1: nama 323 «PONTIAKAK st 


769-748 « PEKANBARU (0781: Canpatar (Toko B6 


Com 600-2824: ng Lato BEKASI 
Pa B2 tj Hga Ga 2219 KAWAN OA AP 


(RJ wuwinto-tenova.com BE snovowo I 


Lokasi Sguar 625-797, Season City 2007-1072 » BEKASI (Ot): 


570-254041/42:Tetnorto 112-016: CPU 750:1175 1 280-176: Makro IT B12 1961: IT Gale G127808 1 5793-263778 / 
Name BE 22k, Bra 22-22: Boo TR: 25 Cr Ka BT, 
Paradise 8806-5781 IT Cair 445-603 » DEPOK (Z1 Anto ComptrB770-1654 TANGERANG (021) 


 ALSO AVANLABLE In Columbia Cash & Crodit,Eetrone Solution, Best Deni, My-l Sore, Darrefaur Hypermart, Hartono lecronik, Electroie City and Olant(lsnae visit stre for prloe 


PTAHUN” 


termasuk jasa & suku cadang 


Notbook pertama dengan WI 
garansi 2 tahun 


Lenovo G470 
iGanasun) 


« Intot0 Pentium 
processor B94O (2M, 2.0GH2) 

« 2GB DDR3 

« 50068 HDD 

«147 WXGA LED 


Bpaesort Rp 3,o00jt 


(sesudah cashback Rp 100rb) 


'Aiso Available 
(617943 - SA320O1 - GRISSN2O) 
With Intel Core"M i3-2350 processor 


Bp4grojt Rp 4,379jt 


(sesudah cashback Rp 400rb) 


“syarat dan ketentuan berlaku 


Pastikan produk Anda bergaransi resmi PT Lenovo Indonesia 


| @Lenovo 1D 


No.1 


PC Vendor 
in unit shipments 
in Asia Pacific 
for the year 2011 


ak me kene Laa na 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EXCLUSIVELY FOR LOVE YOUR BODY” 


REDEE 


IE The Bogy s 


MY FORUR POINTS WITH 


put ONLY L 
Now ONLY 


Shop online at www.thebodyshop.co.id 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


"Mbaru” berarti rumah dan "niang” 
berarti tinggi dan bulat. Rumah 
tradisional ini berbentuk kerucut, 
berfondasi kayu, serta beratap ijuk 
dam alang-alang, Penguat rumah 
sekitar 95 persen menggunakan 
ikatan rotan. Pasak hanya 


NIKMATI INFOGRAFIK INTERAKTIF 
DI APLIKASI JENDELA INDONESIA 
Undun at Pad-App Store 


dn So PA mag 
digunakan untuk menguat- 
kan balok dan merapat- 
kan lantai. 5 ia 
, Pakaian Konservasi rumah tradisional mbaru u 
£ penduduk niang di Kampung Wae Rebo, Pulau te 
Wae Rebo Flores, Nusa Tenggara Timur, mendapat 
penghargaan tertinggi, Award of 15 km 
(Sarung — Excellence, dari Organisasi Pendidikan, — 
tenun 
Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan 
Epek ngando Perserikatan Bangsa-Bangsa 1 
(UNESCO) kawasan Asia Pasifik, akhir Aa 
Buku Agustus 2012, PK9 : 
Pagataa Rumah tradisional mbaru niang Kata 
an Da DAU penaga hanya ada di perkampungan tua di Wae 5 
Rebo, sebuah kampung terpencil di INDONESIA 


Desa Satar Lenda, Manggarai, Pulau 


. PMULES 
Flores. Kampung ini berada pada 
Wehang Wahe ketinggian sekitar 1.100 meter di atas " 
Penutup atap mbaru permukaan laut. La LHUTSANI 


niang. Bahan yang 
digunakan adalah 
alang-alang dan ijuk 
yang diikat. 


Rumah mbaru niang berbentuk 

kerucut dan, menurut leluhur, jumlahnya hanya boleh r 

tujuh. Rumah dengan arsitektur unik itu berlokasi di atas 

gunung. Keberadaan mbaru niang lebih dulu diketahui 

wisatawan asing daripada wisatawan dalam negeri, 

Ketika sekelompok arsitek Indonesia tiba di Desa Wae 

Rebo pada tahun 2008, rumah adat mbaru niang tinggal 

empat. Upaya konservasi pun membuahkan hasil, beberapa 

donatur berminat untuk mendanai pembangunan tiga 

rumah, Dalam prosestersebut,arsitekpun membongkar — | 

dan mempelajari teknologiikatan yangdigunakan mbaru | 
| 
| 


Lokasi kampung: Satar Lenda 
Kecamatan: Satar Mese Barat 
Kabupaten: Manggarai 

Provinsi: Nusa Tenggara Timur 


Ketinggian: 1.100 meter 

di atas permukaan laut 

Jumlah penduduk: 618 jiwa (2011) 
Jumlah kepala keluarga: 108 KK 


Suku: Manggarai 

Agama mayoritas: Katolik 

Bahasa: Manggarai Wae Rebo 
Mata pencarian utama: petani kopi 
Pendidikan rata-rata: SD 


Dorot 


Para 


# niang. Proses ikatan lebih tua daripada teknologi paku, 
Daun pintu y 


Ketidakrigidan teknologi ikat membuat sebuah bangunan 
menjadi fleksibel dan ada 
diakibatkan gempa bumi. 


tif terhadap guncangan yang 


Kongkong 


Nama ketujuh rumah adat 
Wae Rebo: 

1. Niang Gena Mandok 
2. Niang Gena Jekong 
3. Niang Gena Ndorom 
4. Niang Gendang 

5. Niang Gena Keto 

6. Niang Gena Jintam 
7. Niang Gena Maro 


Hiri ngaung 

Bahan yang digunakan adalah kayu 
worok. Hiri ngaung diletakkan di 
dalam lubang dengan alas batu 
dengan permukaan datar. Fungsinya 
sebagai kolom untuk menanggung 
beban lantai dasar. 


Hiri leles 
Kolom yang diletakkan di 
posisi miring untuk menahan 


beban dari wahe leles. Campaka pa 


melakukan persembahan 
kepada Tuhan dan leluhur, 


Rumah adat Wae Rebo ada dua jenis. Pembagian ruang tenda Satu Una Sa Rumah terdiri atas lima tingkat. 

1, Niang gendang atau mbaru Lantai pertama MN AAA Tina Kak peitamal Mbarinan 
tembong, yang merupakan rumah (tenda) dibagi Nolang aa GUUp, Nat sebagai memiliki Na ai jan 
utama tempat berlangsungnya menjadi dua bagian, (privat) Ortan kel ehian, (2 D. tempat berlangsung- Hekang kode tiang utama, rd 
semua kegiatan budaya. Tinggi yaitu nolang dan 5 (1) TI nya kegiatan. Tingkat Lemparai berpusat pada 
bangunan sekitar 14 meter dan lutur. Dibagian tangan kedua-keempat bongkok. 
diameter juga sekitar 14 meter. 9 9 BerrungaN sebagai Lentar 

Nolang adalah zona Tumah terdapat 9 9 

2. Niang gena atau mbaru niang, privat tempat tungku api yang juga tempat meletak- Lobo Di depan tiang ini, 
yang merupakan tempat tinggal. beraktivitas keluarga, terdiri berfungsi untuk memasak kan peralatan tetua adat duduk 
Tinggi bangunannya sekitar 11 dari kamar dan tungku tempat sekaligus mengasapi ijuk, Tumah, bahan saat upacara atau Pintu masuk 
meter, diameternya pun sekitar memasak, Lutur adalah zona publik Zona alang-alang, dan kayu rumah Kamar makanan, acara formal lain. 
sana tempat tamu beraktivitas, sehingga semakin kuat, CDI 

Sumber: Litbang Kompas, diolah darl sumber di lapangan dan buku "Pesan dari Wae Rebo" (2010), F Supradani Putri Nurina INFOGRAFIK: PIETTER BUYUNG, SEPTA INIGOPATRIA. 


LINGKUNGAN & KE 


EHATAN 


PENYEMBUHAN LUKA 


Penanganan Dini Samarkan Parut 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nanganan dini pada Juka dapat 
mengurangi parut bekas luka 
yang mengganggu. Hal itu me- 
ngemuka dalam media briefing 
"Manajemen Bekas Luka (Scar)”, 
Jumat (21/0), di Jakarta. 
Menurut ahli bedah plastik da- 
ri RSUPN Cipto Mangunkusumo, 
Teddy OH Prasetyo, bekas luka 
terkadang diabaikan begitu luka 
dianggap sembuh. Padahal, per- 
tumbuhan parut bekas luka baru 
berhenti berproses pada tiga bu- 
lan sampai dua tahun setelah 
luka sembuh. Penyembuhan luka 
akibat kecelakaan, terbakar, je- 
rawat, ataupun bekas operasi 
berlangsung bertahap, dari pera- 
dangan, penutupan oleh kulit ari, 
dan pematangan bekas luka. 
"Penanganan bekas luka harus 
sedini mungkin agar hasilnya 
samar dan baik,” kata Teddy. 
Sembuh dalam pandangan 
awam adalah luka sudah tertutup 


kulit ari, Namun, menurut Teddy, 
luka baru bisa dikatakan sembuh 
jika parut luka matang, yakni 
tidak lagi kemerahan, gatal, nyeri, 
dan kaku. 

Dia mengatakan, beberapa 
masalah bekas luka yang umum 
dialami ialah bekas luka mem- 
besar, gatal dan tidak nyaman, 
membatasi gerakan di persen- 
dian, dan menyebabkan stres aki- 
bat buruknya bekas luka. 

Sejumlah faktor, seperti ge- 
netis, usia, dan tipe luka, dapat 
menyebabkan pertumbuhan pa- 
rut berlebihan, seperti terlalu te- 
bal (hipertrofi) dan terjadi keloid, 
yakni pertumbuhan parut meng- 
arah ke jaringan sehat. 

Ahli bedah plastik dari Rumah 
Sakit Niguarda Milan, Italia, 
Massimo Signorini, menambah- 
kan, pada orang muda, seperti 
remaja dan anak-anak, pertum- 
buhan parut luka bisa sangat 
agresif karena kondisi biologis 


orang muda yang aktif. 

Menurut Teddy, parut bekas 
luka dapat dirawat dan disamar- 
kan (ditipiskan) asal mendapat 
terapi dan manajemen tepat. 

Signorini menyebutkan, pera- 
watan parut Juka antara lain de- 
ngan membedah parut luka yang 
tumbuh berlebihan (keloid), ke- 
mudian mengawal penyembuhan 
agar parut luka tersamar. Cara 
lain, menginjeksi steroid dengan 
obat, Namun, cara ini menim- 
bulkan rasa sakit sehingga tidak 
bisa dilakukan pada anak. 

Metode konvensional untuk 
mencegah parut adalah menye- 
lubungi bekas luka dengan lem- 
bar silikon untuk menjaga ke- 
lembapan karena luka. Seiring 
dengan perkembangan teknologi, 
kini ada gel berbahan silikon 
yang diusapkan tipis ke luka yang 
belum matang. Namun, gel itu 
tidak boleh digunakan pada luka 
terbuka. (INE) 


PERUBAHAN IKLIM 


Suhu Jakarta Naik 1,4 Derajat Celsius 


JAKARTA, KOMPAS — Suhu 
rata-rata Jakarta naik 14 derajat 
celsius dalam 100 tahun, Kondisi 
serupa juga terjadi di beberapa 
kota lain. Hal ini memicu ke- 
naikan kasus sejumlah penyakit. 

”Meski data perubahan iklim 
tak lengkap, perubahan iklim su- 
dah dan akan terjadi di Indo- 
nesia," kata Kepala Bidang Bina 
Operasi Perubahan Iklim dan 
Kualitas Udara Badan Meteoro- 
logi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) Budi Suhardi kepada 
pers di Jakarta, Jumat (21/9). 

Untuk menyatakan terjadi 
perubahan iklim dibutuhkan da- 
ta perubahan beberapa indikator 
cuaca minimal 30 tahun. Namun, 
data yang dimiliki BMKG untuk 
waktu selama itu hanya kenaikan 
suhu dan curah hujan. Tak ada 
data kenaikan muka air laut, per- 
ubahan pola musim, peningkatan 
gas rumah kaca, atau perubahan 
pola hidup masyarakat. 

Antara mengutip Mezak A Ra- 


tag tahun 2007, saat menjadi 
Kepala Pusat Penelitian dan Pe- 
ngembangan BMG, suhu Jakarta 
tahun 1870 mencapai 26 derajat 
celsius dan tahun 2000 jadi 27,8 
derajat celsius. Curah hujan per 
bulan tahun 1900 adalah 319-356 
milimeter dan tahun 2000 men- 
jadi 500 milimeter per bulan. 
Kondisi serupa terjadi di be- 
berapa kota. Suhu Surabaya naik 
1,5-19 derajat celsius dan Medan 
naik 1,5-19 derajat celsius pada 
periode sama. Padahal, kenaikan 
suhu rata-rata muka bumi 0,7 
derajat celsius. 
”Tapi, tak semua daerah alami 
perubahan iklim,” kata Budi. 
Peneliti perubahan iklim dan 
kualitas udara BMKG, Dede Tar- 
mana, menambahkan, kenaikan 
suhu meningkatkan jumlah nya- 
muk yang bisa memicu pening- 
katan kasus malaria dan demam 
berdarah dengue (DBD). 
Penelitian menunjukkan, DBD 
di Jakarta melonjak saat suhu 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mencapai 27,5-28,6 derajat cel- 
sius dan curah hujan 101-300 
milimeter. 

Kenaikan suhu juga memicu 
kebakaran hutan, yang akan me- 
ningkatkan kasus infeksi saluran 
pernapasan akut. Kekeringan 
meningkatkan kasus diare akibat 
kurangnya air bersih. Sebaliknya, 
curah hujan tinggi mendongkrak 
kasus leptospirosis, yang muncul 
seusai banjir. 

Direktur Pengendalian Penya- 
kit Menular Langsung Kemen- 
terian Kesehatan M Subuh 
mengatakan, perubahan iklim di 
Eropa meningkatkan frekuensi 
gangguan dan kematian akibat 
serangan jantung, Ini dipicu na- 
iknya konsentrasi ozon di bumi. 

”Penyebaran alergen dan be- 
berapa vektor penyakit infeksi 
berubah,” ujarnya. Untuk meng- 
antisipasi dampak perubahan 
iklim, kerja sama BMKG dan 
Kemenkes perlu diselaraskan. 

(MZW) 


Bawalah pulang 
produk-produk terbaik 
dari Clinigue. Free". 


CLINIOUE 
BONUS 


Dapatkan special gift CLINIGUE Bonus dengan pembelian 
produk Clinigue minimal Rp 1.200.000, - 


BONUS ANDA: 

@ All About Eyes Rich 

@ Moisture Surge Extended Thirst Relief 

@ Moisture Surge Thirsty Skin Relief Face Spray 

@ Rinse-off Foaming Cleanser 

@ Dramatically Different Moisturizing Lotion 

@ Super City Block SPF 40 Oil-free Daily Face Protector 
@ Super Baim Moisturizing Gloss 

@ Clinigue Mirror 


Untuk pembelanjaan berikutnya sebesar Rp 650.000,- dapatkan Ciinigue Tote Bag dan METRO Shopping Voucher" 
Periode berlaku 22 Sept- 7 Oct 2012. Eksklusif hanya di CLINIAUE METRO Department Store. 


CLINIOUE 


Allergy Tested.10096 Fragrance Free. 
Formulated for Asian skins. 


Dl METRO 


“Syarat dan ketentuan beriaku, 
"Khusus untuk pengguna Metro Yours Card dan CUNKAUE Member Card, 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


Air PDAM Tak Mengucur 


Sekitar 45.000 Pelanggan Tidak Terlayani 


SEMARANG, KOMPAS — Kemarau panjang 
menyebabkan pasokan air baku instalasi pengolah air 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal di 
Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa 
Tengah, kurang. Sekitar 45.000 pelanggan PDAM 
sejak Jumat (21/9) pun mulai kekurangan air bersih. 


Penyusutan pasokan air baku 
ke instalasi Kudu itu, selain ka- 
rena debitnya turun dari sekitar 
2000 liter per detik tinggal se- 
kitar 300 liter per detik, diduga 
juga karena disabot petani. Petani 
membutuhkan air untuk mem- 
pertahankan tanaman palawija. 

Saluran air baku untuk PDAM 
Semarang, antara Kudu dan Ben- 
dung Klambu di Purwodadi, Ka- 
bupaten Grobogan, Jateng, s 
panjang 27 kilometer, Saluran itu 
terbuka dengan lebar 4 meter 
sehingga rawan dibobol siapa 
pun yang memerlukan air. 

Saebani, Kepala Humas PDAM 


Tirta Moedal Semarang, meng- 
akui adanya kekurangan air baku 
untuk instalasi Kudu akibat ke- 
marau, Belum bisa dipastikan ka- 
pan persoalan itu dapat diatasi. 
Tak tertutup kemungkinan keku- 
rangan pasokan air baku itu juga 
karena petani di Grobogan dan 
sekitarnya membutuhkan air un- 
tuk tanamannya, 

Instalasi pengolah air bersih 
mengandalkan pasokan dari Ben- 
dung Klambu Purwodadi. Air ini 
bersumber dari Waduk Kedung- 
ombo yang selama ini menjadi 
andalan petani untuk mengairi 
lahannya, PDAM Tirta Moedal 


menambah pasokan air baku dari 
Rawapening, Tuntang, dan Amba- 
rawa, Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan data di PDAM 
Tirta Moedal, pelanggan yang ti- 
dak mendapatkan pasokan air 
bersih itu tersebar di kawasan 
Tlogosari, Gayamsari, Semarang 
Timur, Pedurungan, Pucang Ga- 
ding (Kabupaten Demak), Kli- 
pang, Kedungmundu, dan Tem- 
balang. Pelanggan di Pedurung- 
an, Surono, mengaku sudah se- 
minggu ini tidak mendapatkan 
aliran air bersih. Meskipun ia 
sudah melapor ke PDAM, tetap 
belum ada penyelesaian, 

Pelanggan air bersih di Ke- 
dungmundu, Benny, mengata- 
kan, janji PDAM untuk menya- 
lurkan air secara bergiliran dari 
pengolahan air di Pucanggading, 
Mranggen, Demak, ternyata juga 
tak direalisasikan. 


Air permukaan 
Dari Kabupaten Madiun, Jawa 


Timur, dilaporkan, musim ke- 
marau panjang juga mengakibat- 
kan sumur air permukaan tanah 
yang banyak diandalkan petani 
juga mulai mengering. Akibatnya, 
ratusan hektar tanaman padi ma- 
ti karena tidak lagi mendapatkan 
pasokan air, 

Luas areal tanaman padi yang 
mengering diperkirakan menca- 
pai 450 hektar, Tanaman itu ter- 
sebar di Kecamatan Pilangken- 
ceng, Jiwan, Balerejo, dan Sa- 
wahan. Tanaman yang kering ra- 
ta-rata berumur 45 hari. Marijan, 
petani di Desa Wayut, Kecamatan 
Jiwan, mengatakan, ia baru 
memperdalam sumur air permu- 
kaan dari 10 meter menjadi 15 
meter agar airnya keluar. Namun, 
air permukaan tak keluar juga. 

Dari Magelang, Jateng, Jumat, 
dilaporkan, akibat kemarau pan- 
jang, debit air di 912 bendung di 
wilayah itu menyusut hingga 70 
persen dibandingkan debit biasa- 
nya. (WHO/NIK/RGI/ODY) 


Kuda Sumbawa: Dulu untuk Berperang, Kini Diperah 


(Sambungan dari halaman 1) 


menjadi bagian dari hidup dan 
kekayaan warga Sumbawa. Ke- 
hidupan agraris di pulau itu ber- 
gantung pada kuda. Kuda meng- 
angkut jagung, kacang hijau, 
madu hutan, hingga kayu yang 
menjadi komoditas utama masa 
lalu, dari ladang dan hutan ke 
ke pasar dan pelabuhan. 

Tanpa kuda, seorang juragan 
jagung mungkin tak bisa mem- 
bawa hasil panennya ke kota, 
demikian pula dengan pencari 
madu hutan yang setiap hari 
Tak he- 


menempuh jalur te 
ran jika dulu, satu kelu 


ikitnya 


merek: 
ngan suami 
din dan Sarfiah dari Desa Saneo, 
Kecamatan Woja, Dompu, men- 
ceritakan, pada masa nenek-ka- 
kek mereka, satu keluarga bisa 

mempunyai ratusan kuda, Pada 
musim tertentu, kuda dibawa ke 
gunung untuk mengangkut ma- 
du hutan atau kapas dan hasil 

n, Saat panen, ratu 
membawa 


gung atau padi. 

Padang rumput menjadi ru- 
mah utama kuda-kuda itu, Na- 
mun, mereka juga memiliki 
rumah yang dekat dengan pe- 
miliknya, yakni di kandang ba- 
wah rumah panggung warga. 
Masyarakat Sumbawa dahulu 
membangun rumah panggung 
yang tinggi agar kuda mereka 
bisa tinggal di bawah kolong 
rumah. "Dahulu kuda menjadi 
bagian dari hidup kami, Keka- 
yaan seseorang juga bisa diten- 
tukan dari seberapa banyak ku- 
da yang mereka miliki, Tanpa 
kuda, mereka tak bisa apa-apa. 
Bagaimana mungkin mengang- 
kut hasil bumi, seperti kapas, 
jika tiada kuda?" kata Samsudin. 

Keterkaitan warga Sumbawa 
dan kuda tak terbatas pada 
fungsi transportasi, Di Sumba- 


Anggota Kelompok Tani Hidup Bet 


ma Desa Saneo, Kecamatan Wajo, Kabupaten Dompu, Nusa 


Tenggara Barat, memerah susu kuda liar, Jumat (7/9). Desa Saneo merupakan salah satu sentra 
produksi susu kuda liar di Kabupaten Dompu. 


wa, kuda terbaik dijadikan kuda 
pacu bagi bangsawan, bahkan 
kuda tempur, Dalam Bo atau 
naskah kuno Kerajaan Bima 
yang masih disimpan oleh Ma- 
is Pemuka Adat Bima, Syafru- 
'din Abdullah, disebutkan, ku- 
Ga-kuda terbaik Bima dikirim ke 
Jawa pada abad XVI untuk 
membantu pasukan Trunojoyo 
dan Sultan Ageng Tirtayasa me- 
lawan penjajah. 

Dalam buku Jara Mbojo: Ku- 
da-Kuda Kultural, Aba Du Wahid 
mengutip catatan dari Siti Mar- 
yam Salahudin yang menyebut- 
kan, Sultan Bima TI, Abil Khair 
rajuddin, mengirimkan pasuk- 
an kavaleri untuk membantu 
Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan, 
menghadapi Belanda tahun 1646. 
Pengiriman kuda tempur itu 
terus berlangsung hingga Perang 
Diponegoro pada 1825-1830. 

Selain untuk berperang, ma- 


syarakat Sumbawa juga percaya 
bahwa kuda jenis tertentu mam- 
pu melindungi mereka dari ma- 
rabahaya. Kuda yang disebut pa- 
pantapaju hingga kini masih 
ri sebagai penjaga 
kuda yang me- 
i pusar di kepala dan leher 
ini akan memberikan tanda ke- 
pada tuannya jika ada pencuri 
atau orang yang berniat tak baik 
mendekati rumah mereka. 
Keterikatan masyarakat de- 
ngan kuda pada zaman dulu sa- 
ngat erat. Ketika mati, kuda pun 
akan dikafani dan didoakan, 
Namun, kini modernisasi tu- 
rut menggusur hubungan ma- 
syarakat dengan kuda. Kuda se- 
bagai pembawa beban dan alat 
transportasi tergantikan oleh 
kendaraan bermesin, Setelah 
pamor susu kuda liar meredup, 
warga pun memilih menjual dan 
menukarnya dengan sepeda mo- 


tor matik model terbaru, 
Dalam masyarakat Sumbawa 
modern, kuda bahkan tak lagi 
menjadi bagian hidup. Hal itu 
tergambar dari rumah batu atau 
rumah tembok yang tak mem- 
berikan ruang bagi kuda untuk 


Selain susu yang dihasilkan, 
kuda pun kini hanya terawetkan 
dalam pacuan sebagai bentuk 
status baru bagi pejabat di 
Sumbawa mengikuti adat kaum 
bangsawan dulu. 

Kuda yang apkir pun tak ja- 
rang dibawa ke tempat jagal, 
Daging kuda bagi masyarakat 
Sumbawa dipercaya berkhasiat. 

(KHAIRUL ANWAR) 


Lihat Video Terkait 
“Ancaman Masa Depan 
Susu Kuda Liar Saneo” 
di vod.kompas.com/ 
susukudaliar 


Harapan Besar Warga Jakarta 


(Sambungan dari halaman 1) 


Di samping menggenjot pem- 
bangunan angkutan publik, Jo- 
kowi harus pula memperbesar 
persentase pengadaan jalan baru 
di wilayah DKI s 
mengatasi kemacetan, 
selama ini pembangunan jalan 
baru di DKI hanya 001 persen 
per tahun, mestinya Jokowi 
mampu meningkatkannya seti- 
daknya menjadi sebesar 5 persen 
per tahun,” kata Sofyano, 

Di Solo, Jawa Tengah, Jokowi 
disambut warga dan pendukung- 
nya selain Wakil Gubernur Jawa 
Tengah Rustriningsih, Wakil Wali 
Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, 
dan para kepala satuan kerja pe- 
rangkat daerah. Jokowi menum- 
pang mobil Esemka dari Bandara 
Adi Soemarmo sebelum melan- 
jutkan perjalanan dengan becak 
ditemani seorang warga menuju 
rumah dinas Loji Gandrung. 

”Harapan warga DKI akan ka- 
mi jawab dengan kerja keras dan 
kerja cepat. Untuk warga Solo, 


saya akan menemui warga bei 
maan dengan car /ree day hari 
Minggu besok, sekaligus reflel 
minta maaf, dan menyampaikan 
terima kasih,” kata Jokowi. 


Rekapitulasi suara 

Rekapitulasi suara Pilkada Ja- 
karta putaran kedua mulai dila- 
kukan di tingkat kelurahan sejak 
Jumat. Rekapitulasi di kelurahan 
akan berlangsung selama tiga ha- 
ri. Petugas akan merekapitulasi 
hasil perolehan suara di setiap 
tempat pemungutan suara di ke- 
lurahan itu. 

Anggota Komisi Pemilihan 
Umum Jakarta, Sumarno, me- 
ngatakan, proses rekapitulasi di 
tingkat kelurahan hingga provin- 
si memakan waktu sekitar sem- 
bilan hari. Pada 28-29 Septem- 
ber, KPUD akan merekapitulasi 
suara secara total, 

”Kalau hasil sudah final, akan 
ada penetapan calon terpilih. Se- 
telah ada calon terpilih yang 
mendapatkan suara terbanyak, 
KPU Jakarta akan memproses 


administrasi yang dibutuhkan 
dan menyerahkan hasil pemu- 
ngutan suara kepada DPRD 
DKI Jakarta. Kami juga akan 
melapor kepada Presiden dan 
Menteri Dalam Negeri terkait ha- 
sil perolehan suara ini,” kata 
Sumarno. 

Jika tidak ada gugatan dari 
pasangan calon, lanjutnya, kepala 
daerah terpilih akan dilantik pa- 
da 7 Oktober, bersamaan dengan 
berakhirnya masa kepemimpin- 
an Fauzi Bowo. Namun, jika ada 
gugatan tentang perolehan suara 
ke Mahkamah Konstitusi, pelak- 

ana tugas gubernur akan dilan- 


til 
Sumarno menyatakan, ia 
mengapresiasi sportivitas yang di- 
tunjukkan para kandidat yang 
bertarung di putaran kedua. 


Ada 47 pengaduan 
Sementara itu, sepanjang pe- 
laksanaan Pilkada DKI 2012, 
Panwas Pilkada DKI menerima 
47 pengaduan dari sejumlah pi- 
hak. Sebagian pengaduan bisa di- 


lanjutkan dan sebagian lainnya 
dinyatakan tidak memenuhi un- 
sur pelanggaran pilkada. 

Ketua Panwas Pilkada DKI 
Ramdangyah, Jumat, mengata- 
kan, ada pula berkas pelanggaran 
yang masih dalam proses peme- 
riksaan s: ng ma- 
sih diperiksa, antara lain, peng- 
aduan yang masuk pada 18-20 
September, Tercatat ada 10 peng- 
aduan yang masuk ke Panwas 
dalam kurun waktu itu,” ujarnya. 

Salah satu aduan yang masuk 
adalah pembagian majalah yang 
isinya kampanye negatif salah 
tu pasangan calon gubernur di 
Setu, Cipayung, Jakarta Timur. 
Ketua Panwas Jakarta Timur 
Henry mengungkapkan, majalah 
itu dibagikan ke sejumlah rumah, 
tetapi tak diketahui pelaku yang 
membagikan majalah tersebut. 

@EKI/EGI/NEL/ART/WIN/MDN) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Jokowi Pulang ke Solo” 
di vod.kompas.com/ 
jokowipulang 


”The Big Village” 


Oleh BUDIARTO SHAMBAZY 


etiap kota di dunia, apalagi ibu kota, pasti 
Gum sejarah politik. Untuk memudahkan, 

ada empat era sejarah politik Ibu Kota kita: 
era kolonialisme sampai 1945, era kemerdekaan 
(1945-1967), era Bang Ali (1967-1977), dan era 
stagnasi (1977-kini). 

Batavia pada era kolonialisme "zaman normal” 
yang stabil, damai, dan klasik berkat perencanaan 
tata kota yang bagus. Dengan jumlah penduduk 
sedikit, pengelolaan Batavia tak terlalu kompleks 
dan tak menimbulkan gejolak sosial, politik, atau- 
pun kultural. 

Dalam era kemerdekaan, Jakarta simbol politik 
paling penting ketika republik baru dipimpin bang- 
sa sendiri, Ibu Kota tempat lahir kemerdekaan, 
sentra perjuangan diplomasi, dan pusat pengem- 
bangan birokrasi. Persaudaraan warga subur karena 
berkobarnya kebinekaan. 

Pembangunan Jakarta terasa ketika sistem po- 
litik mencengkeram setelah Dekrit Presiden 5 Juli 
1959, Bung Karno muak terhadap ulah partai-partai 
yang disebutnya "akan saya kubur hidup-hidup”. 

Lewat Demokrasi Terpimpin bertangan besi 
itu— pemberedelan surat kabar dan penangkapan 
oposisi—Jakarta merekah. Dengan dana tak sedikit, 
Bung Karno membangun kota satelit Kebayoran 
Baru, Tugu Monas, Masjid Istiglal, Jalan Sudirman, 
Kompleks Olahraga Bung Karno, dan lain-lain. 

Tidak ada presiden yang melanjutkan peranan 
historis Bung Karno yang memang insinyur per- 
kotaan, kecuali Bang Ali. Semua sependapat, Bang 
Ali gubernur terbaik ak heran warga hidup 
rukun, damai, dan memiliki sense of belonging. 

Namun, seorang Bang Ali pun mengidolakan 
Babe Mohammad Hoesni Thamrin. Seorang pe- 
nulis Belanda, DMG Koch, dalam buku berjudul Om 
de Vrijheid: de Nationalistische Beweging in Indo- 
nesia, menulis, "Mohammad Thamrin tokoh per- 
gerakan nasional paling menonjol, paling dihargai 
semua golongan. Kepandaian otaknya serta kehe- 
batannya berdebat acap kali mendesak Belanda ke 
posisi yang sulit”, 

MH Thamrin, anak Betawi dari kalangan berada 
yang tak sungkan menyingsingkan lengan baju, 
membantu warga Batavia, am sebuah 
Volksraad, ia mengatakan, "Hargailah kebi 
dan kepentingan semua golongan masyarakat 
menghindarkan bukan saja jangan sampai terjadi 
perlakuan yang tidak adil, juga mencegah jangan 
sampai timbul kecewa dan sakit hati masyarakat.” 

Ada sebuah ta legendaris Babe Thamrin 
membela Haji Karsiman yang rumahnya mau di- 
bongkar Bugermester Meyer. Bang Thamrin me- 
nemui atasan Meyer, yakni Gubernur Jenderal, 
untuk menggagalkan pembongkaran rumah Haji 
Karsiman, dan ia berhi 


sej ada masa lalu, 
Jakarta pernah punya tiga ikon politik dan budaya: 
Babe Thamrin, Bung Karno, dan Bang Ali. Sayang, 
estafet kepemimpinan mereka tak dijalankan se- 


cara mulus oleh para gubernur pasca-Bang Ali. 

Jika mengilas balik kepemimpinan Bang Ali,apa 
yang dilakukan cuma satu, yakni bekerja. Ia dikenal 
sebagai gubernur yang tak kenal lelah turun ke 
bawah untuk membangun komunikasi dengan war- 
ga, terutama dari kalangan bawah. 

Ia tak segan menindak tegas warga yang melang- 
gar aturan, misalnya menempeleng sopir bus atau 
truk yang menyopir ugal-ugalan, Saya masih ingat 
ketika masih SD melihat Bang Ali langsung turun 
tangan mengurus selokan yang mampet, 

Dari mana Bang Ali mengetahui perkembangan 
Jakarta sehari-hari? Masih banyak yang ingat ba- 
gaimana repotnya staf dia setiap hari harus me- 
nyuguhkan berita-berita koran tentang Ibu Kota. 

Dari sikap mau menyapa warga, bekerja tak kenal 
lelah, lalu terus mengawasi apa yang terjadi, Bang 
Ali berhasil membangun karisma, Dari karisma 
itulah warga tergerak untuk ikut peduli dengan 
lingkungan masing-masing, 

Secara otomatis setiap warga mempunyai rasa 
memiliki. Apalagi Bang Ali kerap menyebut Jakarta 
sebagai "the big village” alias "desa besar” milik 
semua golongan yang numplek di Ibu Kota. 

Desa besar mencerminkan bahwa kita warga 
Jakarta menjaga erat kerekatan antara suku, agama, 
ras, dan antargolongan (SARA). Kita warga belum 
modern, tetapi bangga dengan persaudaraan itu. 

Persaudaraan itu disimbolisasi dari berbagai ke- 
bijakan yang prorakyat miskin, antara lain proyek 
perbaikan kampung MH Thamrin yang terkenal itu. 
Pada zaman itu, perjudian diizinkan, tetapi hasilnya 
jelas disalurkan untuk kesejahteraan warga. 

Mungkin Bang Ali diuntungkan pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi yang dibarengi pula oleh 
stabilitas politik yang terkendali. Apa pun, Bang Ali 
tokoh larger than life yang belakangan dianggap 
sebagai ancaman politik bagi Orde Baru. 

Berbeda dengan era pasca-Bang Ali, warga ku- 
rang lagi punya rasa memiliki. Semua masa bodoh, 
hidup sendiri-sendiri, Barangkali k bagai war- 
ga, tak lagi yakin bahwa Jakarta sudah tidak pantas 
lagi dijuluki "desa besar”, tetapi metropolitan yang 
serba modern dengan puluhan mal, 

Kini, kita akan pun: 
Pilkada DKI, memili bagus. Joko 
Widodo adalah tokoh bersahaja yang lebih suka 
bekerja di lapangan ketimbang duduk di balik meja, 

Seperti Bang Ali, Jokowi kurang pandai bicara. 
Namun, sama seperti Bang Ali, Jokowi terkesan 
seperti orang bersahaja yang nyaris serupa dengan 
sebagian besar dari kita semua. 

Mirip dengan Bang Ali, Jokowi mampu menjalin 
komunikasi dengan warga, Kita yakin, sebagian 
warga setidaknya tergerak untuk bersama-sama 
ikut menyingsingkan lengan membenahi berbagai 
persoalan Jakarta. 
ma-sama "orang desa” dari berbagai pe- 
losok Nusantara yang bertekad membangun "the 
big village”, Selamat bekerja, Bang Jo! 


ng memenangi 


Cari Calon Alternatif 2014 


(Sambungan dari halaman 1) 
Jokowi-Ahok, 


Fokus figur 


Keterpilihan 


madu politik pencitraan dan par- 
pol yang hanya berorientas 
kekuasaan sudah di ujung senja. 
Kini, menu utama politik Indo- 
nesia adalah figur yang dapat 
memahami dan diterima oleh 
perasaan rakyat. 

”Jokowi Basuki bukan to- 
koh partai, Kemunculan mereka 
telah membuka peluang mun- 
culnya kader potensial dari par- 
pol yang selama ini terhalang 
oleh struktur partai, Pasalnya, 
terbukti telah menolak pe- 
rilaku dan pencitraan yang se- 
lama ini dilakukan elite kekua- 
saan atau partai,” kata Zainal. 


membumi dan 


Pemilu 2014. 


lain, 
tetap berjalan. 
berharap kei 


Harus berani 


cukup untuk mengimbangi figur 


yang lebih didasarkan pada figur 
mereka dibanding mesin parpol 
membuat PDI-P akan fokus pada 
strategi mengangkat figur yang Bel 


mesin partai secara solid pada 


"PDI-P harus bisa menemu- 
kan figur partai yang membumi. 
Kami "memang partai terbuka, 
tetapi kami mempriorita 
der internal part: 
potensi dan kapabilitas. Di 
mesin partai juga harus 

Dari 
kerja politik par- 


Pemilu 2014. Namun, hal yang 
tak kalah penting, lanjutnya, ada- 
lah kesungguhan dalam mem- 
bangun serta menawarkan prog- 
ram untuk menarik suara rakyat. 
Kesungguhan semacam itulah 
yang dibutuhkan untuk menarik 
simpati rakyat. 

r dari Pilkada DKI Ja- 
karta, Partai Nasdem akan betul- 
betul selektif dalam memilih ka- 
der. Sosok yang dinilai baik oleh 
partai belum tentu diterima ma- 


Jokowi-Ahok 


menggerakkan 


u SARA (suku, agama, ras, 
kan ka- dan antargolongan) tidak meme- 
yang punya — ngaruhi masyarakat Jakarta, Ma- 
isi syarakat Jakarta dan Indonesia 
secara umum sudah cerda 
tidak 
rakyat menghendaki perubahan, 
sudah tidak bisa dihalan, 


itu kami 


Peneliti pada The Indonesian 
Institute, Hanta Yuda, mendo- 
rong parpol agar berani men- 
dukung calon alternatif, terma- 
suk mengevaluasi kembali calon 
presiden mereka pada 2014. "Me- 
reka (parpol) harus aktif mencari 
calon alternatif, antara lain lewat 
konvensi,” katanya, 

Kemenangan — Jokowi-Ahok 
dalam Pilkada DKT Jakarta ada- 
lah tantangan bagi parpol untuk 
mencari calon alternatif yang be- 
tul-betul bisa memikat pemilih di 
seluruh Indonesia. "Branding Jo- 
kowi kuat. Di satu sisi, mesin 
partai pendukung lawan Jokowi 
tidak efektif. Situasi ini mem- 
berikan pelajaran berharga bagi 
partai dalam menghadapi Pilpres 
2014,” katanya, 

Sekretaris Jenderal DPP PPP 
M Romahurmuziy tidak sepen- 
dapat dengan Hanta. Menurut 
dia, mesin parpol pendukung Fo- 
ke-Nara bekerja efektif. Salah sa- 
tu bukti, dibandingkan dengan 
putaran pertama, peningkatan 
suara Foke-Nara pada putaran 
kedua lebih tinggi daripada Jo- 
kowi-Ahok. Dalam hitung cepat 
Litbang Kompas, katanya, pe- 
ningkatan suara Foke-Nara 13 
persen, sedangkan Jokowi-Ahok 
10 persen. Namun, hal itu tak 


tai dapat didukung masyarakat. 
(Pilkada) ini menjadi contoh un- 
tuk pemenangan pemilu ke de- 
pan,” kata Ketua Bidang Politik 
dan Hubungan Antarlembaga 
DPP PDI-P Puan Maharani, 

Upaya menemukan figur par- 
tai yang kapabel dan membumi 
itu, menurut Puan, salah satunya 
dilakukan dengan mewajibkan 
tes psikologi bagi seluruh struk- 
tural partai dan calon legislatif 
PDI-P, Tes psikologi itu lebih 
untuk melihat potret kader, apa- 
kah cocok di legislatif, di ekse- 
kutif, atau di struktural partai. 

”Kami juga harus melihat re- 
kam jejaknya dalam penugasan 
partai pada masa mereka men- 
jabat, apakah mereka juga punya 
komitmen yang kuat terhadap 
partai,” katanya, 

Belajar dari pengalaman Pil- 
kada DKI Jakarta, menurut Pu- 
an, PDI-P juga melihat peran 
media sosial sebagai wadah yang 
cukup efektif untuk menyosia- 
lisasikan program dan figur calon 
kepada masyarakat. Meski de- 
mikian, pemanfaatan jejaring 
media sosial itu harus tetap 
mengedepankan etika. 

Partai Golkar pun, kata Nurul, 
akan mengambil strategi kam- 
panye baru untuk pemenangan 


partai 
dengan berbagai cara, seperti ka 
sus Pilkada DKI,” ujar Ketua 
Umum Partai Nasdem Rio Pat- 
rice Capella. 

Rio percaya, Pilkada DKT Ja- 
karta akan menjadi model bagi 
pilkada di daerah lain. Masyara- 
kat tidak terpengaruh iming- 
iming bantuan dan biaya tinggi 
dari kampanye yang dikeluarkan 
seorang kandidat. 

Rio mengatakan, partainya 
menyadari oligarki partai untuk 
mengeroyok calon yang berse- 
berangan tidak menjadi variabel 
kemenangan dalam pemilihan 
langsung. Sosok individu yang 
jujur dan dipercaya lebih dipen- 
tingkan dan disukai rakyat. 

Merujuk hasil hitung cepat Pil- 
kada Jakarta, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono menelepon 
Jokowi untuk memberi selamat 
dan berpesan agar dapat men- 
jalankan tugas dengan baik. Juru 
Bicara Kepresidenan Julian Al- 
drin Pasha mengatakan, Presiden 
juga menelepon Foke untuk 
mengucapkan terima kasih telah 
memimpin Jakarta lima tahun 
terakhir. Presiden pun mengha- 
rapkan Foke mendukung Jokowi. 

(ATO/NTA/OSA/NWO/ 
WHY/ONG/EDN/HAR) 


KOM 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budi 
Sadlu, Ferry Sani 


Cyprlanus Anto Saptowal 


BANYUWANGI: Siwi 1 


1 MEDAN: Aufrida Wi 
Dina PONNANAK daun Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 771 
11985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan | 


KANTOR REDAK: 
013/SK/Menperi 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mvnke belum terrnas 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 161 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1946 Jakarta Kota No. 1413: 
'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jai 


ambazy, Mulya 
Elok Dyah Messwati, Jolce Taur 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy 
ino, Anita Yossihara, Andy 

Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Luc 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi Nurbiajanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Thari 
ita Cahyaningrurn, DENPASAI 

isat War 


in Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


Riza Hidayat, Khaerudin, Emlllus Caesar Alex 


2 


sai 


PN 10, 


6 BRI Jakarta 


STAF REDAKSI: Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Plete 

Harianto, Bre Redana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas 

Gunawan Direda, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcena, Subur Tiahjona, Yovita Arika. Ida Set 
adjawane, Brigitta Isworo Laksi 
mina ova Kutur'rPingkan Bra Dandu, Eiha Cai Pat laa Dag 1 
rnawati, Indira Permanasari 5., Gatot Widakda, Budi Suwarn 


pernbayaran di muka, Iklan Yukacita untuk dimua 


age 
ta Nornor AJ 012.302143.3 @E-MAIL: komp3 


ransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Aanes Rita Suli 
Vidijanto, MAGELANG: Regina Rukmerini, SURABAYA: Agj 
Cokarda Yuistia Ayu Sustyowati, MATARAM: Khgerul Apwas ENDE, Samuel Oktora, KUPANG. Frans Sarong, Kar 


Pudi 


2200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


U TUTUP 


At 
-asti Kurnia, M. Yuntadihi Agung, Hamzi 


tlarini, Agus Hermaw: 
Wawa, Nasru Alam 
Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Re 
Iana Indriasari, Sidik Pramon6, Nas 


wati, Agung Setvahadi 


na Ratna M,, Johnny T, Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Astt 


any Prasetyo Eko P, 


tta Panda, LAMONGAN: Adi Si 
Kewa Ama, MANADO: Jean RIz 


461 RTA 12016 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR. No. 37710657 11/A/20D2 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagya GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum/display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia 1 kolom Ro 0.000/rmmi: mini (rnin 3brs, maks 12brs) Rp 45:000/baris: dukarita s/d 300 mmk Ro 29.000/mmk- Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/mmk, rnini (rin 
1 mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: JI. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: BI 2 


ti, Ibrahimsyah Rahman, Frans 
o, Adi Prinantyo, Danu Kusi 


BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 11149 TELEPON (LANGSUNG: 281 
BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-393521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 012.3004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http://www.karnnas,com 


hamad Subhan, Te Harja, P Tr Agung 


Sus Iwaty, Martel 
Wo, Ester Lince Napitupulu, Fajar Marta, 
Ihmad Arff Neji Trlana, Briita Marta Lukika, Harya Damardono, |iharn Koi, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Rormana Ninik, Ami 

AJI Dewabrata, lihwan Susanto, Fx Laksana Aaung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahynan, BANDUI 
, MOJOKERTO, AodulLatN PROBOLINGGO: Da 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 021! 


17-18 PABX: 260 1234 DAN 26) 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08. 


PESAWAT 


tanto, Yunas Santhani Azlz, Johanes Waskita 
RA Ka 


Harto, Demitrius Wi 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 
», JAYAPURA: B, Josie Susila Hardianto, MERAUKE: Er 


1230 S/D 1239 FAX: 260 162: 


putra, Rusdi Armral, Ac 
Nugraha, Maruli Tobing, Gunawan Setiadi 
cal 5, Bin 
Dow Indriastuti Maria Susy Berindra'A, 
fan Adenensi Riza Fathoni, 

0, Aryo Wisanggeni Genthong, C. 
Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 
UT, JEMBER: Syamsul Hadi 
Edhi Prasetyo, AI 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 brs) Rp 55.000/baris, 


00, MINGGU 13.00-16.00, JL, GAJAH 
Hi 


'& Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MENINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


Harvey Benjamin Malaihollo 


Kebahagiaan 35 Tahun Bernyanyi 


Harvey Malaihollo akan menggelar 
konser untuk menandai 35 tahun 
kiprahnya di pentas musik pada 
27 September 2012 di Plenary Hall, 
Jakarta Convention Center. Konser 
itu membuktikan konsistensi dan 
integritas seorang penyanyi. 


“HARVEY BENJAMIN” 
MALAIHOLLO 


@ Lahir: Jakarta, 3 Mei 1962 
p Istri: Lolita Leimena 
@ Anak: 
- Joshua Benjamin Malaihollo (21) 
- Benjamin Joshua Malaihollo (8) 
@ Lagu populer, antara lain: 
- Bisikan Mesra (duet dengan 
Rafika Duri) 
- Seandainya Selalu Satu 
- Indonesia Jaya 
» Kusadari 
- Katakan Saja 


OLEH FRANS SARTONO 


onser ”35 Tahun Berkarya - Tetaplah Bersamaku 
Kis Malaihollo—Tetaplah - Dara 
Bersamaku” menampilkan - Dia 
- Jerat 


Andi Rianto sebagai direktur musik 
dan bintang tamu Sheila Madjid, Bob 
Tutupoli, SMASH, Mike Mohede, dan 
Mika Tambayong. 

Masa 35 tahun itu dihitung dari 
tahun 1976, saat Harvey menjadi juara 
pertama pria Bintang Radio dan Te- 
levisi (BRTV) Remaja tingkat Nasio- 
nal, Rentang 85 tahun itu memang 
lebih bersifat formal karena sebenar- 
nya kiprah nyanyi Harvey lebih tua 
dari angka itu. 

Umur 8 tahun, Harvey kecil sudah 
ikut nyanyi bersama sang kakek, 
Bram Titaley alias Bram Aceh, penya- 
nyi keroncong dan hawaiian yang 
boleh dibilang legendaris. Harvey pa- 
da usia tersebut juga sering menjadi 


p Prestasi, antara lain: 

- Bintang Radio & Televisi, tingkat 
DKI Jakarta 1975 

« Bintang Radio & Televisi, tingkat 
Nasional 1976 

- Festival Lagu Populer Indonesia 
1986, 1987, 1988, 1991 

» Penghargaan Spesial Kawakami, 
World Pop Song Festival, Tokyo, 
1982 

» Best Performer, Golden Kite 
World Song Festival, Kuala 
Lumpur, 1984 

- Best Perfarmer, World Pop Song 
Festival, Tokyo, 1986 

- Best Performer, ASEAN Pop Song 
Festival, Singapura, 1988 

- Penyanyi Terbaik bersama Elfa's 
Singer, ASEAN Popular Song 
Festival, Manila, 1989 


penyanyi pengganti untuk Titaley 
Sisters, kelompok vokal yang terdiri 


dari anak-anak keluarga Titaley. Me- 
reka adalah ibunda Harvey, Maudy, 
serta tante Harvey, yaitu Margo, Ina, 
Tis, dan Gonda. 


pasti bernyanyi. 
bernyanyi, 


ika ada seorang yang 
rumah akan nim- 


Kalau ada yang enggak datang, 
yang menggantikan. Kal 


satu s g 

hadir, saya yang dantan 4 suara 3 

ha-ha-ha...,” katanya mengenang ma- 
aat jenis suaranya masih setara 


Ito atau suara tinggi perempu- 


Keluarga besar Titaley dekat de- 
ngan musik. Orangtua Harvey, Daniel 
Benjamin Malaihollo yang pelaut, dan 
Maudy Titaley berkenalan saat mere- 
ka menjadi anggota paduan suara 

ja. Sang opa, Bram Titaley, tak 
ih-jauh dari alat musik ukulele. 
Jika sudah pegang ukulele, sang kakek 


brung bernyanyi, 

"Kalau kami ngumpul pasti rame, 
ada satu yang nyanyi, ada yang nyaut 
atu, suara dua, dan wr77... 
semua, Pengalaman itu yang 
bikin musikalitas saya terasah," kata- 
nya, 


Festival 

Budaya nyanyi itu terbawa saat 
Harvey berkeluarga. Ketika anaknya 
tak bisa tidur, ia akan bernyanyi. 
”Pernah saya nyanyi sampai lamaaa 
banget, tetapi anak saya enggak tidur- 
tidur. Saya nyanyi mulai “Greatest 
Love of All sampai 'New York, New 
York', eh dia belum tidur juga. Saya 


bilang ke anak saya, 'Kalau papa nya- 
nyi lagu sebanyak ini, kita dapat duit 
banyak banget, ha-ha-ha,” katanya. 

Bernyanyi bagi Harvey tak sekadar 
profesi, tetapi juga bagian dari hidup. 
"Saya nyanyi ketika hati gembira, juga 
saat sedih.” 

Anak-cucu Titaley memang bisa 
nyanyi. Namun, hanya Harvey yang 
secara profesional berkiprah di jagat 
tarik suara. Bayaran pertama diraih 
Harvey saat bernyanyi di RRI tahun 
1975. "Honor nyanyi saya belikan se- 
patu Bally, hitam. Itu mahal untuk 
ukuran kami,” katanya. 

Keandalan nyanyi Harvey mulai 
terbukti saat mengikuti kontes BRTV 
Remaja tingkat DKI Jakarta tahun 
1975. Untuk tampil di kontes itu, ia 
secara khusus digembleng pamannya, 
Titaley Junior. Menang di tingkat 
Jakarta, ia maju ke BRTV Remaja 
tingkat nasional 1976 dan menang 
lagi. 

Meraih nilai meyakinkan 2.890, ia 
menyisihkan R Kusnadi, wakil Jawa 
Barat yang dikenal sebagai awak Elfa's 
Singers dengan nilai 2.720, dan Hemy 
Pesolima, adik penyanyi Broery Peso- 
lima, yang mewakili Maluku dengan 
nilai 2.600, 

S itu ia menjadi "macan" festi- 
val. Tiga tahun berturut-turut ia men- 
jadi Penyanyi Terbaik dalam Festival 
Lagu Populer 1986 (tingkat Jakarta) 
serta tingkat nasional tahun 1987 dan 
1988. Gelar Penyanyi Terbaik pada 
ajang sama ia raih pada 1991. 

Di tingkat Asia, ia, antara lain, 
meraih gelar Best Singer pada Golden 
Kite World Song Festival di Kuala 
Lumpur, Malaysia, 1984. Penyanyi 
terbaik pada World Populer Song Fes- 
tival di Tokyo, Jepang, 1986, 


Rekaman 

Dari festival ia melangkah ke studio 
rekaman Musica Studio. Oleh penata 
musik A Riyanto, Harvey dipasangkan 
berduet dengan Rafika Duri, juara T 
perempuan BRTV Remaja, Duet ini 
shasilkan lagu populer, seperti 
kan Mesra”. Tak kurang 20 al- 
bum dibuat Harvey, termasuk album 
duet bersama Rafika Duri, 

Namun, dunia rekaman dan pang- 
gung festival rupanya mempunyai 
”hukum” masing-masing, Suara dan 


cara nyanyi Harvey untuk konsumsi 
dewan juri festival dinilai secara ber- 
beda oleh pelaku industri musik yang 
mengacu pada selera pasar. 

"Pernah ada pesanan produser agar 
'jangan terlalu festival” dalam ber- 
nyanyi,” katanya. 

Harvey sadar akan situasi itu, Na- 
mun, ia memilih tetap menjaga inte- 
gritas sebagai penyanyi. "Meski sedikit 
penggemar saya sebagai penyanyi (de- 
ngan gaya) festival, saya tak akan 
menurunkan kualitas,” katanya tegas. 

"Saya sadar, tak bisa” meraih 
dua-duanya. Namun, belakangan saya 
mencoba berkompromi. Saya me- 
makai strategi pasar tanpa harus 
menurunkan standar.” 

Kompromi Harvey itu di- 
tekankan pada — peng- 
garapan musik yang le- 
bih berkenan di pasar. 
Misalnya dalam al- 
bum Selamat Da- 
lang Cinta (2000). 
”Saya nyanyi de- 
ngan standar fes- 
tival, tapi arang 
men dibuat de- 
ngan pendekatan 
bukan al, 
Saya bikin musik 
yang easy listen- 
ing” 

Tak tergoda- 
kah ia untuk le- 
bih — komers 
”Saya — memang 
tak berkelebihan 
dalam materi, tapi 
masih bisa menye- 


kolahkan anak. Se- 
telah sekian lama 
berkecimpung di du- 
nia nyanyi, saya 
merasa banyak hal 
yang belum saya la- 
kukan, tapi sudah b: 
nyak yang saya dapat- 
kan,” 

Banyak itu bukan 
soal materi, melainkan 
kebahagiaan bisa ber- 
nyanyi. Kepuasan 
membahagiakan orang 
lain dengan bernyanyi. 
Kepuasan, yang kata 
Harvey, tak bisa dibeli. 


KOMPAS/BADITYA HELARUMI 


59, YA, YUSNYA nyas J 
tv Bah 


j 
LJertama, 


Peana » 


TU 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


hingga Kera 


Ni il 


Nikmati menu spc sial, 


IP 


Untuk memeriahkan Hari Batik Nasional Indonesia 
Sfestinl Batik 4 
PEKALONGAN 
21 September - 31 Oktober 2012, lant 
radirkan dan memperkenalkan Industri kreatif dari 
Pekalongan, mulai dari Kain Batik, Busana Batik 


Menampi 


Dika 20 Op - 70 


Oktober 2012 
Semua Koleksi Batik di Lantai 2 dan 3 
BATIK NAGARA | KENDEDES 
KAMPOENG BATIK | RADJA 

KABAYA KABAYA | RUMAI 


21 September 


), 
1 O/x ibute YA 


| . Indonesia 
Terbesar & TSerli ngka, p untuk Batik Indonesia 


khas Indonesia di kafe 


TIK 1. 


selebrit Ba 


IK 
NDA 


EKONOMI 


Nusantara: Batur 
Terakui Dunia naz2 


Maia Estianty: 


KOMPAS SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


Turun Gunung «z2 


Sting, Turis, dan Neraca 


" siap, Sting akan ke Jakarta!!!” Celotehan di media 
S: osial itu disambut riuh. Ada yang sudah siap antre tiket 
nenonton aksi panggung dan menikmati langsung suara 
vokalis The Police itu. 

Sting hanyalah satu dari banyak penyanyi mancanegara yang 
akan atau sudah tampil di Indonesia. Umumnya kehadiran 
mereka mbut penggemar setia. Disambut kelas menengah 
di Indonesia yang jumlahnya tumbuh signifikan, Kelas me- 
nengah dengan pengeluaran 2-20 dollar AS per hari atau setara 
dengan Rp 18.000-Rp 180.000 per hari. 

Gaya hidup kelas menengah ini rupanya turut menyumbang 
penipisan surplus pada beberapa komponen tra berjalan. 
Untuk urusan artis, pengaruhnya terasa pada komponer 
personal, kultural, dan rekreasi. Apa hubungannya? 
asing itu kan tidak dibayar dengan rupiah, Mereka 

dibayar dengan dollar AS. 

Data Bank Indonesia menunjukkan, jasa personal, kultural, 
dan rekreasi ini defisit 15 juta dollar AS pada triwulan II-2012, 
Pada triwulan I-2012, komponen ini defisit 7 juta dollar AS. 
Memang porsinya sangat kecil pada defi jasa yang men- 
883 miliar dollar AS. Namun, defisit bertambah dalam. 

ak ada yang salah ji is asing tampil di Indone 
Namun, lebih mantap ji tak sekadar jadi pas 
Artis Indonesia diharapkan juga manggung di luar negei 
a personal, kultural, dan rekreasi bisa 


menipi: 
Rumusannya, tran 


ksi dari penduduk Indonesia ke non- 
penduduk Indonesia akan tercatat negatif. Sebaliknya, dari 
nonpenduduk ke penduduk Indonesia akan positif. 

Kegiatan kelas menengah lain yang juga menekan surplus 
transaksi berjalan adalah wisata. Alternatif angkutan udara 
yang murah dan naiknya kemampuan ke luar negeri membuat 
surplus komponen jasa perjalanan tertekan. Pada triwulan 
I-2012, surplus jasa perjalanan 678 juta dollar AS. Namun, pada 
triwulan 1I-2012 anjlok menjadi 197 juta dollar AS. 

Dari data BI, jumlah warga RI ke luar negeri naik dari 1,72 
juta orang pada triwulan T-2012 jadi 1,886 juta orang pada 
triwulan TI-2012, Jumlah orang asing ke Indonesia juga ber- 
tambah, Warga RT ke luar negeri naik dari 1,928 juta orang 
pada triwulan I-2012 jadi 1,988 juta orang pada triwulan 
II-2012. 

Jika orang asing masuk ke Indonesia, mereka akan me- 
masukkan devisa melalui bi ya Sama 21 mn Aan minum, dan 


aa Pa kokaya n alam dan 
F ta kita untuk "menahan" wisatawan asing. 
Semakin lama tinggal di Indonesia, mereka mengeluarka 
semakin banyak untuk menginap, makan, dan jalan: 
batnya, devisa yang masuk ke Indonesia juga semakin banyak. 
Soal artis asing dan wisata ini hanyalah sebagian kecil dari 
komponen transaksi berjalan. Namun, sama seperti komponen 
lain di transaksi berjz 
ng terhimpun dalam neraca Bana ran Indonesia, urusan 
ini bukan tanggung jawab satu pihak. (DEWI INDRIASTUTI) 


HANDINING 


Jakarta IHSG 

Ba 4.244,62 
4200 ara 
4.000 

3.800 


Hongkong HANG SENG 

22.000 20.734,94 
21000 | Pa 
18.000 

16.000 


219 


1 


Minyak 
Collar AS per barrel 
10010 -#mmal———63,05 
90,0 NAN aa 
80,0 
700 


“ Premi ringan « Bebas biaya administrasi tahun pertama 
“ Hasil Investasi bebas pajak 


Emas Kurs Rupiah 
dollar AS per troy ounce per dollar AS 
2000 9.200 
177630 
1.800 “am 9400 dam 
9.600 —-l 
1 9.558 
1.400 9.200 
y” 1 1 2 119 y 18 19 2 2/9 


Sumber: StockWateh, Bloomberg, BI 


BLite plan multi pro 


BLife cash pro 


« Hadiah langsung gadget untuk pembelian 


BLife Plan Multi Pro hingga 31 Desember 2012 


KOMPAS/RIZA FATHONI 


Wakil Presiden Boediono didampingi Menteri Perindustrian MS Hidayat (keempat dari kanan), Ketua Gaikindo Sudirman MR (kedua 
dari kanan), dan Ketua Panitia Indonesia International Motor Show 2012 Johny Darmawan (kanan) meninjau pameran Indonesia 
International Motor Show 2012 di Jakarta International Expo, Jakarta, Jumat (21/9). 


Otomotif Memakai Gas 


Kalangan Industri Mengeluh Pasokan Gas Terbatas 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendorong 

pemanfaatan gas di beberapa sektor, seperti tenaga 
listrik dan industri secara umum yang di dalamnya 
ada industri otomotif. Pemaksimalan pemanfaatan 


gas ini juga diharapkan te 


adi di sektor transportasi 


yang merupakan keluaran industri otomotif, 


"Transportasi yang merupa- 
kan output dari industri otomotif 
juga kami harapkan lebih me- 
maksimalkan pemanfaatan gas,” 
kata Wakil Presiden Boediono 
saat memberikan sambutan pada 
pembukaan Indonesia Tnterna- 
tional Motor Show 2012 di JI- 
Expo, Jakarta, Jumat (21/9). 

Boediono mendorong kalang- 
an industri otomotif, dengan ber- 
sama pemerintah, agar mulai ta- 
hun depan dapat memproduksi 
produk baru yang benar-benar 
mengarah pada  pemaksimalan 
di sektor trai 
portasi tersebut. "Syukur kalau di 
sektor manufaktur atau perakit- 
an juga sudah ada,” ujarnya. 


Boediono juga mengharapkan 
mobil hibrida dan listrik juga 
dikembangkan. Pemerintah se- 
dang memikirkan dukungan 
yang dapat diberikan untuk pe- 
ngembangan produk tersebut. 
Dukungan tersebut terutama di- 
arahkan untuk produk hibrida 
yang terjangkau oleh rakyat, de- 
ngan ce rendah, dan sebagainya. 

"Mobil listrik tampaknya juga 
jangka panjang. 
bisa melakukan ber- 
sama secara alamiah dan dengan 
dukungan wajar, saya rasa ini bisa 
bersama dilakukan," tutur Boe- 
diono. 

Terkait dengan dukungan ter- 
hadap pengembangan mobil ra- 


mah lingkungan dan terjangkau, 
Menteri Perindustrian Moham- 
mad $ Hidayat menuturkan, per- 
setujuan dengan produsen hi 
rida, nantinya ada insentif pajak 
termasuk juga aturan Pajak Pen- 
jualan Barang Mewah. 

”Selama dua tahun, mereka 
diberi kesempatan untuk meng 
impor dan menyosi 
tem hibrida ini ke masyarakat 
Indonesia, tetapi setelah regu- 
lasinya keluar,” tuturnya. 

Dengan demikian, nanti harga 
mobil hibrida dan nonhibrida 
hampir sama, Sebagai gambaran, 
sekarang harga mobil hibrida 45 


ap dengan 
untuk di- 
tutur Hi- 


reka harus sudah 
melakukan lokalis 
rakit di Indonesi 
dayz 

Ketua Umum Gabungan In- 
dustri Kendaraan Bermotor In- 
donesia Sudirman menuturkan, 
pihaknya sudah menyampaikan 
kepada Wakil Presiden terkait 


dengan terbatasnya pasokan gas 
ke industri saat ini. 

"Salah satu contoh, pabrik saya 
di Sunter juga menggunakan gas, 
yakni pabrik pengecatan. Ada dua 
pabrik yang salah satunya pakai 
gas. Ternyata tidak ada suplainya 
sehingga harus double investasi 
saya, (harus) tambah lagi per: 
alatan supaya bisa pakai minyak," 
kata Sudirman. 

Ketua Panitia IIMS 2012 
Johnny Darmawan menuturkan, 
pasar kendaraan bermotor di In- 
donesia terus meningkat seiring 
dengan meningkatnya daya beli, 

"Pada tahun 2011, pasar ken- 
daraan bermotor di Indonesia 
mencapai 894.000 unit. Pada pe- 
riode Januari-Juli 2012, lebih da- 
ri 630.000 unit. Apabila tidak ada 
an, angka ini akan men- 
H1 juta unit tahun 2012,” 
katanya. (CAS/ATO) 


am | Lihat Video Terkait 
“Indonesia International 
Motor Show” 

di vod.kompas.com/lims 


Dc. Gu 


MINYAK DAN GAS 


”Cost 
Recovery” 
15,5 Miliar 
Dollar AS 


JAKARTA, KOMPAS — Biaya 
i i minyak dan gas bumi 
yang ditagihkan ke negara (ost 
recovery) — dalam — Rancangan 
APBN 2013 disepakati 15,5 miliar 
dollar AS. Namun, DPR meminta 
penerimaan migas bisa ditam- 
bahkan dari hasil renegosiasi 
kontrak-kontrak gas. 

Menurut anggota Badan Ang- 
garan DPR, Satya W Yudha, Jum- 
at (21/9), di Jakarta, perhitungan 
biaya tersebut dari semua proyek 
yang digarap kontraktor kontrak 
kerja sama dan biaya operas 
yang ditagihkan ke negara 
hun 2018, disepakati 15,5 m 
dollar AS,” katanya. 

Namun, DPR meminta pen- 
a ditambahkan 
si kontrak gas, 
termasuk gas dari Proyek Tang- 
guh ke China dan harga gas do- 
mestik. 

Berdasarkan nota keuangan 
RAPBN 2013, penerimaan negara 
dari sektor migas sebesar Rp 
169,5 triliun, terdiri atas minyak 
Rp 1209 triliun dan gas Rp 48,6 
triliun. Adapun penerimaan PPh 
migas dalam RAPBN 2013 se- 
besar Rp 574,3 triliun, 

Tahun 2012, biaya investasi 
migas yang ditetapkan dalam 
APBN Pe erubahan 2012 sebesar 
15,16 miliar dollar AS, 
biaya inve: 
hun 2011 mencapai 15,5 miliar 
dollar AS. Dalam APBN Per- 


gas itu antara lain pengeluaran 
eksplorasi sebesar 1,166 miliar 
AS dan pengembangan se- 
35 miliar dollar AS. 

a terpisah, Wakil Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
Rudi Rubiandini menyatakan 
bahwa pemerintah akan ber- 
upaya memenuhi permintaan 
DPR supaya ada tambahan pe- 
nerimaan negara dari hasil re- 
negosiasi kontrak gas Tangguh 
dengan China. 

Saat ini, harga gas alam cair 
(LNG) dari Blok Tangguh yang 
dikirim ke Fujian hanya 3,5 dollar 
AS per juta metrik satuan panas 
Inggris (million metric British 
thermal unit/MMBTU). Angka 
ini jauh di bawah harga pasar saat 
ini, yakni di atas 15 dollar AS per 
MMBTU. (EVY) 


24 Hours 


Rootride d.sistane 


GARANSINDO" 


Indonesia Generasi Distributor 


100,000 Km 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Authorized Dealers : 
WARUNG BUNCIT (3S) (021) 7883 2222. KELAPA GADING (021) 458 53111, SUNTER (3S) (021) 651 8000, PONDOK INDAH (021) 72. 
PEKANBARU (3S) (0761) 312 36. SURABAYA (3S) (031) 360 00639. MEDAN (3S) (061) 664 0288, BANJARMASIN (3S) (OS11) 327 0000. MAKASSAR (3S) (0411) 811 7300. BALI (3S) (0361) 237 008. 


. GENETICALLY 
#ENGINEERED , 


N ITS BLC 


Visit our booth at 
Indonesia International Motor Showing 
20 - 30 September 2012 

HALL B JlExpo Kemayoran, Jakarta 


jeep.co.id 


(4 Jeep. Indonesia 


2 3111, SERPONG (021) 546 1441. BOGOR (3S) (0251) 839 4653. PALEMBANG (35) (0711) 8800 200. 


Ki Jeep Indonesia 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


Aktivitas produksi pakaian di industri garmen rumahan di kawasa 


rik rata- 


menaikkan tarif tenaga li 
subsidi listrik dalam 
triliun. 


EKONOMI 


5 persen tahun 2013, keci 


KOMPAS/PRIYOMBODO 


1 Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (21/9). Pemerintah berencana 
untuk golongan pelanggan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Adapun 
sangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar 


2013 yang disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 78,63 


TARI RIK 


Industri Tekstil Tolak Kenaikan 


JAKARTA, KOMPAS — Aso- 
si Pertekstilan Indonesia me- 
k rencana pemerintah me- 


nol 
naikkan tarif tenaga listrik ber- 
tahap sejak awal tahun 2013. Ke- 


bijakan itu dinilai akan makin 
memukul industri tekstil Tanah 


Naiknya TTL (tarif tenaga lis- 
trik) awal tahun depan akan ma- 
kin menambah beban industri. 
Apalagi, ada juga kenaikan kom- 
ponen upah minimum yang ha- 
rus dipikirkan setiap tahun,” kata 
Ketua Umum Asosiasi Pertekstil- 
an Indonesia (API) Ade Sudrajat 
Usman ketika dihubungi di Ja- 
karta, Jumat (21/9). 

Kenaikan TTL dipastikan ber- 
dampak pada meningkatnya bi- 
produksi yang bermuara pa- 
da naiknya harga jual produk. Ini 
karena listrik menyumbang besar 
dalam struktur biaya produ 
industri tekstil. 

Dari data API, lis berperan 
25 persen dari total biaya industri 
pembuatan serat, Peran listrik 
atas total biaya produksi industri 
pemintalan 18,5 persen, industri 
penenunan 144 persen, dan in- 
dustri garmen 1,3 persen. 

Ade menuturkan, pada kondisi 


TTL belum naik sekarang pun, 
kinerja ekspor tekstil Indonesia 
menurun. Sebagai gambaran, 
ekspor tekstil dan produk tekstil 


(TPT) Indonesia semester I-2012 
turun sebesar Gl persen. 
Sebagai perbandingan, API 


merilis bahwa ekspor TPT dari 
negara-negara lain, seperti Kam- 
boja dan Vietnam, ke Eropa naik. 
Ekspor TPT dari Kamboja ke Uni 
ropa bahkan naik 41,9 persen. 
mi menolak rencana kenaik- 
an TTL karena akan mengurangi 
6 ri TPT dalam 


kenaikan ekspor 
TPT yang dialami negara lain, 
seperti Vietnam dan China, me- 
nunjul a mereka me- 
miliki keunggulan komparatif 
Di tempat terpisah, Direktur 
Jenderal Kelistrikan Kementeri- 
an Energi dan Sumber Daya Mi- 
neral Jarman menegaskan, ke- 
naikan TTL punya landasan hu- 
kum, yaitu Undang-Undang 
Energi Nomor 30 Tahun 2007. 
Dalam aturan itu disebutkan, 
harga energi berdasarkan harga 
keekonomian yang berkeadi 
dan pemerintah memberi subs 
untuk golongan tidak mampu, 


Jamsostek Raih Penghargaan Laporan Keuangan 


Pengelola dana pekerj 
kalinya meraih juara pertama Anni 
tegori badan usaha milik negar 
tercatat di bursa saham. Kepal 


Jamsostek Kuswahyudi, di Jakarta, 


(BUMN) keuangan y: 
Biro Hubungan Ma 


PT Jamsostek (Persero) untuk kelima 


al Report Award 2011 ka- 
ag belum 
$ t PT 
Jumat (21/9), mengatakan, 


Menteri BUMN Dahlan Iskan menyerahkan penghargaan la- 


poran tahunan kepada Direktur Umum 
Manusia PT Jamsostek Amri Yusuf. Kegiatan ini diselengga 
kan oleh Bapepam-LK, Direktorat Jende 


BUMN, Bank Indones 
sional Kebij 


an Sumber Da 


Pajak, Kementeriz 
sia, Komite Na- 


an Governance, dan Ikatan Akuntan Indonesia. 


(HAM) 


Nelayan Sulit Akses Permodalan 


Nelayan di Kabupaten Indramayu dan Cirebon, 
modal untuk menc: 
mereka terjerat rentenir, Perbankan juga kurang peduli 
i (45), warga Desa Wanak 
bon, Jumat (2/9). Kond 
yan di wilayah Bondet yang sehar 


kesulitan meng: 


mereka, Hal itu dialami 
Kecamatan Gunung Jati, C 


ikanan memberi: 
Pengelolanya adalah Konsorsium 
(Kakap). Namun, baru kapal nela 
ton bisa dijamin pro 
bobot ma 
bisa dilindungi asu 
yawan mengatakan, 


nsi 
dah ada 18 


awa Barat, 
i ikan. Akibatnyi 
epada 


ma dengan Kementerian Kelautan dan Per- 
n jaminan asuransi kepad: 


Ja pemilik kapal. 
uransi Kapal Perikanan 
1 berbobot mati minimal 10 


am Kakap, Nelayan dengan perahu ber- 
di bawah 5 ton, seperti milik Hadi dan Tori, belum 
General Manager Kakap Herru Tur- 


pal berbobot mati di atas 


10 ton yang menerima polis asuransi. (REK) 


Kabel Bawah Laut Hubungkan Empat Pulau 


Empat pulau di Provinsi Nusa Tenggara Bar 


yang menjadi 


tujuan wisata dunia, terhubungkan dalam satu sistem inter- 
koneksi lewat saluran kabel laut tegangan menengah 20 ki- 


Dengan beroperasiny: 
opera 


nggigi di Pulau Lombok dan Tiga Gili » 
ringan kabel I 
onal PT PLN dihemat Rp 21 m 


u pulau 
'ah laut itu, 
" per tahun, 


Menurut Manajer Senior Komunikasi Korporat PT Perusahaan 


Listrik Negara (Per 
koneksi Lombok-Tiga Gili ini dil: 


sro) Bambang Dwiyanto, peresmian inter- 
kul 


PT 


n Direktur Opei 


PLN Indonesia Timur Vicker Sinaga, Rabu lalu. (EVY) 


Impor Terkait Produksi 


Dirut Perum Bulog Pertanyakan Surplus Lima Tahun 


JAKARTA, KOMPAS — Direktur Utama Perum 
Bulog Sutarto Alimoeso menegaskan, keputusan 
pemerintah mengimpor beras sangat dipengaruhi 
produksi beras nasional. Total pembelian beras 
Bulog hingga kemarin mencapai 3,12 juta ton, di atas 
rata-rata pembelian lima tahun terakhir, 


a pembelian ber 
Bulog dalam lima tahun terakhir 
(2007-2011) hanya 248 juta ton, 
Sekarang pembelian beras Bulog 
sudah 3,12 juta ton,” ucap Su- 
tarto, Jumat (21/9), di Jakart 


produksi beras 12 juta ton, "Lalu 
di mana surplus produksi itu? 
Kalau sekarang ada surplus 12 
juta ton di pasaran, harga beras 
sudah jatuh. Namun kenyataa 


nya, harga beras di pasaran tetap 
tinggi,” kata Sutarto yang juga 
mengatakan angka produksi tak 
sesuai r $ di lapangan, 

Akan tetapi, Menteri Pertani- 
an Suswono mengatakan, kebi- 
jakan impor tak terkait produksi. 
Produksi beras nasional cukup 
untuk konsumsi, bahkan masih 
surplus. Hanya surplus produksi 
itu ada di pedagang, Kalau Bulog 
meningkatkan pengadaan, Bulog 
bisa melakukan stabilisasi harga. 

Sebelumnya, pemerintah me- 
mutuskan untuk mengimpor be- 


ras 1 juta ton tahun ini. Ke- 
putusan diambil setelah dalam 
laporannya Bulog memperkira- 
kan stok beras akhir tahun di 
gudang Bulog hanya 1 juta ton. 
idahal, pemerintah meminta 2 
juta ton, 

Pengamat perberasan Husein 
Sawit mengatakan, kebijakan pe- 
merintah dalam mengelola ca- 
dangan beras keliru. Pemerintah 
justru terus memperbesar volu- 
me raskin yang mencapai 3,2 juta 
ton per tahun 

Sementara itu, Kadivre Bulog 


- 


"Prinsipnya, industri tetap 
mendapat subsidi, tetapi akan di- 
kurangi. Sementara golongan pe- 
langgan 450-900 VA dan golong- 
an sosial tak mengalami kenaikan 
tarif,” ujarnya, Beberapa golong- 
an pelanggan tidak lagi mendapat 
subsidi sehingga harus bayar lis- 
trik sesuai dengan biaya pokok 
penyediaan ditambah margin 
usaha PLN, yaitu pelanggan 
rumah tangga 6.600 VA, hotel, 
pusat perbelanjaan, dan gedung 
pemerintah. 

Wakil Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Rudi Rubi- 
andini menambahkan, kenaikan 
5 persen tahun 2013 di- 
an per triwulan, Besaran 
ntase kenaikan tarif terbe- 
adalah golongan pelanggan 


industri karena “mengonsumsi 
listrik besar. "Makin besar daya 
dipakai, makin besar kenaikan 


tarifnya,” kata 
Jarman memastikan kenaikan 
TTL mulai diberlakukan pada Ja- 
nuari 2013. Pihaknya akan me- 
libatkan semua pemangku ke- 
pentingan, termasuk industri, da- 
lam menetapkan besaran ker 
an TTL untuk setiap golongan 
pelanggan. (CAS/EVY) 


Jatim Rito Angky Pratomo di 
Surabaya  mengatal 
prognosis penyerapan beras ta- 
hun 2012 oleh Perum Bulog Di- 
vre Jawa Timur sebanyak 
ara beras di- 


di Jawa Timur sesuai de- 
ngan target karena produksi padi 
tahun ini bagus. Meski ada ke- 
keringan, beberapa daerah mem- 
butuhkan cuaca kering seperti 
sekarang karena sudah mende- 
kati musim panen, (MAS/ETA) 


beri 


Pengadaan beras Bulog tahun 
ini lebih tinggi ketimbang tahun 
2008 yang hanya 29 juta ton, 
tetapi lebih rendah dari tahun 
2009 yang mencapai 3,6 juta ton. 0 


amun perlu diketahui, pening- 
Ad-hose 
Mn 


katan produksi padi (beras) 2009 
sebesar 6,7 persen, sedangkan t: 
hun 2012 hanya 4,3 persen,” ujar- 
nya, 

Ini belum lagi kalau mem- 
perhitungkan produksi padi 2010 
yang justru turun Ll persen, De- 
ngan demikian, kenaikan pro- 
duksi beras tahun 2012 yang se- 
benarnya hanya 8,2 persen, 

Sutarto mengatakan, impot 
ngat terkait dengan produksi da- 
lam nege au melihat 
plus produksi beras setiap tahun 
yang dihitung dari total produksi 
dikurangi konsumsi, idealnya se- 
lama lima tahun ini ada surplus 


Es 


PERDAGANGAN 


Harga Gula Diperkirakan 


SURABAYA, KOMPAS — 
Harga gula diperkirakan terus 
turun karena stok pedagang ma- 
sih banyak. Kondisi yang terjadi 
am sebulan terakhir ini meng- 
akibatkan petani tebu dan pabrik 
gula cemas. 

General Manager Marketing 
PT Perkebunan — Nusantara 
(PTPN) XI Adig Suwandi, di Su- 
Jumat (21/9), menga- 
n, harga tender memang ma- 
sih di atas harga patokan petani 
yang ditetapkan pemerintah se- 
besar Rp 8.100 per kilogram. Na- 
mun, laju penurunan terlalu ce- 
pat dan ekstrem. Sementara pe- 
dagang sudah membeli gula de- 
ngan harga tinggi. 

Penurunan harga gula petani, 


kata Adig. tecermin dari hasil 
lelang pekan ini terhadap 9017 
ton gula milik petani binaan 
PTPN XI di kisaran Rp 91125-Rp 
9127 per kilogram. Harga ini le- 
bih murah dibandingkan dengan 
lelang awal September di kisaran 
Rp 9826-Rp Rp 10400 per ki- 
logram. Bahkan, akhir Agustus 
harga masih Rp 10.260-Rp 10415 
per kilo 


am. 


Asi 
donesia (APTRI) Arum pe- 
nurunan harga tender membuat 
petani kurang bergairah me- 
nanam tebu, 

"Gula petani t ter- 
ganggu harganya di p: jika 
rafinasi memang hanya untuk 


Turun 


industri dan tidak merembes ke 
pasar konsumsi,” 

Kini harga tender gula petani 
terus merosot. Namun, harga gu- | 
la di pasaran masih Rp 11000 
hingga Rp 14.000 per kilogram. 

Penurunan harga gula juga di- 
laporkan terjadi di Jawa Tengah. 
Selama musim giling tahun ini, 
harga gu al putih petani 
turun di Kabupaten Kudus, Pati, 
Demak, Rembang, Blora, dan Je- 
para. 

Ketua APTRI Wilayah Ke- 
residenan Pati Kuslan mengata- 
kan, harga gula pada lelang ter- 
akhir Rp 9.110 per kilogram. Har- 
ga itu di bawah harga lelang awal 
musim giling yang tembus Rp 
11.550 per kilogram. (ETA/HEN) 


344424845 


INDUSTRI 


r 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
menterian Kelautan dan Per- 
ikanan optimistis sembada 
garam akan tercapai pada tahun 
ini. Produksi nasional garam 
konsumsi diperkirakan mencapai 
17 juta ton, sedangkan kebutuh- 
an garam konsumsi sebesar 144 
juta ton. 

Menurut Direktur Jenderal 
Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) Sudirman Saad, 
di Jakarta, Kamis (20/9). dari 
total produksi garam konsumsi 
17 juta ton, sebanyak 1,82 juta 
ton dihasilkan dari program 
pemberdayaan usaha garam rak- 
yat dan selebihnya 385.000 ton 
dari PT Garam. 


mrioperkoran @ & 


'arget Produksi Garam 1,7 Juta Ton 


Berdasarkan data yang dirilis 
KKP, hingga 9 Agustus 2012, jum- 
lah produksi garam nasional ter- 


catat 965.000 ton. panen 
garam diperkirakan berlangsung 


lebih panjang, yakni dari semula 
Juli-November 2012 menjadi 
berlanjut hingga Desember. 

"Produksi garam konsumsi na- 
sional diperkirakan bisa menca- 
pai target swasembada pada ta- 
hun ini. Dengan demikian, tahun 
depan tidak perlu lagi impor ga- 
ram konsumsi, ujarnya. 


Terlambat 


Ketua Asosiasi Petani Garam 
Pamekasan Madura Jakfar Sodi- 
kin mengemukakan, pihaknya 
memprediksi produksi garam na- 


sional bisa mencapai swasem- 
bada. Akan tetapi, jumlah pro- 
duksi diperkirakan tidak akan 
mampu mencapai 14 juta ton. 
Tahun 2008 dan tahun 2009, 
sewaktu musim panen garam 
cenderung normal seperti tahun 
ini, produksi garam nasional 

mencapai 1,3 juta ton. 
Sementara pemerintah kabu- 
paten di Nusa Tenggara Timur 
diminta berkomitmen mengalo- 
kasikan dana untuk budidaya ga- 
ram, Pemerintah pusat telah 
mengalokasikan dana senilai Rp 
22,20 miliar, yang tersebar di ti 
kabupaten sentra produksi ga- 
ram. Provinsi ini telah ditetapkan 
sebagai salah satu sentra garam. 
(LKT/KOR) 


UANG MUKA 


RINGAN 


ND 
REI DKI Jakarta 


Bank @ BTN 


Di Pameran Properti Terbesar Akhir th 2012, 
Bunga Rendah & Berlimpah Hadiah ! 


Menampilkan Proyek - Proyek Properti Unggulan Indonesia, 
Perumahan, Apartemen, Kondotel, Rusunami, Pertokoan/ Ruko, Villa & 
Resort. Dari tipe mewah, menengah & murah bersubsidi, di lokasi- 

lokasi strategis : JABODETABEK, Serang, Bandung, Karawang, 

Cikampek, Sukabumi, Sragen, Salatiga, Purwokerto, 

Kendari, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, 
Balikpapan, Samarinda, Manado & Medan. 


PROVISI 


0,540 


BEE Mlittam KORANGTEMPO Rakyut@ Merdeka WARTA KOTA 


Perapat PMS. 


BEBAS BIAYA 
ADMINISTRASI 


9791 Matt Wei 


22 s/d 30 


September 2012 
Jakarta Convention Center 


DISKON PREMI 


ASURANSI " : 
“ KEBAKARAN 5044 
» JIWA 3544 


pesan 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


19 


PERKEBUNAN 


Kopi Belum 
Optimalkan 
Instrumen 
Perdagangan 


JAKARTA, KOMPAS — Ta- 
hun ini, produksi kopi diproyeksi 
naik 18 persen dari realisasi ta- 


hun lalu, sebanyak 633.990 ton. 


gis Indonesia, hingga saa 
belum memanfaatkan sistem resi 
gudang dan masuk kontrak ber- 
jangka komoditas. 

Kepala Badan Pengawas Per- 
dagangan Berjangka Komoditi 
hrul R Sempurnaj: di 
Jakarta, Jumat (21/9), mengata- 
kan bahwa kopi termasuk sem- 
bilan komoditas yang direko- 
mendasikan untuk menerapkan 
sistem resi gudang. Akan tetapi, 
sampai sekarang sistem tersebut 
belum diterapkan. Padahal, man- 
faat resi gudang sangat banyak, 
terutama untuk menjaga stabi 
litas harga. 

Kopi juga belum masuk kon- 
trak berjangka komoditas di In- 
donesia. Akibatnya, referensi 
harganya selalu mengandalkan 
harga di bursa luar negeri. 
mendorong supaya kopi bi 
gera masuk ke kontrak berjangka. 
Kopi adalah komoditas strategis 
Indonesia, seperti halnya CPO, 
karet, dan kakao,” katanya. 

Tahun 2011, Bursa Berjangka 
Jakarta menggagas untuk me- 
masukkan kopi ke kontrak ber- 
jangka komoditas. Namun, sam- 
pai saat ini belum ada kelan- 
jutanny: 

Selain memperhatikan instru- 
men perdagangan, para pelaku 
usaha kopi sebaiknya juga mem- 
perhatikan aspek kualitas kopi. 
Direktur Ekspor Hasil Pertanian 


dan Kehutanan Kementerian 
Perdagangan” Mardjoko — me- 
ngatakan, kopi lokal hendaknya 
disertifik: Untuk mewujud- 
kannya, menterian Perda- 
gangan meminta at segera 


membentuk lembaga sertif 
kopi, 

Ketua Asosiasi Eksportir Kopi 
Indonesia — Suyanto — Husein 
mengatakan, musim panen kopi 
sudah mulai pada Mei lalu, Be- 
ber: ah yang sudah me- 
masuki masa panen antara lain 
Sumatera, seperti di Bengkulu 
dan Lampung, 


Indonesia Best Brand Award 2012 


Para pemenang Indonesia Best Brand Award 2012 berfoto bersama s 
Hotel Gran Melia Jakarta, Kamis (20/9) malam. Pengh: 


aan diberi 


KOMPAS /BADITYA HELAHUMI 


cusai pemberian penghargaan di 


n oleh Chief Editor SWA Kemal 


Gani, Chairman Mars Indonesia Asto Subroto, dan News Director Metro TV Suryopratomo. 


PT JAMSOSTEK 


Komisaris dari Buruh Harus Segera Diisi 


JAKARTA, KOMPAS — Pro- 
peralihan PT Jami 


al harus bei 
paran, Pem 


an Sos 
dan trar 
ru: 


ris yang mewakili kepentingan 
Pr 


buruh dalam manajemen 


s Jenderal Orgar 
kerja Seluruh Indonesia Tim- 
boel Siregar mengatakan ini di 
karta, Jumat (21/9). Jamsostek 
adalah badan usaha milik neg: 
pengelola aset Rp 128,5 triliun 
per 31 Juli 2012 yang sebagian 
besar milik 11,2 juta pekerja. 
“Sudah tujuh bulan kosong, 
padahal perwakilan buruh yang 
profesional dalam manajemen 
sangat penting untuk mengawal 
Jamsostek menjadi BPJS (Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial) 
Ketenagakerjaan. Kami minta 
pemerintah segera mengisi pos 
komisar i buruh,” ujar Tim- 
boel. perwakilan bu- 
ruh dan pangusaha kosong Hal 
ini merupakan kewajiban Ke- 
menterian Badan Usaha Milik 
Nega 


ra terpisah, Direktur Uta- 
ma PT Jamsostek Elvyn G Ma- 
sya mengatakan, perubahan 
jajaran direksi diikuti mutasi pe- 
jabat eselon T untuk mengisi 
kekosongan jabatan terkait kon- 
disi PT Jamsostek dalam masa 
transisi. "Tentunya banyak hal 
yang segera disiapkan agar kami 
menjadi yang terdepan dalam 
proses peralihan,” kata Elvyn. 


Upah buruh 


Di daerah, Jamaluddin dari 
Federasi Serikat Pekerja Metal 
Indonesia di Surabaya, Jawa Ti- 
mur, mengatakan, survei kebu- 
tuhan hidup layak yang sedang 
dilaksanakan Dewan Pengupah 
an Kabupaten/Kota di Jawa 1 


mur idealnya menjadi pedoman 
untuk menghitung upah mini- 
mum 


sektoral, Artinya, tahun 
amua kabupaten dan kota 
udah menerapkan 
sektoral yang be- 
annya minimal lebih tinggi 5 
persen dari upah minimum, 
Menurut Jamaluddin, upah 
minimum sektoral harus diterap- 
kan di Jatim seperti Banten, Jawa 


Barat, Kalimantan Tengah, dan 
Sumatera Utara. 

Upah memang menjadi isu 
sentral dalam hubungan indus 
trial. Di Sukabumi, Jawa Barat, 
upah minimum Rp 885.000 per 
bulan dianggap tidak lagi men- 
cukupi kebutuhan hidup buruh 
selama satu bulan. Ratusan bu- 
ruh pun berunjuk rasa meminta 
kenaikan upah minimum hingga 
Rp 1,2 juta per bulan. 

Rp 885.000 per bulan 
cukup untuk dua minggu. 
ya pakai uang itu untuk kebu- 
tuhan sehari-hari, bayar kontrak- 
an, dan ongkos asi 
tuk ongkos 
50000 per bulan,” 
(22), buruh di pabrik garmen. 
Ketua Serikat Pekerja Tel 
ndang Kulit Serikat Pek: 
luruh Indonesia Kabupaten Su- 
kabumi ' Mochammad  Popon 
mengatakan, upah minimum ka- 
bupaten Rp 885.000 jauh di ba- 
wah standar kebutuhan hidup 
layak, Menurut Popon, 90 persen 
dari sedikitnya 125.000 pekerja 
pabrik di Sukabumi tergolong 
miskin. (HAM/ETA/HED) 


PT Hutama Karya 
Bangun Jalan Tol 


Saham Tidak Boleh Dilepas ke Publik 


JAKARTA, KOMPAS - 
Menteri Badan Usaha 
Milik Negara Dahlan 
Iskan memutuskan 
untuk mengubah PT 
Hutama Karya (Persero) 
dari perusahaan jasa 
konstruksi menjadi 
perusahaan yang fokus 
ke pembangunan dan 
operator jalan tol. 
Banyaknya rencana jalan tol 
yang belum direalisasikan men- 
jadi alasan pengubahan fokus p: 
kerj an PT Hutama Karya aro. 
"Selama ini memang sudah ada 
Jasa Marga. Namun, Jasa Marga 
bukanlah perusahaan yang 100 


persen dimiliki pemerintah,” ka- 
ta Dahlan di kantornya, Jumat 


21). 
Dahlan menjelaskan, setiap 
kali ada rencana pembangunan 


jalan tol, PT Jasa Marga h: 
memikirkan pengembalian 
untungan dan nilai ekonomis ba- 
gi pemegang saham. "Misalnya 
ada pembangunan jalan tol 
besar Rp 19 triliun, Jasa M: 
tentu harus berhitung dan belum 
tentu kapitalnya cukup. Sedang- 
kan kalau pemerintah yang 
membangun jalan tol, uang itu 
ti ada,” ujarnya. 

Pemerintah tentu akan lebih 
memikirkan pembangunan jalan 
itu karena demi penyediaan in- 
frastruktur yang mendorong per- 
tumbuhan ekonomi. 

Rencana perubahan status PT 
HK ini, menurut Dahlan, sudah 
dibi an dengan Presiden Su- 
silo Bambang Yudhoyono, Wakil 
Presiden Boediono, Menteri Ke- 
uangan, Menteri Koordinator 
Perekonomian, dan Menteri Pe- 
kerjaan Umum. 

”Untuk Menteri PU, saya sen- 
diri sudah berbicara khusus, dan 
umumnya Menkeu serta Menteri 
PU sangat mendukung untuk HK 


PROYEK JALAN TOL YANG 
Jalan Tol 


Depok-Antasari (21,55 km) 
Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (60 km) 
Surabaya-Gempol-Pasuruan (32 km) 
Pekanbaru-Kandis-Dumai (135 km) 
Palembang-Indralaya (22 km) 

6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta 
Probolinggo-Banyuwangi 
Bekasi-Cawang-Kp Melayu (21,04 km) 


'Semarang-Ungaran (Seksi I): Ungaran-Bawen-Solo (Seksi II - V) total 72 km 


Pasuruan-Probolinggo (45,32 km) 

'Akses Tanjung Priok (17 km) 

Pandaan-Malang 

Bandung (Pasir Koja-Soreang) (10,57 km) 

Gempol-Pandaan (13,61 km) 

Ciawi-Sukabumi 

Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (7,5 km) 

Trans-Sumatera 1.580 km 

Panimbang-Serang 

Medan-Binjai (15,8 km) 

Cilegon-Bojonegara (15,69 km) 
Sumber: Litbang "Kompas"/INO, disarikar 
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indo 


menjadi BUMN jalan tol yang 
tidak go public," ujarnya. 


100 persen pemerintah 
Menteri PU dan Menteri Keu- 
angan menginginkan pemerintah 
memiliki perusahaan jalan tol de- 
ngan kepemilikan 100 persen. 
Hal ini dilakukan agar pemerin- 
tah bisa dengan cepat mengama- 
natkan perusahaan itu untuk me- 


Sementara itu, Ary Widyanto- 
ro, Sekretaris Perusahaan PT HK, 
mengatakan, HK telah menerima 
penugasan baru itu. Namun, ba- 
gaimana bentuk perusa 


mengkaji m 
dah menerima penuga: 
ama kami adalah mem- 
lan tol lintas Su 
na infrastrukturnya masih 
sangat buruk sehingga tol harus 
gera dibangun,” katanya, 

Masalah yang sedang dikaji 
adalah apakah PT HK 
membentuk sebuah di 
atau membuat anak peru 
”Kami tidak mungkin fokus lang- 
sung ke jalan tol karena masih 
banyak Jaka an yang sedang 
kami tangani, 


BELUM TERLAKSANA 
Mulai Selesai 
2008 2013 
2010 2016 
2019 2015 
2011 2017 
2011 2014 
2011 2014 
2011 2019 
201 217 


2011 2014 
2011 2018 
2011 2014 
2011 2025 
2011 2015 
2011 2025 
2011 2025 
2011 2013 
2012 - 
2012 2015 
2013 2016 
2015 2018 
Masterplan Porcapat 
011 - 2025 GUNAWAN 


Saat ini PT HK sedang me- 
nangani beberapa proyek dengan 
nilai total anggaran Rp 4 triliun 
hingga akhir semester ini. Bebe- 
rapa proyek di antaranya adalah 
proyek tahun jamak sehingga tak 
bisa ditinggalkan. "Namun, untuk 
bisa mengerjakan jalan tol itu, 
kami menunggu peraturan pre- 
siden terlebih dulu,” ujar Ary. 

Walau masih belum diputus- 
kan bentuk pelaksana PT HK, 
Dahlan mengharapkan PT HK 
sudah dapat beroperasi penuh 
sebagai BUMN jalan tol pada 
Januari 2013, dengan proyek per- 
tama yang dikerjakan adalah 
trans-Sumatera. Dengan demi- 
kian, diharapkan sudah dapat 
melakukan pemancangan tiang 
pertama pada Maret 2013. 

Rene: an tol yang belum 
terealisasi ri 
lain Jalan Tol Medan-Kuala Na- 
mu-Tebing Tinggi (60 kilometer, 
tahun 2010), Jalan Tol Pekan- 
baru-Kandis-Dumai km, 
2011), Palembang-Indralaya (22 
km, 201), dan tr umatera 
(1.580 km, 2012). "Jika sudah 
selesai, jalan tol ini bisa dijual dan 
uangnya untuk bangun jalan tol 
baru," kata Dahlan. (ARN) 


LARS & MILLANE FERNANDEZ 
JOSHUA MARCH & ANDIEN 


| 


PESTIVAL 


LA LIGHTS MUSIC PROJECT 


GECKO & SANDHY SONDORO 
THE BANERY & RAS MUHAMAD 


30 
SEPT 
2012 


RESPECTS & JEVIN (BEATBOKER) 


TICKET INFO: 


(021) 968 100 22/23 


www.LA-LIGHTS.com 
www.JAVASOULNATION.com 


G6) @LAlights @javasoulnation 
xK indosat 


BONE THUGS-N-HARMONY, VALERIUS, 
THEME PARK, HERGULES AND LOVE AFFAIR, 


TOTALLY ENORMOUS EKTINGT DINOSAURS, 
DEWI SANDRA, BAYU RISA, RAISA, AND MANY MORE 


TM 


A 


Gr Jakurte 


0) 


saya FESTNAL 


& L.A Lights javasoulnationfestival 


Aram Dima 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


EKONOMI 


KOMPAS 


» SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 
232000 — 1 210,00 k 4 
2.267,04 Pa am ai 
2280,00 i 201000 : 
2260100 ! 1.880,00 | 
1718 19 20 219 18 19 2 219 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 
DATA JUMAT, 21 SEPTEMBER 2012 


PROFIL USAHA 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
1620100 900,00 | 510,00 53466 | 4000 733176 | 112000 | 
353166 Pa Ga an KA 
158000 870,00 530,00 725,00 1.080,00. 
ne 382,57 1.098,49 
1.540,00 t 840,00 ) 520,00 70,00 — 1.040,00 t 
17 18 19 2 21/9 y” 8». 9 2 2/9 1” 18 19 2 219 1 8 19 2 2/9 ” 8 1 2 219 


Iseng dengan Kaleng Bekas 


Kaleng bekas menjadi kata kunci 
untuk perubahan hidup Kusnodin 
(52). Benda yang semula 
dianggap barang remeh-temeh ini 
mengubah jalan hidup mantan 


jual, Namun, hal yang sama kembali 
itu pun 
laku terjual, Kejadian ini terjadi ber- 


Dari kejadian ini, kepiawaian Kusno- 
inan kaleng bekas 
tersebar, Pemerintah Kabupaten Ma- 
gelang, Jawa Tengah, sering mengun- 
dang dia ikut menampilkan karyanya 
dalam sejumlah pameran. Hal ini pun 
untuk semakin giat 
membuat kerajinan tangan berbahan 


Tahun 1989, Kusnodin diundang un- 
tuk mengikuti pameran dalam acara 
peresmian pemugaran Candi Borobu- 
dur. Berkat acara ini, dia semakin di- 
kenal oleh pemerintah, terutama Ke- 
menterian Kebudayaan dan Pariwisata. 

Pemerintah pusat membantu mem- 
promosikan karya-karya Kusnodin ke- 


Gencarnya promosi membuat permin- 
an kaleng bekas meningkat. 


KOMPAS/REGINA RUKMORINI 


Pada titik itu, Kusnodin memut 
untuk total menerjuni usaha ini. 

Ketika itu, usaha ini hanya dijalankan 
Kusnodin bersama istrinya, Rini (44), 
dan tiga karyawan, Rintisan usaha ini 
hanya dilakukan dengan uang 
Rp 45000 dari hasil menjual sepeda 
onthel miliknya. Uang itu kemudian di- 
pakai untuk membeli beraneka peralat- 
an pendukung, seperti cat dan pigura. 
Tak berapa lama, Kusnodin justru men- 
dapatkan bantuan dana sebesar Rp 
500.000 dari Bupati Magelang, 

Di tahap awal, Kusnodin mengaku 
menjalankan usaha bukan hal yang mu- 
dah karena mi harus melatih para 
karyawannya. Ketika itu, produksi ha- 
nya 10 buah kerajinan kaleng bekas per 
bulan, Semua kerajinan tersebut berupa 
hiasan dinding, 

Tahun 1993, Kusnodin mulai berkre- 
asi membuat patung, Untuk jenis ke- 
rajinan ini, selain menggunakan kaleng 
bekas, dia juga memakai bahan kayu 


untuk badan obyek dan fiberglass se- 
bagai alas berdirinya obyek. 

Dengan semakin beraneka ragamnya 
kerajinan, Kusnodin kebanjiran pesan- 
an, Ketika itu, jumlah karyawan Ku: 
nodin mencapai 80 orang dengan vo- 
lume produksi mencapai 500 karya per 
bulan dengan omzet mencapai Rp 20 
juta per bulan. Sebagian besar dari cks- 
por (60 persen) dan sisanya dari pasar 
dalam negeri. 

Melalui jasa eksportir di Yogyakarta 
dan Medan, sebagian karyanya dikirim- 
kan untuk memenuhi permintaan dari 
luar negeri, Dari relasi yang sudah ter- 
jalin dengan para eksportir tersebut, dia 
pernah diundang mengikuti pameran di 
Australia. 


Guncangan usaha 


Jalannya usaha tentu tidak pernah 
terlepas dari beragam kendala dan ham- 
batan, Setelah terjadi krisis moneter 
dan situasi negara yang kurang kon- 
dusif, permintaan menurun. Setelah itu, 
guncangan pun datang bertubi-tubi dari 
bencana alam, yaitu gempa bumi yang 
melanda Yogyakarta pada tahun 2006 
dan erupsi Gunung Merapi pada tahun 
2010, yang disusul banjir lahar dingin 
hingga tahun 2011. 

Dampak dari gangguan itu adalah 
hingga saat ini Kusnodin belum mampu 
kembali meraih kejayaan seperti sebe- 
lum krisis moneter. Kini, dia bertahan 
dengan 15 pekerja dengan produksi 
150-200 kerajinan per bulan dan omzet 
tinggal Rp 8 juta-Rp 4 juta per bulan. 

Kendati demikian, Kusnodin tetap 
bertekad untuk bertahan. Dia mengang- 
gap bisnis ini tetap prospektif untuk 
dikembangkan karena hingga sekarang 
dia belum memiliki pesaing. 

"Dengan belum adanya pesaing, pro- 
duk kerajinan saya ini masih berpe- 
luang untuk menarik minat banyak pe- 
an lagi, sama seperti sebelum kri- 


anaknya untuk meneruskan bisni 
setelah dirinya ”pensiun”, 


Keberhasilan membuat kerajinan da- 
ri kaleng bekas ini semakin menguatkan 
keyakinan dia bahwa setiap benda, ba- 
rang bekas yang remeh-temeh sekali- 
pun, dapat diolah menjadi sesuatu yang 
indah dan bercita rasa seni, 

"Selain kaleng bekas, pasti ada juga 
barang-barang bekas lain yang dapat di- 
olah menjadi benda kerajinan. Mu- 
dah-mudahan nanti saya bisa menemu- 
kannya,” ujarnya. 


Kode Emiten Sebo MG Id Pat 4 va Par 
ADRO Adaro Eneray Tbk 1530 1550 1480 1550 20 35449500 1005 
Tpi YG Tok Tag — AAN AM BAD — UAN 00 ENG pengemudi angkutan umum yang 
APN “Agung podamolanaTEK 35 345 35 IM 3 LIWOM— 705 
ARRA—AKR Corporindo Tie TES TP TES TO 0 0 HA berganti jadi pengusaha kerajinan 
ASRI Alam Sutera Realty Tbk, A80 485 475 A85 5 POASON0O 91 
ANTNL Aneka Tambang (Persere) TBK, 1.390 TA20 1,370 13900556000 I3,23 berbahan kaleng bekas ini 
POLY — Asi Pacific Fihers Th 196 196 193 IG 1085000 
Aki stm haolesai pk TON TAM TAM A2 —YI 
ASI — Astra International To 7250 TAU 7.250 7200 150 51900518 
AUTO Astra Otoparts Tb, 3925 3850 3.800 3825 198 224 OLEH REGINA RUKMORINI 
BNBR Bakrie & Brothers Tbk 50 0 5 50 Ias00 1093 Ti 
UNSp “Bakrie Sumatra PlantatonE Tok IAg 149 Ida TA AISI 500 305 
EUIY — Bakreland Development Tok. 616197392 A91 4019007152 
BBKP — Bank Bukopin Tok. 620 620 G0 620 4542000 607 inia a raga lari ke- 
BBCA — Bank Central Asia Tok B.000 B.000 7.850 7950 50 12274500 18,32 i aneka ragam produk dari ke 
BMN “Bank Danamon Indones TEK, “6.050 6.150 6.100 6150 100 — 2245500 1418 jinan kaleng bekas itu menem- 
BMRI — Bank Mandiri (Persero) IBk. 7,900 7.990 7.850 7950 50 1A340000— 124 Naa atralis spion 
BANI — Dane Negara Indonesia 3975 3925 IasI 235 3014600 IL bus pasar Australia, Amerika 
PKN — Han Pan Indonesia TBC K0 Gan Gn Gan IN TAHGDO — 62 Serikat, Belanda, Singapura, dan Hong- 
BIAR — Bank Pemb Daerah JebardanE 1.070 1.000 LOG TORD 1) 490500 — Bita k 
BBRI — Bank Rakyat Indonesia 7200 7300 7200 7230 50 2601000 10,17 ong, 
BETN— Bank Tabungan Negara 1360 1300 1,340 1370 10 LAMP — 01 Kusnodin, ayah dua anak, bertutur, 
BYAN Bayan Resources Tb Ti00 T2 900 12500 T2900TAOO 200023 Ke Kaali fan 
Bi, Henakar PetroleumtnarayToK 180 482 1/8 LA) —— FUS72200 104,3 pencapaian usahanya itu berawal dari 
BRAU bei Car Esa Tbk 5 9D Dn 357 iseng-iseng belaka. Sekitar tahun 1987, 
BAIT — Bhakti Investama Tk. ag heh A50 A89 30 26 AIIOMN DE ME Bag Apa £ 
BISI—BISI International Tbk. I0s0 L070 Lngo T070 10 4355000 1542 Kusnodin yang juga sopir angkutan 
BORN Borneo LumbungEneral& Metal 570 580 557 Seo 10 32935500 1387 anfaatka 
BRMIS “Bumi Resources Minerals Tik 50370310570 30 21075500 83.67 umum mengapa memankatan tutup 
BUMI Bumi Resources Tb B6) Ren 10 BA) —20 19589000 -475 kaleng biskuit sebagai pengganti tutup 
BSDE — Bumi Serpong Damal TBK T.O10 040.010 1.020 30” 23257 500 Taat i Hita N Yani Kuda KEL 
BUIPT AW Plantation Tk T570 1600 589 15800 AL 590000 207 kotak peralatan mobil yang sudah ke 
LM GE AA TI EM MEA ropos. Seusai mengerjakan tutup kotak 
CPI — Gharoen Pukonand Indonesia 2400-2875 2775 287573726500 394 “ in tirta alih: 3 
CIRA Ciputra Development Tbk 650 G0 650 67020 D3325M 19 itu, Kusnodin Tenten, melihat sis ka 
UNP Citra Marga Nusaphala Persada 2.050 2100-2050 2.100 50 4.279.000 9 leng bekas yang melingkar-lingkar dan 
GkIN lipan Finance Indonesia Tbk, — 405 400 39 4005 206LO00 H3 hi ai 
CLpI  Colorpae Indonesia To, T780 1840 1.770 TB20 40 — 4.150.000 15,36 tipis seperti benang. 
Pa Damn Ha Tt Ta 2 2 2 72 Ti aa 22 "Melihat bentuk kaleng yang me- 
ta Dunia Makmur TBC F Fl aa paeeena anda Man bala n 
ELSA — Esa Tok FT TAN TAN YP BAN BETON PEP narik, saya berkeyakinan bahwa benda 
HIRo— ba Men Pera bat ato Hat LI tersebut pasti bisa dibuat menjadi ke- 
aah Tunggal Tok, 1 0 “275 7 edm Banda 
GIAR — Garuda Indonesin (Persero) TBC 620 2 600 620 TO 200 — rajinan tangan yang unik dan cantik, Kusnaa 
BAIK —Cobal Madiacam Ie. T9H0-T925 960 TOKO MD 6727000 I6A jjarnya: 
GGRM Gudang Garam Tbk. T900 RE.300 46250 07230 B3 2586000 21,36 MAYA ant aa g Usnegln 
ERUM Harum Energy Toke 6350 6350 6200 6350 5767500 BJ2 Setelah sampai di rumah, Kusnodin 
SMGB — Holcim Indonesia TBK 27222825 2125 2800 To 10776500. 226 sege sreksperimen membuat hiasa 
INoy —Indika Energy Tok 820 en 4.300 1630 10 — 9094000 — 20 pegeua Perekeparimen ne Huat hasan Ren , 
KING — Indo Tambangraya Megah TDK 40.250 42.000 ZLO01 22 00 ITB0 2.153.000 TO dinding. Dia mencoba mengumpulkan terjadi, karya dari kaleng bel 
MTP Inisamen Jia Pose SI M8 R50 10320 A50 — 20 WAP kaleng-kaleng bekas dan menggunting- 
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur 6.350 G480 6350 GA50 IM 1792500 15,76 nya dengan gunting kertas. Potong- ulang kal 
INDE — Indofood Sukses Makmur Tbk, 5.500 5,530 5,400 5.500” 11362000 956 aa an tipi i kale Saki 
IMAS— Indomobil Sukses Internasional 3,700. -5,730 5,630. 5,750--50 L871000- 543 an-potongan tipis dari kaleng bekas ini 4 
(SAT Indosat TER PM ME ENYA ME EOS ID DAN AE kemudian ditempel dan dirangkai di din membuat kerz 
Dio—Intland DevpmenETEK 330 335 30 32 2 LEO DI2 Kes asah Kn Sana 
INA —Iraco Panta Tbk To — ah 335100 atas papan, membentuk gambar-gambar 
Ka Jan sma Ide Dea 1 Lani tah UG aa Fera Ad tertentu, 
Jasa Maran (Persera) Ind, 5.630 5.000” 0.63) 3.75 2012007 5 nita dioandimanka me ea 
JPRS Jaya Pari Steel Tbk 3gp 390 370 380 -9— LOALONI 37,67 Hiasan dinding yang pertama kali dia 
ja Kia arm Tk er 2 50 sa Tlp 7 5 50 Ba at buat membutuhkan waktu pengerjaan 
aiasan InustJanabeka TDK 5 25 A25 5 5 ag Penak Sa $ ce dare 
KRAS Krakatau Steel (Persero Tbk 680680670 670 -IO— 4387500 49.23 satu bulan. Selain karer memotivasi di 
LPCK— Lippo Cikarang. Tbk 3672 3725 3050 3/00 25 1664000 6, belaja la soba-coba, hi: inding 
LPRR Lippo Karawaci To KM CE MAN ESC Delajaridarcoha-cobayhuasaru dinding 3 
MAIN — Malindo Feed TB, TO T201 TA T.200 BEROO00— GA tersebut juga tidak bisa diselesaikan ce- — kaleng bekas. 
MYOR— Mayora Indan To TLABO TON IL LO BT 2700 TK @hansardi as 
MEDC “Medro Energiinternartorat TBK 1.740 1/50 1/20 1/30 10 2398000 1214 pat karena hanya dil LLaN 
MNCNC Media Nusantara Citra Tbk )”2300 2A 2290 2A/5 175 398380002019 bagai aktivitas sambilan untuk mengisi 
MAP| ”— Mitra Adiperkasa Tbk, 6300 6600 6300 6600 300 LLOOKS00 46,93 ra ggang di sela-sela pel 
MDLN Modernland Realty Ltd. Tbk 510 510 500 500 -10 711450 Jd waktu 8 nggang Alega-asia pake g 
MRAT Mustika Ratu Tic 350 560 360 560 10 —— 9,000 — BAG sebagai sopir angkutan umum. 
Da ea NK — 0 Ae Setelah selesai, hiasan dinding itu d 
PA Panin Financial Toke 124 125 M3 14 17923500 293 pajang di rumahnya. Tak disangka, hias- 
PGAS — Perusahaan Cas Negara TI20 T172-TAO0 HIS) 1312000 25 Tatapan alnilat maen el i- 
Mae AOA ARA, Ba Ba aa Aa an dinding ini dinilai menarik dan di 
IPP” Pa na IP go 5/0 # s8 70 Bang ag beli seorang teman yang lagi bertamu. 
Sa AN ne an en IN B3 Kusnodin lalu mencoba membuat hi- — pada para pengusaha dan eksporti 
Simp— alim ivamas Pratama Tbko”—300 1300-1270 120010 6:326000 11,57 asan dinding dengan bentuk lain untuk 
SGRO Sampoerna Agro Tbk, 2825 2825 2779 2825 1322500 173 mpgantikan Hissom dinding yang ter Me aa 
SMGR Saman Gres Pervara) Tbk, 14.100 250 A00 14,290 IGO 917700 TO, menggantikan hiasan dinding yangter- — taan kera 
BKSL— Sentul City Tbk, 212 220 20 25 35,979,500 34 
SMME— Sinarmas MukiaTha TEK—250 273 375 Ho7p TB 233000 6,3 
SIAR Star Petrochem Lb 50 5” 509 250 13/74 
SMRA— Summarecon AgmngTEk 390 —TE20 1500 TG20 A9 BL200 16.17 
SSIA— Surya Semesta Internusa Tbk. 1,270 1330 1,270 1320 50 5562750 813 
PT — ambang aturan aki sam 600 TJ TEOOI TE250 30 — 073000 A7 PARIWISATA 
TUK —Telakomunkasi indonesia — 9.00 A50 9300-9400 TL22/ 500 105 
AlyA Tia Pr Same toni TRL—,120—701-,S80—, 100.0 — 518 . 
TS — Timah (Persaro Tb, Tono W670 T.50 T50O 10 5227000 IL.91 P t 
LI GTA DITEMANI KIM TAM AMMY ME engembangan Isata 
TAN rada Maritime Tak EM LN MN GET 
UNYR.— Unilever Indonesia Tk. 261050 27.000 26,500 26.650 Pa 4364 B h . P | P. 
in United Tactrs Tb 000 22450 2210 22350 BT AL/.00 13:53 t 
Ho nias ar Dae na Aaja S0 22 —TOB7201 TI anari rerlu rercepatan 
WIKL— Wiaya Karya (Persen) TIK, 1.160 1,201,150 190301063100 17.28 
EKCL KL Anta Tbk Geo 750 GO00 “6650 2256500 Wal 
JAKARTA, KOMPAS — Pe- Tahun lalu, kunjungan wisata 
ngembangan ekonomi berbasis bahari menyumbang 30 persen 
maritim di Indonesia tidak se- dari total 7 juta wisatawan asing 
KURS UANG KERTAS ASING kadar membutuhkan komitmen, yang berkunjung ke Indonesia. 
. ai . - ami Ag tetapi juga pelaksanaan. Masih Pada tahun 2016, kunjungan 
banyak obyek wisata bahari yang wisata bahari ditargetkan men- 
uss 205200 5550» inosngn asisan dikenal di mancanegara susah capai 40 persen dari total jumlah 
Poundi 14669,5l 1650000 1630615 1557500 diakses karena kendala infra- wisatawan asing yang berkun- 
dust $ 948443 091500 1053374 10025,00 struktur, jung. 
Ter aga mean, Yana mie50n Demikian dikemukakan Sek- — Didien mencontohkan, untuk 
SAR 190 251500 200 250000 retaris Jenderal Gabungan Peng- menjangkau obyek wisata di Wa- 
Ta Pa Rr A3 usaha Wisata Bahari Didien  katobi, Sulawesi Tenggara, dulu 
Pa Pa BN Nan Junaedy, di Jakarta, Jumat — membutuhkan waktu 7-8 jam de- 
- - “3 (219). ngan kapal dari Kendari. Namun, 
sal Map LA 2 -an Pemerintah telah menyampai- saat ini bisa ditempuh selama 1 
C1 Basi aa EA ara kan komitmen membangun eko- jam melalui penerbangan dari 
nomi berbasis bahari atas dasar '” Makassar, 
70 persen wilayah Indonesiaada- — Sementara itu, obyek wisata 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS lah laut, dan kepulauan di da- Raja Ampat yang didorong untuk 
Bank (Ro/USD) Abulan(W) —— 3bulan8)— Gbulandi) — Iebulan lamnya menyimpan potensi wi- wisata bahari belum ditunjang 
ank anamen sasmas ssyas so025— an2s sata. aksesibilitas yang memadai. Lan- 
BAN BN Gea 10 Jt SI. wa wib Sia Ia mengemukakan, Indonesia — dasan bandar udara masih kerap 
ar ena ana EK SEIn memiliki sejumlah obyek wisata dilintasi oleh penduduk sehingga 
yang dikenal hingga manca- kurang aman untuk penerbang- 
Bank OCBC NISP (xp 100 Juta) asnyosa — asjosd— Asofaso — As0/asn $ 8 
Bank Mandiri (Rp 100 Juta) 4,25/025 1425/0125 4,75/025 5.00/0,50 negara. Nermunjsuntuk mengun- an, 
sn SN Ha 2:3 : 3 dang investasi ke pulau-pulau ke- Koordinator kunjungan bi: 
BEI, AIA he aan" SANA cil itu, dukungan infrastruktur Kadin ke Rusia, Benny Dwiat- 
5 ENAM tak ANA ATA: Raga KAN diperlukan. Infrastruktur ini per- — madji, mengemukakan, tempat 
Saida 3125/035 00/0235 Mto/ng3: 40/08 lu disiapkan oleh pemerintah pu- tujuan pariwisata Indonesia yang 
Bank Panin 5507023 3020 550075 ban/a75 sat dan daerah. sudah banyak dikenal oleh Rusia 
Bank UOB Indonesa Ro 10 Ata) 350760 Soeb 350060 SO "Akibat minimnya infrastruk- adalah Bali 
Bank DKI (Rp 1 ot 5/ Rp1 Min) ,75/130 An8I 05150 tur, arus wisatawan masih ter- — Indonesia memiliki banyak 
kt Sooroo 55010 50/00 S07L0 batas pada mereka yang mau obyek wisata bahari di pulau-pu- 
Permata Bank A80/038— ASWOIS 450078 4807075 Mena datang, je sae lau ae ya Ta Segaak 
5 IS bi $ “ Ia 3 
NA maksimalkan wisata bahari, ko- seperti Kepulauan Riau, Raja 
Ta AT Sa mitmen perlu diwujudkan, ja- Ampat, Wakatobi, dan Pulau Ko- 
Lin bali dokokosa dak aa BA ngan sekadar retorika,” ujarnya. — modo. (LKT) 
Bank Chinatust Indonesia sanad SoWLoo 50000 S0N/LOD 
Transaksi Mata Uang 
vede us mp M0 8 og Io MR PPs PN) ng ci wu cup 
uso ABM 00 OpIRP JOM GO ITB gggg8 OR DKM OI Dgn OM LAI LOM6— LK 
rn ora OR OUT DIM AMP GAB” GMM AM AP UM ggs UM MN LM IS 
1x Is 8m DM BM DIM 2512 GK MINI” GRI BMA Gabs D2 KMP MAN DAK 
ng BA KUN aa One 0tm6 oo Dam Mam IR BMA OOM U0K LN TAM BN KM 
1g Ism3 memamg Unlam Yasa LM ANN agan TAK IMAM A05 N5pas AKN INAANG IAKMN6 BAKNM 
ay M7 MN IM LAKO oa BER Ga LM BA OM 27 25MS MMS IMAN TAM 
mn IM No 2” am asas W8B3 DM BOA7 ipa PKI 3287 B2 AI 
12 L28 DIM 03 OM Oak am Gta MO DIN gum OIMO LM USAI 19 
pup A5 BM sara Mp IM GRe BEA Hn Ba 08 Yam Lo AS MA ay 
sa Lan 1089 MEP 09 DL DN M8” jam Gan 0pap MM AAS AM Lp 
KAM 1INES UTA MMA RIM D2 MAWI MI pisa BAM MAN Bm KB IMB Laman Lemas 
Tao Bala KTM IMS OS DOBL AM SMG Aa BMI ARTI AN om 1m Km Hem 
me m5 2 Mo MA MR 0 UaK6 Hg MR BI” 006 1g B2 0 BU 
cr Om DOB AMS AOIL  Ddtis— DAK Ae. OR BIAR OM gta Obat im ang 
Zn DTa7  BAMB DIM Amaa AM OOM 026 gm BOS OMG DM AK ODP Oi PI 
cu Demi 06K OMB Amis OApIL oo MOM.” AMS psp BOMB BAP AMS pgn OM OR DA 


mrloperkoran @ 


ScraperOne & Kaskus 


KEUANGAN NEGARA 


Pemerintah 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah dalam waktu dekat ber- 
niat menarik utang senilai Rp 12 
triliun melalui penerbitan ob- 
ligasi negara ritel. Langkah ini 
dilakukan sebagai bagian dari 
sumber pemi an terhadap 
belanja negara pada triwulan 
IV-2012, 

Pembukaan masa penawaran 
obligasi negara ritel (ORI) ter- 
sebut secara resmi diluncurkan 
Kuasa Khusus Direktur Jenderal 
Pengelolaan Utang Kementerian 
Keuangan Robert Pakhpahan, di 
Jakarta, Jumat (21/9). 

ORI bernomor seri 009 ter- 
sebut menawarkan tingkat ku- 
pon sebesar 6,25 persen. Pem- 
bayaran akan dilakukan per tang- 
gal 15 setiap bulan dengan pem- 
bayaran pertama pada 15 No- 
vember 2012. 

Nilai minimum pemesanan 
adalah Rp 5 juta dan nilai mak- 
simum adalah Rp 3 miliar. Tang- 
gal penjatahan per 8 Oktober dan 
penerbitan per 10 Oktober 2012. 


Jatuh tempo per 15 Oktober 
2015. 

Penawarannya, menurut Ro- 
bert, dilaksanakan pada 21 Sep- 
tember-5 Oktober 2012. Pelak- 
sananya adalah 22 agen yang 
telah ditunjuk, terdiri atas 17 
bank dan 5 perusahaan sekuritas. 
Mereka — akan — memasarkan 
ORI-009 ke 28 kota di seluruh 
Indonesia, termasuk kota-kota di 
wilayah Indonesia tengah dan 
timur seperti Biak, Sorong, Ken- 
dari, Ternate, Gorontalo, Kupang, 
dan Ambon. 

Sejak 2006, pemerintah telah 
menerbitkan delapan ORI. Fitur 
yang membedakan ORI-009 de- 
ngan delapan seri sebelumnya, 
menurut Robert, adalah diterap- 
kannya minimum holding period 
(MEP) atau periode minimal un- 
tuk memindahtangankan kepe- 
milikan ORI. ORI-009 baru da- 
pat dipindahtangankan atau di- 
jual ke investor lain setelah ber- 
akhirnya periode pembayaran 
kupon pertama, Tujuannya ada- 


'arik Utang Rp 12 Triliun 


lah memperluas basis investor, 
ORI pada pasar perdana hanya 
ditujukan untuk investor indi- 
vidu, Selama ini, laju pemindah- 
tanganan ORT dari investor in- 
dividu ke institusi sangat cepat 
pada awal masa perdagangan 
ORI di pasar sekunder karena 
ORI diminati investor institu: 
Target utang dari rencana pe- 
nerbitan ORI-009 adalah Rp 12 
triliun. Ini adalah bagian dari 
kebutuhan utang kotor APBN-P 
2012 senilai Rp 270 triliun. 
Direktur Surat Utang Negara 
Loto Srinaita Ginting 'menam- 
bahkan, hingga 18 September, pe- 
merintah telah menarik utang 
senilai Rp 206,8 triliun atau 7648 
persen. Realisasi itu terdiri atas 
surat utang negara (SUN) seni 
Rp 1612 triliun dan surat ber- 
harga syariah negara senilai Rp 
45,5 triliwi 
Realisasi SUN terdiri atas va- 
luta asing senilai Rp 39 triliun 
dan domestik senilai Rp 122 tri- 
Tiun. (LAS) 


INVESTASI 


Hatta Bicarakan Renegosiasi Freeport 


WASHINGTON DC, KOM- 
PAS Menteri Koordinator 
Perekonomian Hatta Rajasa ber- 
dialog dengan manajemen Free- 
port-McMoran di Washington 
DC, Amerika Serikat. Renegosiasi 
kontrak karya PT Freeport Indo- 
nesia di Timika, Papua, menjadi 
salah satu topik bahasan. 

Wartawan Kompas J Osdar 
melaporkan dari Washington DC, 
AS, pertanyaan tentang Freeport 
mengemuka dalam pertemuan 
Menko Perekonomian Hatta Ra- 
jasa dengan para anggota Masya- 
rakat Amerika Serikat-Indonesia 
(United States-Indonesia Socie- 
ty), di Washington DC, Kamis 
(20/9) petang waktu Washington 
atau Jumat pagi WIB, 

Hatta mengatakan, Pemerin- 
tah Indonesia akan terus berusa- 
ha memperbaiki dan meningkat- 
kan kinerja di bidang pemba- 
ngunan infrastruktur dan biro- 
krasi. Hal itu dilakukan untuk 
mempermudah investasi dari da- 
lam dan luar negeri. 


Hatta juga mengatakan akan 
terus memperbaiki kinerja pe- 
merintah dalam membangun Pa- 
pua. Ia mengingatkan, pemba- 
ngunan di Papua akan terus di- 
percepat dengan prioritas pem- 
bangunan infrastruktur, pela- 
buhan, bandar udara, dan sum- 
ber daya manusia. 

"Anggaran belanja untuk 
Papua merupakan yang tertinggi 
dibandingkan dengan provinsi- 
provinsi lain di Indonesia, yakni 
Rp 10 juta per kepala” ujar 
Hatta. 

Menurut dia, pembangunan di 
Papua akan ditekankan pada 
pembangunan konektivitas di wi- 
layah Papua yang luas dan medan 
yang cukup berat. 

Pernyataan Hatta mengenai 
pembangunan infrastruktur di 
Papua ini sebagai jawaban atas 
pertanyaan Presiden dan Chief 
Executive Officer Freeport- 
MeMoran Copper & Gold Ri- 
chard C Adkerson. Ia mengata- 
kan, Freeport saat ini terus me- 


lanjutkan bekerja di Papua ber- 
dasarkan perjanjian yang ada dan 
yang berlaku. 

”Kami terus bekerja di bidang 
pertambangan. Kami terus ber- 
operasi di dalam tanah di Papua. 
Saya tahu, Pemerintah Indonesia 
juga bekerja di sana, maka yang 
saya tanyakan, bagaimana pem- 
bangunan yang dilakukan Peme- 
rintah Indonesia di Papua,” ujar 
Richard C Adkerson. 

Direktur Jenderal Mineral dan 
Batubara Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
Thamrin Sihite, di Jakarta, me- 
nyatakan bahwa renegosiasi kon- 
trak karya dengan sejumlah per- 
usahaan besar pemegang kontrak 
karya masih alot. 

Beberapa isu yang dibahas de- 
ngan PT Freeport Indonesia ada- 
lah luas wilayah tambang, ke- 
wajiban melaksanakan pemurni- 
an bahan tambang di dalam ne- 
geri, royalti yang terlalu rendah, 
dan kewajiban divestasi 51 persen 
saham. (EVY) 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


ENERGI 


Batam 
Dapat 
Pasokan 
Gas Natuna 


BATAM, KOMPAS — Kota Ba- 
tam, Kepulauan Riau, akhirnya 
mendapat pasokan gas dari la- 
dang gas Natuna. Sebagian besar 
gas itu akan dipakai untuk pem- 
bangkit listrik. 

Gubernur Kepulauan Riau M 
Sani mengatakan, Kepri sudah 
berkali-kali meminta kepastian 
pasokan gas dari Natuna, Meski- 
pun ladang itu ada di Kepri, pe- 
ngelolaannya dilakukan pusat. 
Pemerintah pusat mengizinkan 
60 juta metrik british thermal 
unit (MMBTU) gas dialokasikan 
untuk Batam. Gas itu akan di- 
salurkan lewat pipa untuk men- 
distribusikan gas dari Natuna ke 
Singapura. "Pipa ke Batam di- 
tanggung Premier Oil dan PLN,” 
ujarnya, Jumat (21/9), di Batam. 

Premier Oil akan membangun 
jaringan pipa 5 kilometer dari 
jalur utama ke Pulau Pemping, 
Sementara itu, 18 kilometer pipa 
dari Pemping ke Pulau Batam 
akan dibangun oleh PLN. 

”Dari 60 MMBTU, hingga 50 
MMBTU dialokasikan untuk 
pembangkit listrik. Batam dan 
Bintan akan menikmati listrik- 
nya,” ujarnya. 
kelola oleh badan 
daerah (BUMD) Kepr 
itu akan menyalurkan g 
pihak yang membutuhkan. 

General Manager PT Perusa- 
haan Gas Negara (PGN) SBU TIT 
Mugiono mengatakan, saat ini 
hanya tersedia 92 kaki kubik gas 
per hari untuk wilayah Sumatera 
bagian utara. Gas itu disalurkan 
ke pelanggan di Medan, Pekan 
Baru, dan Batam. "Pasokan ke 
Batam paling besar, 
kaki kubik per hari. Pekan Baru 
dan Medan masing ng12 ka- 
ki kubik per hari," ujarnya. 

PGN berharap pemerintah 
izinkan penambahan pasokan, 
Tanpa izin dari pemerintah me- 
lalui BPH Migas, PGN tidak bisa 
dapat tambahan kuota. (RAZ) 


epada 


NUSANTARA 


Lokon Meletus Lagi 


Status Gunung Tangkubanparahu Kembali Normal 


MANADO, KOMPAS — 
Aktivitas vulkanik 
Gunung Lokon, Sulawesi 
Utara, terus berlanjut. 
Sepanjang Jumat (21/9), 
gunung yang terletak 

di Kota Tomohon itu 
meletus empat kali, sejak 
pagi hingga petang. 
Letusan itu membuat 
petugas Badan 
Penanggulangan 
Bencana kalang kabut. 


Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Hoyke Maka- 
rawung mengatakan, perut Gu- 
nung Lokon seperti tidak ber- 
henti memuntahkan material. 
Padahal Rabu lalu, gunung ini 
meletus dahsyat, menggetarkan 
rumah warga dalam radius 5 kilo- 
meter, 

Pihaknya telah membagikan 
20000 masker ke pemerintah 
Kota Tomohon untuk dipakai 
masyarakat. “Ketika petugas 
kembali ke kantor pada siang hari 
mengantisipasi letusan pertama 
pukul 10.18, Lokon malah me- 
letus pada petang hari,” katanya. 

Akan tetapi, intensitas erupsi 
Lokon petang hi manjaruny 
hanya mengeluarkan 
membentuk cendawan ra 

Cendawan raksasa itu tampak 
indah ketika bergerak ditiup 
angin dari mulut Kawah Tom- 
paluan melewati langit Manado 
menuju arah Timur Minahasa, 
yakni wilayah Kembes dan 
Kamangta. 

Keterangan yang diperoleh 
dari Pos Pengamat Gunung Api 
Lokon dan Mahawu menyebut- 
kan, erupsi Lokon terjadi pukul 
10.18 dan 10.24. Kemudian kem- 
bali memuntahkan material pu- 
kul 17.18 dan 1745. 

Hoyke menyebutkan letusan 
Lokon pukul 10.18 memuntahkan 


KOMPAS/JBAN RIZAL LAYUCK 


Cendawan asap raksasa berwarna kemerahan akibat letusan Gunung Lokon pukul 17.18 bergerak 
melewati langit Manado menuju arah timur laut, wilayah Kembes dan Kamangta, Minahasa, Sulawesi 


Utara, 


material debu dan a hitam 
setinggi 2.500 meter dari Kawah 
Tompaluan. 

Farid Ruskanda, petugas peng- 
amat Gunung Lokon, menga- 
takan, aktivitas vulkanik Gunung 


kat yang tinggal di kaki 
gunung. Karena itu, mereka 
memberi batas radius 2.500 me- 
ter bagi warga untuk tidak ber- 
aktivi 

Selama ini, kaki Gunung Lo- 
kon menjadi tumpuan hidup ma- 
syarakat Kinilow dan Kakaskasen 
untuk berkebun sayur dan bunga. 
Sebagian masyarakat yang juga 
berusaha di bidang galian C me- 
atkan batu untuk dijual. 
batu cukup banyak ter- 
sebar di kaki Gunung Lokon ber- 
I dari kaki gunung. 

Warga sendiri menganggap bi- 
asa letusan-letusan Lokon, Malah 
banyak dari mereka menonton 
letusan itu dari jarak dekat. Sam- 
pai kemarin belum ada warga 
yang mengungsi. "Kami melihat 


perkembangan saja. Untuk 
mentara tak perlu pengun, 
kata Alvi Mandagi (38), warga 
Kakaskasen. 


Tangkubanparahu 


Status Gunung Tangkubanpa- 
rahu di perbatasan Kabupaten 
Bandung Barat dan Subang, Jawa 
Barat, diturunkan dari Waspada 
menjadi Normal oleh Pusat Vul- 
kanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi, Jumat (21/9). Ini me- 
nyusul konsentrasi gas sulfur di- 
oksida di bawah ambang normal 
serta penurunan aktivitas ke- 
gempaan, 

Penurunan status berlaku pa- 
da Jumat pukul 1700 setelah 
melihat beberapa parameter, se- 
perti pengamatan visual, aktivi- 
tas kegempaan, deform hing- 
ga pengamatan geokimia seperti 
suhu asap sulfatara, suhu dan 
tingkat keas ambien, 
hingga ana emua 
parameter yang diperiksa me- 
nunjukkan tren membaik. 


2 harus 
bahwa penurunan ini kor 
dalam beberapa hari terakhir,” 
ujar Kepala Bidang Pengamatan 
dan Pengawasan Gunung Api 


PVMBG  Hendrasto, — Jumat 
(219). 

Beberapa parameter yang me- 
nunjukkan perbaikan, seperti 


konsentrasi gas sulfur dioksida 


yang kini di bawah 2 par per 
million atau batas yang dapat 
membahayakan kesehatan. Lalu 
suhu sulfatara yang sempat men- 
capai 286 derajat celsius pada 11 
September kini turun menjadi 
100,6 derajat celsius. Begitu pula 
dengan aktivitas “kegempaan 
yang menunjukkan penurunan 
jumlah gempa dari 42 kali gempa 
vulkanik dangkal pada 7-13 Sep- 
tember menjadi 27 kali pada pe- 
riode 14-20 September, 

Direktur Utama PT Graha 
Rani Putra Persada, Putra Kaban, 
menyatakan, siap — membuka 
kembali wisata alam Tangkuban- 
parahu. (ZAL/ELD) 


KILAS DAERAH 


Penyelundupan Pasir Zircon Dilimpahkan ke Kejati 
SEMARANG — Tersangka penyelundupan pasir zircon se- 
banyak 5 kontainer ke China, Kamis (20/9) diserahkan Pebigai 
Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah pada tim penyit 
Kejaksaan Tinggi Jateng. Upaya penyelundupan yang Ken 
kar 15 Juni lalu itu melibatkan dua tersangka, yakni Ron dan 
Mas, Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng Wilhelmus Lingi- 
tibun mengemukakan, dari keterangan kedua tersangka, Ke- 
jaksaan akan mengembangkan kasus ini. Tak tertutup ke: 
mungkinan jumlah tersangka bertambah. "Setelah berkas per- 
kara dan penyerahan kedua tersangka, kami siap menangani 
lebih dalam kasus penyelundupan pasir ini,” ujar Wilhelmus. 
Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Ditjen Bea 
dan Cukai Jateng-DIY Saifullah Nasution menyatakan, kas 
itu bagian dari serangkaian pengungkapan penyelundupan 
seperti tekstil, rokok, pita cukai, dan kayu olahan, (WHO) 


Peringatan 10 Tahun Tragedi Bom Bali 


DENPASAR — Tragedi kemanusiaan akibat peledakan bom di 
Kuta, Badung, Bali, 12 Oktober 2002, setiap tahun diperingati 
keluarga korban serta warga dan Pemerintah Australia, ter- 
masuk di Bali, Tahun ini peringatan serupa kembali digelar di 
Bali. Terkait hal itu, Polda Bali menyiapkan pengamanan dan 
akan mengerahkan sekitar 1000 polisi untuk menjaga kegiatan 
peringatan itu. "Menurut informasi dari Pemerintah Australia, 
peringatan tahun ini, yang merupakan peringatan tahun ke-10, 
dijadikan peringatan puncak dan peringatan terakhir,” kata 
Wakil Kepala Polda Bali Brigadir Jenderal (Pol) I Ketut Untung 
Yoga Ana di Denpasar, Bali, Kamis (20/9). (COK) 


Kudus Anggarkan Rp 14 Miliar untuk Trotoar 


KUDUS — Peme- 
rintah Kabupaten 
Kudus, Jawa 
Tengah, meng- 
anggarkan Rp 14 
miliar untuk me- 
rehabilitasi troto- 
ar dan drainase 
kota, Proyek reh- 
abilitasi tersebut 
ditujukan dalam 
rangka penataan 
ian kota Ku- 
lur pedes- 
an, dan meng- 
atasi genangan 
air. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 
Kudus Hari Triyogo, Jumat (21/9) di Kudus, mengatakan, ada 
sembilan paket pengerjaan rehabilitasi trotoar dan drainase di 
an jalan-jalan utama Kudus, (HEN) 


PROYEK REHABILITASI 
BIKIN KOTA 
JADI KEBIM BAIK 


HANDINING 


Kawasan Gunung Sindoro Terbakar Kembali 


TEMANGGUNG — Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gu- 
nung Sindoro, Jumat (21/9). Api menghanguskan sekitar 1 
hektar tanaman semak belukar dan alang-alang di petak 14 
Kwadungan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) 
Temanggung, Kedu Utara, Jawa Tengah. "Kami menduga ke- 
bakaran ini disebabkan oleh orang," kata Juni Junaedi, Kepala 
BKPH Temanggung, Jumat, di Temanggung. (EGI) 


Setelah minggu lalu kita membahas fengsui ruang makan, kali ini kita akan 
membahas fengsui untuk ruang keluarga. Ikuti tips dari Kesuma Chandra, Chief 
Designer Da Vinci Indonesia yang dapat dengan mudah diterapkan 


Ya HI 
W Ami 


erdasarkan fungsi ruangan, ruang keluarga 
au living room adalah tempat di mana 


aktivitas, seperti membaca, berkumpul 


dengan tamu dan keluarga, 


Kedua, pentingnya 


mengobrol atau 
menonton TV terjadi. Semua aktivitas 
di atas membutuhkan aspek yang gi (gi” dibaca 
“chi") yang lebih dominan daripada unsur yin gi. 
Oleh karena itu, untuk lebih mengaktifkan unsur 
ini, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut. 
Pertama,menggunakan paletwarnayanglebih 
cerah dan pencahayaan yang terang (m 
dengan menggunakan chandelier yangcantik) agar 
membangkitkan semangat dan pe 
dan hangat ketika berada di ruangan tersebut. 
ruang gerak dengan 
komposisi 50:50 amat penting dalam mencapai 
harmonisasi ruang karena ruang yang memberi 
kesempatan untuk bergerak bebas mengaktifkan 


di hunian Anda. 


Ketiga, 
interaksi 


juga 


Banya 


an cerah 


lebih banyak unsur yang gi. Kekurangan ruang 


gerak dapat menyebabkan 
keluarga sedikit muram karen 
banyak unsuryang gi tadi 
menghadirkan 
(tanaman hidup) dalam ruangan. Boleh juga 
diberi ornamen kolam kecil yang menimbulkan 
bunyi gemericik air di ruang keluarga. Baiknya 
memperhatikan 
baik (bisa gunakan sistem cross ventilation). 
Percantik pula dekor dengan hiasan dinding yang 
nya menggambarkan kegembiraan dan harapan hidup. 
Ik pendapat mengenai cara menerapkan 
fengsui yang baik untuk ruang keluarga, tetapi 
semuanya untuk mencapai tujuan 
yaitu untuk menciptakan harmoni, Tid: 
tuang yang memiliki fengsui yang salah karena 
semuanya bisa diperbaiki agar memperoleh gi 
yang selaras. Selamat mencoba! P'/ACAI 


KOLEKSI FOTO: KOLEKSI DA VINGI INDONESIA 


na di ruang 
berkurangnya 
tanaman — hias 


rkulasi udara 


yang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


IN 


DAVINGI 


DA VINCI TOWER 
Jl. Jend Sudirman Kav. 12 
Jakarta Pusat 10220 
Ph: 462215795 2222 


DA VINCI MELAWAI 
JI. Melawai Raya No. 193 C-D 
Jakarta Selatan 12160 
Ph: 16221 724 5775 


A fresh and new room that express your personal style by Thomasville (U.S.A), 
a household name since 1904. Available at affordable prices: 


a. Hemingway Sleigh Bed 150 # 2NT Rp. 35.800.000,- b. Spellbound DT # 2AC « 6CH Rp. 55.800.000,- 


£. Reinvention Bed 150 4 2NT Rp. 19.800.000,- d. Deveroux Sofa 341414 Ottoman Rp. 49.800.000,- 
€. Metro Leather Sofa (77001) 34141 Seater Rp. 33.800.000,- 


Thomasuille 
Since 1904 


CASA DEI MOBILI 
JI. Fatmawati Raya No. 28 C 
(seberang Lotte Mart) 


| 

| 

| www,davinciasia.com 
Ph: 46221 766 9490 | 


OPEN DAILY 11.00 AM - 08.00 PM "Terms and conditions apply 


NUSANTARA 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


PASAR RAKYAT 


DPRD 
Didesak 
Gunakan 
Interpelasi 


JEMBER, KOMPAS — Peda- 
gang di pasar tradisional dan Ke- 
satuan Aksi Mahasiswa Muslim 
Indonesia mendesak Dewan Per- 
wakilan Rakyat Daerah Jember, 
Jawa Timur, menginterpelasi bu- 
pati. Pasalnya, Bupati Jember 
MZA Djalal menolak menyetujui 
peraturan daerah perlindungan 
pasar tradisional dan penataan 
pasar modern, 

Aturan untuk melindungi pe- 
dagang kelontong dan usaha mik- 
ro, kecil, dan menengah serta 
menata pasar modern sangat di- 
butuhkan. Sebab, hasil survei 
wa dari Kesatuan Aksi 
wa Muslim Indonesia 
(KAMMI) Jember terhadap ke- 
beradaan pasar modern beragam, 
sebagian besar mendesak agar 
ada pengaturan. 

Koordinator KAMMT Nasa- 
ruddin di Jember, Jawa Timur, 
Jumat (21/9), mengatakan, 73 
persen responden dari pedagang 
kelontong yang berdekatan de- 
ngan pasar modern berjaringan 
tokonya sepi. Sebanyak 80 persen 
dari responden mendesak peme- 
rintah daerah agar membuat 
aturan untuk melindungi pe- 
dagang pasar tradisional dan ke- 
lontong serta mengatur keber- 
adaan pasar modern berjaring- 
an, 


Terimpit 

Edi Supriyanto, koordinator 
pedagang pasar tradisional, me- 
minta DPRD Jember segera 
menginterpelasi bupati karena 
menolak menandatangani perda 
perlindungan pasar tradisional 
dan pengaturan pasar modern. 

”Kehidupan usaha pedagang 
pasar tradisional dan pedagang 
kelontong terimpit akibat keber- 
adaan pasar modern bei 


sudah tidak sesi 
hanya 50 meter satu sama lain 
kata Edi Supriyanto, saat meng- 
adu ke DPRD Jember, | 
Penggagas 
lindungan pz 
penataan pasar modern DPRD 
Jember, Ayub Junaedi, dari Frak- 
si Partai Kebangkitan Bangsa 
mengatakan, interpelasi diajukan 
untuk mempertanyakan sikap 
bupati yang menolak menanda- 
peraturan daerah. Inter- 


dah dibahas bersama an- 
tara eksekutif dan legi 

Hasilnya telah disetujui ber- 
sama antara panitia khusus dan 
tuan kerja pemerintah daerah 
yang berkaitan dengan pasar dan 
bagian hukum. "Tiba-tiba pada 
pelaksanaan pengesahan, bupati 
membatalkan penandatanganan 
dan menunda perda," kata Ayub 
Junaedi, (SIR) 


KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA 


Warga mengasapi ikan di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/9). Membuat ikan asap 
banyak dilakukan warga setempat untuk memberi nilai tambah bagi ikan yang tidak laku dijual. Ikan asap dijual Rp 7.500 per kilogram. 


Dunia Akui Batur 


Warga Bali Sambut Hangat Pengakuan UNESCO 


BANDUNG, KOMPAS — Taman Bumi Batur di 
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, akhirnya tercatat 
sebagai bagian dari Global Geopark Network di 
bawah UNESCO, yaitu Organisasi Pendidikan, Ilmu 
Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan 


Bangsa-Bangsa, 

Menyusul pengakuan dari 
lembaga internasional tersebut, 
Taman Bumi Batur perlu dikelola 
secara intensif dengan melibat- 
kan pemangku kepentingan, ter- 
masuk ahli geologi. 

Penunjukan Batur sebagai 
anggota Global Geopark Network 
(GGN) berlangsung dalam Kon- 
ferensi Geopark Eropa Ke-11 
yang berlangsung di Portugal pa- 
da 19-21 September. Pada forum 
itu, Taman Bumi Batur bersaing 
dengan 16 taman bumi lainnya 
dari sejumlah negara. 

Kepala Badan Geologi Sukhyar 
mengatakan, kabar tersebut dit: 
rima Kamis (20/9) malam, dz 
tim Badan Geologi, yang dipim- 
pin Sekretaris Badan Geologi Yun 
Yunus Kusumahbrata, serta tim 
dari Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif. 

“Inilah geopark internasional 
pertama di Indonesia,” ujarnya, 
Jumat (21/9), di Bandung, Jawa 
Barat, 

Saat ini, China adalah nej 
yang memiliki taman bumi 


ternasional terbanyak dengan 26 
Negara di sekitar Indo- 
sperti Malaysia sudah me- 
miliki taman bumi internasional 
seperti Langkawi atau Australia 
dengan Kanawinka. 

Taman Bumi Batur merupa- 
kan kawasan seluas 100 kilo- 
meter persegi meliputi Kaldera 
Gunung Batur dan danau. 
Sukhyar menjelaskan, kategori 
dari taman bumi berskala 
internasional haruslah memiliki 
bentang alam yang unik serta 
bentukan geologi yang menarik. 

Salah satu faktor pendukung 
terpilihnya Batur adalah budaya 
yang berdampingan dengan ka- 
wasan geologi tersebut, seperti 
Desa Trunyan, di Kecamatan 
Kintamani. Desa ini memiliki bu- 
daya berusia ratusan tahun se- 
perti mepasah, meletakkan je- 
nazah di dekat pohon yang me- 
ngeluarkan aroma wangi. 

Sukhyar menjelaskan, Badan 
Geologi berencana untuk meng- 
ajukan beberapa tempat lagi, se- 
perti Taman Bumi Merangin di 


DANAU BATUR, BALI 


Danau Batur menempati bagian tenggara salah satu | 
Kaktera Gunung Batur, yang terletak di Kecamatan 


Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, 


Danau ini berbentuk bulan sabit dengan ukuran 7,5 km | 


x25 km, dengan keliling sekitar 22 km dan luasnya NX /44Bpnau )/ 
Batur, 


sekitar 16 km persegi, menjadikan danau ini terluas di 
Bali, Adapun kalderanya berukuran 13,8 km x 10 km 
dan diperkirakan terbentuk akibat dua letusan besar, 
yaitu pada 29.300 dan 20.150 tahun yang lalu. 


Kawasan Danau Batur memiliki ketinggian lebih dari 
1.000 meter dpl dan merupakan kawasan yang sejak 


lama telah dimanfaatkan sebagai tempat pertanian 


sayuran maupun wisata 


Air dari danau ini mengalir ke hampir semua sungai 
besar di Bali, di antaranya Sungal Unda, Sungai Suni, 

dan Sungai Bayumala. Dari aliran sungai tersebut, air 
Danau Batur kemudian dibagi-bagi dengan tata aturan 


khusus yang disebut subak. 


Sumbar: Litbang "Kompas" /SJP, dlolah dari PUMBG dan sumber lainnya 


Jambi, yang memiliki keunikan 
geologi, seperti fosil dari flora. 
Selanjutnya daerah Toba di Su- 
matera Utara, Pacitan di Jawa 
Timur, dan Raja Ampat di Papua 
Barat. 


Kintamani antusias 


Masyarakat Kintamani, Kabu- 
paten Bangli, Bali, antusias atas 
pengakuan UNESCO terhadap 
Taman Bumi Batur, Mereka 
mempersiapkan sc 
park ini hingga ke sekolah-s 
kolah sejak dua tahun belakang- 
an ir 


amat Kintamani Wayan Dir- 
ga Yusa mengatakan, mi a- 
katnya antusias mengenai peng- 


Dasa yang mengelilingi 


Danau Batur: 
@ Belandingan @ Abang Batu 
& Sangan Dinding 
@ Batur @ Abang Songan 
@ Kedisan —& Trunyan 
@ Suter 

Gunawan 


usulan kawasan Kaldera Batur 
untuk diakui UNESCO. 

Ia mengatakan, fakta sosial 
budaya tidak mengada-ada soal 
n geopark ini. Entitas bi 
pendidikan, dan ekonomi 
memang sudah ada secara na- 
tural di kaldera Batur. 

Pemerintah Kabupaten Bangli 
bersama — masyarakat — sudah 
mempersiapkan dengan 22 side 
di kawasan kaldera, Papan-papan 
nama sudah dipasang di seluruh 
side, seperti side budaya di Desa 
Trunyan dan side ekonomi di 
Desa Buahan, Perbekel (Kepala 
Desa) Buahan T Wayan Antara 
mengaku bang as adanya 
pengakuan itu. (ELD/AYS) 


WALI KOTA SOLO 


Jokowi Harus Undur Diri 


SOLO, KOMPAS — Setelah ada 
penetapan dari Komisi Pemilih- 
an Umum Provinsi DKI Jakart: 
Wali Kota Solo Joko Widodo ha 
rus mengundurkan diri. Sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerin- 
tahan Daerah, bupati/wali kota 
yang terpilih menjadi gubernur 
harus mengajukan pengunduran 
diri ke Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kabupaten atau kota. 

Demikian diingatkan pengajar 
Hukum Tata Negara dari Uni- 
versitas Negeri 11 Maret (UNS), 
Solo, Is Haryanto, Jumat (21/9), 
di Solo. Joko Widodo (Jokowi) 
dan Basuki Tjahaja Purnama, se- 
suai hitung cepat (guick couni) 
sejumlah lembaga survei, meme- 
nangi Pemilu Kepala Daerah (Pil- 
kada) DKI Jakarta. Sebagai pa- 
ngan calon gubernur-wakil gu- 
bernur, Jokowi-Basuki menga- 
lahkan pasangan Fauzi Bowo- 
Nachrowi Ramli. 

”Bila DPRD menyetujui, akan 
dibuatkan surat resmi ke Menteri 


Dalam Negeri untuk pemberhen- 
tiannya,” kata Haryanto. 

Setelah itu, wakil wali kota 
akan ditetapkan sebagai wali kota 
oleh Mendagri, melanjutkan si 
masa jabatan wali kota. Jika mas 
jabatan yang tersisa lebih dari 
tiga tahun, DPRD bisa mengaju- 
kan calon wakil wali kota untuk 
mendampingi wali kota baru. 

Wakil Wali Kota Solo FX Hadi 
Rudyatmo mengatakan, ia masih 
menanti keputusan KPU DKI Ja- 
karta terkait penetapan peme- 
nang Pilkada DKI Jakarta, Ja pun 
belum mau berkomentar tentang 
posisinya yang akan menjadi Wa- 
li Kota Solo, menggantikan Jo- 
kowi. 

"Saya dan Pak Jokowi masih 
menanti putusan KPU DKI J: 
karta,” kata Rudy, panggilan Hadi 
Rudyatmo. Rudy, yang juga Ketua 
Dewan Pimpinan Cabang Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuang- 
an (PDI-P), juga tidak ingin ber- 
bicara soal pengajuan calon wakil 
wali kota nantinya. (EKP) 


KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 


Gubernur Akan Dilantik di Keraton 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Dewan Perwakilan Rakyat Dae- 
rah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Jumat (21/9), dalam 
rapat paripurna, menetapkan 
Sultan Hamengku Buwono X dan 
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati 
Arya Paku Alam TX sebagai Gu- 
bernur dan Wakil Gubernur DIY 
periode 2012-2017. Rapat itu di- 
pimpin Ketua DPRD DIY Yoeke 
Indra Agung Laksana setelah pe- 
maparan visi dan misi Sultan HB 
X dan Paku Alam TX serta mereka 
dinilai memenuhi syarat. 
Namun, karena gedung DPRD 
DIY dinilai kurang memenuhi 
syarat, pelantikan Gubernur-Wa- 
Gubernur DIY periode 
017 akan digelar di Bang- 
sal Sitinggil Kompleks Keraton 
Yogyakarta, 9 Oktober 2012. Sela- 
jabat pusat dan daerah, pe- 
lantikan juga akan dihadiri pim- 
pinan kerajaan se-Nusantara. 


Pesta rakyat 
Suasana — Rapat 


Paripurna 


DPRD DIY untuk penetapan gu- 
bernur dan wagub DIY itu mirip 
pesta rakyat. Warga yang hadir 
dari berbagai penjuru desa, di 
bawah koordinasi elemen masya- 
rakat DIY yang tergabung dalam 
Sekretariat Bersama Pendukung 
Keistimewaan. Halaman gedung 
DPRD DIY dipadati manusia de- 
ngan berbagai sajian hiburan se- 
cara mandiri. 

Selain orkes keroncong, hibur- 
an yang ditampilkan adalah ca- 
lung banyumasan dan beragam 
tarian. Begitu Ketua DPRD me- 
nyatakan Sultan FIB X dan Paku 
Alam IX ditetapkan sebagai Gu- 
berbur-Wagub DIY periode 
2012-2017, warga yang berada di 
pelataran gedung DPRD DIY 
bersalaman, berpelukan, bahkan 
ing menyiramkan air melam- 
kan kebahagiaan mereka. 

Dalam visi dan misinya, yang 
berjudul "Yogyakarta Menyong- 
song Peradaban Baru”, Sultan TB 
X menyatakan, dalam menjalan- 
kan pemerintahan, DIY perlu 


pia 


mengadopsi s Eropa dan 
mengadaptas , khu- 
susnya Yogyakarta. Hal itu harus 
diawali dengan menggali, meng- 
kaji, dan mengembangkan sum- 
ber ilmu pengetahuan maju bh 
dang konstruksi yang pada masa 
lalu bisa menghasilkan Candi Bo- 
robudur dan Prambanan. Karya 
susastra, seperti Serat Pararaton, 
Negarakertagama, Centini, We- 
datama, dan Wulangreh, juga ha- 
rus didalami. 

”Hal itu bisa untuk memper- 
kaya nilai filosofis yang meng- 
ajarkan kebajikan bangsa dan ju- 
ga untuk mencerahkan nalar, De- 
ngan begitu tercipta iklim kondu- 
sif bagi berkembangnya seni dan 
sains, seperti sejarah renaisans 
Eropa,” paparnya. 

Menurut HB X, jejak sejarah 
membuktikan, perdaban Sriwija- 
ya dan Mataram lebih dari seribu 
tahun lampau sangat maju. Kala 
itu nenek moyang bangsa ini te- 
lah memakai ilmu pengetahuan 
untuk kesejahteraan. (TOP) 


TRANSMIGRASI 


Impian Mereka Terbenam 
di Lumpur Nikel Morowali 


tuanya di Alor, Nusa Tenggara Timur, tahun 1993, mem- 

buncah harapan pada diri Oki Chris Karipalay (42). Ia 
ingin mengubah nasib. Impian menjadi petani sawit sukses 
memantapkan langkahnya ikut program transmigrasi plasma 
sawit di Desa Bamor Jaya, Kecamatan Petasia Timur, Ka- 
bupaten Morowali, Sulawesi Tengah. 

Maka, bersama sekitar 250 transmigran dari NTT, Oki pe- 
nuh semangat membuka lahan sawit. Kerja sampingan mencari 
rotan, damar, atau menjadi buruh harian di kebun sawit milik 
PT Tamaco dilakoni sembari menunggu sawit berbuah. 

Harapan itu mulai berwujud saat sawit mulai dipanen awal 
tahun 2000-an, Memang saat itu hasil panen sawit belum 
wit di tempat lain, tapi yang belum maksimal 
i kavukari sembari berusaha lebih giat. Hingga akhirnya 
tahun 2007, sebuah perusahaan tambang masuk ke Desa 
Bamor Jaya dengan mengantongi izin usaha pertambangan 
(TUP) untuk nikel. Awalnya satu perusahaan, lalu berganti 
dengan beberapa perusahaan lain. Tak dinyana, IUP peru- 
sahaan ini meliputi permukiman hingga lahan pertanian milik 
warga. Jalan usaha tani yang juga jalan daerah di sekeliling 
permukiman mereka kini berubah jadi jalan perusahaan. 

Warga dipaksa pasrah menghirup debu tt berwarna ke- 
coklatan yang diembuskan puluhan dump truck dan alat berat 
lainnya setiap kali lalu lalang. Jika hujan, jalan pun menjadi 
bubur lumpur, Kendaraan alat berat memorakporandakan la- 
han sawit milik warga. 

"Lihatlah, tanaman yang kami rawat bertahun-tahun kini 
banyak yang rusak. Akar pohon terpotong, banyak tanaman 
yang tercabut gara-gara alat berat. Kami bingung harus ba- 
gaimana lagi, ke mana harus mengadu,” kata Oki geram me- 
nunjukkan tanamannya awal September lalu. 

Edi karibana (52), transmigran lainnya, dipaksa pasrah saat 
82 tanaman sawitnya kini rusak dan sebagian tumbang. 

Oki dan Edi berce: beberapa waktu lalu perusahaan 
tambang yang beroperasi di desa mereka meminta izin untuk 
masuk ke lahan sawit milik warga. Saat itu perusahaan menga- 
takan akan melakukan pengeboran di beberapa titik untuk 
mengambil contoh tanah dan melakukan penelitian. Untuk 
masuk, mereka memberi ”uang lewat” Rp 1,5 juta. 

Nyatanya, bukan mengebor, perusahaan justru memorak- 
porandakan kebun sawit deny it berat, Pantauan di 
Jaya menegaskan hal ini. Akar tanaman tergerus di sana-s 
sebagian tumbang. Bekas-bekas ban alat berat atau buldoser 
tampak di areal kebun hingga membentuk jalan baru, 

Nasib lebih pahit dialami 400 keluarga transmigran asal 
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menghuni 
Desa Lanona, Kecamatan Bungku Ter , dan Desa Baoca, 
Kecamatan Bungku Barat. Sejak datang tahun 2009, hingga kini 
mereka belum sekali pun menggarap lahan pertanian yang 
seharusnya menjadi hak mereka. 

Lahan itu ada dan sudah ditunjukkan oleh pemerintah. 
Namun, saat akan digarap, mereka harus berhadapan dengan 
warga setempat yang mengklaim tanah tersebut milik mereka. 
Transmigran tak bisa berbuat banyak karena mereka tak punya 
surat tanah dan sebaliknya warga menunjukkan sertifikat me- 


S aat meninggalkan kampung halaman dan kedua orang- 


Suriati (45), transmigran asal Cisolok, Palabuhanratu, Suka- 
bumi, Jawa Barat, kini mengisi hari-harinya dengan kerj 
rabutan—jadi penjaga anak, buruh tani, pencuci piring, dan 
gar bisa makan. Anak sulungnya, Ujang Sunarya, 
seharusnya duduk di bangku kelas TIT SMA, sejak 
putus sekolah. Bertiga, ayah ibu, dan 
anak ini menanggung beban keluarga menjadi buruh harian 
dan kerja serabutan untuk mendapatkan Rp 600.000-Rp 
1000000 per bulan demi menyambung hidup keluarga 

Mimpi Suriati dan suaminya menjadi petani s dan 
menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi saat me- 
ninggalkan Sukabumi tahun 2009 seolah terkubur di Desa 


yang kini 
kelas III SMP terpa 


ERA Bidang Transmigra abupaten 
Morowali Sukono mengakui masalah ini. Pihaknya tengah me- 
rancang jalan penyelesaian m 

Menurut Sukono, di Morowali ada 38 titik penempatan 
transmigran dan sebagian besar bermasalah. Penempatan 
sudah dimulai sejak tahun 1974 dan 
udah ada 20.000-an keluarga yang datang, 


hingga kin 
Jangan biarkan harapan transmigran itu terbenam di ku- 
bangan lumpur tambang... (RENY SRI AYU) 


KENY SALAYU 


Warga transmigrasi pulang dari mencari kayu bakar di Desa 
Baoea, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, 
Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. Ratusan warga 
transmigrasi di Morowali kini telantar akibat lahan pertanian 
yang bermasalah dan sebagian diklaim oleh warga setempat, 


« Goll, Bandung / Mountain View: 


High, 'Shower, items RESOR DAGO PAKAR 


Kawasan terbaik di kota Bandung 


800 - 1200 1 diutas muka laut 
216- 22” temparatur rata-rata 
« Golt Course 18 hales 


KUNJUNGI.PAMERAN KAMI 
di Central Park, Atrium Terra Lt. LG 
Jakarta 


Tgl. 18 s/d 23 September 2012 


MOUNTAIN VIEW GOLF CLUB 


Jl. Dago Permai 1/9 Kav. 96, | reservasi : 022-2536089 
Resor Dago Pakar - Bandung | mountainview.bdg@gmail.com 


o22-2381191/ 2336079 


“www.resordagopakar.com 


PT. BANDUNG PAKAR 


S75C SN75C 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


NUSANTARA 


PERMASALAHAN DI KALIMANTAN TENGAH 


YANG TERKAIT DENGAN PERTAMBANGAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, DAN PERHUBUNGAN 


1 Februari 2011 


# Dari 15,4 juta hektar kawasan 
hutan di Kalimantan Tengah 
(Kalteng), ada 3,8 juta hektar 
perkebunan yang belum memiliki 
izin pelepasan kawasan hutan 
dari Menteri Kehutanan. 
Perambahan merugikan negara 
sedikitnya Rp 158,5 triliun. Dari 
352 perusahaan dengan konsesi 
seluas 4,6 juta hektar, baru 67 
perusahaan seluas 800.000 
hektar yang memiliki izin 
pelepasan. 

Di sektor pertambangan, dari 
615 perusahaan berizin usaha 
dengan konsesi seluas 3,7 juta 
hektar, hanya sembilan 
perusahaan seluas sedikitnya 
30.000 hektar memiliki izin 
penggunaan kawasan. 


10 Februari 


Direktur Jenderal 
Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam 
Kemhut Darori 
menguraikan kerugian 
negara Rp 158,5 triliun 
akibat perambahan 
hutan sedikitnya 7 juta 
hektar di Kalteng. 


011 


Damang Batu, 


Mas, Kalteng, 
terganggu oleh 


Sumber: Litbang "Kompas" /SJP, diolah dari pemberitaan "Kompas" dan media lainnya: 


Moratorium Izin di 7 Kabupaten 


Pelanggaran Investasi di Kawasan Hutan Merajalela 


PALANGKARAYA, KOMPAS — Moratorium 
penerbitan izin untuk pertambangan, perkebunan, 
kehutanan, dan perhubungan diterapkan di tujuh 


kabupaten di Kalimantan 


Tengah. Kebijakan 


diberlakukan menyusul semakin banyaknya keluhan 
masyarakat dan indikasi pelanggaran hukum. 


Wakil Gubernur Kalimantan 
Tengah Achmad Diran di Palang- 
karaya, Kalteng, Jumat (21/9), 
mengatakan, moratorium diber- 
lakukan di Kabupaten Barito Se- 
latan, Barito Timur, Murung Ra- 
ya, Kotawaringin Timur, Seru- 
yan, Kapuas, dan Pulang Pisau. 
Pemerintah Provinsi Kalteng te- 
lah mengirimkan surat kepada 
para kepala daerah tersebut. 

Berdasarkan data Badan Pe- 
meriksa Keuangan (BPK) tahun 
2010, terdapat tujuh perusahaan 
swasta di Kalteng yang diduga 
merugikan negara Rp 111,3 milia 


dan 453.000 dollar AS, 
ilai itu baru disebabkan dana 
i dan iuran hasil hutan 


tan (IPKH) dan izin pinjam pakai 
kawasan hutan (TPPKH). 

Selain materi, kerugian lain 
yang ditimbulkan adalah keru- 
sakan ekologi, Wahana Ling- 
kungan Hidup Indonesia (Walhi) 
Kalteng mencatat, pada tahun 
2010, terdapat 141 per 
perkebunan sawit yang 
melakukan operasional dalam 
kawasan hutan seluas 718.295 


TI Maret 2071 


Transportasi di Sungai 
Kahayan, Kecamatan 


Kabupaten Gunung 


penumpukan limbah 
pertambangan emas 
tradisional. Padahal, 
sungai merupakan 
sarana transportasi 
Vital bagi masyarakat 


23 Maret 2011 


Sekitar 500 petambang 
emas tradisional 
merambah zona rimba 
Taman Nasional Bukit 
Baka-Bukit Raya 
Kalimantan Barat dan 
Kalteng sehingga 
merusak kawasan 
konservasi, 


hektar dan merugikan nogara 
Rp 18,21 triliun dan 7891000 dol- 
lar AS, 

Diran mengatakan, kebijakan 
serupa bisa juga dilakukan di 


enam kabupaten lainnya di Kal- 
teng jika indikasi pelanggaran 


hukum juga meningkat di daerah 
tersebut, 

Gubernur Kalteng Teras 
Narang mengatakan, pihaknya 
menegaskan agar menghentikan 
untuk sementara waktu atau mo- 
ratorium terhadap penerbitan 
izin untuk pertambangan, per- 
kebunan, kehutanan, dan per- 
hubungan, Izin sektor perhu- 
bungan yang dimaksud adalah 
pelabuhan atau terminal khusus. 
Dalam sektor kehutanan, mo- 
ratorium juga diberlakukan un- 
tuk koridor atau jalan khusus 
yang dibangun perusahaan. 

”Moratorium dilakukan sehu- 
bungan dengan kian banyaknya 
komplain masyarakat dan du- 


7 April 2011 


Kondisi sejumlah 
pelabuhan sungai di 
Palangkaraya, Kalteng, 
telantar karena jumlah 
penumpang transpor- 
tasi sungai yang turun 
drastis. Penumpang 
beralih ke transportasi 
darat yang waktu 
tempuhnya lebih cepat. 


13 April 201 


Lingkungan Taman 
Nasional Tanjung 
Putting berada di 
Kecamatan Pangkalan 
Banteng dan Kumai, 
Kabupaten Kotawar- 
ingin Barat, rusak dan 
mengalami pendangka- 
lan sungai karena 
aktivitas penambang 
emas liar. Penambang- 
an ini dilakukan di 
Sungai Sekonyer 

yang selama ini 
menjadi habitat 
ikan, buaya, 
biawak, ular, 
, burung, dan 
orangutan. 


gaan pelanggaran peraturan ter- 
hadap investasi, khususnya di tu- 
juh kabupaten,” uja 

Pemprov Kaltengjuga memin- 
ta pemerintah kabupaten terse- 
but untuk melakukan audit ter- 
hadap semua perizinan. 

”Baik untuk pertambangan, 
perkebunan, kehutanan, maupun 
perhubungan, Diperiksa dulu 
apakah sudah mematuhi aturan 
yang berlaku atau tidak," kata- 
nya. Peraturan yang dimaksud, 
antara lain, Undang-Undang 
(UU) Nomor 4 Tahun 2009 ten- 
tang Mineral dan Batubara, UU 
Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan, UU Nomor 41 Ta- 
hun 1999 tentang Kehutanan, 
serta UU Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pe- 
ngelolaan Lingkungan Hidup, 

Teras meminta semua pemkab 
yang bersangkutan menyampai- 
kan Inya dalam waktu tidak 
terlalu lama dengan tembusan 


27 April 201 


Sembilan perusahaan 
yang membuka 
tambang di kawasan 
hutan lindung 
Kalimantan Tengah, 


3 Juni 201 


Menurut Hariadi 
Kartodihardjo, pakar 
kehutanan Institut 
Pertanian Bogor, di 
Kalteng yang menjadi 


13 Juli 2012 


Sejumlah elemen 
masyarakat merisau- 
kan potensi konflik 
yang akan timbul jika 
PT Kalimantan Surya 


yaitu PT BBP, PT AKT, | percontohan program Kencana dan 
PT BST, PT DSR, PT REDD (pengurangan Freeport-McMoran 
SKEJ, PT HM, PT KPS, | emisi melalui Copper & Gold 


PT RC, dan PT KSK. 


lahan 3,7 ju 


deforestrasi dan 
pengurangan 
kerusakan hutan), 
terdapat 615 izin 
pertambangan pada 


Sejumlah 602 izin di 
antaranya belum 
memiliki izi 
sementara ada 18 izin 
di hutan lindung dan 
pertambangan terbuka. 


melakukan penamban- 
gan di Kalteng. Mereka 
khawatir penambangan 
berpola korporasi 
menimbulkan 
persoalan adat dan 
lingkungan seperti 
yang terjadi di Papua, 
lokasi tambang emas 
garapan Freeport. 


Ita hektar. 


In sah, 


FOTO, KOMPAS/IWAN SETIYAWAN/DWI BAYU RADTUS GRAFIK: ANDRI 


disampaikan kepada mente- 
ri-menteri terkait. Pemprov Kal- 
teng tidak akan memberikan re- 
komendasi atau menerapkan 
moratorium terhadap bidang 
pertambangan, perkebunan, ke- 
hutanan, perhubungan di tujuh 
kabupaten sampai dilaporkannya 
hasil audit tersebut. 

Kepala Biro Humas dan Pro- 
tokol Pemprov Kalteng Teras A 
Sahay mengatakan, sebelumnya, 
Pemprov Kalteng telah meminta 
Kabupaten Barito Utara melaku- 
kan moratorium untuk pertam- 
bangan, perkebunan, kehutanan, 
dan perhubungan. Surat untuk 
Pemkab Barito Utara telah ditan- 
datangani 2 Maret 2012. 


Laju deforestasi 


Menurut Direktur Walhi 
teng Arie Rompas, melua: 
rusakan hutan menjadi indik 
bahwa pelanggaran hukum serta 
keluhan masyarakat terus me- 


ningkat. Laju deforestrasi Kal- 
teng setiap tahun sekitar 150.000: 
hektar. "Kami memi 
jangan  dialihfungsik: 
na-mena. Justru kawi 
harus ditambah,” ka a 
Arie menambahkan, proyek 
Pengembangan Lahan Gambut 
(PLG) di Kalteng dengan luas 
sekitar 14 juta hektar juga me- 
nimbulkan kerusakan hutan. 
Proyek yang tersebar di Kabu- 
paten Kapuas, Pulang Pisau, Ba- 
rito Selatan, dan Palangkaraya itu 
dihentikan pada tahun 1999. 
Direktur Eksekutif Save Our 
Borneo (SOB) Nordin menjel. 
kan, penanganan kejahatan sek- 
tor kehutanan di Indonesia ma- 
sih memiliki kelemahan. Pe- 
nyebabnya, kejahatan itu di- 


tangani dengan UU Kehutanan, 
Penyelesaian kejahatan — se- 
harusnya menggunakan UU 


Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, (BAY) 


RITUAL AMPA FARE 


Kearifan Lokal, Ajakan Hidup Hemat di Desa Maria, Pulau Sumbawa 


adi ataupun beras adalah 
Pono s terpenting da- 
lam peradaban manu 
Dari kandungan kalorinya, padi 
as memberikan energi 
dan penjaminan hidup seha- 
ri-hari, Dalam masyarakat agra- 
ris, komoditas ini dianggap buah 
keberkahan dan kemurahan 
Sang Pencipta bagi umat-Nya. 
Oleh karena itu, sejak masa ta- 
nam, pemeliharaan, hi 
capanen, padi memiliki "tempat 
khusus” di kalangan petani. 
Sebutlah dalam tradisi ampa 
fare, sebuah ritual menyimpan 
padi di uma (rumah) lengge (ke- 
rucut) yang dilakukan warga 
Desa Maria, Kecamatan Wawo, 
Kabupaten Bima, Pulau Sumba- 
wa, Nusa Tenggara Barat. $ 
buah legenda Fare Ma Lingi 
atau "padi menangis" menunjuk- 


kan tingginya penghormatan 
akan padi. 

Legenda ini dipentaskan be- 
berapa orang yang berperan se- 
bagai Fare, Manusia, dan Ina 
Fare, sang pemilik "lumbung” 
padi itu. Kisahnya begini. Suara 
ratapan tangis menyelinap ke- 
luar dari dalam asi kara (nama 
lain uma lengge). "Belum 40 ha- 
ri aku berada di sini, pemilik ku 
sudah 'mengusir'-ku." 

”Bicaralah, apa kesalahanmu 
sehingga engkau diusir,” sahut 
Manusia. Fare menjawab, "Pe- 
milikku mau makan ikan, aku 
ditukar dengan ikan, aku pun 
ditukar dengan baju kalau pe- 
milikku ingin baju.” 

”Maukah kau ikut denganku, 
ucap Manusia itu, seraya me- 

inta sang Fare menuruni anak 
gga uma lengge, kemudian 


mereka bergandengan keluar 
dari kompleks penyimpanan ko- 
moditas pangan itu, 

Pentas selesai, para pemuka 
agama dan adat berdoa kepada 
Sang Khalik atas hasil panen pa- 
di yang diharapkan cukup 
bagai bekal hidup hingga masa 
tanam-petik tahun berikutnya, 
Padi (biasanya padi bulu) pun 
dimasukkan ke uma lengge, de- 
ngan cara dilemp: 
dan masuk melalui j 


rumah penyimpanan itu. 
Sebelumnya, padi yang sudah 
dipanen dibawa dari sawah ke 
kompleks uma lengge untuk di- 
jemur, dengan cara digantung 
pada sebilah bambu yang dipa- 
zontal. Setelah kering, 


KOMPAS/KHAEHUL ANWAR 


Sebelum dimasukkan ke uma lengge, padi yang dipanen harus melalui acara ritual ampa fare. 


seperempat kg, 1 kafi (& 4 to'do 
- 2 kg), 1 kalo (10 kafi -20 kg), 1 
wuwu (10 kelo - 100 to'do - 
200 kg), dan 1 jala A0 wuwu 
(10.000 to'do - 2 ton) yang me- 
rupakan kapasitas uma lengge. 


Berbentuk kerucut 

Uma lengge berbentuk keru- 
cut, atap dan dindingnya dari 
alang-alang, memiliki tiga lantai: 
tempat duduk-duduk (amben) 
di lantai T, kemudian palawija 
dan jawawut tersimpan di lantai 
II, dan padi di lantai III, Ada 
juga jompo, yang fungsi dan 
jumlah lantainya sama dengan 
lengge, meski dinding bangun- 
annya berupa kayu. 

"Gudang" hajat hidup warga 


makan, bukan dijual,” tutur M 
Tahir Alwi, budayz 
Persej 
malingi: padi bukan alat jual be- 
li, melainkan untuk konsumsi 
domestik rumah tangga. Ini 
mengingat warga Desa Maria 
umumnya mendapatkan sumber 
nafkah dari hasil menjadi buruh 
bangunan, tukang batu, tukang 
kayu, dan lainnya. 

Keberadaan lengge dan jom- 
pa agaknya ajakan untuk hidup 
hemat. Pemilik boleh mengam- 
bil padi untuk ditumbuk setelah 
disimpan 40 hari, jumlahnya 
terbatas 25 kg-26 kg cukup un- 
tuk keperluan seminggu. 


Lengge dibangun d s da- 
taran tinggi dan sepi, kata Jon 
Karim, juru kunci lengge, ber- 
rkan pertimbangan kea- 
nan, Itu gampang dipantau 
jika ada orang yang bermaksud 
”mengambil” bahan pangan 
yang tersimpan di lumbung itu. 

Boleh jadi pula, lokasi lengge 
yang berada di atas bukit itu, 
dimaksudkan agar pemiliknya 
malas jalan kaki memikul beban 
dari rumahnya sehingga mereka 
terhindar dari sikap konsumtif. 
Itu kearifan lokal yang terus 
dikikis pola hidup metropolitan 
yang merambah hingga di 

(KHAERUL ANWAR) 


KONFLIK 


Kantor 
Freeport 
Dirusak 
Massa 


JAYAPURA, KOMPAS 
Kantor utama PT Freeport Indo- 
nesia di Kuala Kencana, Kabupa- 
ten Mimika, Jumat (21/9) siang, 
dirusak massa. Tidak hanya din- 
ding kaca yang berada di bagian 
depan kantor itu dihancurkan, 
massa yang marah juga memba- 
kar dua mobil milik karyawan 
serta merusak puluhan mobil 
dan sepeda motor yang diparkir 
tak jauh dari kantor itu. 

Sebuah ruang dikabarkan tu- 
rut terbakar, tetapi tidak sempat 
merembet ke ruangan lain. Me- 
reka juga merusak dan mencabut 
beberapa rambu lalu lintas dan 
menggunakannya untuk meru- 
sak kendaraan yang diparkir di 
dekat kantor tersebut. 

Kemarahan massa itu mem- 
buat karyawan di kantor utama 
tersebut melarikan diri ke hutan 
dan sebagian lain menumpang 
kendaraan ke arah pos keamanan 
atau ke Timika. Polisi yang ke- 
mudian datang ke lokasi kejadian 
membuat massa yang mengamuk 
melarikan diri ke hutan, 

Menurut keterangan Kepala 
Polres Mimika Ajun Komisaris 
Besar Denny Siregar, kemarahan 
massa itu dipicu belum adanya 
titik temu antara pihak PT Free- 
port Indonesia dan perwakilan 
keluarga David Beanal Kana- 
ngopme, seorang anggota staf se- 
nior PT Freeport Indonesia yang 
meninggal di Jakarta, Selasa. 

Juru Bicara PT Freeport Indo- 
nesia Ramdani Sirait mengata- 
kan, keributan terjadi saat ber- 
langsung acara doa bersama un- 
tuk David Beanal yang digelar di 
depan kantor itu. Selain menjadi 
anggota staf senior di perusahaan 
tambang tersebut, David Beanal, 
menurut Ramdani Sirait, juga 
merupakan salah satu pemimpin 
suku Amungme. 

Meningitis 

David, tutur Ramdani Sirait, 
meninggal di Jakarta pada Selasa 
lalu karena penyakit meningitis 
yang dideritanya, Terkait dengan 
hal itu, perwakilan keluarga kor- 
ban selain datang dalam acara 
doa yang digelar di Kantor PT 
Freeport Indonesia di Kuala Ken- 
cana juga membahas beberapa 
hal bersama dengan perwakilan 
perusahaan itu. 

Kepala Polres Mimika Ajun 
Komisaris Besar Denny Siregar 
tidak memerinci apa yang men- 
jadi pembicaraan kedua pihak 
tersebut. Namun, diduga karena 
ada beberapa hal yang belum 
menemukan titik temu dalam 
pembicaraan itu, massa tersulut 
kemarahannya, 

Saat ini situasi keamanan Ku- 
ala Kencana telah dapat diken- 
dalikan. Massa telah membubar- 
kan diri dan meninggalkan Kuala 
Kencana. (JOS) 


sekampung meliputi 13 lengge 
dan 93 jompa, berdiri di at: 
lahan 2 hektar itu, kata Hasan 
Abu Bakar, tokoh adat Desa Ma- 
ria, adalah bentuk an lokal 
warga dalam menyiasati hidup 
pada musim kemarau. Warga 
acapkali lalai mematikan api sa- 
at memasak dengan bahan ba- 
kar kayu dan ranting sehingga 
sering terjadi kebakaran. 

Bara api cepat menjalar karena 
tempat tinggal mereka berupa 
rumah panggung, dengan jarak di 
antara rumah berdekatan. Oleh 
karena itu, uma lengge dibangun 
agak jauh dari 
permukiman, sekitar 500 meter 
di atas bukit. Tujuannya, jika ter- 
jadi kebakaran di perkampungan, 
bekal makanan selama setahun 
itu selamat dari jilatan api. 

Apalagi, dengan geografis wi- 
layah kabupaten itu, seperti Desa 
Maria, areal sawah/ladang 1.510 
hektar, bertadah hujan, bisa di- 
tanami tiga-empat bulan dalam 
setahun. Wajar warga desa ber- 
jarak 17 kilometer dari Kota Bi- 
ma itu memiliki strategi meng- 
amankan logistiknya agar cukup 
sampai masa tanam berikutnya. 

"Dalam tradisi warga, padi 
maupun beras hanya untuk di- 


HP merekomendasikan Windows. 


Saat te 


rbaik. 


/ 


Kesempatan terbaik. 
Penawaran terbaik. 


Sekarang waktunya mendapatkan komputer baru yang 
kamu butuhkan. Kamu dan keluargamu pasti suka! 


HP Compag Presario C943-30aau 


AMD E-300 Accek 
AMD Radeon" HD 6310 graphic 
(1,30 Gitz, 1 MB Cache) 

» Free DOS 

& 147 HD BrightView LED Display 

« 2GB DORI RAM, SOOGB HOO 

» DUO RW 


Juga tersedia: 
HP Pavilion g9-12082x 


USD 499 


aled processc 


USD 349 1o-c5 


PEREKRUTAN 


Tes Calon Pegawai Negeri di Kalteng Kacau 


PULANG PISAU, KOMPAS — 
Sejumlah peserta tes penerimaan 
calon pegawai negeri sipil untuk 
Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah mempersoalkan belum 
diumumkannya hasil ujian terse- 
but. Mereka juga mempersoalkan 
kekacauan yang terjadi, bahkan 
saat tes itu diadakan, 

Menurut Dewantary (24) di 
Pulang Pisau, Kalteng, Jumat 
(21/9), ia harus mengganti lem- 
bar soal berkali-kali dalam tes 
yang dilaksanakan pada 8 Sep- 
tember 2012 itu. "Soalnya banyak 
nomor soal yang hilang, Saya cek 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


tidak ada, ganti lagi. Berulang 
terus, bahkan sampai lima kali,” 
ujarnya, 

Panitia hanya membagikan 
lembar soal tanpa mengeceknya. 
lagi. Padahal, jika lembar soal 
diambil, Dewantary harus meng- 
ulang untuk mengisi jawaban, 


Tidak serius 


Karena itu, Dewantary meng- 
anggap panitia penyelenggara tes 
tidak serius. Dewantary yang me- 
lamar untuk kebidanan D-3 juga 
keberatan dengan pengumuman 
hasil tes yang ditunda. Waktu 


Kaskus 


yang dibutuhkan untuk perja- 
lanan pergi-pulang dari rumah 
Dewantary ke Palangkaraya 
mencapai 5 jam. 

Sebelumnya, Pemprov Kal- 
teng memutuskan untuk me- 
ngembalikan hasil seleksi tes pe- 
nerimaan calon pegawai negeri 
sipil (CPNS) kepada pemerintah 
pusat. Terdapat tujuh kejanggal- 
an sehingga hasil tersebut belum 
dapat diumumkan kepada pe- 
serta tes karena menunggu per- 
baikan dari Panitia Pengadaan 
CPNS Nasional. 

Kepala Badan Kepegawaian, 


Pendidikan, — dan — Pelatihan 
(BKPP) Kalteng Agustina Dewel 
menjelaskan, pihaknya belum 
mendapatkan penjelasan dari Pa- 
nitia Pengadaan CPNS Nasional 
mengenai masalah hasil tes itu. 
Pemberitahuan masalah tersebut 
kepada panitia di Jakarta sudah 
dikirimkan melalui faksimile, Ka- 
mis (20/9). 

»Apakah panitia sudah tahu 
atau belum soal kejanggalan itu, 
kami juga belum tahu. Kami me- 
minta para peserta bersabar un- 
tuk menunggu perbaikan hasil 
tes,” ujarnya. (BAY) 


» Window Ao1mie Premium (64 Bit) 
» 14" HD BrightView LED Display 

» 2GB DORI RAM, 500GB MD) 

» DVD RW 

« Integrated High 


www.hp.com/id 


efinitian Audio 


B wwwfacebook.com/hpindonesia | KS @hanyatpuntukku 


Jakarta (021): Electronic Solution 42876611, Electronic City 51ST1T7, Infonet 62302126/6129435, CPU 
18921175/5713220/6123469/6125744, Columbia 62303995/6393106/6331511/6397241/7508927, 
Phoenixinda 6120760, IT Connect 30005S16, Sinar Mulia 5763131/759213S5, Laser Comp 72514117 
6330333/6127784, Bhinneka 62301383/57933712/2929282817203032/6126687/87756770, IT Galeri 
15921230/75921291/5760702, Octopus 62301301/62301302, Prioritas 6123175, Sentral Komputer 
A804205/8854249, Millenia Multivisi 30006190/75921310, Teguh Komputama -6122092, jena 
6120613, Simple PC 6259326/6129435 Bekasi (021): Phoenixindo 62301281, Bekasi88962477, Sentral 
Komp 8854249 Depok (021): Astro Computer (877016541 Simura (78870215) Bagar (0251): IT Galeri 


9403604, Milenia Muitivisl 8345867 Karawang (0267): Aldo Print B454618 


MISION 


AMD 


Brilliant HD 


0 2012 Mewlatt-Packard Development Company, L-P. D 2012. Advanced Micro Devices, Inc. AMD, the AMD Arrow Loga, Radeon and 
combinations thereal are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other names are for informational purposes only and may be 


ks of their respective Owners. All other trademarks are the property of their respective owners. Not all features are available 
ons ol Windows 7. This system may reguire upgraded and/or separately purchasad hardware to Install he Windows 7 software 


and take full advantage of Windows 7 functionality. See http://www,microsoft.com/windows/windows 7! for details. 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


SERBA-SERBI 
LI-KOMODO 


Gara-gara Komodo, 
Merokok Pun Berhenti 


Gara-gara Komodo, dua peserta 
Kompas Jelajah Sepeda Bali-Ko- 
modo pun berniat berhenti me- 
rokok. Dua peserta itu adalah 
Purnomo Sidi, warga Klaten, 
dan Dimas Djoko Edi dari Ta- 
ngerang, Banten. Selama ini ke- 
duanya dikenal sebagai perokok 
berat selama bertahun-tahun. 
Namun, saat mendapatkan ke- 
sempatan untuk ikut Kompas 
Jelajah Sepeda Bali-Komodo, 
keduanya pun berniat mening- 
galkan rokok karena saking se- 
nangnya terpilih menjadi peser- 
'jak lama saya ingin me- 
komodo dan ternyata dari 
jelajah sepeda ini bisa ke sana. 
Saya dan Pak Joko sepakat, ka- 
lau impian ini menjadi kenyata- 
an, kami mau berhenti mero- 
kok,” ujar Purnomo. Untuk Je- 
lajah Sepeda Bali-Komodo, di- 
rencanakan semua peserta akan 
tiba di Pulau Komodo Senin 
(24/9) pekan depan. (NIT/SEM) 


Hindari Pedas 
Makan nasi kalau tidak ada 
sambal bagi sebagian orang akan 
terasa kurang nikmat. Namun, 
Eddy Widjaja, peserta Kompas 
Jelajah Sepeda Bali-Komodo, 
benar-benar menghindari ma- 
kanan pedas. Apalagi pada etape 
kedua jelajah sepeda, ada pe- 
serta yang kena diare karena 
makan sambal superpeda 
jalanan jelajah sepeda i 


dari daripada nanti terjadi hal- 
hal yang tidak diinginkan seper- 
ti perut mulas di jalan,” kata 
Eddy, Jumat (21/9). (NET/SEM) 


Dihibur Warga Pidang 


Masyarakat Desa Pidang, Kabu- 
paten Sumbawa, Nusa Tenggara 
Barat, begitu bahagia ketika tim 
Kompas Jelajah Sepeda Bali-Ko- 
modo tiba di Pidang, Jumat 
(21/9) sore. Malam harinya, 
warga pun berbondong-bondong 
datang ke tempat peserta jelajah 
sepeda menginap, di tepi pantai 
Pidang. Bahkan, mereka juga 
menghibur peserta dengan mu- 
sik dan penyanyi cantik andalan 
kampungnya. "Kami senang se- 
kali,” ujar Joharudin (88), warga 
Pidang. (NIT/SEM) 


TANAH AIR 


Jangan Sampai Ikon Sumbawa 


Samsudin (42), Minggu (2/9), sibuk menyiapkan lima 
Jeriken atau 150 liter susu kuda liar untuk segera 
dikirim ke Bandung, Jawa Barat. Kawan lamanya 
rindu dengan susu kuda liar yang dikenal memiliki 


segudang khasiat. 


Oleh STWI YUNITA C dan SAMUEL OKTORA 


amsudin harus mencari 
S su kuda itu ke tetangga- 

nya yang masih mempu- 
nyai kuda perah, di Desa Saneo, 
Kecamatan Woja, Kabupaten 
Dompu, Nusa Tenggara Barat, 

Samsudin yang menjabat se- 
bagai Sekretaris Desa Saneo kini 
memang tidak lagi mempunyai 
kuda. Sisa kuda empat ekor mi- 
lik keluarganya telah dijual un- 
tuk mengembangkan budidaya 
jagung dan kedelai. 

"Sekarang banyak warga yang 
sudah menjual kuda mereka, 
terutama sejak pembeli susu ku- 
da sepi,” ungkap Samsudin, 

Samsudin mengenang pula, 
ayahnya, Ahmad (80), 
dulu mempunyai 40 
ekor kuda dan dari ha- 
sil kuda itu di anta 
nya untuk biaya 
. Namun, kini, ku- 
da-kuda gagah itu te- 
lah tiada. 

Kondisi ini ironis 
karena Saneo merupa- 
tu sentra 
penghasil susu kuda li- 
ar di Dompu, selain Desa Ta- 
ropo, di Kecamatan Kilo. 
Jumlah penduduk De: 


sau 


dari 800 keluarga. Dari j 
itu, warga Sanco yang mempu- 
nyai kuda telah banyak berku- 
rang, diperkirakan saat ini ha- 
nya sekitar 10 keluarga. 

Dinas Peternakan Kabupaten 
Dompu mencatat, populasi kuda 
menurun sejak tahun 2006 
hingga 2010, yakni dari 7.292 
ekor berkurang menjadi 6.715 
ekor, Meski untuk populasi ku- 
da secara keseluruhan di Pulau 
Sumbawa trennya meningkat, 
yakni dari 57.908 ekor menjadi 
63.677 ekor (2006-2010). 

Bahkan populasi kuda di Sa- 
neo, tahun 2006 sebanyak 506 
ekor, diperkirakan saat ini (ta- 
hun 2012) hanya 125 ekor, ter- 
masuk anak kuda, Kuda perah 
mungkin tinggal 30-50 ekor. 


KON 


Jelajah 
sepera 


Khasiat susu kuda 

Diana Hermawati dari Ke- 
menterian Pertanian telah me- 
neliti khasiat susu kuda liar 
Sumbawa tahun 1997-2005. Da- 
lam penelitian disertasi dokto- 
ralnya, Diana menemukan an- 
timikroba alami galaktoferin 
yang bermanfaat untuk mem- 
bunuh bakteri pada saluran 
pencernaan, saluran pernapas- 
an, sebagai probiotik. 

Susu kuda liar juga bagus un- 
tuk penderita asma, leukimia, 
'TBC, tipus, kolera, disentri, 
asam urat, kolesterol, tekanan 
darah tinggi, mag, lever, ginjal 
dan kanker, Kehebatan susu ku- 
da itu yang membuat 
permintaan pasar ter- 
hadap susu kuda liar 
Sumbawa makin me- 
ningkat, 

Namun, Ketua 
lompok Ternak Su: 
Kuda Liar Hatta me- 
ngemuk: i 
pemerahan s kuda 
di Saneo telah banyak 
berubah, terutama se- 
jak kejadian tahun 2006, 

Masyarakat setempat banyak 
yang menjual kuda mereka, di 
antaranya ke Sulaw 
usu kuda terpuruk, bah- 
is tidak ada pembeli. 

Kala itu banyak pengecer 
yang mencari keuntungan de- 
ngan mencampur susu kuda asli 
dengan air dan pengawet 
hingga kualitasnya tidak b 
pertanggungjawabkan. Konsu- 
men pun enggan membeli. 

"Kasus lainnya, banyak peng- 
ecer yang mengambil dulu susu 
dari peternak dengan janji uang- 
akan diserahkan setelah su- 
su terjual, Namun pengecer itu 
tak membayar, peternak pun 
banyak yang merugi hingga 
mencapai Rp 70-an juta. Sejak 
itu, masyarakat di sini banyak 
yang tak mau lagi mengelola su- 
su kuda,” ujar Hatta. 

Menurut Ketua Kelompok 


KOMODO 


KUDA SUMBAWA 


- 


Jenis Lemak () — Protein (i) 
Kambing 409 371 
Ikan Paus 2221 1,90 
Kelinci 13,60 12,95 
Kerbau 740 474 
Kuda 1,59 2,00 
Domba 8,28 54 
Anjing Laut 54,20 12,00 
Sapi 3,90 3,40 
Manusia 3,80 1,20 


Sumber: Panelitlan Diana Herawati, Kementerlan Pertanian 


Peternak Kuda Hidup Bersama 
Arifin, untuk memperbaiki citra 
1 kuda liar dari Saneo, ma- 
yarakat setempat kemudian 
membentuk kelompok peternak 
kuda dan hingga kini telah ter- 
bentuk dua kelompok, yaitu ke- 
lompok Susu Kuda Liar dan ke- 


Komposisi Kandungan Gizi Susu 


K3 
Sontika Indonesia 


LAUT IN 
Sumpawa FLORES 
esar ' Domi ima 
PUN Bi 


7 
Taliwane 
kada wig P Sumbawa 
SAMUDRA 3g km 


Toga 
HINDiA Jok Reda 


Laktosa (Hi) Abu (#) Air (io) 
1,20 0,79 87,81 
1,79 Lbb 63,00 
240 255 68,50 
464 0,78 82,11 
64 0,41 89,86 
178 0,90 80,60 

bi 0,53 34,00 

180 0,72 87,10 

700 0,21 87,60 
GUNAWAN 


lompok Hidup Bersama. 
Mereka sepakat agar permin- 
taan susu dari luar ke Saneo 
melalui satu pintu, yakni lang- 
sung kepada kelompok tani se- 
tempat, bukan ke pengecer. 
itu dimaksudkan untuk menja- 
min kualitas 


- 
| MC PERTAMINA 


PERTAMINA 
— Sobat Bumi — 


KOMPAS, 


Pasar membaik 

"Sejak kelompok tani ternak 
terbentuk, konsumen yang 
menjadi langganan langsung da- 
tang memesan kepada kami, bu- 
kan ke pengecer, Sejak tahun 
2011, tanda-tanda p: u 
kuda mulai membaik. Pesanan 
kini terus bertambah, pelanggan 
kami selain di tingkat lokal 
(Dompu dan sekitarnya), juga 
dari Jawa Barat, Jakarta, bahkan 
Sumatera," kata Arifin, 

Menurut Medis Veteriner 
Kementerian Pertanian Diana 
Hermawati, tak mudah untuk 
mengembalikan citra susu kuda 
liar, Perlu fasilitas, pembinaan, 
dan pengawasan dari pemerin- 
tah daerah, terutama menyang- 
kut faktor keamanan pangan, 
termasuk aspek pemasaran, 
pendampingan untuk penge- 
masan, segel, dan label 
produk. 

"Kondisi secara umum di 
Sumbawa sama, pembinaan dari 
tiap-tiap pemda sangat lemah 
terhadap peternak kuda. Peter- 
nak susu kuda seperti jalan sen- 
diri-sendiri. Kasus seperti penu- 


Hilang 


Susu kuda liar 
disajikan sebagai 
hidangan di rumah 
anggota Kelompok 
Tani Hidup 
Bersama, Desa 
Saneo, Kecamatan 
Wajo, Kabupaten 
Dompu, Nusa 
Tenggara Barat, 
Jumat (7/9). Mereka 
mengepak susu 
kuda liar untuk 
dijual di pasar. Desa 
Saneo merupakan 
salah satu sentra 
produksi susu kuda 
liar di Kabupaten 
Dompu. 


INDIA ASEYAWAN 


runan populasi kuda perlu prog- 
ram khusus, Hal ini perlu di- 
perhatikan secara serius karena 


ng Padahal, kualitas su- 
su kuda liar dari NTB yang pa- 
ling baik di Indonesia,” kata Di- 


inas Koperasi Per- 
strian Perdagangan dan 

Pertambangan Energi Kabupa- 
ten Dompu Khairul Insyan 
mengatakan, pengolahan dan 
produ su kuda di Dompu 
masih dalam skala industri 
rumah tangga. 

Pemberdayaan dan pendam- 
pingan terhadap peternak kuda, 
juga menyangkut populasi kuda, 
perlu perhatian pemda di Sum- 
bawa. Amat disayangkan kalau 
peternakan susu kuda liar di 
Dompu khususnya dan Sumba- 
wa umumnya kelak hanya ting- 
gal nama, atau yang tersisa ha- 
a-kuda pacuan untuk hi- 
. Warga Saneo pun 
kini banyak yang melepas pe- 
merah: su kuda karena lebih 
tertarik dengan budidaya ja- 
gung. (KHAERUL ANWAR) 


JELAJAH BALI-KOMODO 


Sumbawa Jalur Tersulit, Cuaca Mencapai 46 Derajat Celsius 


SUMBAWA, KOMPAS — Cu- 
a panas sekitar 46 derajat cel- 
s, angin kencang, dan jalan 
rusak menjadi tantangan terbe- 
sar di jalur Sumbawa dalam etape 
IV Jelajah Sepeda Bali-Komodo. 
Jalur sabana itu menjadi jalur 
tersulit dalam jelajah sepeda 
yang pernah digelar Kompas. 
Tenaga tim Kompas Jelajah Se- 
peda Bali-Komodo pun terkuras. 

Dalam etape empat ini, tim 
bergerak sekitar pukul 0700 dari 
Hotel Tambora di Sumbawa Be- 
sar menuju Kecamatan Pidang di 
Kabupaten Sumbawa, Nusa 
Tenggara Barat. Jarak tempuh 
kali ini 19 kilometer (km). Me- 
reka dilepas oleh iring-iringan 
komunitas MTB Sumbawa. 

Di awal perjalanan, tim jelajah 
sepeda sudah dihadapkan pada 
tanjakan dan turunan saat me- 
nuju perbatasan kota Sumbawa 
besar sepanjang 4 km. Setelah 
melewati tanjakan dan turunan, 
tim pun disambut dengan cuaca 
panas. Pada pukul 1.00, suhu di 
jalur Sumbawa Besar Plampang 
mencapai 41-42 derajat celsius. 
Di sepanjang jalur pun tidak ada 
peneduh berupa pohon atapun 
bangunan. Hanya ada padang sa- 
bana di kanan-kiri jalan. 

Angin kencang membuat kerja 
para penjelajah sepeda kian be- 
rat. Memasuki Kilometer 19 di 
Plampang, beberapa anggota tim 
jelajah mulai tercecer di bela- 
kang. Tim Marshal dan motoris 
harus berkali-kali bolak-balik 
mengitari barisan untuk men- 
dorong anggota tim yang ter- 
tinggal. 

Menurut salah seorang peser- 


FG 
"TN 


Tn 


Pidang 
PiSUMBAWA 


ETAPE 5 


Pidang-Dompu-Sila-Bima 


ta, Gunung Aditomo, angin ber- 
embus sangat kencang. Anggota 
tim yang terlepas dari kelompok 
akan kesulitan menyusul karena 
akan melawan angin sendirian. 
Regrouping pun dilakukan di Ki- 
lometer 20. 

Setelah rehat sekali, tim lang- 
sung bergerak lagi menyusuri 
Plampang dengan kecepatan 20 
km per jam atau lebih rendah 
dari kecepatan rata-rata selama 
ini yang mencapai 23 km perjam. 
Di jalur ini, cuaca masih panas 
ditambah lagi dengan dorongan 
angin dari samping kiri dan ka- 
nan. Seorang anggota tim ter- 
paksa dievakuasi karena cidera, 
tetapi kembali bergabung setelah 
makan siang. 

Pada pukul 12.00, tim pun ber- 
istirahat di Balai Pertemuan war- 
ga, Desa Muer, Kecamatan Plam- 


- Bima 
siap" Xa 
DOMPU 


DICRY/DIMAS 


pang, untuk makan siang seka- 
ligus shalat Jumat di Masjid Desa 
Muer. Sekitar pukul 14.00, tim 
kembali melanjutkan perjalanan 
ke Pidang. Suhu sudah mening- 
kat menjadi 46 derajat celsi' 
Embusan angin pun tetap tinggi. 
Kerja tim jelajah kian berat ka- 
rena jalur yang dilalui sebagian 
masih diperbaiki. Di jalur ini, 
masih terdapat kerikil dan ba- 
tu-batu sebesar kepalan tangan di' 
tengah jalan. 

Tim bergerak dalam kecepat- 
an konstan 20 km per jam, tetapi 
beberapa anggota tim sebagi 
tercecer di belakang. Seusai is- 
tirahat keempat, peserta kembali 
menghadapi tanjakan dan turun- 
an. Suhu udara mulai turun men- 
jadi 32 derajat celsius. Rombong- 
an pun akhirnya sampai di Pi- 
dang, sekitar pukul 1700. 


Peserta meninggalkan Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, untuk 
menuju garis finis di daerah Pidang, Sumbawa, Jumat (21/9). Pada etape keempat Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo kemarin, peserta menempuh perjalanan sejauh 119 kilometer. 


Marta Murfreni Road Captain 
Tim Kompas Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo mengatakan, tim 
sudah terlihat kelelahan karena 
itu mereka perlu berhenti se- 
bentar untuk beristirahat. Me- 
nurut Marta, jalur Sumbawa me- 
rupakan jalur tersulit yang per- 
nah ditempuh tim penjelajah se- 
peda Kompas selama empat kali 
ekspedisi tur sepeda. 

"Ketinggian tanjakan hanya 
170 meter di atas permukaan 
laut. Namun, cuaca yang panas, 
angin kencang, dan jalan rusak 


memberatkan sepeda. Ini jauh 
lebih berat dibandingkan dengan 
jalur Surabaya-Jakarta, Anyer- 
Panarukan, ataupun Jakarta-Pa- 
lembang,” kata Marta, 


Menginap di tenda 

Pada Kamis malam lalu, tim 
jelajah menginap di sebuah lahan 
di tepi pantai Desa Empang Ke- 
camatan Pidang. Mereka disam- 
but dengan organ tunggal dan 
ikan bakar yang disiapkan oleh 
Korem 162 Wira Bhakti dan Ko- 
dim 1607 Sumbawa. 


Komandan Rayon Militer 1607 
021 Empang Kapten Infanteri 
Mulyanto mengatakan, lapangan 
dan tenda disiapkan prajurit ber- 
sama dengan warga Empang. Se- 
lama seminggu penuh mereka 
bekerja membersihkan lapangan. 
Peserta menikmati ikan segar 
panggang yang disajikan. 

"Menginap di tenda ini, kami 
benar-benar menemukan makna 
jelajah dan petualangan sesung- 
guhnya. Ini sangat menarik,” ujar 
Djoko Eddy $, peserta asal Ta- 
ngerang. (NYT/SEM/JAN/ANS) 


INFLASI BIMA 


Busana, 
Penyumbang 
Terbesar 


BIMA, KOMPAS — Inflasi di 
Kota Bima, Pulau Sumbawa, Nu- 
sa Tenggara Barat, dalam bulan 
Juni, Juli, dan Agustus, cende- 
rung fluktuatif, dari 0,53 persen 
turun menjadi 043 persen, tetapi 
naik lagi menjadi 0,71 persen. 
Kenaikan inflasi yang disebutkan 
terakhir umumnya disumbang- 
kan dari pembelian busana mus- 
lim di kota itu. 

"Inflasi 0,71 persen itu cukup 
bagus dan inflasi di Kota 
Bima disumbangkan oleh pem- 
belian busana muslim,” ujar 
Imam Maliki, Kepala Dinas Per- 
industrian dan Perdagangan 
NTB, Jumat (21/0) sore, dalam 
acara Pelatihan Teknis Pewar- 
naan Benang Tenun Bagi Perajin, 
di Bima. 

Kontribusi pembelian busana 
muslim terhadap inflasi menca- 
pai 80 persen, kata M Farid, 
Kepala Dinas Koperasi, Perin- 
dustrian, dan Perdagangan Kota 
Bima. Itu terjadi menyusul me- 
ningkatnya kebutuhan warga 
menjelang Lebaran, menjadikan 
harga pakaian muslim untuk pria 
dan wanita cenderung naik. 

Apalagi 99 persen warga kota 
itu, pria dan wanita, dipa: 
mengenakan pakai 
terutama model gamis, yang bi- 
asanya digunakan penduduk di 
Timur Tengah. Dari kacamata 
ekonomi, tren itu memberi pe- 
luang pemasaran bagi produk ke- 
rajinan tenun, melakukan diver- 
sifikasi produk. (RUL) 


Trade in 


104 4 3070. 


kasur lama, 


N ribu 
free gft 2 TV LED « SOFA « SOFA BED 00 


HANDAL FURNITU 


« Boul jading Serpong Ruko Moscow 11-13 : 0212900160, 71008972 
Jl. Pahlawan Seribu ABCD BSD Chy 3900 1-3 
- Cibubur F JL Alternatif CIBUBUR : 02184524: 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


Ahli Waris Rusak Sekolah 


Murid Terpaksa Belajar di Emperan 


TANGERANG 
SELATAN, KOMPAS — 
Sejumlah ruang kelas di 
Sekolah Dasar Negeri 
VII Jombang, RT 001 
RW 005, Kelurahan 
Jombang, Ciputat, 
Tangerang Selatan, 
ditutup serta dipagari 
sejumlah orang yang 
mengklaim sebagai ahli 
waris pemilik lahan di 
sekolah tersebut. 


Akibatnya, puluhan murid di 
sekolah itu selama beberapa hari 
terakhir, hingga Jumat (21/9), ha- 
rus belajar di emperan. 

Dua spanduk masih terpasang 
dan pagar masih berdiri di seko- 
lah itu. Spanduk itu, di antaranya, 
bertuliskan, “Dilarang Mema- 
suki/Menggunakan Area Sekolah 
Ini Tanpa Seizin Ahli Waris (Alm) 
H Nurdin Yahya.” 

Spanduk lain yang tertempel 
di salah satu jendela ruang kelas 
di antaranya bertuliskan, "Tanah 
Ini Tidak Dijual, Sudah cukup 
Pemerintah Memakai Gratis - 26 
Tahun TTD Hj Syam: 

"Spanduk dan pagar itu dipa- 
sang mendadak pada Senin siang 
lalu, akhirnya mulai Selasa mu- 
rid-murid terpaksa bergantian 
belajar di teras," kata Miyatun 
(47), guru agama di SDN VII 
Jombang. 

Selain itu, orang yang meng- 
klaim sebagai ahli waris pemilik 
lahan juga mendirikan pagar di 
tengah-tengah halaman sekolah, 
membagi kompleks sekolah ter- 
sebut menjadi dua. Pagar itu ter- 
lihat terbuat dari bambu dan di- 
buat dengan serampangan. 

Paku untuk menempelkan ba- 
tang-batang bambu itu terlihat 
mencuat sehingga mengancam 
keselamatan anak-anak yang ber- 
main di salah satu bagian ha- 


Sekolah Dasar Negeri VII Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, ditutup dan dip: 


KOMP: YO EKO PRIHANANTO 


ang pagar oleh pihak yang mengklaim sebagai ahli 


waris pemilik lahan. Akibatnya, murid harus belajar di emperan kelas. Murid keluar selepas belajar, Jumat (21/9). 


laman, Pagar bambu ini kurang 
lebih setinggi 1 meter. 

“Sebenarnya guru dan orang- 
tua murid menentang pemagai 
an ini, tetapi kami tidak berani 
mencopotnya,” kata Miyatun. 

Menurut guru di sana, pema- 
garan dan pemasangan spanduk 
itu dilakukan empat orang se- 
kitar pukul 12.00, Senin (17/9). 

Tidak semua ruang kelas ditu- 
tup, Ruang kelas yang tidak boleh 
dipagari hanya ruang kelas VTA, 
kelas VIB, kelas VA, dan ruang 
praktik komputer, 


Belajar di emperan 

Sekolah dasar yang terletak 
sekitar 50 meter dari rel jalur 
Serpong-Jakarta itu kini tinggal 
memiliki empat ruang kelas saja. 
Sekolah ini sekarang menam- 


pung 870 murid. 

Akibat penyegelan ini, pihak 
sekolah terpaksa menggunakan 
ruang kelas a bergantian se- 
hingga ada siswa yang terpaksa 
belajar di emperan. 

Murid-murid di sekolah itu ha- 
rus belajar di emperan salah satu 
ruang kelas yang tidak ditutup 
dan dipagar, Mereka belajar de- 
ngan berlesehan di lantai emper- 
an yang berukuran sekitar 2 x 4 
meter, 

Sumarsih (34), salah satu 
orangtua murid warga RT 03 RW 
06, menyayangkan tindakan pe- 
nutupan dan pemagaran itu, 

"Kayaknya tidak punya hati 
banget, kasihan anak-anak yang 
mau belajar, Anak-anak ini kan 
tidak tahu permasalahan, tiba-ti- 
ba harus belajar di emperan,” 


kata Sumarsih, yanganaknya ma- 
sih belajar di kelas TIL 


Peran pemerintah kota 

Sumarsih berharap Dinas Pen- 
didikan atau Pemerintah Kota 
Tangerang Selatan segera me- 
nyelesaikan permasalahan ini se- 
hingga anak-anak bisa belajar de- 
ngan tenang. 

"Kami maunya masalah ini se- 
gera selesai, Kasihan anak-anak, 
apalagi yang kelas enam, mereka 
kan harus menghadapi ujian ke- 
lulusan, harusnya bisa belajar de- 
ngan tenang, nya. 

Kepala 


s Pendidikan Ta- 
ngerang Selatan Mathodah be- 
lum bisa dikonfirmasi, Kepala 
Bagian Hubungan Masyarakat 
dan Protokol Tangerang Selatan 
Azhar Syam'un Rakhmansyah 


mengatakan bahwa pemerintah 
kota saat ini tengah mengupa- 


yakan penyelesaian permasalah- 
an tersebut. 


atau masalah hukum. Kami sam- 
ih menginven- 
s aset pem 
tah kota karena lahan sekolah itu 
limpahan dari Pemkab (Tange- 
rang), ujar Azhar, 

Mengenai murid yang harus 
belajar di emperan, Azhar me- 
nyatakan, pemerintah kota se- 
gera mengupayakan agar murid 
bisa belajar dengan layak. 

“Kami segera berkoordinasi 
dengan aparat, seperti kelurahan, 
untuk mencari solusinya,” ujar 
Azhar. (RAY) 


UNJUK RAS 


Polda Metro: Jakarta 
Kondusif dan Terkendali 


JAKARTA, KOMPAS — Pas- 
ca-pemungutan suara Pilkada 
DKI Jakarta, keamanan dan ke- 
tertiban masyarakat di Jakarta 
dan daerah sekitarnya dinyata- 
kan tetap kondusif dan terken- 
dali. 

Namun, Polda Metro Jaya be- 
lum berencana menarik pasukan 
yang sudah digelar hingga satu 
hari menjelang pencoblosan. 

"Alhamdulillah — pelaksanaan 
pencoblosan dan penghitungan 
suara kemarin lancar, Di bebe- 
rapa TPS memang ada gangguan 
kecil, tetapi diselesaikan di 
TPS itu sendiri. Sampai saat ini, 
tidak ada hal-hal yang harus ber- 
lanjut diselesaikan di kepolisian, 
tutur Kepala Bidang Humas Pol- 
da Metro Jaya Komisaris Besar 
Rikwanto, Jumat (21/9) siang. 

Sejauh ini, lanjutnya, penga- 
manan serta pengawalan kotak 
dan kertas suara dari TPS ke 
kelurahan lalu ke kecamatan, 
berlangsung lancar. Polisi ber- 
tugas mengamankannya selama 


"Mereka sepanjang waktu ber- 
ada di kelurahan dan kecamatan, 


Rikwanto mengimbau, agar ma- 
syarakat turut menjaga kamtibmas 
dengan sabar menunggu penghi- 
tungan resmi dari Komisi Pemi- 
lihan Umum Provinsi DKI Jakarta, 
Terkait dengan itu juga, pasukan 
pengamanan belum ditarik. 

Operasi Mantap Praja 2012, 
yang sasarannya mengamankan 
pelaksanaan Pilkada DKI Jakar- 
ta, akan berlangsung sampai ke- 
giatan pelantikan gubernur/ca- 
lon gubernur selesai, 

Menurut Rikwanto, 
operasi masih berlangsung, pa- 
sukan tetap digelar, paling tidak 
disiagakan. Penarikan atau pe- 
ngurangan personel bergantung 
i. Namun, yang pasti 
aja 2012 akan 
awal bulan 


selama 


Oktober. 


Demo anti-AS 


Saat ini, ungkap Rikwanto, ke- 
polisian juga mengantisipasi ke- 


Operasi Mantap Praja 
2012 berlangsung 
sampai pelantikan 

gubernur DKI. 
Rikwanto 


mungkinan adanya unjuk rasa dari 
elemen masyarakat terkait dengan 
isu global, film penistaan terhadap 
Nabi Muhammad SAW. 

Namun, sejauh ini, belum ada 
elemen masyarakat yang mem- 
beri tahu ke pihak kepolisian 
akan melakukan unjuk rasa be- 
sar-besaran ke Kedutaan Besar 
Amerika Serikat (AS). 
nggung soal keputusan ke- 
dutaan itu sampai menghentikan 
pelayanannya, Rikwanto menga- 
takan, keputusan itu sepenuhnya 
berdasarkan kebijakan dan per- 
sepsi dari Pemerintah AS, yang 
kemungkinan melihat kond 
tuasi secara global terkait dengan 
isu film tersebut. 

Polda Metro Jaya juga tetap 
melakukan pengamanan di Ke- 
imana 


aman-aman saja, Berunjuk rasa 
memang tidak dilarang karena 
ada peraturannya. Kalau unjuk 
rasanya anarkistis, tentu akan di- 
tindak tegas,” katanya. (RTS) 


NCURIAN 


SD Negeri Pun Diincar Maling 


ekolah Dasar Negeri 6 Ba- 
Su Ampar, Kramatjati, Ja- 

karta Timur, dibobol ma- 
ling pada Jumat (21/9) dini hari. 
Tak tanggung-tanggui unit 
layar komputer, 1 unit CPU, 
1 laptop, 1 proyektor, 1 unit po- 
wer supply, dan amplop berisi 
uang Rp 1,2 juta dibawa lari 
pencuri dari sekolah itu. 

Meski barang dicuri banyak, 
aksi itu pun luput dari peng- 
awasan penjaga sekolah, Kemis 
Suyanto (46). Dua buruh ba- 
ngunan, Imron dan Marjo, yang 
sedang memperbaiki sekolah 
tersebut, juga tak mengetahui. 

Barang-barang tersebut dicuri 
dari ruang perpustakaan elek- 
tronik dan ruang kantor kepala 
sekolah di sebelah perpustaka- 
an, Diduga kuat pelaku masuk 
melalui jendela karena daun-da- 
un jendela nako di kedua ru- 
angan itu hilang sebagian, 

Pelaku bisa melaksanakan ak- 
sinya dengan mulus karena se- 
mua jendela di kedua ruangan 
tersebut tidak dilindungi dengan 
terali. 

Pencurian baru diketahui Ke- 
mis saat memulai aktivitasnya, 
membersihkan ruangan kelas, 
menjelang subuh. 

”Lagi bersih-bersih, saya lihat 
semua layar komputer di ruang- 
an komputer itu hilang. Lang- 
sung saya telepon salah satu gu- 


sekolah itu mengaku, pada ma- 
lam itu dia tidur sangat lelap 
karena kelelahan, Sehari penuh 
ia membantu memperbaiki ru- 
angan sekolah bersama Imron 
dan Marjo. 

Kamar penjaga sekolah tem- 
pat Kemis menginap terletak di 
paling ujung bangunan sekolah. 
Sementara ruangan komputer 
dan kepala sekolah yang dibobol 
maling berada di ujung lain, 
yang jaraknya mencapai 30 me- 
ter dari kamar penjaga sekolah. 

Kepala SDN 6 Batu Ampar 
Suhartanti mengungkapkan, da- 
ri penyelidikan kepolisian, didu- 
ga pelaku berjumlah 3 sampai 4 
orang. Mereka menumpang mo- 
bil yang diparkir di jalan yang 
ada di samping sekolah. 

”Salah satu orangtua siswa 
yang tinggal dekat sekolah me- 
nyaksikan ada mobil diparkir di 
samping sekolah pada Jumat di- 
ni hari itu. Dia jadi saksi kasus 
ini,” katanya. 

Pelaku kemudian masuk le- 
wat kebun di belakang sekolah 
dengan melompati pagar. 


"Mereka lompat pagar lagi 
saat masuk ke area bangunan 
sekolah, dan baru masuk ke ru- 


angan lewat jendela,” ujar Su- 
hartanti, sambil menunjukkan 
jalan yang diduga dilalui pelaku. 

Menurut Suhartanti, bebera- 
pa hari ini kebun di belakang 
sekolah memang sedang dibe- 
nahi, agar bisa digunakan se- 
bagai tempat bermain siswa. 

Untuk itu, Suhartanti menu- 
gaskan pembenahan kebun itu 
kepada Imron dan Marjo. "Saya 
minta mereka berdua untuk 
membenahi kebun itu biar bisa 
digunakan anak-anak bermain. 
Kebun itu milik sekolah, cuma 
sudah lama tak diurus,” kata Su- 
hartanti. 

Setelah berhasil memasuki 
area sekolah, para pelaku diduga 
langsung melakukan aksinya se- 
kitar pukul 03.00. Sebanyak 32 
layar komputer diangkut dari 
ruangan perpustakaan elektro- 
nik di sekolah itu dengan cara 
memotong kabel yang terhu- 
bung ke jaringan server. 

Sebanyak 3 CPU dari ruang- 
an komputer itu juga turut di- 
angkut. Cuma memang hanya 
satu yang akhirnya diambil pe- 
laku, sedangkan dua CPU lain 
ditinggal di kebun belakang se- 
kolah. 

Pelaku juga mengambil satu 
unit power supply yang ada di 
ruangan itu. 

Sementara di ruangan kepala 
sekolah, pelaku membongkar le- 
mari yang ada di ruangan ter- 
sebut. Dari lemari itu, pelaku 
mengambil 1 unit proyektor, 

1 laptop yang berisi data nilai 
siswa, dan 1 amplop berisi uang 
Rp 1,2 juta. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Divre sw 


Suhartanti mengaku, peralat- 
an komputer yang dicuri itu ba- 
ru beberapa minggu dipasang 
teknisi komputer. Menurut ren- 
cana, komputer tersebut akan 
digunakan untuk praktik kom- 
puter siswa dan juga memenuhi 
kebutuhan siswa mencari bahan 
pelajaran di internet. 

Namun, karena anggarannya 
terbatas, menurut Suhartanti, 
bantuan komputer dari peme- 
rintah itu tak disertai bantuan 
pengamanan ruangan. Akibat- 
nya, jendela ruangan komputer 
itu belum dilengkapi terali. 

“Saya sendiri, menurut ren- 
cana, baru mau pasang terali di 
ruangan itu, termasuk ruangan 
saya. Sebab, sekarang saja kami 
sudah mengeluarkan biaya cu- 
kup banyak untuk memperbaiki 
toilet siswa dan beberapa ru- 
angan yang rusak, termasuk 
membenahi kebun belakang se- 
kolah,” tuturnya. 

Kepala Unit Reserse Kriminal 
Polsek Kramatjati Ajun Komi- 
saris Bambang mengungkapkan, 
pihaknya kini tengah memeriksa 
empat saksi dalam kejadian ter- 
sebut, di antaranya Kemis, Im- 
ron, dan Marjo yang sedang be- 
kerja memperbaiki bangunan di 
sekolah itu. Satu lagi adalah 
orangtua siswa yang sempat me- 
nyaksikan adanya mobil yang 
diparkir di samping sekolah pa- 
da Jumat dini hari itu. 

”Kami masih mendalami ka- 
sus ini untuk mengungkap para 
pelakunya,” katanya. 

Untuk menjaga keamanan 
properti sekolah, menurut Bam- 
bang, sebaiknya pihak sekolah 
melindungi setiap ruangan de- 
ngan terali. (MDN) 


Cruise Control 


With a 28L Duramax diesel engine that 
delivers up to180 horses and a best-in-class 
third row it makes exploring your world just a 
little easier. The all-new Trailblazer. 


(Fi Chevrolet Indonesia (“1 @Chevyindonesia | www.chevrolet.co.id 
Tol Free 0 80010 CHEVY (24389) |3 Years Unilimited Mileage Warranty | Car specifications and colours may vary by country. 


Feature list: Diesel, 4 Cylinder, 251, DI, Turbo | Diesel, 28L, DI. DOHC, Turbo | Transmission: Manual 5 Speed Automatic 6 Speed / 
Part-time 4WD | Hill Descent Control | Electronic Traction Control | Front & Rear Tow Hook | Functional, Driver (6-Wary) Projector 
Headlamps | ORVM with Turn Indicators / Headlight Levelling System | Rear, Front Fog Lamps | 8 Speaker, Premium Audio System | 


1 RA BL ate 


Body-in, wheels out 
design philosophy. 


METROPOLITAN 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


Flora Fest di Ancol 


Ancol Taman Impian kembali 
menggelar sebuah kegiatan fes- 
tival pameran dan bursa tanam- 
an bertajuk Flora Fest 2012 di 
Ocean Ecopark, Ancol Taman 
Impian, Jakarta Utara, pad: 
September hingga 14 Oktober 
Rangkaian acara ini bertemakan 
cinta lingkungan serta bersifat 


kat tentang aneka tanaman, 
lingkungan, dan penghijauan. 
Dalam festival itu, akan digelar 
bursa tanaman hias dengan har- 
ga murah. Menurut Manajer 
Marketing PT Pembangunan Ja- 


ya Ancol Sofia Cakti, selain ta- 
naman hias, dalam festival itu 
akan dipamerkan tanaman bu- 
ah, tanaman langka, perlengkap- 
an tanam, ayam serama, ayam 
ketawa, burung berkicau, dan 
reptil, Festival ini akan didu- 
kung oleh Hijau Daun Band se- 
bagai Duta Flora Fest. 
(RWN/MDN) 


Gubernur Baru Diminta 


Bangun ”Underpass” 
Menteri BUMN Dahlan Iskan 
mengatakan akan segera bekerja 
sama dengan Gubernur DKI Ja- 
karta terpilih untuk memba- 
infrastruktur jalan under- 
Pihak BUMN segera be- 
sama untuk membangun 
24 underpass (jalan bawah ta- 
nah) di perlintasan rel kereta 
api. Selain itu, juga akan dise- 
diakan lahan milik BUMN un- 
tuk pembangunan enam ruas 
Jalan Tol Dalam Kota," kata 
Dahlan, di kantor Kementerian 
BUI rta, Jumat (21/9). 
Saat ini, kemacetan merupakan 
salah satu wajah buruk DKI Ja- 
rta dan itu harus segera di- 
lesaikan karena memboroskan 
ktu dan energi. Untuk me- 
realisasikan pembangunan un- 
derpass di bawah perlintasan ke- 
reta api, pihaknya akan mel 
batkan PT Kereta Api Indonesia 


sebut, terutama terkait dengan 
h penggunaan lahan 
arnya. Sementara untuk 
pembangunan jalan tol dalam 
kota bisa disinergikan dengan 
BUMN karya, seperti Hutama 
Karya dan Adhi Karya. 
(ANTARA) 


Fauzi Bertugas hingga 7 Oktober 


Mendagri: Pengunduran Diri Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo Tak Bisa Dihalangi 


JAKARTA, KOMPAS — 
Gubernur DKI Jakarta 
Fauzi Bowo menyatakan 
akan tetap melaksanakan 
tugas sampai serah 
terima jabatan pada 7 
Oktober. Sehari setelah 
pemungutan suara, 
Jumat (21/9), Fauzi tetap 
bekerja seperti biasa di 
Balaikota DKI Jakarta. 


Sekitar pukul 09.00, mobil di- 
nas Gubernur DKI telah terlihat 
di tempat parkir di samping ge- 
dung Balaikota DKI. Gubernur 
juga bertemu dengan segenap ji 
jaran satuan kerja perangkat di 
erah (SKPD) dan unit ker 
perangkat daerah (UKPD) 
lingkungan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta, 

Pada siang hari, Fauzi terlihat 
menunaikan salat Jumat di arca 
Balaikota. Seusai salat Jumat, dia 
melayani pertanyaan para war- 
tawan yang sudah menanti. 
"Saya masih jadi gube 
hingga 7 Oktober, Jadi, peker 
saya masih banyak, menyeles 
kan hal rutin. Yang penting, pe- 
layanan masyarakat jangan sam- 
pai terganggu,” kata Fau: 

Pada pemungutan suara Pil- 
kada DKT Jakarta putaran kedua, 
sehari sebelumnya, berd n 
metode hitung cepat, Fauzi yang 
ber) ngan dengan Nachrowi 
Ramli tertinggal dalam peroleh- 
an suara dengan pasangan Joko 
Widodo-Basuki Tjahaja Purna- 
ma, Fauzi menyata menghor- 
mati hasil hitung cepat itu sem- 
bari menunggu penghitungan 
resmi Komisi Pemilihan Umum 
DKI Jakarta. 


Pengunduran diri Jokowi 


Joko Widodo tinggal meng- 
ajukan pengunduran d ebagai 
Wali Kota Solo 
Kota Solo apabila ditetapkan se- 
bagai pemenang dalam Pilkada 
DKI Jakarta. Tidak ada yang bisa 
menghalangi jalan Jokowi me- 
nuju kursi Gubernur DKI 
Jakarta. 

"Hak orang untuk mundur 


jabatan) atau maju (dalam 
). DPRD harus menei 
Kalau perlu, Kemendagri b 
irimkan tim dan memfa- 
: seperti di Garut (peng- 
unduran diri Wakil Bupati Garut 
Dicky Chandra). Apalagi ini 
lan tidak ada la- 
rangan seorang kep: daerah 
lonkan diri di daerah ” 


in, 
tutur Menteri Dalam Negeri Ga- 
i, kemarin, 


Jaga kualitas layanan 


Fauzi Bowo menegaskan, dia 
juga akan tetap memantau pe- 
layanan publik, seperti rumah 


2 


NO. TPS 007 
MELUMAMAN  MENTEAG 


PEMILU 


sakit, puskesmas, pendidikan, be- 
gitu juga dengan distribusi kartu 
tanda penduduk — elektronik 
(e-KTP) yang harus selesai akhir 
September 
"Pada prir c-KTP) su- 
dah selesai dicetak. Distribusinya 
akhir September. Semu 
h menjadi tanggung ja- 
yang mesti saya ker- 
rnya. 
ubernur juga mengingatkan 
agar para pejabat Pemprov DKI 
Jakarta tetap melaksanakan tu- 
gas dan tanggung jawabnya de- 
ngan baik. 
"Saya mengingatkan kepada 


1 No. tes 00 
Kena heueug 


PEMILU 


SKPD untuk tetap konsi 
layani masyarakat 
nya, jangan samp: 
kualitas pelayanan,” kata Fauzi. 

Dia menambahkan, pengabd 
an para pejabat dan pegawai 
Pemprov DKI Jakarta harus 
terus berlanjut, tak bergantung 
kepada orang apa pun gu- 
bernurnya, uan kepada 
b dilanjutkan. 
celah bertemu dengan 
jaran SKPD dan UKPP, Fauzi 
berencana bertemu dengan para 
pemimpin wilayah. 

Kemarin, Fauzi mengenakan 
batik berwarna hijau tua. Raut 


mengurangi 


NO. TPS H5 
KELURAN 


KOMPAS/W 


mukanya tampak tegar serta 
tetap tersenyum saat berbicara 
kepada wartawan, Setelah mem- 
berikan pernyataan kepada se- 
genap wartawan, Fauzi langsung 
meninggalkan Balai Agung dan 
tidak menjawab pertanyaan dari 
para wartawan, 


Berkemas 


Di rumah dinas gubernur di 
Jalan Taman Suropati, Jakarta 
Pusat, mulai terlihat aktivitas pe- 
mindahan sejumlah barang, Se- 
buah mobil boks terparkir di de- 
pan rumah dinas yang ditempati 
Fauzi dan keluarga sejak lima 


Petugas Panitia 
Pemungutan 
Suara Kelurahan 
Menteng 
melakukan 
rekapitulasi 
perolehan suara 
pasangan calon 
gubernur DKI 
Jakarta di Kantor 
Kelurahan 
Menteng, Jakarta 
Pusat, Jumat 
(21/9). Rencana- 
nya, gubernur 
terpilih akan 
dilantik pada 7 
Oktober nanti, 


NU WIDIANTOKO 


tahun silam, 

Putra F: Humar Ambiya 
Bowo, membenarkan bahwa st 
bagian barang yang ada di rumah 
dinas mulai dipindahkan. "Bagai- 
mana lagi, ya memang harus pin- 
dah," ujarnya. 

Fauzi dan keluarga berencana 
menempati kediaman keluarga di 
Jalan Teuku Umar, Menteng, Ja- 
karta Pusat. (FRO/INA) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Foke Berkantor sampai 
7 Oktober 2012” 

di vod.kompas.com/ 
fokeberkantor 


Kedutaan Hentikan Pelayanan Sementara 


terkait dengan perkembangan keamanan global. 


ban) 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


jata laras panjang berjaga di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan 
Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (21/0). Hari itu, kedutaan menghentikan sementara pelayanan 


KRIMINALITAS 


Rampok Masih Incar Minimarket 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
rampok masih mengincar mini- 


market. Pada Jumat (21/9) dini 
, minimarket Indomaret di 
Brigjen 


Katamso, Slipi, 


ja minimarket ter- 
ng pengunjung, 


sebut 
diancam enam pelaku dengan 
senjata api dan pedang. Wajah 


salah seorang pekerja lebam di- 
pukul perampok. 

Kanit Re & Kriminal Pol 
Metro Palmerah Ajun Kom 
Bambang Handoko mengakui, 
polisi sulit melacak kawanan pe- 
rampok tersebut. Apalagi, kame- 
ra pemantau di minimarket yang 
buka 24 jam itu, rusak. 

Para perampok datang de- 
ngan Toyota Avanza hitam,” ujar 
Bambang. 


Ia menjelaskan, awalnya se- 
orang perampok yang membawa 
pedang 


menghampiri seorang 
yang sedang merapikan 
ang. Pelaku kemudian meng- 
ancam dan membawa korban ke 
lantai dua. 

Di sana, dua pekerja lain juga 
sedang merapikan barang. Sc- 
orang pelaku lain kemudian naik 
dan mengikat ketiga pekerja. "S 
telah mengikat ketiga korban, p 
ra pelaku mencuri uang tunai di 
meja kasir,” ujar Bambang. 

Tak berapa lama setelah enam 
pelaku kabur, datang seorang 
pengunjung. Mendengar teriakan 
minta tolong ketiga pekerja, ia 
menghampiri dan membantu 
melepaskan tali yang mengikat 
ketiga pekerja. 

Sebelumnya, Minggu (9/9) pu- 
kul 03.00 lalu, perampokan ter- 
jadi di minimarket Alfamart di 


Jalan Tanjung Duren Raya, Tan- 
jung Duren Utara, Grogol Pe- 
tamburan, Jakarta Barat. Mereka 
merampas uang tunai Rp 27,5 
juta dan sejumlah barang lain. 
Polisi menduga, para pelaku pe- 
rampokan di kedua lokasi ini 
ma. 


Circle K dirampok 
Minimarket Circle K di Jalan 
Kemang Selatan VIII Nomor 51, 
Bangka, Mampang, Jakarta Sela- 
tan, juga menjadi sasaran peram- 
pok, Jumat pukul 02.30. Lima 
laki-laki berpenutup muka mem- 
bawa kabur uang Rp 17 juta, 
produk parfum, rokok, serta ja- 
ket, helm, dan telepon seluler 
milik karyawan Circle K 
Kepala Polsek Metro Mam- 
i. wono menga- 
an minimarket 
diperiksa sebagai saksi dan sudah 


dimintai keterangan, Saat ini 
polisi masih mengejar para pe- 
laku. 

Kesaksian dua kai lan Cir- 
cle K, Hendar Apriana dan M 
Saprudin, kelima pelaku datang 
dengan mengendarai mobil. Tiga 

ari lima pelaku membawa sen- 
jata tajam dan langsung meno- 
dong Hendar dan Saprudin. Ke- 
duanya lalu diikat dan ditinggal di 
lantai dua minimarket. 

"Dompet, Blackberry, dan dua 
HP kami yang lain diambil," kata 


Hendar. Perampok kemudian 
mengosongkan laci kasir dan 
membawa lari uang tunai serta 


sejumlah barang lain. Kawanan 
penjahat tersebut langsung me- 
larikan diri. Polisi memperoleh 
informasi beberapa saat setelah 
kejadian dan segera melakukan 
olah tempat kejadian perkara pa- 
da Jumat pagi. (NEL/WIN) 


KEPENDUDUKAN 


Warga Tanah Merah Tunggu KTP 


ekilas tampak seperti tidak 
Ga yang berbeda di Kam- 

pung Tanah Merah, Rawa 
Badak Selatan, Koja, Jakarta 
Utara, Jumat (21/9). Kehidupan 
warga berdetak seperti biasanya. 
Kampung itu hiruk-pikuk oleh 
sejumlah aktivitas warganya. 

Anak-anak bermain dan ber- 
kejaran di sudut-sudut kam- 
pung. Sepeda motor berseliwer- 
an. Beberapa ibu terlihat asyik 
mengobrol. 

Di balik aktivitas keseharian 
itu, ada sukacita dan tumbuhnya 
harapan di hati warga. Tidak la- 
in karena kemenangan pasang- 
an calon gubernur-calon wakil 
gubernur Joko Widodo-Basuki 
Tjahaja Purnama. 

Berdasarkan hitung cepat Lit- 
bang Kompas, Jokowi-Ahok me- 
raih suara 52,97 persen, semen- 
tara Fauzi Bowo-Nachrowi 
Ramli 4708 persen. 


Tunggu KTP 

Kemenangan Jokowi-Ahok 
menyemikan harapan baru war- 
ga Tanah Merah. "Kami telah 
menandatangani kontrak politik 
dengan Pak Jokowi,” ujar Jones 
Naibaho, Ketua RW 009, Tanah 
Merah. 

Menurut Jones, kontrak politik 
itu lebih kurang isinya peresmian 
RT dan RW bentukan warga dan 
status kependudukan warga Ta- 
nah Merah dalam wujud kartu 


tanda penduduk (KTP). 

Selama ini warga ditolak saat 
akan membuat KTP sesuai de- 
ngan domisili karena Pem 
tah Provinsi DKI Jakarta me- 
nyatakan, warga tinggal di atas 
tanah sengketa. Warga telah 
mengadu ke DPD, DPR, Komnas 
HAM, dan Kementerian Dalam 
Negeri, tetapi tetap tidak mem- 
bawa hasil. 

”Harapan kami, Pak Jokowi 
segera menerbitkan KTP elek- 
tronik untuk warga. Kami yakin 
itu akan dipenuhi Pak Jokowi,” 
kata Animan Efendi (49), tokoh 
masyarakat. 

Meskipun banyak yang sudah 
puluhan tahun tinggal di Tanah 
Merah, sebagian besar warga tak 
memiliki KTP, Kalau ada yang 
memiliki KTP, alamatnya tak se- 
suai dengan tempat tinggal di 
Tanah Merah. Warga membuat 
KTP memakai alamat di kelu- 
rahan atau kecamatan lain. 

Tukiman (56), misalnya, tu- 
kang ojek yang sudah tinggal di 
Tanah Merah sejak tahun 1992 
memiliki KTP beralamat di Ke- 
bon Kosong, Kemayoran. 

KTP sangat dibutuhkan un- 
tuk mengurus berbagai hal, se- 
perti akta kelahiran, kartu ke- 
luarga, hingga untuk pendaftar- 
an sekolah. Untuk mendapatkan 
KTP "alamat palsu” itu, warga 
nembak petugas. 

Tanah Merah berada di tiga 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


kelurahan, yaitu Rawa Badak 
Selatan dan Tugu Selatan, Ke- 
camatan Koja, serta Kelapa Ga- 
ding Barat, Kecamatan Kelapa 
Gading. Jones menuturkan, ta- 
hun 2011, jumlah warga Tanah 
Merah diperkirakan 35.000 jiwa. 
Hanya sekitar 7000 orang di- 
perkirakan memiliki KTP de- 
ngan alamat daerah lain. 

Ketidaksediaan Pemprov DKT 
mengakui status kependudukan- 
nya membuat warga kecewa, 
Warga terus berjuang. Perjuang- 
an itu pun akhirnya menemu- 
kan momentum dengan digelar- 
nya pilkada. Mereka menaruh 
harapan kepada Jokowi. 

"Kami ingin ada perubahan 
yang lebih baik. Kami selama ini 
seperti anak tiri. Tidak diakui 
sebagai warga Jakarta,” ujar Sa- 
nuri, Sekretaris RW 008, Tanah 
Merah. 

Besarnya harapan kepada Jo- 
kowi terlihat dari hasil peng- 
hitungan suara, Kamis (20/9). 
Warga memberikan suaranya 
untuk Jokowi-Ahok sehingga 
menang telak di TPS-TPS di Ta- 
nah Merah. 

Misalnya, di TPS 059 Joko- 
wi-Ahok meraih 308 suara, se- 
dangkan Foke-Nara 18 suara. Di 
TPS OGI, Jokowi meraup 213 
suara, sedangkan Foke hanya 27. 
Kini, warga siap menggelar syu- 
kuran merayakan selangkah ke- 
menangan. (RWN) 


“ Sekaligus ? 
Ikuti Program Dual Campus..!! 


Kerjasama 2 perguruan tinggi swasta terkemuka dalam 
rangka membantu masyarakat Indonesia untuk 
mendapatkan tempat kuliah yang bermutu (D.III & S1) 
dengan biaya & waktu yang sangat efisien 


Pilih: 
Jurusan/Program Studi : 


Manajemen Informatika (MI)- D3 


& Sistem Informasi (SI) - S1 


IP Teknik Komputer IN) - D3 
& Teknik Informatika (TI) - S1 


P Bahasa Inggris - D3 
& Sastra Inggris - S1 


Formulir tersedia di : 


Kampus BSI 
8 Kampus NUSA MANDIRI 
8 Secara On-Line 


www.bsi.ac.id 


www.nusamandiri.ac.id 


Keunggulan : 
Telah terakreditar 
Mendapatkan 2 (dua) Ijazah sekalipus. Sarjana « 

Ai Madya (A Md) dan Sarjana Komputer (S Kom) 


Biaya Kuliah 


Periode Pendaftaran 


» Bandung 
II AC No. 71 (Banceuy), Ph (022 


PUSAT LAMPU HIAS TERLENGKA 


DESIGN & FURNI 


JORDWN & WAL 


ET, VINYI & CARP 


ICREEN & GLASS PARITON 


3 (seberang Lotte Mart),Kalapa Gading, Ph. (021) 4545 9034 
8 (seberang Blok IM Plasa), Ph. (021) 725 0106 


4211 808 www.Mghtingcentreindanesia.com| 


SABTU & MINGGU 
22-23 SEPTEMBER 2012 
pkd 10.0 - 20.00 WIB 


Grand Hyatt Jakarta Rinjani Room 


invest pi AUSTRALIA 


CICILAN RP 5 JT / BULAN 


AUD 595.000 ”” Ri 


58M 


Marga mata dan 


AUD $610,000o "“ Rp 5,9 M 


“Harga praperty AUD $595,000 dengan KPR B0, basad an AUD 8! - Rp 5.800,00 


( ENTURION 


INVEST IN SYOWEY, MELIOUNNE, PERTN. BAISUANE. & GOLO COAST |) -- 


Jakarta Office 
1”. 16221 7278 7270 


Sydney Hoad Office 
461 2 9331 1056 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


27 


Masa 


Masakan Minangkabau, 
atau lebih dikenal 
Minang, nan elok sangat 
gurih dan super lezat. 
Ada ketupat gulai pakis, 
lontong kacang, ketupat 
sayur, sate padang, dan 
bubur kampiun. Tak 
ketinggalan juga 
tentunya adalah rendang, 
satu dari 50 makanan 
terlezat di dunia. 


Oleh PINGKAN ELITA 
DUNDU 


ip-icip cuforia ma i 
Jaa Festival Kuliner Ser- 


pong 2012 bertajuk "Minang 
nan Rancak”, yang diseleny 
rakan Summarecon Mall Ser- 
pong mulai 14 September hingga 
7 Oktober mendatang, 

Nuansa Minangkabau tak ha- 
nya akan mengobati rasa rindu 
akan kampuang nan jauah di ma- 
to, tetapi juga akan memanjakan 
lidah. Pengunjung pun akan puas 
membawa pulang oleh-oleh. 

Lahan parkir selatan Summa- 
recon Mall Serpong, dalam ti 
pekan ini, disulap seperti suasana 
di Kota Padang. Puluhan bangun- 
an rumah gadang dengan orna- 
men dan hiasan khas daerah itu 
menyebar merata di berbagai 
dut. Tampilan miniatur jam $ 
dang ditambah pentas para pe- 
dan pengisi acara berbalut 
radisional Sumatera Ba- 
rat me pesona tampilan 
keseluruhan di tempat itu. 

Suasana semakin lengkap de- 
ngan hadirnya musik irama Me- 
layu yang mengalun lembut. Ta- 
buhan gendang khas Minang- 
kabau, yaitu gendang tabuik $ 
ekali menambah kemeriah: 
shingga membangkit- 
sa emosional pengunjung 
yang seolah-olah sedang berada 
di Minangkabau. Para pengun- 
jung seakan terhipnotis, terbawa 
Suasana 

”Tema 'Minang nan Rancak' 
diangkat karena terinspirasi dari 
keunikan kuliner di 
Bar $ 
nangkabau ini dalam up 
lestarian kuliner dan raga 
daya Minangkabau yang sudah 


Sumatera 


nication PT Summarecon Agung 
Cut Meutia, 

Festival yang diikuti 76 pelaku 
usaha makanan—8 masakan Mi- 
nangkabau dan 68 masakan nu- 
a—berlangsung sejak Senin 


an Minang nan Rancak 


OM PAS/PINGKAN BLITA DUNDU 


Suasana Festival Kuliner Serpong 2012 di Summarecon Mall Serpong, yang berlangsung 14 September-7 Oktober 2012. 


hingga Jumat pukul 16.00 - 22.00, 
Sementara itu, hari Sabtu dan 
Minggu, festival dibuka mulai pu- 
kul 1100 hingga pukul 23.00. 
Setiap akhir pekan, pengun- 
jung akan menyaksikan penam- 
pilan — spektakuler 
dan khusus, seperti 
tarian piring, paduan 
suara, dan operet, 
"Kesukaan 


Masakannya 
ajakan bumbus 
hingga terasa enak," 
(24), warga Cibodas, Kota 
rang, di sela-sela festi' 
rpong. 
Irfan tidak bers h lagi 
mencari pilihan makanan karena 
di lokasi ini tersedia semua va- 
riasi mal khas Padang yang 
tidak tersedia di rumah makan 
padang, 
"Kalau mak 


Irfan 
ange- 
ival kuliner 


sah p 


n di rumah ma- 
kan padang, pasti ada satu atau 
n yang tidak ada dan 
i di tempat Ia 


Perut dimanjakan 


Selain — kerinduan ana 
Sumatera Barat terobati, perut 
juga termanjakan beraneka ra- 
gam makanan khas Minang- 
kabau. 


s 


Cobalah menikmati 
ketupat gulai pak 
Gulai pakis umumnya menggu- 
nakan bumbu, yakni jahe, kunyit, 
8, daun jeruk, dan santan ken- 
tal. Bedanya, gulai pakis padang, 
lebih gurih karena 
menggunakan 
bumbu tambahan, 
yakni kemiri. Gulai 
pakis padang juga 
dilengkapi —keru- 
puk berwarna me- 
rah. Gulai pakis ini 
kan dengan ketupat dan la- 
uk rendang atau telur balado. 
Amboi, sedap nian, 

Cicipi juga lontong kacang pa- 
dang tacik telo, Masakan ini mirip 
dengan gado-gado, Tacik berarti 
ibu, sementara (elo itu pulau di 
perbatasan Sumatera Utara. Saat 
dihidangkan, masakan beri 
tongan lontong, toge, 
panjang, dan mi kuning di 
dengan bumbu kacang ulek yang 
kental dan ditaburi kerupuk me- 
rah khas Padang. Ma 
yi Anda yang sedang 
ani diet. 
ti juga lontong sayur 
yang disajikan dengan kuah 
perti gulai tetapi be nangka 
muda, buncis, an, Rasa 
bumbu jahe, lengkuas, dan ku- 
nyitnya nendang, di 


dari cabai merah dan manis dari 
gula, Guyuran kuah gurih-gurih 
pedas membuat sturpp..., amboi 
lezatnya. 

Jika sudah berada di lokasi ini, 
jangan pernah ketinggalan untuk 
mencicipi sate padang Mak Syu- 
kur, Kelezatan masakan ini mem- 
buat orang harus antre panjang 
sebelum bisa mencicipinya. Ke- 
unikan sate padang ini ada pada 
sausnya yang berwarna kuning 
dan kental. 

Saus ini akan rem- 
pah-rempah, nten, ku- 
nyit, jahe, sereh, yang dihaluskan 
dan dimasak bersama campuran 
air beras untuk mengentalkan- 


nya. Sate yang bermandikan sau 
kuning ini mi 


n enak jika di- 
antap saat panas 
dan malam hari. 

Rasakan juga enak dan lezat- 
nya bubur kampiun, Bubur khas 
Sumatera Barat ini 
menjadi santapan sa 
banyak muncul saat bulan puasa. 
Bubur ini terdiri atas enam ba- 
han, yakni ketan putih dan kei 
hitam yang direbus, bubur candil 
dari tepung ketan, kolak ubi j: 
bubur sum-sum, dan bubur ka- 
cang hi 


asakan khas 
Minangkabau, Festival Kuliner 
Serpong 2012 ini menghadirkan 


TOF 


Te Pencemaran Udara Kembali Naik 


JAKARTA, KOMPAS — Sela- 
atu dekade penyelenggaraan 
ebas kendaraan bermotor, 
pencemaran udara di Jakarta su- 
dah menunjukkan penurunan. 
Namun, sepanjang dua tahun 
terakhir, tren pencemaran udara 
justru kembali naik. 

Penyebabnya tak 
peningkatan popul 
yang dramatis selama tahun 
2011-2012. "Tahun 2002-2010, 
sudah ada tren penurunan pen- 
cemaran udara. Tahun 2001, par- 
tikel debu di Jakarta mencapai 
lebih dari 100 mikrogram per 
meter kubik atau di atas ambang 
batas nasional. Tahun 2010, po- 
sisinya sudah 48-50 mikrogram 
per meter kubik,” kata Direktur 
Eksekutif Komite Penghapusa 
Bensin Bertimbel Ahmad Safru- 
din, Jumat (21/9). 

Sayangnya partikel debu di Ja- 
karta kembali naik mencapai po- 
60 mikrogram per meter ku- 
bik tahun ini. Pencemarnya di- 
dominasi oleh emisi gas buang 
kendi: n bermotor. 

Salah satu cara yang sudah 
diterapkan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta untuk mengurangi 
pencemaran udara adalah de- 
ngan menggelar hari bebas ken- 
daraan bermotor (HIBKB). Akhir 
pekan ini, Jakarta memperingati 
satu dekade penyelenggaraan 
TIBKB. Kegiatan ini diinis 
hun 2002 oleh sejumlah koalisi 
masyarakat sipil dan lembaga 
swadaya masyarakat sebagai aksi 
turut mendukung international 
car Jree day. 

Semula HBKB dilaksanakan 
setahun sekali, lalu digelar 
bulan sekali, sampai kemudian 
diadakan dua pekan sekali. Sejak 
Mei 2012, HBKB dilaksanakan 
setiap hari Minggu di ruas Jalan 
Sudirman dan Jalan MH Tham- 
rin pukul 06.00-11.00, Setiap kota 
di Jakarta pun telah melaksa- 
nakan HBKB di wilayahnya se- 
bulan sekali. 

Menurut Ahmad, pelaksanaan 
HBKB memang tidak serta-mer- 
ta memperbaiki kualitas udara di 
Jakarta. "Ada saja kalangan ma- 
syarakat yang tidak menerima 


ain adalah 
kendaraan 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Warga Jakarta memanfaatkan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di sepanjang Jalan Thamrin, 
Jakarta, untuk bersepeda, Minggu (25/3). HBKB yang dilaksanakan dua kali dalam sebulan itu mampu 
mengurangi polusi udara di sepanjang kawasan tersebut. 


pesan HBKB, yaitu untuk me- 
ngurangi ketergantungan pada 
kendaraan bermotor. Mereka 
memilih jalan alternatif lain dan 
ujung-ujungnya hanya memin- 
dahkan pencemaran ke ruas jalan 
lain,” ujarnya. 


Usaha ekstra 


Untuk itu, diperlukan usaha 
ekstra agar pesan BKB tersebut 
sampai kepada masyarakat Ja- 
karta. Untuk menempuh jarak 
pendek, orang bisa berjalan kaki. 
Untuk jarak yang sedang, warga 
bisa menggunakan sepeda. Se- 
mentara untuk jarak jauh warga 
bisa menggunakan angkutan 
umum. 

Di Jakarta, orang berjalan kaki 
rata-rata hanya sejauh 300 meter 
setiap hari. "Satu minggu sekali 
relakanlah untuk tidak memakai 
kendaraan. Perlu usaha ekstra 
keras untuk ini,” kata Ahmad. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ke depan, lanjut dia, perbaikan 
kualitas udara tak cukup hanya 
dengan HBKPB, tetapi juga pem- 
berlakuan jalan berbayar (road 
pricing) dan manajemen parkir. 

Kepala Bidang Pelestarian dan 
Tata Lingkungan Badan Penge- 
lolaan Lingkungan Hidup Daerah 
DKI Jakarta Rusman Sagala 
mengatakan, saat pelaksanaan 
HBKB, angka rata-rata pencemar 
udara di Jakarta mengalami pe- 
nurunan. Kadar debu turun 34 
persen, karbon monoksida turun 
70 persen, nitrogen oksida turun 
78 persen, dan hidrokarbon tu- 
run 4 persen, 

”HBKB di Jakarta menjadi 
contoh bagi kota-kota lain di In- 
donesia, seperti Bandung, Yogya- 
karta, Solo, Palembang, Medan, 
dan Bogor. Padahal, 10 tahun lalu, 
kualitas udara Jakarta dikatakan 
sebagai yang terburuk di dunia. 
Kini Jakarta sudah masuk ke 


kelompok moderat,” kata Rus- 
man Sagala. 

Sejumlah kota besar di Asia 
Tenggara, seperti Manila dan 
Bangkok, pun mulai member- 
lakukan hari bebas kendaraan 
bermotor. 

Terkait dengan peringatan sa- 
tu dekade HBKB Jakarta, se- 
jumlah kegiatan akan digelar saat 
pelaksanaan HBKB pada Minggu, 
23 September di ruas Jalan Su- 
dirman-Jalan MH Thamrin. Pe- 
ringatan itu bersamaan dengan 
international car free day yang 
digelar oleh lebih dari 150 kota di 
seluruh dunia. 

Peringatan tersebut akan diisi 
berbagai acara, antara lain bin- 
cang-bincang, kegiatan lintas ko- 
munitas, pameran foto kegiatan 
HBKB tahun 2002-2011, sepeda 
Jree style, lomba foto HIBKB, dan 
lomba — menggambar bagi 
anak-anak. (FRO) 


68 pelaku usaha kuliner nu 
tara, Bagi mereka 
mengonsumsi masakan khas Mi- 
nangkabau yang identik dengan 
santan, nikmatilah masakan nu- 
santara. 

Ada aneka nasi seperti nasi 
kucing sambal ulek, nasi goreng 
kambing Kebon Sirih, nasi 


yani bewitomo, dan ng 
ulam Misjayz aneka 
seperti in Madura Blok 
sate sapi empleng, dan sate 


kelinci H Zaenal. 

i angan dulu beranjak da- 
ri tempat ini. Sebelum pulang, 
mampirlah di oleh-oleh khas Mi- 


milan kh 
dia di 
ado, 

Lengkap sudah akhir pekan ini 
di festival kuliner Serpong. 


seperti keripik ba- 


Dalam Tarikan Helai 
Daging Rendang 


endang adalah salah satu masakan tradisional yang da- 
Rm bahasa Minangkabau disebut randang. Bahan utama 
masakan ini daging dan santan kelapa yang dipadukan 
rsama aneka bumbu rempah sehingga menghasilkan cita rasa 
pedas, manis, dan gurih. 

Orang mengenal masakan ini dengan rendang padang. Pada- 
hal, sebenarnya rendang adalah masakan khas Minangkabau. 

Pamor rendang bukan hanya di Indonesia. Bahkan, masakan 
ini sudah dikenal dunia internasional, terbukti pada tahun 2011, 
rendang dinobatkan sebagai hidangan peringkat pertama dalam 
daftar world's 50 most delicious foods atau 50 hidangan terlezat 
di dunia yang diselenggarakan oleh CNN International. 

Selama ini orang mengenal rendang dalam kondisi basah 
(selalu tersaji di setiap rumah makan padang, rumah makan 
minangkabau, dan rumah makan melayu). Rendang melakukan 
ekspansi. Masakan ini tak lagi disajikan dalam bentuk basah, 
tetapi tersedia dalam kemasan kering dan siap disantap. 

Tarikan helai daging berbumbu ini terasa renyah dan kering. 
Serabut daging dengan bumbunya benar-benar kering, Rasanya 
mirip abon. Akan tetapi, rendang kering ini terasa lebih pedas 
dan suwiran daging lebih tebal. Biasanya rendang kering ini 

tahan lama hingga enam bulan setelah diproduksi, Rendang 
kering ini akhir menjadi oleh-oleh dan bekal bepergian ke 
dalam dan luar negeri. 

Dunia kuliner tidak pernah berhenti berkreasi. Dari kreasi 
itulah menumbuhkan produk baru sehingga dunia kuliner tetap 
hidup. Seperti dalam produk rendang, setelah muncul kemasan 
kering, kini, bahan dasar rendang bukan lagi sekadar daging 
semata. Selain muncul rendang paru kering, muncul lagi ren- 
dang telur, Uniknya, rendang telur ini bahan telurnya gurih dan 
renyah seperti digoreng. Padahal, telur tersebut tidak digoreng. 

Rendang basah dan rendang kering ini mewarnai Festival 
Kuliner Serpong 2012 bertajuk "Minang nan Rancak”. Kh 
rendang kering bisa diperoleh di tenda Rendang ASESE ya 
didatangkan dari Padang, Sumatera Barat. 

Selain menjual rendang daging kering, tersedia juga rendang 
telur kering. Harga per bungkus untuk rendang daging adalah 
Rp 50.000, sementara untuk rendang telur adalah Rp 40.000. 

(PIN) 


KOMPAS/PINOKAN BLITA DUNDU 
Ketupat gulai pakis, bubur kampiun, es buah, dan rendang 
telur kering disajikan di Festival Kuliner Serpong 2012, pada 

14 September-7 Oktober di Summarecon Mall Serpong. 


MILIKI 


DUCATIMONSTERI 
SELAMA IIMS 201 


JAN BERLAKU 


VARIA OLAHRAGA 


Sekeping Emas PON Berharga Rp 744 Juta 


Sekeping medali emas yang diperoleh kontingen Jawa Tengah 
dalam PON Riau 2012 berharga sekitar Rp 744 juta. Kalkulasi 
itu didasarkan pada alokasi anggaran yang dikucurkan 
Pemerintah Provinsi Jateng untuk mengirim atlet ke pekan 
olahraga nasional tersebut. "Alokasi anggaran melalui APBD 
sekitar Rp 35 miliar,” kata Sekretaris Komisi E DPRD Jateng 
Mahmud Mahfudz di Semarang, Jumat (21/9). Jateng 
mengakhiri kiprahnya di Riau 2012 sebagai peringkat keempat 
klasemen akhir. Laskar tanah Diponegoro itu memperoleh 

47 medali emas. Jika anggaran sebesar Rp 35 miliar itu 

dibagi dengan total emas yang diperoleh, per keping sama 
dengan Rp 744 juta. Menurut Mahfudz, prestasi Jateng 
cukup membanggakan. "Dengan dana yang minim jika di- 
bandingkan daerah lain, prestasi yang dihasilkan maksimal,” 
katanya. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi 
Jateng memperhatikan nasib para atlet yang telah 
berprestasi. (ANTARA/YNS) 


Voli Dunia Masuki Era Demokrasi 


Federasi Bola Voli Internasional (FIVB) yang menjadi 
payung cabang olahraga voli sejagat memasuki era demokrasi, 
Jumat (21/9). Pada hari itulah untuk pertama kali dalam 
sejarah, FIVB menggelar pemilihan umum dalam menentukan 
presidennya yang baru. Sebelumnya, FTVB selalu dipimpin 
seorang presiden yang ditunjuk oleh dewan eksekutif 
dalam lembaga itu sendiri. Pemilu yang berlangsung di 
Anaheim, AS, itu akan diikuti oleh 262 anggota delegasi yang 
akili 201 asosiasi bola voli nasional dari seluruh penjuru 
Mereka akan memilih tiga kandidat pengganti 
presiden yang akan lengser, Jizhong Wei dari China, yang 
sudah memimpin sejak empat tahun silam, Ketiga calon 
presiden dalam pemilu itu adalah Ketua Umum Federasi 
Bola Voli Brasil yang juga Presiden Konfederasi Bola Boli 
Amerika Selatan Ary Graca, Ketua Umum Federasi 
Bola Voli Australia Chris Sehact, dan pemimpin bola voli AS, 
Doug Beal. FIVB beranggotakan 220 federasi nasional, 
(AP/YNS) 


Berlatih Bersama Anak-anak 


ARP/YE AUNC 


Mantan pemain Liverpool, John Barnes (tengah), saat sesi 
latihan bersama pesepak bola muda di stadion di Yangon, 
Myanmar, Kamis (20/9). Legenda Liverpool itu berada di 
Yangon dalam rangka kegiatan klinik pelatihan bola untuk 
anak-anak. 


Upaya Pamungkas Taufik di Jepang Kandas 


Taufik Hidayat, si juara dunia 2005 dan juara Olimpiade 2004, 
gagal dalam upayanya memenangi turnamen bulu tangkis Je- 
pang Terbuka untuk terakhir kali. Di ajang yang berlangsung di 
Tokyo itu, Taufik (81) yang berencana untuk pensiun tahun 
depan kandas di perempat final. Dia kalah dari yuniornya 
sendiri yang kini sudah menjadi salah seorang pemain paling 
senior Indonesia, Simon Santoso, 9-21, 14-21, Jumat (21/9). 
Memang, tak ada yang sempurna, begitu pula Taufik yang akan 
dikenang sebagai ah satu pemain dengan gaya permainan 
paling stylish di dunia. Terlepas dari prestasi tingginya, pemain 
yang juga dikenal karena komentarnya yang kerap tajam dan 
pedas itu akan meninggalkan lapangan hijau tanpa pernah 
memenangi Jepang Terbuka, di samping turnamen elite lain- 
nya, All England. Sebaliknya, hari ini, Simon akan meneruskan 
langkah, menantang salah satu pemain terbaik dunia, Lee 
Chong Wei dari Malaysia. (AFP/YNS) 


ARP) KAZUHIRO NOGI 


Pebulu tangkis Simon Santoso mengembalikan bola dari 
rekannya, Taufik Hidayat, pada perempat final tunggal putra 
turnamen Jepang Terbuka di Tokyo, Jepang, Jumat (21/9). 


Hot Sauce Hadir di Surabaya 


Streetballer legendaris, Philip Champion alias Hot Sauce, hadir 
pada kompetisi basket LA Lights Streetball 2012 open run 
Surabaya di area parkir Mal Grand City Surabaya, 21-22 
September, Hot Sauce adalah streetballer kenamaan AS yang 
masuk dalam tim ANDI. Triknya mengecoh lawan di lapangan 
selalu sukses membuat pencinta streetball dan orang awam 
kagum. Dia juga menjadi salah satu referensi streetballer dunia 
karena dia masuk dalam kompilasi video streetball bergengsi, 
ANDI Mixtape. "Kami berharap aksi dan penampilan Hot 
Sauce akan mendorong streetballer Indonesia meningkatkan 
keahlian dan kemampuannya serta menginspirasi mereka 
menciptakan trik baru yang lebih inovatif dan kreatif,” kata 
Maya Shintawati, Brand Manager LA Lights. Pada laga 

Jumat, tim Black Ghost, Lil Heroes, Dobs Next, D'Ancient 
Ballers, Android Streetballers, 031 Ballers, BB Family, United 
Raw-On, Human Torch, dan Kamikaza Ballers lolos ke babak 
kedua. (“/TIA) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


KOMPA U SRI KUMORO, 


Calon penumpang pesawat yang mayoritas anggota kontingen PON Riau 2012 memenuhi ruang check in di Bandara Sultan Syarif Kasim IT, Pekanbaru, Riau, Jumat (21/9). 


Puncak Kepulangan Atlet PON 


Kontingen Jawa Timur Carter Pesawat 


PEKANBARU, KOMPAS — Puncak kepulangan 


peserta Pekan Olahraga N: 


ional XVIII/2012 Riau 


terjadi Jumat (21/9), sehari setelah upacara penu- 
tupan, Pada hari itu, ribuan orang secara berkala 
sejak pagi hingga malam mendatangi Bandar Udara 
Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau. 


M 
portas 
sial 


rujuk data di posko tra: 
PON, 1.925 atlet dan ofi- 
mlah kontingen yang 
berasal dari sejumlah provinsi 
dijadwalkan terbang ke daerah 
masing-masing kemarin. Jumlah 
itu belum termasuk wartawan 
peliput PON, 
Sebelumnya, 


jak 16 Septem- 
ber, bandara h padat oleh 
atlet dan ofisial yang pulang ber- 
samaan dengan nya cabang 
olahraga yang dipertandingkan. 
Renang, sepak bola, dan atletik, 


misalnya, telah rampung pada 16 
September. 

"Hari ini merupakan puncak 
kepulangan atlet dan ofisial se- 
jumlah kontingen. Kebanyakan 
mereka menggunakan pes 
udara, sebagian kecil lewat j 
darat," kata Ketua Posko Utama 
urusan transportasi kontingen 
PON, Eddy Sukiatnadi. 


asal dari Sumatera Bar 
pulang kemarin. Mereka dari ce 
bang olahraga polo air, bridge, 


balap sepeda, dan catur, "Konti- 
ngen Sumbar pulang melalui « 
rat bersama 85 orang dari kon- 
tingen Jambi," kata Eddy. 

Data lain, 42 orang dari kon- 
tingen Gorontalo pulang dengan 
pesawat pagi dan sore hari. Dari 
Nusa Tenggara Timur, 48 orang 
pulang kemarin, Dari Kaliman- 
tan Timur terdapat 211 orang, 
ri Bali 183 orang, Kalimantan 
296 orang, Jawa Barat 39 
g, dan Yogyakarta 82 orang, 

Dari Sulawesi Tengah, 22 
orang pulang kemarin, menyusul 
puluhan orang yang sudah pu- 
lang beberapa hari sebelumnya. 
Dari Nusa Tenggara Barat, 41 
orang pulang kemarin, dari Sula- 
wesi Tenggara 92 orang, Maluku 
Utara 36 orang, Banten 130 
orang, dan Bengkulu 12 orang. 

Kalimantan Tengah memu- 
langkan peserta paling banyak 


kemarin, menca 
Adapun dari Kali tan Selatan 
memulangkan s ar 150 orang, 
Kemarin, bandara penuh se- 
sejak pagi. Untuk check in, 
antrean mengular sehingga pe- 
numpang harus bersabar. Mere- 
ka menunggu giliran penimbang- 
an bagasi dengan duduk di lantai 


ai 352 orang, 


bergerombol — sambil — berca- 
kap-cakap. 
Pemandangan ini cukup luar 


karena biasanya bandara itu 
tidak riuh. Untuk bisa dilayani 
oleh petugas di meja check in, 
calon penumpang harus sabar 
mengantre selama dua jam. 
Sejumlah pesawat juga ter- 
lambat terbang karena berbagai 
alasan operasional. Ruang tunggu 
pun jadi lokasi yang nyaman un- 
tuk tidur-tiduran menunggu 
panggilan boarding. 
Kontingen Jawa Timur me- 


mulangkan peserta PON paling 
banyak Kamis (20/9), pada hari 
penutupan, Karena mengirim- 
kan banyak peserta, Jatim pun 
mencarter pesawat Lion Air un- 
tuk rute Pekanbaru-Surabaya. 

"Sebagian ada yang pulang du- 
luan, tapi paling banyak pulang 
rena nyarter satu pe- 
kontingen Jatim se- 

lain dari voli pantai, 
voli indoor, la angkat besi, 
gulai nenembak, dan at- 
letik,” kata ofisial kontingen voli 
pantai Jawa Timur, Bambang 
Eko Suhartawan. 

Lion Air menawarkan pesawat 
carteran untuk penerbangan Ja- 
karta-Pekanbaru, Sur: -Pe- 
kanbaru, dan sebalikny: 
atlet Jatim banyak, lebih mudah 

alau nyarter. Tni ini konti- 
ngen Jatim,” kata Bambang, 
(ANTARA/ADP/IVV/WAD) 


GULAT 


Menanti Efek Domino 
Anak-anak Mahakam 


erhelatan Pekan Olahraga 
Pp Nasional Riau 2012 seolah 


menjadi pesta pora bagi 
tim gulat Kalimantan Timur. 
1 


Gedung Gulat Universi 
Riau, Pekanbaru, menjadi saksi 
kedigdayaan anak-anak tepian 
Sungai Mahakam. 

Para pegulat Kaltim membo- 
rong 14 medali emas, 1 perak, 
plus 4 perunggu. Jumlah ter- 
sebut lebih banyak dibanding- 
kan dengan ketika mereka men- 
jadi tuan rumah PON 2008, 
yaitu 12 keping emas. 

Bertanding bukan di kandang 
sendiri, mereka pun tampil sa- 
ngat perkasa. Padahal, Kaltim 
hanya menargetkan 12 emas 
da PON 2012. Hasil di Pekan- 
baru tersebut menjadi « 
berharga bagi mereka. 

Pelatih kepala tim gulat Kal- 
tim, Bunyamin, mengatakan, ba- 
gi mereka, pencapaian ini ada- 
lah hasil terbaik selama ini. 
Pembuktian bagi kerja keras 
anak-anak Mahakam. 

”Kami akan istirahat bebera- 
pa saat. Setelah itu kembali lagi 
berlatih,” kata Suryadi Guna- 
wan, pelatih Kaltim. 

Tidak ada yang meragukan 
lagi, kontingen Kaltim sangat 
dominan di matras gulat. Be- 
berapa pegulat putra dan putri 
mereka adalah anggota pemu- 
satan latihan nasional SEA 
Games 201 


Efek domino 


Kini, pesona gulat Kaltim 
menular ke tetangganya, Kali- 
mantan Selatan. Di ibu kota 
Banjarmasin yang berjuluk Kota 
Seribu Sungai itu berdiri pede- 
pokan gulat. Tak tanggung-tang- 
gung, mereka pun mendatang- 
kan pelatih dari Romania. Ne- 
geri itu terkenal sebagai salah 
satu negeri penghasil pegulat 
kelas wahid. 

Selain pelatih, mereka juga 
mendatangkan lawan latih nan 
sepadan. Pemuda-pemudi bertu- 
buh tegap dan liat menjadi ka- 
wan latih tanding bagi para pe- 
gulat Kalsel. 

Para pembina dan pelatih gu- 
lat Kalsel sadar benar, prestasi 
tidak dapat diraih dalam waktu 
singkat. Mengukir prestasi tidak 


(5 


Kami tidak 
menargetkan banyak 
hal dari pegulat 
muda. Ini hanya 
langkah awal. 
Santoso 


semudah membalik telapak 
tangan. Semua perlu proses. Ja- 
di, kerja keras pelatih dan para 
bakal calon atlet untuk menye- 
rap teknik gulat dan mening- 
katkan kemampuan fisik belum 
dapat terlihat sekarang. 

"Kami tidak menargetkan ba- 
nyak hal dari pegulat muda. Ini 
hanya langkah awal. Masa de- 
pan mereka adalah harapan ka- 
mi,” kata Santoso, pelatih kepala 
gulat Kalsel. 

Tidak hanya Kalsel yang ber- 
benah dan serius menekuni gu- 
lat, Kontingen lain seperti Pa- 
pua Barat pun melirik cabang 
olahraga bela diri ini sebagi 
lah satu cabang yang memiliki 
prospek penghasil medali, ter- 
utama di kelas berat. 

Keseriusan Papua Barat ter- 
bukti dari upaya mereka me- 
narik mantan pelatih timnas gu- 
lat Indonesia di SEA Games 
2011 asal Romania. 

Fenomena ini harus menjadi 
perhatian Pengurus Besar Per- 
satuan Gulat Seluruh Indonesia. 
Animo masyarakat untuk me- 
nonton gulat plus pencapaian 
prestasi pegulat di PON 2012 
harus dianggap sebagai peluang 
mengembangkan gulat ke selu- 
ruh pelosok negeri. Pembinaan 
berjenjang dan kompetisi yang 
berkesinambungan adalah hal 
penting untuk mengatasi pres- 
tasi gulat Indonesia yang menu- 
run dalam dua dekade terakhir. 

Jika hal itu terlaksana, bukan 
tidak mungkin pegulat Indone- 
sia dapat kembali berkibar di 
Asia Tenggara atau bahkan Asia. 
Semoga! (MAHDI MUHAMMAD) 


SEA GAMES 2013 


Pelatnas Mulai Awal Oktober 


PEKANBARU, KOMPAS 
KONI Pusat akan memulai pe- 
musatan latihan nasional SEA 
Games Myanmar 2013 pada awal 
Oktober, KONI menyeleksi atlet 
i p cabang olahraga yang 
berpotensi masuk tim nasional. 

Ketua KONI Pusat Tono Su- 
ratman, Kamis (20/9), mengat 
kan, tim monitoring dan evaluasi 
KONI Pusat melihat potensi s 
mua atlet. 

”Kami rapat penentuan ang- 
gota tim beberapa hari menda- 
tang” katanya di Pekanbaru. 

Tono menjelaskan,” KONI 
ingin pelaksanaan pelatnas SEA 
Games 2013 lebih cepat demi 
memantapkan kemampuan atlet. 
Pelaksanaan yang terburu-buru 


tidak dapat memberikan hasil 
maksimal bagi Indon: 

SEA Games Myanmar 2013 di 
Naypyidaw rencananya memper. 
tandingkan 33 cabang olahraga. 
SEA Games itu juga menampil- 
kan tiga cabang olahraga ekshi- 
bisi, seperti tarung derajat, vo- 
vinam, dan chinlone, 

Untuk itu, surat keputusan ba- 
gi setiap atlet yang masuk tim 
pelatnas SEA Games Myanmar 
diharapkan keluar pada akhir 
September ini, 

Tono menjelaskan, KONT Pu- 
sat menetapkan atlet peraih me- 
dali di setiap pertandingan pada 
PON Riau 2012 masuk daftar 
bakal calon pelatnas. Sama seper- 
ti SEA Games 2011, pada tahap 


awal jumlah atlet adalah 200 
persen, Namun, ada beberapa at- 
let yang langsung lolos masuk 
tahap awal, Mereka adalah atlet 
Olimpiade London 2012 dan be- 
berapa peraih emas SEA Games 
201. 

Koordinator Cabang Terukur 
Satlak Prima, Sebastian Hadi Wi- 
hardja, mengusulkan ada kriteria 
seleksi untuk atlet olahraga ter- 
ukur," Ukuranny: ah prestasi 
atau Asian 
s dan olimpiade,” katanya. 
Sekjen PB PABBSI Soni 
iran yakin, jika atlet dapat 
membukukan angkatan sesuai 
kompetisi yang lebih tinggi, Indo- 
nesia bakal berprestasi di tingkat 
yang lebih tinggi pula. (MHD) 


“ Deal Now and 


M New Trand 


RayaNo.45Ph:(021)7251 
Kelapa Gading Barat Ph 


4527620 


@ Various Design & Matoria! 


021)4529316/17 
No.#R-S. PantaiindahKapukPh:(021 
(022)2020761Fax:(022)20132111 M 


Get Fantastic Discount " 


22 September - 07 Oktober 2012 at our Showroom METRIC «8 


Everyday : at 09.00 - 18.00 WIB | Sunday : at 10.00 - 15.30 WIB 


Jakarta Solatan:ArteriPondok Indah No, 10-10APh:(021)7293308, 7292948 Fax:(021)7291519| Panglim: 
1,7222953Fax:(021)7222953| JakartaUtara:J| Boulevard BaratRaya, Blok 
45842978 Fax:(021)458 42977 | Galery Niaga Mediteranian II BlokL 

5883592 Fax:(021)5683593|Bandung:JI, PasteurNo.152Ph 
n:JI. Zainul ArifinNo.55C/31Ph:(061)4527586,4560864,4256174 Fax 


83690191 


m3 Years Warranty 


www.metrickitchen.com | www.metric.co 


After Sales Service 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


TENIS 


Wozniacki 
Yakin 
di Korsel 


SEOUL, JUMAT — Petenis 
putri Caroline Wozniacki melan- 
jutkan penampilan gemilangnya 
dan melangkah ke semifinal tur- 
namen KDB Korea Terbuka, 
Jumat (21/9). Unggulan pertama 
itu mengalahkan unggulan ketu- 


juh asal Ceko, Klara Zakopalova, 
6-2, 6-3, 
Penampilan Wozniacki di 


Seoul tahun ini adalah yang ter- 
baik. Dua kali mengikuti tur- 
namen di sini, tahun 2006 dan 
2007, dia tersingkir pada babak 
pertama, Enam tahun lalu, dia 
masih peringkat ke-292 dunia 
dan kandas di tangan mantan 
peringkat pertama dunia, Marti- 
na Hingis. Tahun 2007, Woz- 
niacki berada di peringkat ke-70 
dan kalah dari juara bertahan 
waktu itu, Eleni Daniilidou. Ta- 
hun ini, Wozniacki yakin mampu 
menunjukkan dirinya sebagai 
unggulan pertama, 

"Ketika lolos kualifikasi pada 
2006, saya yakin bakal bertemu 
Hingis. Saya sangat panik di la- 


pangan, rasanya tiada kesem- 
patan menang. Saya amat tegang 


melawan orang yang menjadi pa- 
nutan,” ujar Wozniz 
Tahun ini, untuk pertama kali 
Wozniacki kembali ke Seoul sejak 
lima tahun lalu. "Waktu berjalan 
cepat, nang bisa di sini lagi. 
Turnamen banyak berubah, teta- 
pi orang-orangnya tetap baik dan 
" ujar petenis yang selama 


sopar 
empat tahun terakhir ini menge- 
ncangan 


acki akan menghadapi 
unggulan kedelapan asal Ri 
Ekaterina Makaroya, di semifi- 
nal, Makarova dengan servisnya 
yang kuat menghalau peter 
Spanyol, Maria Jose Martinez 
Sanchez, 6-1, 6-1. Pada laga itu, 
dia hanya kehilangan sebelas po- 
in di tujuh gim set pertama dan 
kedua. 

Wozniacki memenanj mua 
laga melawan Makarova dalam 
empat kali pertemuan sebelum- 
nya. Wozniacki bahkan belum 
pernah ditekan hingga melebihi 
skor 6-4 di semua set. 

Pada perempat final lainnya, 
unggulan keenam Varvara Lep- 
chenko menekuk Tamira Paszek. 
Unggulan ketiga Kaia Kanepi me- 
numbangkan Kiki Bertens. Atas 
hasil ini, Lepchenko akan ber- 
temu Kanepi di semifinal. 


Li Na main di Jepang 

Kabar lain, petenis asal China, 
Li Na, memutuskan tetap bertan- 
ding di Jepang pekan depan ken- 
dati kedua negara sedang ber- 
sitegang. Panitia turnamen se- 
perti balap sepeda dan tenis meja 
di China bahkan mengimbau at- 
let-atlet Jepang untuk mengun- 
durkan diri demi keamanan. 

Akan tetapi, Li Na tidak me- 
musingkan soal sengket ah 
antara Jepang dan China. Selain 
dia, Zheng Jie dan Peng Shuai 
juga datang ke Tokyo untuk tur- 
namen Pan Pacific Terbuka ini. 

Satu-satunya hal yang meng- 
halangi Li Na untul ang ke 
Jepang adalah kondisi tubuhny 
Tiga pekan lalu d 
petenis Inggris, Laura Robson, di 
nd Slam AS Terbuka dan dia 
h tertekan. "Saya tidak bisa 
langsung kembali bertanding. 
Harus ada jeda beberapa waktu 
jika saya tak ingin mati," katanya 
beberapa waktu lalu. (AFP/IVV) 


Dua pebalap berpacu pada s 


latihan bebas balap mobil Formula Satu GP Singapura di $ 


AP PHOTO/BNYAN VAN DEK DEEK 


rkuit 


Marina Bay, Singapura, Jumat (21/9). Lomba GP Singapura akan ditayangkan langsung KompasTV, 


Minggu (23/9). 


FORMULA SATU 


Vettel Tercepat Saat Latihan 


SINGAPURA, JUMAT — Pe- 
balap Red Bull, Sebastian Vettel, 
mencatat waktu tercepat pada 
sesi latihan balapan Formula Sa- 
tu Grand Prix Singapura, Jumat 
(21/9). Vettel mencatat waktu 1 
menit 50,566 detik, unggul 0,05 
detik pebalap McLaren, Le- 
wis Hamilton, yang berada di 
posisi kedua. GP Singapura ber- 
langsung Minggu (23/9), disiar- 
kan langsung KompasTV mulai 
pukul 18.30 WIB. 

Vettel memenangi Grand Prix 
Singapura musim lalu dan hanya 
memenangi satu balapan musim 
ini. Adapun Hamilton meme- 
nangi dua balapan terakhir di 
Belgia dan Italia. Dia berada di 
kedua di bawah pebalap 
i, Fernando Alonso, di kla- 
semen sementara. 

Rekan setim Hamilton, Jen- 
son Button, berada di posisi ke- 
tiga. Catatan duo MeLaren itu 
membuat mereka kian diunggul- 
kan memenangi balapan di Sir- 
kuit Marina Bay, Singapura, 
Minggu besok. 

Alonso berada di posisi ke- 
empat. Pebalap Williams, Pastor 
Maldonado, di tempat kelima, 
dan pebalap Red Bull, Mark Web- 
ber, keenam. Pasangan Force In- 
Nico Hulkenberg dan Paul di 
Resta, finis di posisi ketujuh dan 
kedelapan. Daniel Riceiardo dari 


Toro Rosso kesembilan dan pe- 
balap Sauber, Sergio Perez, di 
posisi ke-10. 

Alonso, pebalap Fe ng 
kini memimpin poin di FI, me- 
ngejar target menyamai rekor 
Ayrton Senna. Rekor itu adalah 
juara dunia tiga kali dan itu ber- 
tinggal satu langkah lagi. 

Alonso kini telah 80 kali naik 
podium, terakhir di balapan di 
Italia dua pekan lalu, Satu tahap- 
an telah dilalui dan dia kini mem- 
buru target berikutnya, menya- 
mai titel Senna, sang idola masa 
ilnya. Alonso mengoleksi dua 
i juara dunia, tahun 2005 dan 
2006, 

Alonso sangat terinspi 


bersama dengan 

poster-poster Senna yang ditem- 
pel di dinding kamar: Ketika finis 
di urutan ketiga dalam ba 
FI di Monza, Italia, pebalap Spz 
nyol itu gembira karena menya- 
mai catatan Senna, 80 kali naik 
podium, 
Selain 


Senna, hanya Michael 
Schumacher dan Alain Prost 
yang naik podium melebihi Sen- 
na. Schumacher, tujuh kal! 
dunia, naik podium 155 kali. Ada- 
pun Prost 106 kali naik podium 
dan empat kali juara dunia, 

aya sangat bangga dapat me- 


nyamai jumlah Ayrton S 
adalah sesuatu yang bes 


lalu mengikuti setiap balapannya 
(Senna), saya punya mobilnya, 
ya punya poster-posterny: 


Senna memenangi titel tahun 
1988, 1990, dan 1991. Untuk bisa 
sejajar dengan Senna, Alonso ha- 
rus merebut titel musim ini. Ma- 
ada tujuh balapan tersisa dan 
kin dapat menggapai im- 


i demikian, Alonso me- 
nyadari tim McLaren difavorit- 
kan untuk memenangi balapan 
pekan ini setelah memenangi tiga 
balapan sebelumnya. "Semua pe- 
balap sama kuat. Ada lima-enam 
pebalap yang bertarung untuk 
merebut titel,” ujar Alonso, 
Bagi Alonso, Hamilton adalah 
rival terkuat dan dia mengatakan 
hal itu sejak Februari. Hamilton 
adalah pebalap yang tahu bagai- 
mana mengendarai mobil bagus 
dan mobil jelek. Apalagi sekarang 
dia berada di posisi kedua, mem- 
bayangi Alonso. 
en memenangi tiga ba- 
hir. Kami berhai 
menghentikan dominasi 
ini," ujar Alonso. (AP/AFP/IVV) 


CATATAN ATLETIK 


Atlet-atlet Muda Bermekaran di PON 2012 


menambah kecepatan men- 

jelang garis finis nomor lari 
100 meter putra di PON Riau 
2012, Rabu (12/9), di stadion at- 
letik GOR Kaharudin Nasution. 
Dia bersaing ketat dengan Fad- 
lin (NTB), Franklin Burumi (Pa- 
pua), dan Farrel Oktaviandi (Ja- 
bar), Iswandi finis pertama, di- 
ikuti Fadlin di urutan kedua dan 
Franklin ketiga. 

Tiga sprinter peraih emas, 
perak, dan perunggu di nomor 
atletik paling bergengsi itu ada- 
lah sprinter muda yang usianya 
maksimal 23 tahun. Iswandi dan 
Franklin masih 21 tahun dan 
Fadlin yang meraih emas nomor 
200 meter berumur 22 tahun. 
Kemunculan sprinter muda di 
panggung atletik adalah harapan 
baru setelah sprinter Suryo 
Agung Wibowo, pemegang rekor 
Asia Tenggara nomor 100 meter 
putra, surut penampilannya. 

Bukan hanya lari 100 meter 
yang memunculkan atlet muda 
berprestasi. Nomor lintasan dan 
lapangan juga memunculkan 
wajah-wajah baru peraih emas 
dan pemecah rekor. Di nomor 
20 kilometer jalan cepat putra, 
Hendro (Jabar/21 tahun) me- 
matahkan rekor nasional plus 
rekor PON. 

Ridwan (NTB/23 tahun) 


Iz sprinter asal NTB, 


mengukir rekornas nomor lari 
800 meter putra. Dua pelari 
lainnya, Endro Kusworo (Ja- 
tim/19 tahun) dan Hernius LBN 
Siantar (Riau/21 tahun), juga 
memecahkan rekor PON 800 
meter. Tiga pelari muda itu me- 
mecahkan rekornas yang ber- 
tahan sejak 1995 dan rekor PON 
yang bertahan sejak 1996, 

Maria Natalia Londa (Bali/21 
tahun) memecahkan dua rekor 
PON di nomor lompat jangkit 
putri dan lompat jauh putri atas 
namanya sendiri. Sementara Eki 
Pebri Ekawati (Jabar/20 tahun) 
memecahkan rekor PON nomor 
tolak peluru yang bertahan se- 
jak 1989, Tim estafet putra 4 x 
100 meter NTB meraih emas 
dan memecahkan rekor PON. 
Mereka adalah M Fatoniah (23), 
Sapwaturrahman (18), Fadlin 
(22), dan Iswandi (21). 

Atlet muda di nomor lain ju- 
ga unjuk prestasi. Tim estafet 4 
x 100 meter putra Jati 
meraih perak memiliki dua 
sprinter muda, Yudi Dwi (21) 
dan Mohamad Rozikin 09). 

Tim estafet 4 x 400 meter 
putri Maluku yang meraih emas 
dan memecahkan rekor PON di- 
perkuat tiga pelari muda, Alphi- 
na Tehupory (17), Nining Sou- 
haly (19), dan Reny Clara (22). 
Tim estafet 4 x 100 meter dan 4 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


x 400 meter putri Jatim yang 
merebut emas dan perak 
muanya pelari muda, yaitu Tri 
Setyo Utami (20), Musyafidah 
(23), Sulastri (20), Serafi Anelis 
Unani (23), dan Fitria Indah 
(19). Tri juga meraih emas no- 
mor lari 200 meter, Serafi me- 
rebut emas 100 meter, dan Su- 
lastri menggaet emas 400 meter, 
Atlet muda yang pulang de- 
ngan emas di dada antara lain 
Andrian dari nomor lari 400 
meter putra (NTB/21), Eko Wi- 
caksono di nomor loncat tinggi 
galah putra (Lampung/18), No- 
val di nomor lompat jauh putra 
(Sulteng/17), Hakmali Sauda di 
nomor jalan cepat putra (Riau/ 
10), Rohimayati di nomor sapta 
lomba (Bangka Belitung/21). 
Mereka berjuang keras me- 
raih prestasi terbaik di PON. 
Hendro, misalnya, hampir me- 
nyerah karena kelelahan di no- 
mor 20 km jalan cepat. Namun, 
dia memaksakan diri menjejak 
finis pertama. Franklin yang ce- 
dera kaki setelah kecelakaan se- 
peda motor juga memaksakan 
diri turun di nomor 100 meter 
dan membawa pulang perunggu. 
Iswandi, yang biasanya menjadi 
pelari cadangan, membuktikan 
dirinya layak diperhitungkan. 
a menambah sendiri por- 
si latihan. Seminggu tiga kali la- 


tihan beban dan latihan kece- 

patan tanpa pelatih. Saya tidak 
menduga finis nomor satu ka- 

rena saya bukan pelari unggul- 
an,” kata Iswandi merendah. 

Sekum PB PASI Tigor M 
Tandjung meng: n, momen- 
tum PON Riau harus diman- 
faatkan untuk persiapan SEA 
Games Myanmar 2013. Kondisi 
atlet yang panas setelah meng- 
ikuti PON perlu terus dija 

Menurut dia, dari hasil atletik 
di PON Riau, PB PASI membi- 
dik sejumlah atlet yang akan ja- 
di pemasok emas di SEA Games 
2013, Namun, beberapa nomor 
perlu jadi perhatian karena be- 
lum punya atlet pelapis nan se- 
tara dengan seniornya. “Di ma- 
raton putra belum ada penggan- 
ti Yahusa yang mau pensiun. Di 
400 meter putra, kami mencari 
pelapis Heru Astriyanto, Jauhari 
Johan yang biasa turun di 5:000 
meter dan 10.000 meter beralih 
ke maraton” kata Tigor. 

Atlet senior pun galau karena 
belum ada atlet pelapis. Rini 
Budiarti (DKI/29), peraih tiga 
emas dari nomor 800 meter, 
3.000 meter halang rintang, dan 
1.500 meter, mengatakan tiba 
saatnya muncul wajah baru un- 
tuk menggantikan dirinya di no- 
mor yang ”langka” atlet itu. 

(WAD) 


Gita Wirjawan 
Pimpin PBSI 


Pertanggungjawaban Djoko Tanpa Kritik 


YOGYAKARTA, KOMPAS — Gita Wirjawan secara 
aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus 
Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia 
untuk periode 2012-2016. Menteri Perdagangan itu 
menyisihkan calon lain, Icuk Sugiarto, dalam Munas 
PBSI di Yogyakarta, Jumat (21/9). 


Dalam munas tersebut, Gita 
Wirjawan memperoleh 31 suara 
dari pengurus provinsi PBSI dan 
satu suara dari pengurus besar 
PBSI, Sementara Icuk Sugiarto 
hanya memperoleh dua suara 
dari Pengurus Provinsi PBSI DKI 
Jakarta dan Nusa Tenggara 
Barat. 

Namun, pemilihan itu men- 
dapat protes dari kubu Icuk de- 
ngan alasan proses pemilihan ti- 
dak dihadiri oleh semua calon. 
Proses pemilihan ketua umum 
PBSI memang dimajukan oleh 
panitia dari rencana Jumat pukul 
1600 menjadi pukul 1100. "Saya 
tidak diberi tahu Kah diajukan. 
Ini jelas permainan,” 

Dalam konferensi pe 
dilangsungkan pemilihan ketua 
umum PBSI, Jumat petang, Ke- 
tua Panitia Penyelenggara Munas 
Kusdarto Purnomo menyatakan, 
sidang pleno dalam mata a 
pandangan umum yang dibuka 
sekitar pukul 08.00 ternyata hz 
nya berlangsung singkat, tak se- 
perti yang diperkirakan. Aki! 
nya, jeda waktu menuju agenda 
pemilihan ketua umum PBSI te- 
rentang lama. 

Karena ada waktu luang yang 
cukup panjang, Kusdarto mena- 
warkan kepada peserta sidang 
untuk mempercepat pemilihan 
ketua. Semua peserta sidang me- 
nyetujui. "Kami berulang-ulang 
an pengajuan pemilih- 
Jan peserta sidang me- 


nyetu . 

Akhirnya pemilihan ketua 
umum PBSI dilangsungkan tan- 
pa dihadiri oleh dua kandidat 
calon ketua, yaitu Gita Wirjawan 
dan Tcuk Sugiarto, Pemilihan itu 
akhirnya dimenangi mutlak oleh 
Gita. 


Protes 

Atas pemilihan ketua umum 
PBSI, Icuk dalam keterangan 
persnya menyatakan protes ke- 
Bukan hanya dia tidak diberi 
tahu soal pengajuan waktu pe- 
milihan itu, melainkan juga me- 
nyangkut tata cara pemilihan. 

”Dalam proses pemilihan ha- 
rus dilakukan pemaparan misi 
dan visi para calon. Itu tidak 
dilakukan, langsung diadakan pe- 
han, Ibaratnya, dalam sebuah 
baru pakai 
kaus kaki, tetapi lawan saya su- 
dah dinyatakan menang” kata 
Icuk. 

Atas perlakuan yang menurut 
Icuk tidak adil ini, dia akan 
menggugat ke Badan Arbitrase 
Olahraga Indonesi arena pe- 
milihan ini cacat hukum dan ti: 
dak sesuai dengan prosedur,” 
ujarnya. 

Sementara itu, dalam jumpa 
persnya, ketua umum terpilih PB 
PBSI, Gita Wirjawan, menyata- 
kan, dia sangat yakin punya ke- 
mampuan untuk membina per- 
bulutangkisan Indones 

Langkah pertama yang akan 
dilakukan dalam membangun 
PBSI adalah membangun ma- 
najemen yang baik. Di samping 
itu juga akan memberikan ke- 
sejahteraan lebih kepada pemain, 
pengurus, dan ofisial, 

"Pembibitan pemain bulu 
tangkis di Indonesia juga akan 
dilakukan tak hanya berpusat di 
Jawa, tetapi juga di daerah-dae- 
rah lain,” ujarny: 

Munas PBSI ini berlangsung 
secara tertutup dan tak bisa dili- 
put wartawan. Kemenangan Gita 
dalam pemilihan ini sebelumnya 
juga sudah diprediksi karena se- 
belumnya sebanyak 27 pengurus 


provinsi sudah menyatakan du- 
kungan kepada Gita. 

Munculnya nama Gita sebagai 
calon merupakan usul dari ketua 
umum sebelumnya, Djoko San- 
toso, 

Djoko sebelumnya juga sem- 
pat dicalonkan, Namun, mantan 
Panglima TNI itu kemudian me- 
kan tidak akan maju se- 
calon dan menunjuk Gita 
Wirjawan sebagai — kandidat 
penggantinya. 

Tidak cuma mengumumkan 
nama Gita, Djoko dan pengurus 
PB PBSI lainnya juga mengun- 
dang Gita untuk meresmikan as- 
rama atlet di pelatnas Cipayung. 
Kesempatan itu pun dimanfaat- 
kan untuk mendengarkan kesi- 
apan Gita untuk maju sebagai 
calon ketua umum. 

Selain Gita dan Tcuk, sebe- 
narnyajuga ada nama Ketua DPR 
Marzuki Alie yang mendaftar, 
Namun, belakangan nama Mz 
guki dicoret karena dianggap ca- 
cat administratif dengan tidak 
adanya surat rekomendasi dari 
pengurus provins 

Dalam munas kemarin, peng- 
urus provinsi juga sama sekali 
tidak mengkritik pertanggungja- 


waban kinerja kepengurusan 
Djoko Santoso, 
Padahal, di bawah komando 


Djoko, PBSI mengalami kemun- 
duran prestasi, yang puncaknya 


IN medali di Olim- 
piade London 2012. 

Sepanjang kepengurusan la- 
ma, berbagai persoalan juga men- 
cuat, mulai dari buruknya hu- 
bungan pengurus, pemain, dan 
pelatih yang berbuntut heng- 
kangnya beberapa pemain serta 
pelatih dari pelatnas Cipayung. 

Di ajang Piala Thomas tahun 
2012, Indonesia juga mencatat 


prestasi terburuk dengan tidak 
berhasil menembus babak semi- 
final. 


”Kawan-kawan sepertinya tu- 
tup mata dengan ini. Mereka 
lebih peduli dengan pemilihan 
ketua yang baru,” kata Icuk. 
(TOP/OTW) 


Acer recommends Windows" 7. 


| Aspire S3 Ultrabook"" (13.3”) 


Setiar 


Also Available: 
Aspire One 756 (116”) 


BE  a— 


Aspire S3 Ultrabook"" is powered by Intel" Coret" 


Rp7 A90jt 


Rp 6,999jt' « 


Intel” Core"" 13-2367M processor (1.40GHz2) - 
Genuine Windows" 7 Home Premium - 
DDR3 - 500GB HDD 


ea 


4GB 


(Aiso Avaltabie with Inter" Core” I5-3317U processor 


(1-7OGH2 with Turbo Boost up to 2.60Gh2) 


Na ata 


labie with Intel” Core”" I7-3817U processor 
(1.90 Gitz with Turbo Boost up to 3.10 GMz) 


Intel" processor 877 (140GH2) - 2GB DDR3 - 


Alao Av 


320GB HDO 


Rp 2,949jt' « 


(Aiso Available with Intel" processor 877 (1.40 GHz) & 
Genuine Windows” 7 Home Basic 


Rp 3,599jt'« 


Aiso Available with Intel" Pentium" processor 967. 
(1.30 GHz), Genuine Windows" 7 Home Basic & 500GB HDO 


i7 Processor 


Pastikan produkmu bergaransi resmi PT Acer Indonesia | www.acer.co.id 


(Acar Center: JAKARTA (021): Orion Dut Mangga Dua 623 
Sguare 7592 13351 36 SEMARANG (028: Ruko Matararn Plaza 16 OOM8 SURABAYA (OI Ih petech Wal 5 
532 1731, Margorejo Indah B43 4006 MEDAN (0611: Sur Plaza 450 1588, Krakatau 664 7114 MAKASSAR 


Bemakaraeng 442 237 BANDUNG (022: Cihampelas Walk 206 1171 PALEMBANG (0711): Palembang Sauare 380 136 | 
SAMARINDA (041): Agus Salim 733 409 YOGYAKARTA (02741 : Gejyan 50 271, Demangan 54! 748 BANJARMASIN 
(OS 1): Gatot Subvoro 325 Os41 MALANG (0341): Huko Bondowoso 576 375/ 576 37 TANGERANG (021): Supermai 
Karawaci 5470 0590, Gading Serpong 346 0618 BALIKPAPAN (05421 « Walk 700 3777 MANADO (0491: Muko Megasenart 
1842 1656 PEKANBARU (0761: Setia Budhi 25187 SOLO (0271) Sola Center Pos 


30177 


2, Ambasador Mali 5793 0685 Ratu Plaga 7279 7707, Poles 


ang canstern ape 


4G Junction 
1 Gunung 


OLAHRAGA 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


Atlet Maluku, 
Rikwan Welerubu, 
beraksi di nomor 
lompat jauh PON 
XVII di Stadion 
Atletik Kompleks 
Olahraga Rumbai, 
Pekanbaru, Riau, 
Senin (40/9). 
Noval dari 
Sulawesi Tengah 
meraih medali 
emas di nomor 
tersebut. 


Atlet ski air Banten, Luckman Ganesario, t 


KOMPAS/YUNIADHI AGUNG 


KOMPAS/MERU SRI KUMORO 


jatuh saat bertanding pada babak semifinal nomor 


wakeboard PON XVIII di Danau Bandar Sri Khayangan, Pekanbaru, Riau, Minggu (16/9). 


Pemain tunggal 
putra bulu tangkis 
Jawa Tengah, 
Dionysius Hayom 
Rumbaka, 
mengembalikan 
bola saat melawan 
pemain Banten, 
Indra Bagus, pada 
babak penyisihan 
nomor beregu 
putra PON XVIII 
di Gelanggang 
Remaja 
Pekanbaru, Riau, 
Minggu (9/9). 
Dionysius menang 
19-21, 21-13, 21-13. 


0 .......... 


« 


— 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Tim renang indah DI Yogyakarta saat bertanding dalam tarian bebas beregu PON XVIII di Kolam Renang Rumbai, Pekanbaru, Riau, 


Selasa (18/0). 


KOMPAS/YUNIADHT AGUNG, 


CATATAN DAYUNG 


Lebih Ketat, Lebih Merata 


asil akhir cabang dayung 
Hassan Olahraga Nasio- 

nal Riau 2012 menyu- 
guhkan kenyataan, persaingan 
lebih ketat, kekuatan merata, 
dan tidak ada dominasi. Pem- 
batasan usia dianggap sebagai 
hambatan sekaligus tantangan 
bagi sejumlah daerah peserta 
PON. 

Tuan rumah Riau tampil se- 
bagai juara umum dengan 7 
emas, 5 perak, dan 8 perunggu 
dari total 37 nomor. Berikutnya, 
Kalimantan Tengah dengan 6 
emas, 3 perak, dan 2 perunggu, 
kemudian Papua (6-1-4), Jawa 
Barat (5-13-6), Jawa Timur 
(4-0-1), Sulawesi Tenggara 
(8-0-1), Sulawesi Selatan (2-4-2), 
DKI Jakarta (2-1-3), Banten 
(4-3-0), dan Maluku di urutan 
ke-10 (1-3-0). 

Persaingan ketat terutama 
terjadi antara Riau, Jabar, Pa- 
pua, dan Kalteng. Keempat kon- 
tingen ini berkejaran dalam per- 
olehan medali emas sejak tiga 
emas awal diperebutkan di no- 
mor canoeing (kayak dan kano) 
di arena dayung Danau Kebun 
Nopi di Kuantan Mudik, Kabu- 
paten Kuantan Singingi, Riau. 

Akhir tahun lalu, Jabar men- 
dominasi canoeing dalam Kejua- 
raan Nasional Dayung 2011 di 
Situ Cipule, Kabupaten Kara- 
wang, Jawa Barat. Dari 15 no- 
mor pertandingan, Jabar berjaya 
dengan perolehan 6 keping 
emas, 1 perak, dan 1 perunggu. 
Jabar pun menjadi juara umum. 
Di urutan kedua, Jambi (2-0-1), 
diikuti Jatim (2-0-0), Papua 
(4-5-1), Kalteng (1-3-1), dan Riau 


mrioperkoran @ & 


(02-22. 

Namun, peta kekuatan itu 
berubah di Danau Kebun Nopi, 
8-11 September 2012. Dari 15 
nomor yang sama, Papua me- 
raih medali terbanyak (3-2-1), 
kemudian Jabar (2-6-2), Kalteng 
(2-2-0), Riau (2-1-4), DKI 
(2-0-0), dan Sulsel (2-0-0). 
Emas tersebar ke delapan dae- 
rah. Tiada yang paling dominan. 

Persaingan berlanjut di 13 
nomor rowing dan sembilan no- 
mor perahu naga. Semua kon- 
tingen berusaha mengumpulkan 
medali terbanyak. 

Akan tetapi, tuan rumah Riau 
tampil maksimal di hadapan 
publik mereka. Pedayung-peda- 
yung Riau umumnya berusia 
kurang dari 23 tahun dan di- 
persiapkan minimal sejak dua 
tahun lalu. Sementara sejumlah 
pedayung Papua mampu meng- 
gaet emas di nomor-nomor an- 
dalan Jabar. 


Pembatasan usia 

Ketua Persatuan Olahraga 
Dayung Seluruh Indonesia 
(PODSI) Riau Sanusi Anwar 
mengatakan, target delapan 
emas sulit tercapai di tengah 
persaingan ketat antardaerah. 
Namun, dia mengapresiasi pen- 
capaian tim dayung Riau di ba- 
wah asuhan pelatih Mohamad 
Amin. 

"Target medali tidak tercapai, 
tetapi kami bersyukur menjadi 
juara umum. Ini hasil yang ba- 
ik” ujarnya. 

Pelatih tim dayung Jabar, M 
Fakhrudin, menilai sulit mem- 
prediksi pencapaian medali di 


($/ 


Pembatasan 
memunculkan para 
pedayung muda 
potensial peraih 
medali. 


arena PON kali ini. Tanpa ke- 
hadiran beberapa pedayung se- 
nior di beberapa nomor, antara 
lain karena pembatasan usia 
maksimal 28 tahun, membuat 
persaingan antarpedayung muda 
lebih terbuka. Alhasil perebutan 
emas berlangsung seru karena 
tiada kontingen yang paling 
mendominasi. 

Pendapat senada mengemuka 
dari pelatih tim dayung Jatim, 
La Dulu. Surat keputusan pem- 
batasan usia turun 1,5 tahun la- 
lu. Tak mudah menyiapkan atlet 
dalam kurun waktu itu. Tuan 
rumah dapat merebut emas dari 
nomor yang sebelumnya andal- 
an daerah lain karena mereka 
bersiap lebih lama,” ujarnya. 

Sebaliknya, pembatasan me- 
munculkan para pedayung mu- 
da potensial peraih medali. Me- 
reka merebut medali dalam de- 
butnya di PON. Di nomor ca- 
noeing ada Emelia Deau (20) 
dari Papua yang merebut dua 
emas di nomor kayak ganda 
(K2) putri 200 meter dan 500 


meter bersama Erni Sokoy (25). 

Ada juga pedayung remaja 
Konradus Sogorom (16) yang 
meraih perak di nomor kano 
tunggal (CI) 1000 meter, Emelia 
dan Konradus baru direkrut 
Februari 201, kemudian berla- 
tih di pemusatan latihan daerah 
Papua selama lima bulan sebe- 
lum turun di PON Riau 2012. 

Pedayung muda tuan rumah, 
Tanzil Hadid (21), menjadi bin- 
tang di nomor rowing. Tanzil 
meraih tiga emas dalam penam- 
pilan perdana di PON 2012. Dia 
meraih ketiga emas dari nomor 
tunggal putra dayung ganda 
(MIX), empat pedayung dayung 
ganda (M4X), dan delapan pe- 
dayung berikut juru mudi 
(M81). 

Ketua Bidang Pembinaan Ca- 
nocing Pengurus Besar PODSI 
Muhamad Suryadi dan Ketua 
Bidang Pembinaan Rowing De- 
de Rohmat Nurjaya sependapat, 
kekuatan antardaerah kini ber- 
tambah merata. Jadi, persaingan 
pun bertambah ketat. Sejumlah 
daerah berlomba memperhati- 
kan dayung sebagai cabang 
olahraga potensial andalan me- 
raih medali, 

Namun, atlet-atlet penghuni 
pemusatan latihan nasional da- 
yung masih mendominasi per- 
olehan emas PON. Mereka lebih 
matang pengalaman bertanding 
di level yang lebih tinggi. 

Jadi, dengan kekuatan yang 
tersebar, mutu atlet dan prestasi 
Indonesia di cabang penyelamat 
muka di Asian Games Guang- 
zhou 2010 ini diharapkan lebih 
baik. (MUKHAMAD KURNIAWAN) 


Pelatih tim 
karate Jawa Barat, 
Endah Zubaidah, 
memeluk karateka 
Yulianti setelah 
Yulianti 

menjuarai nomor 
kata perseorangan 
putri PON XVIIT 
di GOR Tribuana, 
Pekanbaru, Riau, 
Senin (10/9). 


KOMPAS/YUNTADHI AGUNG 


KOMPAS 
GR CODE 


LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPAS GR CODE 


“ 


a Pan dengan account gmai 


uk ke Android | | Market/Pla 
etik kata kunci pencarian "GR dk Scanner” 
.d Download salah satu app yang ters 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


Ti / / pN DL 1. Everton 4211 65 7 LIGAITALIA S.lnterMilan 3 2 0 1 63 6 Sociedad, Atletico Madrid-Valladolid, 9. Valladolid 4202336 
DATA DA AGENDA BWestam 4211 437 man G.Fiorentina 3 201536 Athletic Bilbao-Malaga, Rayo Vallecano- TO. Real Sociedad 4 2 0 7 5-7 6 
P 1 Pa - abtu 7. Roma 3111764 Real Madrid 
SEPAK BOLA Newcastle-Norwich, Manchester City- —— 9-Fulham 42 0 2106 6 Dai ar Tr - 
Arsenal, Tttenham-OPR Untan 4171 ops Mama Rene — Lean SA an BULU TANGKIS 
LIGA INGGRIS 1Newcaste 41 2 1 56 5 Yun 2. ACW 33. Deportivo La Coruna Sevila 1 EF 
. E JEPANG TERBUKA 
Klasemen Destaa AI AT ta 3 a Oi oma AGS FAT Mia 3102333 
Sabtu (2279) (main, menang, seri,kalah, golagregat, 18-AstonVilla 4 1 1 2 45 4 Bologna-Pescara, Cagliari-Roma, Inter Kasemen utama 
Chelsea-Stoke, Southampton-Aston poin) 14. Wigan 4112 484 Milan-Sieng, Udinese-Milan, Catania- LIGA SPANYOL 1- Barcelona damat 29 perempat final 
Villa, Swansea-Everton, West Brom- 1. Chelsea 7311 21 15.Sunderland 3 0 3 0 33 3 Napoli, Lazio-Genoa Kn Be HE Lee Chong Wer (Mas) Chong Wei Feng 
Reading, West Ham-Sunderland, 2ManUti 43 01105 9 LbNorwih 40381 27 3 Ka—— Zrara Osama OR VM eae AAA 3-4 (Ma92115, 21-15 
Wigan-Fulham. 3. Arsenal 4220 8 5 1.Liverpol 4 0 2 2 38 2 7 venus 5 00929 Real Betis-Espanyol, Barcelona-Granada '” Firefico Madri 7 Simon Santoso (Ina)-Taufik Hidayat (Ina) 
4. Man Cit 4220 9608 18.0PR 2022292 7 Wap SMM ET Tae valen 24-, 2114 
Minggu (23/9) 5. Swansea 42 1 1104 7 19, Reading 3012 481 Lazio 2 Minggu (23/3) "Depoi Tat Boonsak Ponsana (Tha)-Kazumasa Sakai 
Liverpool-Manchester United, 6.WestBrom — 4 2 1 1 6-4 7 20.Southampton 4 0 0 4 5-14 0 4 Sampdoria Mallorca-Valencia, Levante-Real B, Real Betis (pg) 21-9, 21-6 


AP PHLOTO/PETER KLAUNZEN 


Pemain Liverpool, Fabio Borini, bergembira di samping kiper Young Boys, Marco Woellli, setelah Liverpool menyamakan skor 3-3 pada 


laga Grup A Liga Europa di Stade de Su 


se, Bern, Swi: 


Kamis (20/9). Liverpool menang atas Young Boys, 5-8, 


LIGA EUROPA 


Bangkitnya Anak-anak Muda 


BERN, JUMAT — Hasil men- 
janjikan, tetapi di sisi lain juga 
mengkhawatirkan, mewarnai ke- 
menangan perdana Liverpool di 
babak utama Liga Europa lewat 
skor 5-3 (2-1) atas Young Boys di 
Stade de Su Bern, Swi: 
mis (20/9) atau Jumat dini hari 
WIB, Menjanjikan dari segi daya 
juang mencetak banyak gol dan 
menang setelah sempat terting- 
gal 2-3, tetapi mengkhawatirkan 
dari segi rapuhnya pertahanan. 
Aspek yang pertama itu men- 
jadi modal Liverpool dalam men- 
jamu Manchester United pada 
lanjutan Liga Inggris di Anfield, 
Minggu (23/9). Namun, aspek 
yang kedua, yakni rapuhnya cara 
bertahan mereka, merupakan pe- 
kerjaan rumah serius bagi Pelatih 
Brendan Rodge 
Di Liga Europa, Liverpool ter- 
gabung dalam Grup A yang ker: 
Selain Young Boys (Swiss), juga 
ada Anzhi Makhachkala (Rusia) 
dan Udinese (Italia). Meski de- 
mikian, saat menghadapi Young 
Boys, Rodgers memasang skuad 
yang sebagian besar pemain lapis 


kedua dan beberapa di antaranya 
pemain muda. 

Kecuali gol bunuh diri meng- 
gelikan bek Juhani Ojala (menit 
ke-4), semua gol Liverpool di- 
cetak pemain-pemain muda: An- 
dre Wisdom (19 tahun, menit 
ke-40), Sebastian Coates (21 ta- 
hun, menit ke-67), dan gelandang 
cadangan Jonjo Shelvey (20 ta- 
hun, menit ke-76 dan 88). 


Bukan gagah-gagahan 
Bersama striker asal Spanyol, 
Suso (18 tahun), Wisdom adalah 
jebolan akademi Liverpool yang 
mendapat debut di tim utama, 
”Saya tidak melihat ini gagah-ga- 
gahan atau keputusan berani, Sa- 
ya hanya percaya kepada para 
" kata Rodgers, "Me- 
asih menyesuaikan de- 


Jalan kami masih panjang. Ka- 
rakteristik terpenting adalah da- 
ya juang kami.” 

Dalam laga tersebut, dua kali 
Liverpool terkejar dalam pos 
I-l dan 2-2, bahkan sempat ter- 
tinggal 2-8. Itu akibat buruknya 


Liverpool 


pertahanan, seperti yang terlihat 
mencolok saat bek kiri Jose En- 
rigue memotong bola, tetapi bola 
sapuannya justru jatuh di kaki 
Raphael Nuzzolo yang kemudian 
menjebol gawang Liverpool. 

Menurunnya performa vete- 
ran Jamie Carragher dan ku- 
rangnya pengalaman Coates ha- 
rus dibayar dengan bobolnya ga- 
wang Liverpool oleh Ojala. Young 
Boys memimpin 3-2 lewat ten- 
dangan fantastis Gonzalo Zirate 
dalam sebuah serangan cepat. 

"Bagi pihak netral, ini laga he- 
bat, meski pelatih tidak gembira 
kami kebobolan tiga gol. Namun, 
kami telah membuat pernyataan, 
kami bisa mencetak gol-gol,” kata 
Shelvey, pencetak dua gol ke- 
menangan Liverpool, 

Liverpool adalah satu-satunya 
wakil Inggris yang menang ma- 
lam itu. Newcastle tertahan 0-0 
di kandang Maritimo (Portugal), 
begitu juga Tottenham yang seri 
0-0 saat menjamu Lazio. Inter 
Milan tertahan 2-2 melawan ta- 
mu mereka, Rubin Kazan. 

(AFP/REUTERS/SAM) 


Waspadai Tusukan Stoke 


Ivanovic Ingatkan Rekannya agar Tidak Lengah Bertahan 


LONDON, JUMAT — 
Alarm peringatan tanda 
bahaya sudah menyala di 
Stamford Bridge, markas 
Chelsea, Rabu lalu. Saat 
itu si juara Eropa 
melepas keunggulan 2-0 
menjadi seri 2-2 lawan 
Juventus. Bek Branislav 
Ivanovic mengingatkan, 
Jika tak segera dibenahi, 
Chelsea terancam bakal 
melembek musim ini. 
Laga lawan Stoke City, 
Sabtu (22/9) ini, jadi tes 
sesungguhnya: apakah 
mereka sudah berbenah? 


"Kami tampil bagus pada me- 
nit-menit awal lawan Juventus, 
tetapi setelah itu terlalu mudah 
bagi mereka, Kami bisa mening- 
50 persen dari penampilan 
dalam laga itu,” kata Ivanovic. 

”Kami bermain berbeda tahun 
ini dengan lebih menekankan 
menyerang. Namun, semua pe- 
main juga harus fokus dalam ber- 
tahan, Inilah yang membantu ka- 
mi musim lalu,” ujarnya. 

Saat menjamu Juventus di Li- 
ga Champions, Rabu lalu, Chelsea 
sudah unggul 2-0 pada babak 
pertama lewat dua gol Oscar. 
Akan tetapi, pada babak kedua, 
konsentrasi mereka menurun. 
Mereka kebobolan dua kali. Gol 
bal n kedua akibat kesalahan 
passing gelandang John Obi Mi- 
kel. 

Dalam tiga laga terakhir, Chel- 
sea tidak mampu menang. Sebe- 
lumnya, tim asuhan Roberto Di 
Matteo itu dilibas Atletico Mad- 
rid, 1-4, di Piala Super Eropa dan 
imbang 0-0 di kandang Gueens 


y sawo 


8 Frani 
Lampart 


26,John 
Terry 


Pelatih: Roberto 
Di Matteo 


Stadion | 
Stamford Bridge, London 


Wasit: Chris Foy 


25 Petar 
ha Kiohtly 


A7 Eden 
Hazard 


Stoke City 
Pelatih: Tony Pulis 


Tatan E kon 


FU Robert 
Ta 
1 Asmi 


1 Pete 
Al (212) 
4 #1 Mata a BL 
9Fernando (4 £ A6 Chatie tu 1) 
Torres Adam 1 
David Lu 12 oki Obi Ae jofikhan Batas 
ip P3 
li 18 Dean 
2Branislav "3 Sa Whitenead (ag 
Ivanovic 
Pos|ma| M| s | K| sa |v Pos|ma| M| S | K| se |N 
1jaf3 o fsce-2| 10 Laga terakhir 2jafo 0 Jotaa) 
» 19/8 vs Wigan (M: 20 2 5/9 vs OPR(M: 0-0 2 18/8 vs Reading CT): L-L 
€ 22/8 vs Reading (K): 4-2 8 19/9 vs Juventus (K): 2-2 “ 26/8 vs Arsenal (K): 0-0 
0 25/8 vs Newcastle (K): 2-0 (Liga Champions) @ 1/9 vs Wigan (T): 2-2 
» 31/8 vs Atletico Madrid: » 15/9 vs Manchester City (K) 1 
(Piala Super Eropa) Pos: posisi Ma: main, M: menang, S: seri, K: kalah, SG: selisih gol, N: nilai T: tandang, K: kandang” GUvAwan 


Park Rangers pada Liga Inggris. 


Ancaman Stoke 


Stoke, tim tamu Chelsea kali 
ini, mungkin belum sekaliber Ju- 
ventus. Namun, tim polesan Pe- 
latih Tony Pulis itu menyimpan 
potensi menyulitkan tim-tim la- 
wan mereka, Tim ini mungkin 
agak sulit mencuri kemenangan 
di Stamford Bridge, tetapi bukan 
tidak mungkin bagi mereka un- 
tuk mengulang skor imbang, 

Dari empat laga pertam: 
dikatakan Stoke tim ”spesi 
seri”. Mereka bermain imbang 
dari empat laga itu, termasuk saat 
menahan Arsenal, 0-0 (26 Agus- 
tus), dan juara bertahan Man- 
chester City, I-1 (15 September). 

Salah satu ancaman berbahaya 
yang kerap dimainkan Stoke ada- 
lah melalui serangan bola-bola 


bisi 


dan dalam bola-bola mati. 
n Chelsea harus 
berkonsentrasi penuh 90 menit. 
Oscar mengalami cedera eng- 
kel dan ditarik keluar saat lawan 
Juventus. Kendati demikian, ia 
diperkirakan siap ditampilkan. 
Stoke tanpa bek kanan Andy 
Wilkinson yang diskors tiga laga 
karena menyikut striker Man- 
chester City, Mario Balotelli, Po- 
inya bisa ditempati Ryan Shot- 
ton, atau Matthew Upson di- 
mainkan di bek tengah dan Ro- 
bert Huth diplot di bek kanan, 
Chelsea versus Stoke meru- 
pakan satu dari enam laga Sabtu 
ini. Selain itu, ada Swansea vs 
Everton, Southampton vs Aston 
Villa, West Bromwich vs Reading, 
West Ham United vs Sunderland, 
dan Wigan Athletic vs Ilham. 
(AFP/REUTERS/SAM) 


atas 
Semua pem: 


PIALA DUNIA 2014 


Brasil Pusing Menamai Maskot 


SAO PAULO, KAMIS — Warga 
Brasil sepakat untuk mengusung 
armadillo, mamalia serupa treng- 
giling bercangkang keras dan ka- 
sar, sebagai maskot Piala Dunia 
2014. Namun, mereka masih bi- 
ngung menentukan nama mi 
kot itu. Tiga pilihan yang dis 
dorkan panitia lokal, yakni ami- 
Jubi, fuleco, dan zuzeco, mereka 
tolak karena kurang sreg. 

Jajak pendapat online yang di- 
gelar media-media lokal menun- 
jukkan mayoritas rakyat Brasil 
tak menyukai tiga nama itu. Da- 
lam tiga hari jajak pendapat, lebih 
dari 23000 warga menanda- 
tangani petisi, menuntut agar pa- 
nitia lebih demokratis. Seharus- 
nya ada pendekatan dari penye- 
lenggara Piala Dunia 2014 kepada 
pencinta sepak bola. 

Petisi itu menyebutkan, warga 
Brasil agar diperbolehkan menu- 
liskan nama baru untuk maskot 
tersebut agar kian banyak pilih- 


an. Lima nama yang paling po- 
puler kemudian disebar lagi, lalu 
diputuskan nama ap: g paling 
banyak dipilih. Nama maskot ha- 
rus layak dan pantas. 

Akan tetapi, menurut penye- 
lenggara, Kamis, tiga nama itu 
tidak akan diubah atau diganti. 
Artinya, hanya tiga nama itu yang 
disodorkan kepada publik untuk 
dipilih dengan voting. 
Nama-nama itu tidak akan 
direvisi. Kami percaya diri de- 
ngan pilihan ini. Setelah publik 
memilih satu dari tiga nama ter- 
sebut, akan dimulai pengem- 
bangan karakter itu,” kata panitia 
penyelenggara dalam pernyata- 
annya. 

Menurut FIFA, tiga nama itu 
adalah gabungan dari kata-kata 
dalam bahasa Brasil, yang meng- 
gambarkan persahabatan, ke- 
gembiraan, dan ekologi. Semua 
karakteristik itu menggambar- 
kan rakyat dan negara Brasil. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Amijubi adalah penyesuaian 
dari kata amizade (persahabatan) 
dan jubilo (kegembiraan). Fuleco 
ditarik dari kata futebol atau se- 
pak bola dan ecologia atau eko- 
logi. Zuzeco dari kata azul atau 
biru dan ecologia atau ekologi. 

Tiga nama itu merupakan pi- 
lihan anggota komite penilai yang 
berpengalaman dan punya nama 
di Brasil, termasuk mantan pe- 
main Brasil, Bebeto, serta para 
selebritas dan politikus Brasil. 
Bahkan, semula ada 450 nama 
usulan. Sayangnya, polling dari 
igcom dan UOL.com, misalnya, 
menyebutkan, lebih dari 75 per- 
sen responden tidak menyukai 
nama-nama itu. 

Pendek kata, tiga nama itu 
diumumkan di laman FIFA dan 
voting segera dibuka. Nama yang 
mendapat suara terbanyak akan 
diumumkan pada 25 November 
2012. Tinggal klik dan pilih, ami- 
Jubi, fuleco, atau zuzeco. (AP/INV) 


KASUS RASIALISME 


UEFA Didesak Investigasi ”Fans” Lazio 


LONDON, JUMAT — Asosiasi 
Sepak Bola Eropa atau UEFA 
didesak agar bertindak tegas de- 
ngan menginvestigasi suporter 
Lazio terkait tuduhan me) 
melakukan tindakan im 
laga Liga Europa antara Totten- 
ham Hotspur dan Lazio di St: 
dion White Hart Lane, London, 
Kamis (20/9). 

Laga itu berakhir imbang 0-0. 
Menurut laporan media, striker 
Tottenham Jermain Defoe men- 
jadi sasaran umpatan suporter 
Lazio yang meneriakkan suara 
seperti monyet ke arah Defoe. 

”Saya pikir UEFA akan meng- 
ambil tindakan jika tuduhan itu 
terbukti,” kata Andre Villas-Boas, 
Pelatih Tottenham, seusai lag 
"UEFA sangat aktif dalam situasi 
seperti itu dan tujuan kami ad 
lah mengenyahkan rasisme dari 


menunjuk pa- 
an cara atau 
bentukapa pun karena saya tidak 
mendengar apa pun. Tugas pihak 
berwenang untuk menindaklan- 
jutinya dengan melakukan in- 
vestigasi,” ujar Villas-Boas. 

Laga tersebut dihadiri Presi- 


den UEFA Michel Platini, Me- 
nanggapi hal itu, UEFA menya- 
takan, mereka akan memutuskan 
apakah perlu diambil tindakan 
atau tidak setelah mereka men- 
dapat laporan dari ofisial laga. 

Lazio sudah lama dihadapkan 
pada masalah elemen sayap ka- 
nan suporter klub itu, 


Mikel tutup akun Twitter 
Kasus rasialisme juga menim- 
pa gelandang Chelsea, John Obi 
Mikel. Setelah Chelsea ditahan 
Juventus 2-2 pada pertandingan 
Liga Champions di Stamford 
Rabu lalu, gelandang asal 
ria itu mendapat pelecehan 
me lewat akun Twitter-nya, 
Kasus itu telah dilaporkan 
Chelsea ke kepolisian. "Kami me- 
nyadari ada tweet-tweet rasisme 
dengan an Mikel yang sama 
sekali tidak bisa diterima, men- 
1, dan berisi kebencian,” 
pernyataan Ch 


ji 
demikian 
”Kami telah melapor pada polisi 
dan mendukung untuk meng- 


ambil tindakan paling teg: 
Setelah mendapat per 
is, Mikel mengungkapkan, di- 
rinya menutup akun Twitternya, 


Ucapan-ucapan rasisme lewat 
Twitter: ah satu media al 
yang populer belakangan ini— 
terhadap pemain timnas Nigeria 
itu muncul setelah ia melakukan 
kesalahan passing yang berbuah 
gol Juventus hingga skor laga 
2-2, 

Mikel telah meminta maaf atas 
kejadian itu. "Saya mengaku 
(bersalah), kami terus melang- 
ya meminta maaf ata 
lahan itu, tetapi tak ada ma- 
kata Mikel, Kamis lalu. 


Suporter ditikam 

Sementara itu, laga Napoli me- 
lawan AIK Solna (Swedia) di Nz 
poli, Italia, dinodai dengan i 
den penikaman suporter Swedia 
oleh suporter garis keras klub 
Napoli, Tiga suporter Swedia 
menjadi korban penikaman itu. 

Menurut kantor beri 
suporter Swedia itu se 
nikmati makan malam di P 
Borsa tar pukul 23.00. Mere 
ka tiba-tiba didatangi sekelom- 
pok suporter yang mengenakan 
penutup kepala dan menusuk 
pantat serta kaki suporter Swedia 
itu, (AP/AFP/REBUTF M) 


“Iimited stocks 
with special price 
for wardrobe only 


" terms apply 


EIS-NDORF 


evenyfhing, has “#s 


Place / 


OFFER ' 


additional discount 


540 #10 Yo 


SHOWROOMS : JAKARTA Mall Taman Anggrek Lt. 4 No. 433 (021) 563 9126, Mall Kelapa Gading GF FUR 8 - C & F - G (021) 4584 6528, Jakarta 

Design Center Lt. 3 No. 10 (021) 572 0365, Emporium Pluit Mall Lt. 3 No. 37 - 38 & 40 - 41 (021) 6667 6361. TANGERANG Summarecon Mall Serpong 

Ind f1 #2F no 299A & 2998, Jl. Boulevard Gading Serpong (021) 2931 0401. TREND INTERIORS Jakarta Design Center Lt. 7 SRO6 -08 (021) 5304710, 
530 4720. BANDUNG FLAGSHIP STORE : Jl. Panyawangan Kav 6, Blok B1, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung 40553 (022) 680 3810. 


Where dreams are delivered 


www.cellini.co.id 


JAV 


JAVA JIVE 


Kembali Aktif 


etelah cukup lama vakum, band Java Jive 
S kembali aktif dalam industri musik Tanah Air, 
Rencananya, kelompok beranggotakan Dany 
dan Fatur (keduanya vokalis), Noey (bas), Edwin 
(drum), Capung (gitar), serta Tony (keyboard) ini 
akan meluncurkan album baru akhir tahun nanti, 

Awal tahun 2012 Java Jive sudah merilis dua lagu 
baru berjudul "Teman Sehati” dan "Hidup Ini 
Indah”. Kedua lagu itu bisa dinikmati lewat You- 
tube, 

”Kemarin kami sibuk dengan urusan bisnis pri- 
badi” ujar Dar 

Ta menjelaskan jenis bisnis para anggota band 
asal Bandung tersebut. 

”Aku ada di event organizer,” katanya. Sementara 
Fatur menjadi pengusaha, semisal anggrek, Tony 
adalah guru keyboard, Noey menjadi produser grup 
musik, dan Erwin berkecimpung di radio. 

”Kami agak terbuai dengan kesibukan pribadi, 


KOMPAS, SABTU, 22 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA 


Banyaknya daur ulang lagu mem- 
buat kami berpikir kayaknya ini 
momen buat kami kembali (ber- 
karya di musik), ungkapnya. 

Penampilan Java Jive pada 
Konser Permata Bank Indonesia - 
80's, pekan lalu, menjadi momen 
untuk menyatakan keberadaan 
mereka. 

”Kami merasa terhormat tam- 
pil di panggung itu sebab kami 
angkatan yang dibesarkan pe- 
nyanyi era 1980. Referensi mu- 
sik kami dibentuk oleh mereka,” 
ujar Dany yang pada kesempatan 
itu melantunkan empat lagu, an- 
tara lain "Gerangan Cinta” dan 
"Kau Yang Terindah”. 

(PRA/TRI) 


R GREG 


BART 


Optimistis pada Indonesia 


eneliti perbandingan agama-agama di Indo- 
Ps Ii ash, Australia, Prof 
Greg Barton, mer i dengan masa 


depan demokrasi Indonesia. Sebagai negara dengan 
umat Islam terbesar, 
mempertahankan Islam yang 
toleran, 

“Indonesia tetap stabil 
dan baik, berbeda dengan 
keadaan di Timur Te- 
ngah” kata Greg Barton 
dalam perbincangan di 
Kompas, 
kelahiran 
Ja 


Mount 


bier, Australia, 14 November 1962, 

5 ahun bisa enam kali ke Indo- 
nesia, terutama untuk meneliti, Sua- 
mi dari Siew Mee dan ayah dari Han- 
nah itu pertama kali datang ke Indone- 
sia tahun 1984. 

Sebelumnya, ia mendapat beas 
tahun ke India. Periode yang menjadi titik 
balik kehidupannya. Pengalaman di India dan 
perkenalannya dengan Siew Mee membuka mi- 
nat dia pada Asia Tenggara. 

Ta tertarik pada kajian Islam Indonesia karena 
panggilan hati. Ta bertemu Nurcholish Madjid dan 
Abdurrahman Wahid yang taat beribadah, mema- 
hami agama dengan baik, dan begitu terbuka. "Saya 
dianggap seb nggota keluarga,” kata penyuka 


“3 


Ta berharap Muhammadiyah dan Nahdlatul 
Ulama berperan lebih aktif serta meng- 
ambil kepemimpinan dalam menjaga 
demokrasi dan memelihara toleransi 
antarumat beragama, (NMP) 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


MAIA ESTIANTY 


agu baru 
Maia 
Estianty, 
y “Rindu 
1 Kamu”, 
menduduki peringkat 
ketiga pada sejumlah 
radio di Jawa Barat, 
terutama Bandung. 
”Rindu Kamu” tepat 
berada di bawah lagu 
Maia yang lain, "Ku 
Baik Baik Saja”. 


X 


Anu naaa 
CYASEY TA 


NN 


A 


anargaAa 


A 


(N 


eCO menawarkan 5 gaya hidup hunian - SOHO, Suite, Loft, Kondominium dan Townhouse 
5 menit berjalan kaki ke stasiun Interchange MRT Tanah Merah dan terhubung baik ke jalan tol 
13 menit berkendara ke Airport Changi Singapura, 20 menit berkendara ke Central Business District 


Terletak dekat dengan Changi Business Park, Singapore EXPO, Universitas ke-4 Singapura - Singapore University of 


Technology and Design dan jalur MRT Eastern Region yang akan datang 


Institusi pendidikan ternama seperti St. Anthony's Canossian Primary School, Anglican High School dan Temasek Junior 
College berlokasi dalam jarak 2 km 


Pameran Properti Singapura 22-23 September 2012| 10.00-20.00 wiB 
Hotel Gumaya Tower 


Ruang Redwood, Lt.5 
Jl. Gajah Mada No. 59-61, Semarang 


Shangri-La Hotel 
Ruang Sumatra Lt.1 
Jl. Jend Sudirman kav 1, Jakarta 


Hotel Hilton 
Jovo, Lt.3 


Ruang 
Jl. HOS. Tjokroaminoto No.41-43, Bandung 


A ta) Far East Organization 
SEKISUI HOUSE INSPIRING BETTER LIVES 


FAR EAST ORGANIZATION IS THE ONLY DEVELOPER IN THE WORLD TO WIN SEVEN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Te ust 


Tan 


Sepekan setelah ramai mengudara di jagat radio, 
Maja dan pasangannya, Mei Chan, pun roadshow : 
ke sejumlah radio di Bandung dan beberapa kota di - 
Jabar lainnya. 

Inspirasi lagu itu aku dapat saat anak-anak 
menyuruhku pulang, tapi aku enggak bisa. Sebe- » p 

1 


narnya mau banget aku ketemu dan memeluk AN 
anak-anak. Tapi, sudahlah,” katanya, P. : 
Kali ini ia menggarap sendiri albumnya, Renca- pr, 
nanya, album itu mulai dijual awal November ae 7 
l & nanti lewat Indomaret. ki. p 


"Sekarang Duo Maia di 
bawah label milikku sendiri, 
Moesiek Revole, Jadi, aku dan 
Mei Chan turun gunung lagi 
setelah beberapa waktu teng- 
gelam dalam kesibukan kerja 
masing-masing,” ucap Maia, 
Selain ke sejumlah radio, 
Duo Maia juga berencana 
tampil lewat sejumlah sta- 
siun televisi di Jakarta. 
"Jadwal kami lumayan 
padat, doakan semoga 
semua lancar, ya,” kata 
ibu tiga anak, kelahiran 
Surabaya, 27 Januari 
1976, ini. 

Ia lalu bercerita 
tentang rencana 
membuka cabang 
bisnis karaokenya, 
Allegro, di Pantai 

Indah Kapuk, Ja- 
karta Utara, "Ini 
yang kedua, tahun 
ini ada 10 pe- 
modal yang 


KOMPAS/ANTON WISNU NUGROHO 


Data ( 


BUTET 


MANURUNG 


Telepon Seluler 
Rimba 


Gam Rimba di Bukit Dua Belas, 


Jambi, selalu membuat Butet Ma- 
nurung (40) rindu. 
S-2 Antropologi di Ausi 


mengambil 
an National 


University, ia selalu kembali ke rimba 
begitu libur ke Indonesia. 

“Saya rindu menyusuri kelok-kelok 
jalan setapaknya dan keceriaan anak- 
anak 


na. Saya rindu juga berpeluh di 
ujar Butet di Jakarta, Rabu 


nnya kembali ke rimba, tem- 
patnya merintis Sokola Rimba, berlanjut 
sampai kini meski ia tak lagi mengajar 
karena ada sejumlah sukarelawan. 

”Saya hanya ingin mengisi energi dari 

" ujar alumnus Universitas 
djaran ini. 

Butet, yang pernah dinobatkan se- 
bagai "Heroes of Asia Award 2004” oleh 
majalah Time, bercerita, dua minggu lalu 
ia baru dari rimba. Selain mencermati 
perubahan lingkungan, terutama kondisi 
hutan, ia juga mencermati perubahan 
anak-anak. 

”Kini ada telepon seluler (ponsel) di 
rimba, beberapa anak menggunakannya. 
Suasana jadi berbeda,” ujarnya. 

Ia bercerita bagaimana komunikasi 
berubah setelah ponsel masuk rimba. 
Jika sebelumnya kabar disampaikan de- 
ngan memukul akar pohon, kini via 
ponsel, 

”Pak, ke sini, kita dapat hewan hutan 
besar, Berat, tolong datang” ujarnya 
mencontohkan. 

Sejumlah pengalaman itu akan dia 
bukukan. "Semoga awal 2013 bukunya 
bisa terbit.” (INU) 


ke kam 
tuturny 


(WIN) 


“OPEN FOR SALE | 


Townhouse 


) 


Condo . Suite Loft . SOH 


KEUNTUNGAN INVESTASI 
PROPERTI DI SINGAPURA 


@ Singapura adalah salah satu negara yang 
pertumbuhan ekonominya sangat cepat di Asia 
@ Manajemen politik, ekonomi, dan sosial yang baik 
@ Lingkungan hidup yang berkualitas 
@ Mata uang Singapura yang kuat dan stabil 
@ Tidak ada batasan bagi kepemilikan asing unti 
rumah non-landed 
@ Pinjaman kuantum hingga 704 bagi warga asing 
@ Suku bunga serendah 1,54 pertahun 


LAYANAN BEBAS PULSA Gonesia Representative Office 


Ka) 0800-1 -931 000 | World Trade Center 16th Floor 


www.fareast.co.id ' Jl. Jend. Sudirman Kav, 29-31, Jakarta 


FIABCI PRIX D'EXCELLENCE AWARDS, THE HIGHEST HONOUR IN INTERNATIONAL REAL ESTATE 


adarkah kita bahwa pengembangan 
" diri sebetulnya terjadi secara priba- 
di, dalam diri individu, tidak melulu 
bersama lembaga tempat kita 
bekerja? Di satu sisi kita sadar betapa 
organisasi harus menginvestasikan biaya 
tidak sedikit untuk pengembangan. Di sisi 
lain, tidak sedikit individu yang terpilih 
untuk mengikuti program pengembangan 
dan coaching tidak menunjukkan wajah 
happy saat duduk di kelas pelatihan. 
Bahkan ada yang mengeluhkan program 
pengembangan sebagai “beban” tambahan 
di samping pekerjaan yang harus ia jalani. 
Kita sering lupa bahwa ambisi pribadi, 
kehendak meraih sesuatu yang lebih baik, 
dan keinginan berkembang adalah hak dan 
sekaligus kewajiban diri sendiri. Kehendak 
dan ambisi ini, akan sangat berguna, bukan 
hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk 
teman sekerja, perusahaan, keluarga bah- 
kan negara. Namun, betapa sering kita 
melihat individu lelah mengembangkan diri, 
Misalnya, seseorang yang rencananya pensi. 
un pada usia 56 tahun, sudah lelah ketika 
ia memasuki usia 50, Seorang fresh gradu- 
ate pilihan, tiba-tiba kecewa mengetahui 
lembaga yang dimasuki tidak lagi menye 
diakan fasilitas belajar ke luar negeri. 
Pertanyaannya, apakah kita sudah mene- 
tapkan strategi karier kita? Apakah kita 
sudah mempunyai peta pengembangan 
pengetahuan, keterampilan, pergaulan, 
untuk menjadi “a better self"? Apakah 


URGENTLY REOUIRED 


We, a fast growing Local Shipping Company, are 
looking for gualified & motivated person for the 


following positions 


1). n 
2). Chief ineer 
3). Bondan Bra 
4). Operation Staff 


Reguirements : 

« ANTI/ATT I (No. 1-2) 

- Maximum 40 years of age (No, 1-2) 

- Min. 5 years experience (No, 1-2) 

- Min. 2 years experience (No. 3) 

- Having knowledge of ISM Code/MARPOL/ 
SOPEPJ/ISPS (No. 1-2) 

- Willing to travel (No. 1-2) 

- Fresh graduate from reputable University - S1 
(No. 4) 

- Good Health 

- Proficient in English both oral and written 

- Able to operate computer well 

- Good interpersonal and communication skills 


Please send your application, full resume and 
photograph to the following email address : 


secretaryOid.kline.com 


Wo are a Radiator Company based in Tangorang. 
To support our company's growth, we are seoking 

for pro-active individuals who are committed, 
smart, hardworking, and problem-solving oriented 


1 Management Trainee (wil be trainad frst belore placarwnt) 
Possible Positions : 


1, Product Engineer for akaminium radiator design 
12. Process Engineer for companeni making process of new product 
13. Tooling forattending to availabi toots 
114. Producton for reakzing plan production acoeding lo standard 
15. IPC for ordenng and inventory contro' of raw materials imports 
Business Development Team (for Commaroa' Departmon!) 
Possible Positions 
21. Business Developmeni Managor 
22. Business Devotopment Executive: 
23. Sales Executve 

3 HRD Manager for participating in the evaluation Of managing and 


coachung 
4 IT lor altonding Io compulor hardwara and networking 


Reguiroments: 
Fresh Gradunte, Min. D3 Mechanical /Industial Engineering (No. 1) 
UUterate in AtoCAD 3D & Inventor (No. 1.1., 1-2) 
- Work experience min, 2 yaars in relatnd old (No. 2. 3, 4) 
(Min. St In relevant major Itom teputable university (No. 2. 3.4) 
Has a vas network and back tecord of successful sales (No. 2) 
- SIMA ang wiling to travel (No. 2) 
Dowioie in Jakarta Utara & Jakarta Barat (No:3) 
(Max. 35 years old: Capabie in cparating Ms. Ofica 


To apply, send your resume and complete CV with a recent photograph to: 
PO BOX 3488 JKP 10034 
or email to: accounting.01@pt-aai.co.id 
Piease write down Ihe mumbar (example 1,2. or 4) Io apply on ihe lop 
NGAL of the envelapa. 


KESEMPATAN BERKARIR 
BERGABUNGLAH BERSAMA KAMI 


SUPERVISOR PROJECT 


Pria. maks, 27 tahun, min. S1 Arstoktur | Toknik Sipil / Desain 
Interior. memiliki pengalaman letih diutamakan 


LEGAL ADMINISTRATION STAFF 


Wanita, maks, 27 tahun, min. S1 segala jurusan. mermiliki 
keahlian surat menyurat, terbuka bagi resn graduate. 


ia, maks. 27 tahun, min, SMK Desain / D3 Arsitektur, met 
keattlian/Autocad, terbuka bagi tresh graduate: 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS KLASIKA | Sabtu, 22 September 2012 


SHUTTERSTOCK 


mungkin sekadar “go with the flow” dalam 
persaingan ketat begini? Apakah kita bisa 
mengalah dengan hasil yang “sedang 
sedang saja"? 


Semangat untuk mencapai “Ie 
Di beberapa lembaga, kerap terjadi 
fenomena aneh, Calon pegawai menengah 
yang sudah terseleksi ketat, pada tahun 
kelima perekrutan, sudah menunjukkan 
perlambatan pengembangan diri. Mereka 
menjadi orang-orang yang superpatuh, 
sangat prosedural, sangat birokratis, dan 
akhirnya “lupa” mengembangkan diri. 
Dalam situasi begini, “pihak” yang paling 
dipersalahkan adalah “kultur perusahaan”, 
Banyak orang percaya bahwa kultur perusa 
haan bisa “menyulap” orang yang tadinya 
berinisiatif, ambisius, kritis, menjadi orang 
yang berbeda 180 derajat, Padahal, di lem 
baga yang sama ada individu yang survive 
dan menampilkan sikap manajerial dan 
kepemimpinan yang keren. Hanya saja, 
individu seperti ini tidak banyak. Ketika 
saya menanyakan kepada salah satu direk- 
tur yang berhasil “tampil beda" di budaya 
yang terkenal birokratis ini, ia menyatakan, 
“Sebenarnya, asal kita selalu eling untuk 
mengembangkan diri sendiri, kita bisa 
maju. Bahkan di kultur yang tidak produktif 
begini, kita menjadi lebih mudah bersaing," 
Kita sering lupa bagaimana kita bisa 
memakai potensi yang ada dalam diri kita 
untuk sesuatu yang berguna bagi diri sen- 


untuk posisi : 


1.Lead Engineer (LE), 
2.Engineering Staff (ENG), 


DIBUTUHKAN SEGERA 
Kami, salah satu BUMN Konstruksi 
membutuhkan tenaga professional dan berintegritas tinggi 


KARIER 


www.kompaskarier.com 


3 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI: 021 2567 6000 & 2567 6076 | SMS 0812 843 8888 


Dalam suatu pertemuan “kick off' dimulainya program pengembangan talenta karyawan, beberapa 
individu terpilih yang jelas terlihat sebagai “creme de Ia creme”-nya organisasi, bertanya tentang 
ukuran keberhasilan dan berakhirnya program. Betapa sering kita menganggap bahwa program: 
program pelatihan, pembinaan, coaching, dan counseling adalah sebuah upaya komplet untuk 
mengubah atau mengembangkan seseorang. Padahal, kita juga tahu bahwa masa depan demikian 
terbuka lebar dan jauh, harus diarungi seseorang dari waktu ke waktu. 


diri, perusahaan atau bahkan negara ini. 
Pernahkah kita menghitung berapa banyak 
bakat, potensi, dan energi terpendam yang 
belum kita gunakan? 


Seorang ahli mengatakan: “The road to 
self development begin with awareness", 
Hanya dengan kesadaran tinggi mengenai 
posisi, kekuatan, kelemahan, ambisi, dan 
aspirasi, kita bisa memetakan karier kita. 
Selain menentukan sasaran, kita perlu 
memilih jalan yang paling cerdas agar bisa 
mencapai sasaran dengan sukses. Untuk itu 
self management perlu dikuasai betul, 
Mengatur waktu, berdisiplin, memprioritas 
kan pekerjaan, juga berespons cepat dalam 
komunikasi dengan rekan, apalagi pelang 
gan. Banyak orang mengira bahwa men- 
jalankan tugas secara rapi, teratur, proaktif 
bukan bagian pengembangan, Padahal, 
dalam menjalankan pekerjaan itulah kita 
menemukan kesempatan untuk berkem- 
bang. Pengembangan karier itu embedded 
di dalam pekerjaan, tidak selalu harus 
memakan waktu spesial atau khusus, 
Kita perlu merasa berterima kasih bila kita 
diberi tugas baru yang sulit dan menantang 
karena di sinilah ajang belajar terbaik, 
Masih banyak orang yang punya pan 
dangan keliru dan tidak "menguntungkan" 
terhadap peran divisi human resources 
dalam organisasi. Kita sering mendengar 


besar di Indonesia 


3.Guantity Surveyor (OS) 

Syarat : 

1. Pria/wanita 

2. Usia « 30 tahun untuk posisi 2 & 3, «40 tahun (1) 

3. Min. S1 T. Sipil, T. Mesin, T. Elektro, T. Fisika, Geoteknik (1, 
2) 

4. Min. D3 T. Sipil, T. Mesin, T. Elektro dan sederajat untuk (3) 

5. Berpengalaman di perusahaan EPC min. 3thn, lebih 


diutamakan dengan pengalaman di Perencanaan Struktur, 
PLTA, PLTU, Pabrik, oil & gas (1,2,3) 
6. Mengusai Software Pemrograman Design Konstruksi (1,2) 
7. Menguasai Ms Office dan Spec Teknis untuk (3) 
8. Bersedia ditempatkan di proyek-proyek wilayah usaha 


Lamaran dapat dikirim ke: PO Box 4189 JKTJ 13300 


TANTANGAN KARIR PABRIK KERTAS 


Group Perusahaan Kertas yang berintegrasi dengan Perusahaan Corrugated Carton Box, membutuhkan 
tenaga - tenaga profesional di bidangnya untuk menduduki pasisi & Untuk penempatan di Pabrik kertas baru di 
Cipeundeuy Purwakarta! Subang dan Paper MIIV Ptant Tangerang/ Ctitung/ Karawang 

1. MIII Manager/ Plant Manager (MM) 14. DCS & Instrumentation Foreman (Ir.DCS) 

15. DC/AC Drive Foreman (Fr.DC/AC) 

16. Mechanical Maintenance Foreman (Ft.Mech) 
17. Paper Machine Foreman (Fr.PM) 

18. Stock Preparation Foreman (Fr.SP) 

19. CS Instrumentation Operator (DCS) 

20. DC/AC Drive Operator (Ogr. DC/AC) 

21. Mechanical Maintenance Operator (Opr.Mech| 
22. Paper Machine Operator (Opr.PM) 


8. Finance & Acc. Manager/ Section Head/ Spv FA) 
7. Jr. Secretary & Jr. Stat! Purchasing (S&P) 
8. OCS & Instrumentation Section Head (Sh.0C$) 
9. Paper Machine Section Head (Sh.PM) 
10, Stock Preparation Section Head (Sh.SP) 23. Stock Preparation Operator (Opr.SP) 
TI. DC/AC Drive Section Head (Sh-0C/AC) 24 Ji. Engineer/Statt Management (MT) 
12. Mechanical Maintenance Section Head (Sh.Mect) 25. Rewinder Foreman (Ft. RW) 
13, Engineering Design Section Head (Sh.Eng ) 
“Usia: 35-47 th (1-6),28-45th (8-13), 27.36 th(14-18, 28), 18-301n (19-23), 22-27 tn(7.24) 
“Min. DI-SI T. Mesin/ T. Eloktro! T. Industri (1-4,8-13): S1 Hukum Psikologi' Manajemen (5): D3-S1 Akuntansi 
(Oh DI-S1 Fresh Graduated T. Eloktro/ Eloktronika/ 7. Mekatronika' T. Mesin T. Industri/ Design Eng T. Kimia! 
Ikologi' Hukur Akuntansi Managemori T.Informatika/ Komputar (24): Min. SMK Listrik (kuat lemah). T. 
Permesinan, T. Otomotif Kimia Dasar (14-23.28): D3 Sekretaris, D/S1 S. Inggris, Managoment, Akuntansi (7) 
' Mampu berbahasa Inggris/AKi (1-13), min Pasi! 14-25) dan Jujur, sanggup bekerja keras dan strong leadership 
' Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer dengan aplikasi NIS Word, Excel dan Powerpoint (AI Pasiton ) 
' Pengalaman lebih disukai diIndusli Kertasiindusti SejenisiCarton Bor (kecuat No.5.6,7,24) 
' Pengalaman Kerja min 151n(1-3), 101(4-6,8-13),51h(14-16.25),219(19-23) 
' Pengalaman kerja min 5 tr di Kardor Akuntan Puti atau minimum 5 tahun didivisiakunting perusahaan menengah 
| besar, menger laporan keuangan konsolidasi. mengerti berpengalaman dalam sistem porpajakan Indonesia (6) 
« Lebih dssukai Lulusan dari Universitas Terkemuka UI, Gajah Mada, Trisakti. Tarumanegara. Aimajaya) (6) 
' Penempatan d Patrik baru di Purwakarta Subang (1.2.3.5 48-23), d Cengkarong”Tangerang (6,7), All Ptant(24.25) 
Lmr Ikp, foto & tulis kodelsubjet kirim ke: PO BOX 4649/ JAKARTA 11046 
Atau Email : recrultment.pep@hotmall.com 


SJUSAID 


BCC ADVISOR - COMP. 1 TEAM LEADER 


The Indonesia Urban Water Sarstation ang Mygiono (VUWASH) projoet is a airty.montn progrom fundog 
by Ine USAID IUWASH works wih govarnmeni the private saciar. cammurites 1D improve mcnss to Walet 
and sanitation in urban areas, and Now wa seek a BC Adwisor-Comp. | TEAM LEADER. The Advisor wil 
provide Overall bechaicai and strategic gudaner in the impiementaton ol project demand mobiration 
betutes when nelude 

Benavior change commurscatons (BCC) aciviles 

Program ta improve Community parteipation 1m system planning and Operations 

Moda rmaione actvthes to support program adrocacy 

Trairing cf pumaists. sarice prowdars local Govermments and civil sobaty organwatans (CSS 
Te Iu positon descrgtion is avatuble at hto /www-luwash.or-id 
Minimum Ouslifications: Masters Dagrae in Communication/Enviranmentai Engineering/Publie 
MeaimBehawora' Research with 10 years df relevant experance. sIrong behawor Change tammuncatan 
#xpenence, especialy related Io current Indonesian h rawan experience 
In tndortaking aciviias ana at empowaring poar urban Cammunities ant Indreduais Indung brganzing 

Y Btoups or communly basad deganisations for improved aecows to sale dwiking water 

Sanitator and hyglene 
Intorested appiicants ar 
IUWASK.recruit 


Ind to send coempleie appication eth 3 vlerences ta 


Li mei Il.com by September 3D. 2012 at 05.00 PM Jakarta Locai time. Plasse write 
"BCC Advisor" in the subject Ine ol Iha ernall. We are regal Ihat shat be unabis Io acknowledge receipt 


“l your appikcabon and only shontisted candidotes wil be notifiad, 


komentar. "HRD: nya melempem. HRD-nya 
tidak aktif, tidak kreatif, lamban.” Padahal, 
secara persentase jelas-jelas terlihat betapa 
divisi HRD dengan segelintir orang saja 
tidak akan mungkin dapat mengawasi, 
melakukan, apalagi mengontrol pengem- 
bangan setiap karyawan di organisasi 
secara intensif, Perkembangan karier indivi 
du hanya bisa terjadi bila seseorang yang 
membawa potensi, kepandaian, dan keter- 
ampilannya ke perusahaan, kemudian 
menggerakkannya menjadi suatu aktivitas 
yang produktif. Di sinilah baru individu bisa 
menangkap pelajaran-pelajaran lain, yang 
bisa memperkaya kapabilitasnya 

Manusia memang berbeda dari mesin. 
Mesin bertenaga kuda sekalipun akan jebol 
bila dipaksakan bekerja di atas kapasitas- 
nya, Manusia, dalam perkembangannya, 
akan mampu menjalankan hal-hal di luar 
potensi awalnya. Seorang teknisi, keluaran 
STM, bisa mengembangkan kemampuan 
Interpersonal melalui bergaul dengan klien, 
mengembangkan kepemimpinannya, dan 
bahkan belajar bidang lain, seperti finance 
atau pemasaran. Pada saatnya, ia bisa 
menjadi matang sebagai manajer sales 
misalnya. Di sinilah letak kekuatan human 
resources, yang bisa menyulap human capi- 
tal menjadi besar dan berkembang. Dengan 
banyaknya alat teknologi di seputar kita, 
kita memang sudah tidak punya pilihan 
untuk tidak berkembang. Agenda dan mesin 
pengingat yang demikian canggih, sudah 


PAT 
Ka 


Abu Dhsbt 


), 


tidak memungkinkan kita luput dari appoint- 
ment yang sudah dijadwalkan. File yang kita 
butuhkan untuk ditunjukkan ke klien atau 
sebagai data penunjang sudah bisa ada 
dalam saku baju tanpa membebani bobot 
bawaan kita. Komunikasi sudah real time, 
tidak ada penundaan lagi, Kita semua tahu 
bahwa kita dianggap oleh negara berkem: 
bang sebagai negara yang tidak mampu 
mengoptimalisasi diri. Jangan ditunda, 
Tidak boleh lagi ada hari tanpa agenda 
pengembangan diri, Arahkan produktivitas 
kita, menuju “ideal self" kita. Walaupun 
berkembang atau tidak itu pilihan, kita 
tidak mungkin survive bila memilih untuk 
diam dan menunggu. 


Eileen Rachman & Sylvina Savitri 
EXPERD 
“Finance for Everybody” Simulations 


EXPERD 


People Management Simulation Training 
www.experd.com 


marketing@experd,com 


CAREER OPPORTUNITIES 


Abu Dhabi Gas Industries Ltd, (GASCO)is a member.ofthe ADNOC group of 
companies and is responsible for the processing of'gas and its related hydrocarbon 
products from onshore operations In Abu Dhabi, UAE. We are currently managing 
projects of major magnitude that will result in career opportunities for you. 


We are looking for experienced 
candidates in the Oil and Gas industry 
for the following disciplines: 


» Process Operators 
» Mechanical Technicians 


» 


Instrument Technicians 


MEGARAINFIELD 


Recruitment Agency 


You are one step away 
from a rewarding 
career with GASCO, 


a world class organization 


We thank all applicants, however only candidates selected for interviews will be contacted 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 22 September 2012 


komitmen kami 


PT AXA Mandiri Financial Services 


AKA Mandiri) merupakan perusahaan 

patungan antara 

PT Bank Mandiri Persero) Tbk dan AXA Group. 
AKA Mandiri didukung oleh kebih dari 1.300 
Fwancial Advisor yang diternpatkan di 
(abang cabang Bank Mandiri dan Bank 
Syariah Mandiri untuk melayani nasabah di 
seluruh Indonesia. Kamu mengajak Anda para 
prolesional muda untuk ber bersama 
AKA sebagai 


1, FINANCIAL ADVISOR (FA) 
12. FINANCIAL ADVISOR SYARIAH (FA-S) 
3. FINANCIAL ADVISOR PRIORITY (FA-PR) | 


Untuk penempatan di Bank Mandiri di (| 
Kosasih pia SANA 


Pendidikan eninimal DM (FA / FA-SI dan S1 (FA-PRI» 

Berpenampilan profesional dan menarik « 

Merniliki pengalaman min 2 tahun sebagai sales atau « 
marketing di industri keuangan (FA-PR) 


'AXA Mandiri borkomitmen menciptakan tempat kerja terbaik 


Walk in Interview 

Senin - Jumat, 24 - 28 September 2012 

Pukul 09.00 - 11.00 WIB 

Pukul 13.00 - 15.00 WIB 

Harap membawa CV, fotocopy KTP, ijazah, surat referensi dari 
perusahaan sebelumnya (bila ada), 1 lembar pas foto terbaru 
ukuran 4 x6 (berwarna) 


PT AKA Mandiri Pinancisi Services 
Meciatmarn  Dereperern Departevenn 


ne 
andiri 


Em 
redefining 


surance 


5g tenar dulay bm Sa tryat 
- hee Sterdunaran Sama 


pergaar: 
Ine! Im Dortamakas memabii SA C dan 
tenar teran 


an Trap" 
Uang Tranapert Uang Makan & cet 
Tefyngan Pergihatan 
Tebang dasar San ryan Seruwaramburjan (yana baya persamaan) 
Dangarg kau yang taka, . 
“Poni Tonertu 


Kiteelamarananda VIA SMS di Ot LIA 276 
Format KodePosisi Namatangtap. Tme/TgLahr Penddhan Toraihr/KOMPAS, 
190.51 Manajaman 
Ieemaran anda he 
Wermat dog | pdf Up. BINTA/KOMPAS) 


VSO Volunteer Recruitment 

Relawan Antar-Pulau & Relawan Internasional 
VSO memberikan kesempatan untuk para tenaga V& 
profesional di Indonesia untuk membagikan keahlian 
sebagai sukarelawan baik di daerah-daerah di Indonesia 
yang membutuhkan ataupun di negara-negara berkembang lainnya. 
'Anda akan membuat perubahan yang berarti, bukan hanya terhadap 
tiup Anda sendiri, namun perubahan terhadap hidup masyarakat 
miskin, 


Kriteria untuk Relawan Antar-Pulau 

" Penduduk Indonesia 

" Usia 25-65 tahun 

« Ijazah Universitas 

" Sehat jasmani-rohani 

« Minimum 3 tahun pengalaman kerja 

“ Banada untuk tinggal di daerah tertinggal di Indonesia selama 
tahun 

» Dapat hidup dengan uang tunjangan hidup seadanya 


Critaria for International Volunteers 
Same as above, with additional regulrements: 

Minimum 3 years solid experience in Education (managemert, 
training, curiculum development), Nurses teachers, Obs and 
Gyn, Pediatrilans, Surgeons, Health managers, Midwives, 

IT specialists, and Volunteer managers 

Fluent in English (written and oral) and wiling to leam other 
languages 

Can live and work in developing country for up to 2 years 
AAble to go abroad in 2013 


Batas waktu pendaftaran: 14 Oktober 2012 
Apabila memenuhi kriteria di atas, silahkan mendaftar lewat 
www.vsoindonesia.org/volunteer 


Perusahaan kontraktor nasional membutuhkan 
|. SITE MANAGER (kode : SM SIA, SM-M/E) 
- Pendidikan SI Teknik Sipil Arsitek! Mesin/ Elektro Arus Kuat 
- Pengalaman min. 3 tahun di bidang manajemen proyek konstruksi 
pada posisi yg sama 
1 SITE ENGINEER (kode :SE-S ,SE-A , SE-MJE) 
- Pendidikan SI Teknik Sipi/ Arsitaktur! Mesin/ Elektro Arus Kuat 
- Pengalaman min. 3 tahun di bidang engineering proyek konstruksi 
Mampu mengkoordinasikan gat 
, @UANTITY SURVEYOR (kode : OS SIA, OS MIE) 
- Pendidikan D3/ SI Teknik Sipil/ Arsitektur/ Mesin' Elektro Arus 
Kuat 


- Pengalaman min. 3 tahun dalam menghitung biaya proyek 
| CHIEF O SUPERVISOR / KEPALA PELAKSANA 
(Chief 9 Spv SIA : Chief O Spv MIE) 
- Pendidikan SLA/ D3/ SI Teknik Sipil/ Arsicektur/ Mesin/ Elektro 


Arus Kuat 
- Pengalaman 4-5 thn di proyek konstruksi 
. @ SUPERVISOR PELAKSANA (kode: @ Spv SIA, 2 Spv 


- Pendidikan SLA/ D3/ SI Teknik SipiW/ Arsitektur Mesin Elektro 


» 
- Pengalaman min. 3 tahun di proyek konstruksi sebagai Pelaksana 
. DRAFTER (kode : DRFT S/A, DRFT MIE) 
- SLA | Politeknik (D3) / Sarjana Teknik Sipil / Arsitek / Mesin / 
Blektro, 
- Pengalaman min. 3 tahun di bidang pembuatan shop drawing 
proyek konstruksi 
. SURVEYOR (kode: SVR) 
» Pendidikan STM/D3/SI Geodesi 
- Pengalarnan min. | tahun sebagai surveyor di proyek konstruksi 
- Mernliki Sertifikat Keahlian (SKA) Surveyor yang masih berlaku 
. BAR BENDING SCHEDULER (kode : BBS) 
« Pendidikan D3 / SI Teknik Sipil 
- Pengalaman 2-3 eh di proyek konstruksi sebagai Bar Bending 
Scheduler 


» Bersedia ditempatkan di proyek seluruh Indonesia 


# Fotocopy : SKTISKA dari asosiasi profesi terakreditasi, bagi yang 
'« Lamaran yang diterima menjadi milk perusahaan dan akan dijaga 


kerahasiaannya. 
' Lamaran diterima paling lambat 2 minggu setelah penerbitan. 


9. TIME CONTROLLER (kode:TC) 


- Pendidikan SI Teknik Sipil 

- Menguasai program Primavera 

s min 3 din di proyek konstruksi sebagai Time Controller 
1 Seheduler 

. @UALITY ASSURANCE MANAGER (kode: GAM) 

- Pendidikan SI Teknik Sip / Arsitektur / Mesin / Elektro Arus 
Kuat 

- Pengalaman 8 tahun di proyek konstruksi sebagai Ouality 
Assurance/Ouaity Control Manager! Senior Site Manager! Senior 
Site Engineer/Marajer Manajemen Konstruksi 

. MEKANIK (kode: MK) 

- Pendidikan STM Mesin atau Listrik 
Pengalaman min. 3 tahun sebagai mekanik 

- Usia maks, 40 thn 

. BUYER (kode: BYR) 

- Pendidikan SMU/Sederajat /D3 

- Pengalaman min 3 thn di bidang pembelian material konstruksi 


13, STOREKEEPER (Kode: SK) 


- Pendidikan SMU/Sederaja/O3 

- Pengalaman rin 3 thn dalam mengelola gudang proyek konstruksi 
HSE OFFICER (Kode : HSE-OM7) 
Politeknik (DIVSI Teknik Sipil Arsitek /K3 

- Pengalaman rrun 3 thn di bidang safety proyek konstruksi 

. HSE SUPERVISOR (Kode: HSE-Spv) 

- Pendidikan SMA/Sederajat Politeknik (D3) 

- Pengalaman min 3 thn di bidang safety proyek konstruksi 

. JUNIOR ENGINEER (kode :JE-S, JE-A, JE-M, JE-E) 
Pendidikan Sarjana Teknik Sipil/Arsitektur/Mesir/ Elektro Arus 
Kuat 

- Fresh Graduate dari universitas ternama, IPK min. 2.75 

- Lukusan 2010/2011/2012 


Lamaran dapat dilakukan dengan mengakses Website : 


Innovation for Tomorrow 


ES DAtnaTsu 


API READY FOR CHALLENGE ? 


We are one of the biggest automotive companies in Indonesia which business 
includes distribution, sales and after-sales service of Daihatsu products. Align with 
our business growth and development, we are currently looking for potential 


candidates for the folllowing positions 


BRANCH MANAGER (BM 


« Min. Bachelor degree in any major from reputable university, with min. GPA 2.75 
« Min, 3 years experience in the same position, preferable in Automotive business 
« High achiever, interested in sales and good managing branch operation 


MANAGEMENT TRAINEE (MM) 


« Min. Bachelor degree from reputable university with min. GPA 2.75 


“ Educational background: 
1, Engineering for MT Workshop 
2, Accounting for MT Administration 
3. Any major for MT Sales 

“ Fresh Graduate are welcome to apply 


« The candidates must posses leadership potential, strong interpersonal skill, 
high achiever & high interest in automotive business 


» Willing to be located in all branches in Indonesia 


Intorested & gualifwd applicants please send your CV. copy of academic certificate, transcripts, 
recent photographlatest 


dasat 
Sdonssta 


October 06, 2012 to 


Human Resource Development (HRD) PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk 
DAIHATSU SALES OPERATION 
JI. Yos Sudarso Kav. 24 Jakarta 14330 
Or by email to : reoruitment@dso.astra.co.id 


Appiscants will ba treated strictiy confidential and only short Hsted candidatos will be notified. 


PT Meares Soputan Mining Is operating the 
Allentam Toka Tindung Gold Project in North Sulawesi 
Applicants are invited for the following position: 


MINE PRODUCTION GEOLOGY MANAGER 


DUTIES & RESPONSIBILITIES: 

Ensure that Ore mining activities are efficient and dilution is 
minimized, Diligent management of grade control activities 
and development geology. Supervision of driling contractor 
Including approval of ciaims. Compilation and reporting of 
ora reserves and resources. Compdation of ESDM reports, 
Developing, communicating and ensuring timely review of 
department procedures. Understand that management and 
suporvisor are responsible for preventing injuries. Have in 
place an environmental operating plant and an accident 
contingency plan for each operating Unit. Continually revew 
safety procedures. 


@UALIFICATIONS: 
1. Formal Geology Engineering gualification, gold mining 
@xperience proterabie 
2. Experience minimum 15years 
3. Camputer skill, good communication & organisation 
skilland Spoken & written English 


Oniy applicants with above reguirements will ba considered. 
Please submit your application letter and put the position 
abave an your subject application letter with your CV and 
recent photograph, not later than 1 week from this 
advertisemenit date to: 


HR PT MSM 
PO BOX 1550 Manado, 
Or email to: 


recruit@tokatindung.com 
Maximum file attachment by email : 250 kb. 


VSO hanya akan menghubungi kandidat-kandidat yang terplih. 
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN 
Perusahaan Daerah Air Minum 


Mg 


MEMBUTUMKAN 


DIREKTUR 


Persyaratan : 

1. Usia Maks. 55 Th bagi yang berasal dari PDAM 
atau 50 Th bagi yang bukan berasal dari PDAM 
Pendidikan Min Sarjana (S1) 

Pengalaman Kerja Min 10 Th bagi yang berasal 
dari PDAM atau 15 Th bagi yang bukan berasal 
dari PDAM 

Lulus sertifikasi pelatihan Manajamen Air 
Minum dari dalam atau luar negeri yang 
terakreditasi (sertifikat Wajib dilampirkan) 
Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati 
atau Dewan Pengawas PDAM Kebumen 


Diutamakan memiliki pengalaman manajerial 

Bila memenuhi persyaratan diatas kirimkan 

lamaran disertai CV, pas Foto, foto copy KTP, 

Surat Referensi Kerja/ID Card Perusahaan, SKCK, 

Ijazah dan transkrip (dilegalisir) ke 

Bagian Perekonomian Setda Kab. Kebumen 

JI. Veteran No.2 Kebumen 54311 

Paling lambat Tgl 10 November 2012 (Cap Pos) 


informasi dapat dilihat di www.kebumenkab. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(PT Usaha Jayamas Bhakti 
(KAMI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG MINYAK DAN GAS YANG SEDANG 
BEREKSPANSI MEMBUTUHKAN KARYAWAN UNTUK POSISI SEBAGAI BERIKUT: 


Pria (1,234571011.1213), Priahvanta (68), Wanita (dapat berbahasa 
mandarin) (14) 


Usia Max 2 Tahun (7 14), Usia Max 30 Tahun (5.8, 1112,19), Usia Max 32 Tahun 
(619,10) Usia Max 35 Tahan (1,2 3) 
Min S1 K3 (1.2), Pendidkan Min Si Arstak/Sip (3,4) Pendidikan Min 


Pendeikan 

D ISI (5, Pendidkan Min S1 ) Pendidikan Win 

'SMAD I! (7, Pendidikan Min D IIVST Arsitek" Sip (8), Pendidikan Min S1 Elektro 

(0, Pekan Mn! Ti Mod (10 Penidkan Mn SMA 1) Penddkan in 
IV St Akuntansi (12) Pendidikan Win D IW St ITManalemen Informatika (13) 

Pendidikan Min SMKAkuntansi (14) 

Pengalaman dibidangnya Mn 2 tahun lebdlutamakan (1,23,4,56.12,13) 

Memkinsat'Bnggnovatf, dan 

"WemiIK seripikatISO dan penah bekerjci KanlorAkuntan Pubik Min2ahun (12) 

Menguasa dasar loktik (1) 

Bersedia ditempatkan di Jakarta, Bandungdan Surabaya (1) 


Lamaran diterima paling lambat 14 hari set 


UP: HRD Department, Jin. Indokarya Blok G No.1 Sunter: 
“Jakarta Utara 14340. Emall: recrt@usahajh.co.id 


DIBUTUHKAN SEGERA 


N JASA KONSTRUKSI 


A. DIVISI GENERAL KONTRAKTOR 


1, Construction Maraga (CM) 
) 


, Site Manas 
4. Architect (AR) 
5. En mar ! NG) 
6, Estimator (EST) 
7. Cost Control (aa 
8, Personalia (PSL) 
9. Administrasi (ADM) 

. Logistik (LOG) 

- Sopir (SPR 

' Mekanik (MKN) 

. Suvervisor (SVR) 

- Surveyor (SUV) 

. Drafter (DRF) 


B. DIVISI KONTRAKTOR BAJA 
16. Ouality Control (ACS) 

17. Supervisor Erection (SES) 

C. DIVISI BETON PRACETAK 


18. Ouality Control tara 
19. Concrete Engineer (CEBP) 


Kualifikasi Umum : 
Pengalaman dibidang nya min. 2 tahun 
Pendidikan Min. S1 Teknik untuk no 1-7, Min. SH untuk 
No 8, SMK/SMA untuk 9-11, Min, STM untuk 12 - 19. 
Cantumkan code posisi pada amplop 
Lamaran dikirim Via Pos ke 


hrd.ptgbs@gmail.com 
PO BOX 1117 JKB 11011 


JOB VACANCY 


Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd 
Indonesia Office is seeking an enthusiastic and 
experienced nt to support 
the financial management of a selection of our 
exciting Indonesia-based projects. 


Your responsibilities will include maintaining 
the project ledger, nah clients, reconciling 
claims, monitoring project budget expenditure, 
general cash flow management and other ad 
hoc tasks as reguired. 


You will be part of a team of highly skilled 
professionals working together to ensure the 
successful management and delivery of 
projects for our clients. There will be 
opportunities to travel and study assistance. 


The position will be full-time, based in our 
Jakarta Representative Office. See 
cardno.com/careers for more information 


Email your application to 
emergingmarkets.jobs@cardno.com.au 
by 5 October 2012. 


(3 Cardno 


Stuying me Patare 


Reguirements 


This is What Really Matters for 
Companies: Your Performance 


DALAM waktu dekat bersama 
manteman @lmpactFactorylD, 
. kami akan menuntaskan buku 
berjudul Passion to Performance 
(#P2PBook). Buku berisikan 
kajian ilmiah yang diperoleh 
& dari riset mendalam pada 
17 industri di Indonesia 
memuat deskripsi hal-hal 
yang memicu kinerja individu 
dalam perusahaan, Kami 
penasaran apakah passion juga 
punya pengaruh dalam kinerja 
seseorang sebagaimana 
faktor-faktor lain, seperti uang, 
jabatan, dukungan atasan, dan 
lain-lain. Jika selama ini sering 
kali orang menggunakan 
alasan keluar dari pekerjaan 
untuk mengejar passion— 
apakah hal yang sama juga 
berlaku pada spektrum yang berlawanan—bahwa seseorang justru semakin 
berkiprah dalam pekerjaan karena passion:nya? Hal lain yang juga perlu 
dijawab dalam P2PBook adalah apakah perusahaan punya kepedulian pada 
passion sebagaimana individu wajib peduli pada kinerja? 

Passion is in the activities, NOT jobs. Passion butuh kejelasan detail 
aktivitas dan kejernihan yang bisa dirasakan, bukan sekadar yang umum 
umum saja, Tanpa memedulikan pekerjaan atau jabatan, coba bayangkan 
sejenak diri Anda di tempat kerja sejak Senin-Jumat minggu ini. Apakah 
lima hari kerja yang baru saja dilalui didominasi keasyikan, penemuan, dan 
prestasi? Atau Sebaliknya, hari-hari tersebut justru dipenuhi kebosanan, 
kegalauan, dan frustasi? Atau jangan-jangan Anda tidak ingat sebagian besar 
hal yang terjadi sejak satu minggu terakhir, Kondisi terakhir ini menandakan 
Anda benar-benar tidak peduli (amit-amit). Bagaimana dengan Anda? 

Performance is always the main theme, Sejak pergeseran fungsi SDM 
dari sekadar menjalankan peran administratif jadi strategis, hampir semua 
perusahaan sudah paham peran penting setiap individu dalam organisasi. 
Saya yakin banyak yang sepakat dengan pernyataan ini: individu adalah 
aset terpenting bagi perusahaan. Saya juga yakin perusahaan jujur saat 
mengatakan hal tersebut. Namun, yang sering kali tidak disampaikan adalah 
bahwa perusahaan menitikberatkan kepeduliannya pada kinerja individu, 
bukan kepedulian pada individu itu sendiri. Kepedulian memperhatikan 
Individu sebagai aset terpenting organisasi berlaku dengan catatan individu 
juga harus memberikan kinerja dan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan. 
Jadi, lebih tepat jika dikatakan: individu (yang berkinerja dan berkontribusi) 
adalah aset terpenting bagi perusahaan. 

Never expect your company to know you like you do, Nah, di sihi letak 
permasalahan terbesarnya. Perusahaan peduli akan kinerja individu, tetapi 
sering kali kepedulian tersebut tidak berlanjut untuk memahami dari mana 
kinerja berasal, Sangat jarang ada perusahaan yang peduli untuk mengetahui 
dan mendayagunakan passion seseorang. Lebih jarang lagi ada organisasi 
yang berkomitmen untuk mengantar passion seseorang menjadi performance, 

Passion is the genesis of awesome performance, Temuan-temuan dari 
proses penyusunan #P2PBook memberi gambaran gamblang bahwa 
kepedulian perusahaan sepenuhnya terletak pada kinerja seseorang. Ini 
wajar mengingat perusahaan didirikan untuk memenuhi tujuan organisasi 
yang lazim diterjemahkan sebagai profit, kesinambungan usaha, pelayanan 
pelanggan, dan pemenuhan misi organisasi lainnya. Bahasa yang dipahami 
organisasi adalah kinerja. Namun, kinerja yang keren hanya bisa diperoleh 
dari aplikasi passion pada level individu, 

Tanggung jawab untuk memahami diri sendiri sepenuhnya terletak pada 
individu. Passion memungkinkan individu untuk melakukan segala hal yang 
perlu dilakukan untuk berkinerja keren dan berkontribusi hebat. All the great 
things In lite happen when we begin to take responsibility of our own life, Semper 
ad meliora —sic iturad astra. 


@0vinu 
Instagram #Monochrome 


Rene Suhardono - GenFlux & Pendiri ImpactFactory 
Penulis buku: Your Job is NOT Your Career & UltimateU 
Colek saya di Twitter: @renecC 


Responsibilities 


To acguire and manage 
relationships with new and 
existing customers through 
Iv nship 
management and pro 
consultative financial analysis 
and macro-economic & 
international political 
Information. 
Providing regular & timely 
financial market Information 
updates and basic technical 
trend ani 
Ensure superior custom: 
service thereby contributing'to 
Il customersex 


lonal 


BUSINESS 
DEVELOPMENT 
MANAGER 


" University degree or above 


Marketing experience in the financial 
services Industry, preferably In managing 


The Ofter 


the affluent segment Great opportunity to grow with a rapidly 
“Sound knowledge of banking products #xpanding company. £ 

and services, Investment products, bal wenpabrBupngd retakan. NA 

especially derivatives. anta Hyerbngdan Sena 
KUE KAT UT TNKTTN Call Yovani at 021 5273889 

be a distinct advantage ('irom 09.00.- 18.00) Monday to 
en Nut TT NGAEUCNN to set up'an appointment for personal 

analytical skilts. Interview, 


“ Willing to travel 
" Creative, Initiative, self-driven, able to 


work Independentiy and in a team are 
essential attributes. 


G TOPGROWTH 


P.T. Teknotama Lingkungan Internusa (TLI) 
Integrated Environmental Services Company 


CIVIL ENGINEER 


jrooe, protoratily 
1 Propets 
CHEMICALJENVIRONMENTAL ENGINEER 
Bachelor in eonmantai Engine: 
Min 2 yoars exporiance a5 Pi Engnserin 
Waste & Vitstewater Treatment Protect 
ACCOUNT EXECUTIVE ENGINEERING 


Min Bachetor in Chemi 


Understanding the process al laboratony anulyais 
(AMDAL & REGULATION COMPLIANCE STAFF 
Win Bachescr degree many dwopune 
he : 

years cp. H AMDALJUKL UPLRKLRPL Meripeng 
Hera good and Goep anowedOg Mm ragulatan 
en 5—. 
Min Bachwior dogroe im any discipano, 

Cartied as ATPA/NTPA 

Min 3 years cp. as AMDAL team member 


OEHS SUPERVISOR 


later, CV. copy of fe 
Karawaci Office Park, Suite B11-19 
ing 15811, Indonesia 


LippoKarawaci, Tang 
Ph: (162-21) 5579-3864 Fax: (462-21) 5577-6243 
Emait: md@ecostargrp.com Submit Online Resume: www.ecostargrp.com/careeri 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 22 September 2012 


dan berdedikasi 


peka 


Kristen IPEKA Jakarta untuk posisi 


1, Kepala Bagian Konseling (KON) 
«S2 Psikologi/S2 Magister Konseling Kristen, IPK min. 3,00 
i Teknik Konseling 


enguas 
« Minimum pengalaman 4 tahun sebagai k 


2, Psikolog (PSI) 
« 5-2 Psikologi atau Magis 
» Pengalaman dalam bid 
- M 

(bagi yang lulusan 5-2 psikologi) 

3. Staf Rekrutmen (REK) 
«S1 Psikologi, IPK min. 3,00 
« Memiliki kemampuan manajemen waktu dan communica 
« Lebih di tahun 


elor/psikolog 


Konseling, IPK min. 2 
Konseling lebih diut 


akan 


nguasai teknik wawancara, ana 


ng baik 


kai yang memiliki pengalaman minimum 


4. Staf Administrasi & Personalia (SDM) 


« S1 Manajemen, sg Sekretaris/ Administrasi Perkantoran, IPK min, 3.00 
Familiar dengan tugas-tugas administratif aliaan 

« Memiliki kemampuan manajemen filling serta manajemen administrasi yang $ 

» Lebih disukai yang memiliki pengalaman minimum 1 tahun di bidang adi 


5. Koordinator Keamanan dan Kebersihan (KK) 
» S1 Manajemen, 


jal Staf Rekrutmen 


Jika Anda memiliki kompetensi, kreatifitas, integritas 
untuk mengembangkan dunia 
pendidikan, bergabunglah bersama kami, Sekolah 


a kasus, dan konseling, serta interpretasi tes-tes psikologi 


« Memiliki pengalaman min. 3 tahun dalam mengkoordinir bagian security dan cieaning service 


« Mampu membuat jadwal kerja untuk bagian security dan civaning service 


6. Staf Pelayanan Sosial (SOS) 
« S1 Teologi, IPK min, 2 


« Memiliki pengalaman min, 1 tahun sebagai Humas/Pelayanan Sosial 
» Bersedia melakukan perjalanan dinas keluar kota 
7. Staf Perawatan/Maintenance Staff (MAIN) 
« S1 Teknik Sipil, IPK min. 2.75, memiliki pengalaman kerja minimum 3 tahun dalam 
perencanaan dan pelaksanaan proyek bangunan/sipil 
« SI Teknik Elektro (Arus Kuat), IPK min, 2.75, memiliki pengalaman kerja minimum 3 tahun 
alam perencanaan dan pe Mechanical and Electrical bangunan 


« S1 Teknik Mesin/Arsitektur, IPK min. 2.7 
perencana, atau 1 tahun sebagai CAD d 

8. Staf Perbaikan/Technician Staff (TECH) 
» S1 Teknik Elektra (hrus Lemah), IPK min, 2.75 


miliki sertifikat trouble shooting elektronika dan troubleshoot Mechar 
e yang berhubungan dengan non bar 


memiliki pengalaman kerja 2 tahun s 


tor 


« Man 
9. Staf TU-IT Support (IT) 


pu mengoperasikan softw 


gai arsitek 


and Eketnical 
dengan baik 


« S1 Teknologi Informasi, IPK min, 2.75 
- Memiliki kemampuan Manajemen IT, Analisis Sistim, Trouble Shooting IT 
« Memiliki pengalaman min. 1 tahun sebagai IT Support (networking, hardware & trouble 
shooting) 
10. Staf TU-Administrasi (ADM) 
« Minimum D3 semua jurusan, IPK min. 2.75 
« Lebih disukai yang memiliki pengalaman sebagai sekretaris 
» Fasih dalam berbahasa Inggris 
« Memiliki kemampuan administratif, dan customer service yang baik 


11. Staf TU-Perpustakaan (PUS) 
« D3/SI Perpustakaan, 
- Minimum peng: 


» Komunikatif 


12, Staf TU-Laboran (LAB) 
Min. D3 Kimia Analis/Biologi, IPK min, 2 
« Memiliki kemampuan administrasi 


dan laboran skill yang ba 


Kirimkan surat lamaran, daftar riwayat hidup, pas foto terbaru, fotokopi KTP, Ijaz 


ih, serta 


transkrip nilai, (cantumkan kode pada sudut kiri atas amplop atau subject di email) ke 


PO. BOX 1171 / JKB - JAKARTA 11011 
atau melalui email di recruitment@ipeka.org 


Paling lambat 2 minggu setelah iklan ini dimuat. 


informa. 


—— LET'S GROW WITH US —— 


SEGERA HADIR DI: 


peridopd 


Jakarta: Pasaraya Grande, Kota Kasablanka, Mall Artha Gading (Perluasan), 


Central Park: Tasikmalaya: Plaza Asia 


PT. Home Center Indonesia sebagai pelopor ritel furnishings terkemuka Informa, 
kini membuka lini bisnis baru Pendopo (Rumah Batik dan Kerajinan Indonesia). 
Raih sukses bersama PT. Home Center Indonesia dan bergabung dalam tim ELITE 


(Excellence, Leadership, Integrity, Team Work, dan Enthusiasm) sebagai : 
PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE : 


PENEMPATAN DI HEAD OFFICE: 
1.Senior & Junior Buyer 
2.Purchasing Project 


1.MT Marketing Corporate 
2.MT Warehouse / Logistic 


(Sipil & Mechanical Electrical) 

3.Internal Audit Officer 

4. Digital Marketing Officer (E-Commerce) 

KUALIFIKASI: 

-Min.S1 Segala Jurusan (1,3-4),S1 T-Sipil/ 
Arsitektur/Mechanical/Electrical (2) 

- Pengalaman min.2 tahun di posisi yang 
sama (1,24) 

- Pengalaman min.1 tahun di posisi yang 
sama (3) 

- Menguasai HTML dan social media (4) 


3.MT Operation (level Supervisor, 
Deputy Store Manager, Store Manager) 

KUALIFIKASI: 

-Min.D3 segala jurusan (1-3) 

- Min.2 thn pengalaman di posisi yang 
sama (3) 

- Bersedia bekerja denganjam kerja shift 
(23) 

- Memiliki kendaraan pribadi dan SIM (1) 


senja BMOP 20 BUNG Sp BUG 


Kirim lamaran langsung ke email : hrd@homecenter.co,id atau via pos ke 
Gd. Kawan Lama Lt. 6, Jl. Puri Kencana No. 1 Meruya Jakarta Barat, 
Up. Dept. HC- Recruitment PT. Home Center Indonesia. Untuk informasi 
selengkapnya dapat mengunjungi wwwInforma.co.id 


PENEMPATAN DI STORE : 

1.Store Manager — 6.HRDSStore 

2.Store Supervisor — 7.Visual Merchandiser 
3.Pramuniaga 8.Desainer Interior 
4.CustomerService — 9.Marketing/Sales Project 
5.Kasir 10,Admin Store 


BaMOp c0pna IMO 


pa 


11.Warehouse Staff 
12.Maintenance Staff 

(Sipil Mechanical Electrical) 
13. Installer / Perakit Furniture 
14.Security 
15.Driver 
KUALIFIKASI : 
Pendidikan min. SMA, komunikatif, penampilan menarik, pengalaman di retail lebih 
diutamakan, bersedia bekerja dengan jam kerja shift, 

WALK-IN INTERVIEW 
Bawa CV & Lamaran Lengkap 

Hari/Tgl: Senin - Kamis, 24-27 Sep'12 | Waktu: 10.00 - 14.00 WIB/WITA. 


LOKASI: 
- Informa Mall Artha Gading, Jakarta 
Mall Artha Gading Lt2-3 
Jl.Boulevard Artha Gading Selatan. 
-Informa Depok 

Gedung Acelnforma 

JI,Margonda Raya No.40. 
-Informa Batam 

Nagoya Hill Mall SuperblokLt.Dasar. 
JTeuku Umar, 
- Informa Plaza IBCC, Bandung 

Plaza IBCC Lt.2 Gedung Ace -Informa Lt.2:3 
JI-Jend. Ahmad Yani No.296. JlIr.H.Juanda No.88. 


Hdorma, centre rdorma. perda Kdorma. perdere MorMa. peri darma, pede 


Sea iAONMA, PETS NONA. pede HidTNA. por NOTA. Norma. pend, 


pa 


ai 


S0npas BUNG Sdnpasd BUMN cagpasa BUM! 


-Informa Royal Plaza, Surabaya 
Royal Plaza Lt.2 
JILA.Yani No.16-18. 

- Informa Palembang Indah Mall 
Palembang Indah Mall Lt.Dasar 
J.Letkol Iskandar No.18. 

-Informa Samarinda 
Samarinda Sguare,Lt.2-3 
JLM,Yamin No.12-14A, 

-Informa Juanda Medan 


27 BUS 


13 idorma. pendSee iorMa. pe 


enda 


pe: 


BUM 


Wat Street Insttute 5 tbe ember global pronder of glhh Instruction fo adult, covrently in 27 cownies mtk over 400 center, 
(eta rapid expanuan & the opening el our ext center et Alam Setra Ih yes. ma are Isaking fo candidates teoking career 
in an envirament the mil make the mosiofal they Dare to oferb take them to he nert level 


Customer Service Oficer (SO) 
Knergeti & ana, mat age 2 pietmah snge 


Sales Consultant (EC) 
Enetgetic, max.200 28, pelan bat not ant 


otnti Io eceng united income 


Online Strategist Llakarta office) 
Personal Tutor (PT) Moe enpesesin ID eecaing setel dig Gampang & mesting Ph 


Dpenence m trecngang mobil & oiine mega stegy, yag center 


Wan inmest me changes to He rdrtny 
al medasnes 
Actor, Mube Pbatmbog, lusa. KTM 


Sales Manager (SM) 
Mm 3 years sale telat super po 


Branch Monager (BM) 
«Mn pet epesesernsimalat trio pensinn 


Mat Nam Si, Pein p 


toner ISM, BM) 


stoats weh 2piy UK PT S0) 


0 Ir Dt ito jesondteetacdd Id pesta st «De Ap 
es Sore MA Bt. oa Pa MA Sena an 9 


metan wrote 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


REGUTREMENTS 
1 CV & foto ka alamat email 
tangia foto tidak akan ci prone 
BAR 
Bar Manager 
Assistant Bat Mgr 
SERVICE Bar Captain 
General Mgr Bartender 
Restaur Bar Waitress 
, Bar Back 
Captain n 
Casver #li@thesvarnagroup.com 
Runner PRMARKETINGA VENTS 
Reservation Mgr / Asst Mgt Events Sales Mgr 
Reception Hoste Events Coordinai 
Recelving Clerk Catering Sales M 
n Banguet Mgr 
tervceBihewarnagroup.com PR Mgr Asst Mar 
PR Ladie 
KTTCNEN 
Sous Chef emartometheswarnagroup.com 
with Vietnamese Background" 3 sia 
Sous Chet " 
Cop 
Deni Chef " AR Moi/Asst Mgr 
Comwis Junjor Graprk Designer 
taparnc in Praneh Pu Mar/Asst Mgr 
iaan restaurant 4 Honda 
Stemardh Te Malaga 
ward Supervisor Receiving Staff 
Store Keeper 
titchen@thesvarnagroup.com Purchasing Staff 
Cost Control Mgr / Asst Mgr 
from dka paopla ba Data Entry Admin 


ounting Admin 


stan 


“INTERNATIONAL CRUISE SHIP JOB VACANCIES 


roup currently looking for 
Ing positions 
per FB (ren | 


ge baiwoori 
8 Abia io spa 
8 Maimum 1 yoar 


Graup 


Ema 


CT GROUP BALI 
Tukad Jina 2 X RE 

DENPASAR.BALI 

Ph 0361-256146 

Fax0961-25634 


CTI GROUP YOGYAKARTA, 
JLAtmbi 11 Babadan RL 19IRW.1 
Banguntapan, Banti 

yody IA 5 
Pn 


USAID | INDONESIA 


Mt (OR): PSI (Pull Per 


Aoplicatian Process: For 
he full, detasled 
ritp:/findanesia. 


DEVELOPER REAL ESTATE 
Developer Perumahan yang Berkembang MEMBUTUHKAN SEGERA 


1. KEPALA DIVISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN 
PENGELOLAAN PROYEK (kode-KADIV RENBANGLA| 
S1 Sipi/Mvsites/Real Estate. Pogim rgnya Mn. th. dan 
mampu kelola beberapa proyek Rea' Estate 
Berjiwa kreatif leadership, integritas dan targat oriented 
2. PROYEK MANAGER (kode: PM) 
S1 Sipi/Arsitex, Pnglmn dibidangnya Min th dan 
proyek Real Estate (menguasas dim Perencanaan, pel 
Pengawasan dan Estate Management Proyek Real E: 
Berjiwa kreatif leadership, #togntas dan targat onentod: 
3, MARKETING MANAGER (kode-MM) 
PPngimn @titangnya Mim. Atn dan mampu menangani marketing 
beberapa proyek property (menguasai strategi. prormasi. Operasional 
marketing/sase 
Barjiwa kreatif leadership. ntegrtas dan targat onented 
4. SUPERVISOR PROYEK (kode:SPV PRO) 
S1 SioWlAestok, Pogenn sabaga pengawasipelaksana proyok Mn 31 
Borpwa best rustas dan tanggung jawab Marngu dalem peran 
(gambar dan RAB) dan pengawasan'pelaksanaan proyek 
5. ESTIMATOR PROYEK (kode-EST PRO) 
S1 Sipi, Pngimn kerja sebagai EstrmatoeiLulus Kusiah, Berjtwa ti 


s4, dan tanggung jawati 


PT, PARDIC JAYA CHEMICALS it 
JOB VACANCY 


JA Forelgn Joint Venture Company, PT Pardic Jaya Chemicals, was 
established In 1976 as a manufacturer of synthetic resins, BulidIng| 
Its reputation for over 36 years, we have been playing an 
important role as a distinctive 'manufacturer andi seller of| 
syntethic resins across Asia Pasific Region. Wa are now looking for| 
potential candidates to fill the vacancies as shown below : 


For Tangerang Office : 
SALES & MARKETING MANAGER (SMM) 
“ S1 Graduated from reputable University 
Y Vin.5 years experience in the same position & field. 
Y, Computer Literate 
V English isa must 
Please submit your application letter with details CV, 
recent photograph, contact number and expected salary 
within 7 days from the date of this advertisement to| 
email address: 


info: rdi 


GREENPEACE 
IS HIRING! 


Our fragile earth deserves a voice. It needs solutions. 
It needs change. It needs action. 


TME POST 
# OCEANS CAMPAGINER 
The c 


website http://www.greonpeace.orid/lobs 


WE DO NOT ACCEPT CV 


WACCOUNTING (kode-ACC) 
S1 Akuntansi, it. tekun, kreatif dan tanggung jawab 
Bisa Exc 

7. SUPERVISOR MARKETING (kode:SPV MKT) 
Pengalaman kordme bm sales, memasarkan perumahn 
Ikokektif dengan sistim target. kantor kerja di Cibubur / Cilo 


retail 


P.O BOX 1510 Jakarta 10015 A 
kmjkt01@yahoo.com 


Lamaran Kinmm ke 
Emi 


Woro plantations Company, serching for micand croatvo Indviduals 
“Who in searching or succoms, caror devolopmont lo hop us rol In highost goals 
Te Individual ahould ba smart, highly motvtod and hard Working. Wa ara looking to 
AW Ia folowing posions: 


M HR Compensation & Benefits Manager (CNBM) NI 
Renponslblitas: 
: alami moopodata rpg nine ate ba, e) 
5 Bantan ' , oavo, 
at 


HRI 
Iromonta: 
«Age minimum 30 years odd 
«Bachelor dagreo major In Managoment, Accounthng or Paychology with GPA 
min 3.00 out of 4.00 
PA en yonyelaban Iperaonnel Manageral Level 
«Pre se asa, 
tanin Engla oi ora and wntn) 
Has good computer sil 
Can work accurtely, Independent, and has Intiive 
Fast leamer, hard worker, can work under pressure: 
Has good Iiarpersonal and, communication akil,& abi to work as  toam 


H Assistant Manager Forestry (IPK) an 


Rosponsibiltios: 
nowing In depth an evaluation otlog woods (PKBR) 


Make teporta on the laggingactvty (LHP) 


Apa In foros 
In 
vga 01 Platatona 


1 Soo Inovoago n 
«Should have PKBR cerifcats rom Ministry of Forosty. 


(Oualted candidatos aro to submita, ve resume, contact numbor 
and recent photograph,no later than 06 Octobar 2012 to: 


Ikt.recrultment@genting.com cc io: hrd. genting@yyahoo.com 


Sg VACANCY: 


SHIMIZU CORPORATION, a Japanese Construction Company, looking for 
hiighlymotivated candidates forthe following positions: 


/A. Project Manager (PM) H. Auantity Surveyor (OS) 
B. Site Manager (SM) 1 Guality Control (0) 
(Sita Engineer (SE) J-Surveyor (SVR) 

D. Planning Manager (P Mgr)  K. Safety Officer (S0) 

E. Planning Engineer (P Eng) L. Project Admin (ADM) 
F Arohitect (AR) M. Cad Operator (CAD) 


N, Finance Staff (FS) 
sr 

» Bachelor Degreemajorin vi Engineerlng(AB,G,0,5.G,4,1J) 
» Bachelor DegreemajorinArchitecture(F) 
Bachelor Degreeor Diplomain Publi Health (K) 
« Minimum Diploma 3 majorin Accounting (N) 
Min. Diploma orTechnic High Schoolorsimlar(L). 

Mino Years experlencein High Rise Factory Bulldingfor Manager Levels 
» Min.5 years cxperlencein High Rise Factory Building for Non Manager Levels 
« HoldAK3 Certificate from Depnaker(K) 


' Computer terate foral posiions, experience to operate Auto CADand 3D Max(M) 


» Fluentinbothoral& written English forallpositlons 
« Remuneration Packagesshall be very competiiveforallpositions 
Send your application letter, CV and photo not more than (200k) with 
codeat subject to: hrdidcivi@shimz-biz 


NEEDED !!! 

JUMEIRAH HOTEL KUWAIT - WALK IN INTERVIEW 
Looking for: Documont should be brought: 

1. Guest Service 1. Curiculum Vitae 

Executive/ assistant 2. Photograph 416, 4 pcs 

2 Bell/ door attendant 3. Copy Ijazah, transkrip nilai 

3. House keeping senifikat, peng. kera, pelatihan 

4.Demi/Chel de partia— 4. Copy KTP 

z -emAyestal Walhin Interview 

7. Laundry 1 Date : 25426 Septomber2012 


Spa therapist/attendant 2. Time : 08.00-16.00 


Butler 3. Place : Menara Hijau 294 Floor 
19. Conelarge JI. MT Haryono Kav. 33, Jaksel 
14. Team leader for each dept. 

Kek 4 81398377610. 

: ana Aa tan Slamet Riyadi 0816965056 

12 Min. High school of education — Moro dotail pianse klik our wobsite 


PT Millenium Muda Mandiri 
Menara Hijau, Lantai 11, Suite # 11024 

JI. MT Haryono Kav. 33, Cawang, Jakarta 12770 
Tel.: 462 21 7987533 (hunting) 

Email: caros@millenlummudamandir.com 
Website : wwm.milleniummudamandin.com 


Kunjungi situs kami di 


FP, EXA www.examitrasolusi.com 
M kami, sebuah bank swasta nasional terbesar 


1, CONTACT CENTRE OFFICER (CCO - penempatan: BSD) 

2, SEKRETARIS (SEK) 

3, STAF DATA ENTRY (DE) 

4. TELEMARKETING (TMO - penempatan: Matraman) 

dengan kualifikasi sebagai berikut 

E Prawanta (1 

B Maxs 8 th (1,3) dan 35 thn ( 

BI Mn D3 umum gg IPK 3 (1), D3 Akuntansi dg IPK 
(D3 Sekretaris dgn IPK min 2.75 (2 

Pengalaman di tidang sales ditarnakan (4 

BB Mampu mengoperasikan puter (semua) komunikatif 


dan bersedia bekerja shi (1). teliti & cekatan (2.3.4) 


an lengkap ke HRD PT Exa Mitra Solusi, 
Wisma Nugra Santana It 11, Jl Jend Sudirman kav 73 
Jakarta 10220. Atau va emal (hanya CV « foto terbaru) ke 
hrd@examitrasolusi.com 


ta (2 


Krrokan surat tar 


r Kami perusahaan indu 


PT Pharos Indonesia, perusahaan farmasi 

jang terus berkembang pesat dengan 
pangsa pasar hingga mancanegara, 
merupakan pilihan yang tepat untuk 
mengembangkan karir anda sebagai: 


1, General Manager ( PI: 
2. HRD Manager ( PI-2 


5. Purchasing Asst Manager ( PI-5) 


6. Finance Asst Manager ( PI-6 ) 


Persyaratar 

$ Pra (1 3) wanta (58) prial wanita 24) 

& Pendidikan Min S1 dari berbagai disiplin Ilmu (1-3,5 ), 
St Jurusan kimia/ apotokor' kedoktaran/ Biologi (4 
S1 Akuntansi (6) 

4 Memiliki pengalaman di industri farmasi/ retail/ FMCG/ 
manutacing min. 4 Iin dan'3 Inn al pool yang sama 
(1-4), min. 3 thn dan 2 thn di posisi yang sama (5-6) 
Menguasai perencanaan dan sirategi pemasaran 
produe 


strategi rekrutmen, pengembangan crganlaai & 

Memiliki Inisiatif dan kemampuan negosiasi ( 
Menguasai penyusunan dan analisa laporan keuangan 

rusahaan (6) 

lemiliki strong leadership, communication skill dan 

sentasi yang baik (1-6) 

miliki kemampuan Bahasa Inggris yang balk (dapat 

berbahasa Mandarin memiliki nilai tamt Sae) 


Kirimkan segera surat lamaran lengkap anda beserta 
pas photo ke 
PT.Pharos Indonesia 
Jl, Limo 40 Permata Hijau, Kebayoran Lama, 
Jakarta 12220 
'Atau Via Email Ke: hrd@pharos.co.id 
(cantumkan kode posisi di sudut kiri atas amplop 
atau di subject email) 
PHAROS Paling lambat tanggal 6 Oktober 2012 


| yang sedang berkemba 
dengan segara 

1. Personalia / Umum 

Pria, usi: 
Panga 
Oomaa Tangerang 


2. Programmer / IT 
: 


endedikan S1 Mukum / Psikolog) 
mun Ithn dipadrih 


pend v9 
kun sebagai Programwmer / IT 
3 Kasir / Keuangan 
Wanita, usi 5 tahun, pendidikan S1 Akuntansi 
Pengalaman di keuangan inin. 3 tahun, Jujur dan tot 
Doa 
4 PPIC 


Pria, usia 25-30 tahun, p 
@ibelangnya mun 
Jamisili Tangerang 
5 Manager Marketing & Marketing Spare Parts Mobil / Otomotif 
Pria, usia 30-40 hn. Ponddikn S1 Teknik Mosin 
Pgimn di bidangnya mn 5 hn 
Mampu berkomutikasi dengan ban 
mes 


6 Manager 


didikan $1 Akuntansi 
tahun di pab 


sepatu ( Otomotif 


Sedorajat 


Pra, usia hun. Pengdi sederajat 
Pengalaman min 3 tahun di bidi 
Dome Tangerang 

7. Kepala Gudang 
Pria, usia 25-30 tahun, Pendidikan D3 Akuntansi / sederajat 
Pengalaman min & tahun i Kepala G: 
Dora Tangerang 


Kumkan surat lamaran lengkap anda ( 
posisi di samping kir atas ampiop ). C 


dan cantumkan kode 
& pas photo uk 4 x 6 ke 


22204608 JKTTE 11044 oi 


PT. MULTI WAHANA UTAMA 


'URGENTLY REOUIRED 
WALKIN INTERVIEW at PT. Multi Wahana Utama (rbiza-Chamomile) 
turday, Oct 06, 2012 (11 am -03 pm) Pluit Juction Mall It4, beside inul Vista. 
Jl Pluit Raya No.1, R- 021/006, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara (AlI candidato 
print hardcopy CV and supporting ducument) We are a prestigious Restaurant 
In Norh Jakarta, Invting high guslLycandidatesto fuf severlposton ar 
lows: 


. Finance and Accounting (F&A) 6. Technician(TC) 

- Informatika Technologi (IT) 7: Floor0r) 

. Sales Marketing (SM) . Bar(Bar) 

. Human Resources (HRD) 95 Kitihen (KG) 

. ParohAWarehousofPurehA WA) 19. Kana Alanager (RM) 


Reguired Minimum Gualification : 

1L:SI/D3 Acct/Flnance, 2: 5I/D3 IT or computer accounting: Knowledge DATABASE, 
MS ACCES5, ODBC, MS SOL, Report Writer (System Report), 3imin SI /D3 
Marketing or Communication: Posses creative, attractive appearance, persistent 
& good personaltyA :SI/D Il Psikologi or Logal, 5: 5/ D3 : 
from Mechanical Engineering or STM Machine/ME 

Conditloning, pump, Generator, Fire fighting, etc, 7, 

Hotel,10: SMEA,DI,2,D3 Accounting, Finance and Banking, 11: Experience on 
the similar job min years: Good. Communication and Leader, Hextbilty and 
adaptabilty. 2. Honest, Discipline, Team Work, Good Attitude, Flexdblity 
,adaptability. 3.Fresh Graduated or Experience on the similar job. ,fluent in 
Oral and Written English 5.Preferably have any Mandarin, Japan, Korea 6 Mble 
to operate computer (MS Office) Application are due within 2 (two) weeks by 
cleatiy state position buing appled for by enclosing full CV, current photograph 
(not more than 200 kb ) and supporting documents and phone number to: 


HRD PT. Multi Wahana Utama 
(Or Email mel.hrmwu@gmall.com and htibizajkt@dgmalcom 


DIBUTUHKAN SEGERA 9 


VISOR SIPIL MADYA 
Dengan Kuallfikasi 
1. Sarjana Teknik Sipil 
Z.IPK Min. 2,75 
3. Pengalaman min. 5 th dalam bangunan sir 
bangunan air, jalan, dan jembatan 
4. Bersedia ditempatkan di Kab. Lebak Prov. Banten 
5. Usia Maksimal 30 thn 
6. Bagi yang memenuhi persyaratan akan dilakukan assessment 
oleh pihak ketiga 
ASISTEN SUPERVISOR SIPIL 
'Dengan Kualifikas 
1. Sarjana Teknik Sipil (Fresh graduate) 
2. IPK Min. 2,75 
3. Bersedia ditempatkan di Kab. Lebak Prov. Banten 
4. Bagi yang memenuhi persyaratan akan dilakukan assessment 
oleh pihak ketiga 


|. TEE 


il diutamakan 


HRD PT Bangun Bumi Bersatu 
Via email : bangunbumibersatu@yahoo.com 1 


Perusahaan PELEBURAN LOGAM. Membutuhkan tenaga 
1. SOPIR FORKLIFT & OPERATOR PRODUKSI 

'& Pendidikan STM 
2. ADM PURCHASING & PRODUKSI 

'& Pendidikan SMU 
3. MANAGER WAREHOUSE! PPIC 

“& Pendidikan Akademi/Sarjana 
4. SPV ACCOUNTING 

'& Pendidikan Akademi/Sarjana 

Update perpajakan, analsa lap. Keuangan & Akuntansi Biaya 

: Pemah bekerja di kantor Akuntan Pubik 


Syarat 

1. No. 1-4 Usia Produktif, Pengalaman dibidangnya 

2 No. 1-4 Pekerja keras. Tanggung Jawab, Kreatif, Inovativ, dan 
Kepemempinan 

1-3 Bersedia bekerja shift 

1-4 Domisili Tangerang dan sekitarnya 

sa terakhw ip, Od Oktober 2012 

email ke alamat 


Inet.net 


3. No 
4. No 


war lamaran kam 
dikirim 


DIBUTUHKAN oleh Perusahaan Manufaktur 


tant Management Representative (Min. D3) 
Memahami & menguasai Sistem Manajemen Mutu & 
Dokumentasi utk ISO 9001 - 2008 

@AJAC Supervisor (S1 Metalurgi/Mechanical) 
Menguasai prosedur OA/OC 

Supervisor Assembly (Min. D3) 

Planing Produksi & diutamakan bisa proses Assembly Vi 
Chiet Accounting (Min. S1) utk kantor Jakarta 
Assistant Accounting (Min. D3) utk kantor Jakarta 
Staff Finance (Min. D3) utk kantor Jakarta 

Staff Export & Import (Min. D3) utk kantor Jakarta 
Staff Administrasi (Min. SMA/SMK) utk di JKT 


- Harus menguasai komputer MS. Office, B. Inggris min. pasif 


songar 


8. OA 


Jl. Taman Daan Mogot III N 


Diutamakan yg berpengalaman min. 2 tahun 
Item 1,2 & 3 bersedia ditempatkan di 


Kirim Lamaran dengan CV ke HRD 
9A - Jakarta 11470 


PERUSAHAAN KONTRAKTOR, Membutuhkan: 


1. ESTIMATOR (ES), P/W S1 Sipil/Arsitek 

2. STRUCTURE ENGINEER (SE), P/W S1 Sipil 

3. SITE MANAGER (SM), P/W D3/51 Sipil/Arsitek 

4. SUPERVISOR STRUKTUR/ARSITEKTUR (SP), 
P, STM/D3 Sipil 

5. DRAFTER (DF), P/W, STM/D3 Sipil 

6. SURVEYOR (SRV), P, STM Sipil 

7. LOGISTIK/GUDANG PROYEK (LGT), P, SMA/ 
STM/D3 Sipil 

8. SAFETY OFFICER (SO), P, D3 Stikes 


Syarat 
- Pengalaman min. 2 s/d 5 Thn dibidangnya 


- Menguasai Ms. Office, AutoCAD (No.1, 2, 5) 
- Menguasai Ms. Office (No. 3, 4,6, 7, 8) 


Lamaran ditujukan ke (cantumkan kode posisi) : 
HRD 
PO BOX 1310 JKB 11013 


erusahaan PMA Automot 


mengasah 


Comoocents Manutacturng yang berkembang 
mroteniana bernotarni Untuk bergabung 


ISO TS 16949 STAFF 


#reumata. 


Nomar Pori, p 


HRD MANAGER 
PO. BOX 1096 - JKB 11010 
Atau E-mail : career@daciptech.com 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 22 September 2012 


LOWONGAN KERJA 


Kami perusahaan retail dan pemegang lisensi produk apparel brand Pierre Cardin, Total dan 
Manhattan dengan lebih dari 100 counter yang tersebar diseluruh department store terkemuka 
Kami juga merupakan ptodusen seragam institusi yang telah banyak bekerja sama dengan 
perusahaan swasta dan pemerintahan. Grup bisnis kami juga meliputi bidang jasa ekspedisi. Karmi 
mengajak Anda untuk bergabung dengan team kami dengan mengajukan lamaran lengkap Anda 
untuk posisi di bawah ini 
. Marketing 
. Merchandiser 
Business Analyst 
| Visual Merchandising 
Fashion Designer 
. Advertising & Promotion 
. Finance & Accounting 
Auditor 


Persyaratan: 


A, Pendidikan (D3 atau S1): 
» Posisi 1,29: Accounting, Management. Business, Tekstl, Grafik Design, Tata Busana 
» Posisi 3,7,8: Accounting, Management, Business: 
# Posisi 4,5,6: Tekstil, Grafik Design, Tata Busana, 
« Posisi 10,14: Segala Jurusan: 
@ Posisi 11: Hukum. 
# Posisi 12: Teknik Informatika, 


9. Purchasing 

10. Warehouse 

11. HRD & GA 

12. IT Programmer 

13, Secretary 

14, Management Trainee 
15, SPG 


Posisi 13: Sekretaris. 
Posisi 15: Min. SLTA 
Kemampuan Bahasa Asing: 


» Posisi 1-39, 1-13: Diutamakan mampu bhs. Inggris aktif. Merupakan nilai tambah bagi yang 
menguasai bhs. Chinese & Dialek (Hokkian/Khe/Cantonese), 


# Posisi lainnya: mampu bhs. Inggris pasif. 
C, Kemampuan Komputer: 
« Posisi 1-14: Mampu dalam program MS-Office (Word, Excel, PowerPoint) 
« Posisi 12: Mampu pemrograman dalam bahasa PHP. My SOL dan JAVA, menguasai 
Iroubleshooting hardware & software serta membuat aplikasi dalam bidang retail. 
D. Persyaratan Umum: 
« Posisi 1-12: Pria & Wanita, usia maks. 40 tahun: 
» Posisi 13: Wanita, usia maks, 30 tahun 
Posisi 14: Pria & Wanita, usia maks. 30 tahun 
Posisi 15: Wanita, usia maks. 25 tahun: 
Posisi 1-12: sebagai MANAGER (kecuali posisi 13-15) 
Posisi 1-13: berpengalaman lebih dari 2 (dua) tahun diposisi yang sama, 
Posisi 1-13: bersedia melakukan perjalanan dinas luar kota: 
Semua posisi bersedia ditempatkan di Jakarta/Bandung 
Lamaran lengkap, CV, foto 4X6 cm ( 1 bulan terakhir & berwama ), ditujukan ke 


PT. PICARINJAYA ABADI 
GRAHA SKG, Jin. Raya Kelapa Nias, Blok GN No.7, Kelapa Gading - Jakarta Utara (14240) 
Atau emall ke: hrd@picarin.co.id atau hrdpja@yahoo.co.id 


Lamaran ditunggu paling lambat tanggal 31 Oktober 2012. 


GAN 
& 
KESEMPATAN MENJADI CALON GURU 
SMK PRODUKTIF 


DIBUKA KESEMPATAN BAGI SARJANA (S1) DAN SARJANA SAIN 
TERAPAN (D4) DARI BERBAGAI PROGRAM STUDI 
UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI GURU TERINTEGRASI 
(PPGT) SMK BIDANG PRODUKTIF BERBEASISWA 
KERJASAMA DITJEN DIKTI, FT/FPTK-LPTK, DAN POLITEKNIK 


PENDAFTARAN SECARA ON LINE 
25 SEPTEMBER S.D. 10 OKTOBER 2012 


SILAKAN KUNJUNGI: http://majubersama.dikti.go.id 


PERSYARATAN 
. Berasal dari Program Studi eligible yang terakreditasi dan terdaftar di PDPT 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 


. Memiliki IPK 2 2,75 
. Berusia maksimal 28 tahun (pada 31 Desember 2012) 
. Bersedia untuk tidak cuti selama mengikuti pendidikan 


BENTUK PENYELENGGARAAN 


Kolaborasi antara Fakultas Teknik/Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
LPTK dengan Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, atau Politeknik yang 
memiliki program studi relevan. 


Jakarta, 18 September 2012 


Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia 


RUBBERFLEX SDN. BHD. (co No. 11420217 


KESEMPATAN BEKERJA DI MALAYSIA 


Kami adalah perushaan terbesar di dunia dibidang Benang Karet Berkualitas dengan lokasi pabrik 
dekat Kuala Lumpur. Karena kami tumbuh dengan cepat, kami menawarkan posisi/lowongan 
dibawah ini bagi calon - calon yang memiliki keahlian dan pengalaman yang tepat. 


TEKNISI INSTRUMENT 


Sarjana (51)/Diploma (D3) di bidang listrik/elektronik atau yang sederajat 
Pengalaman kerja minimal 10 tahun menangani Instrumentation dalam lingkungan pabrik 
Pengalaman praktis dalam merawat egulpment di laboratori seperti Tensiometer, Viscometer, 
Electric Oven, Pneumatic Control Valve, Weighing Scale dan Electronic Display 

«Mampu bekerja sendiri dengan pengawasan minimal 


Kami menawarkan penghasilan yang bagus dan komprehensif, Tulislah surat lamaran disertai 
dengan daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat kualifikasi, gaji yang diharapkan dan No 
telefon kepada: 


RUBBERFLEX SDN BHD 
21ST FLOOR, UBN TOWER, BOX NO 48, JALAN P, RAMLEE, 50250 KUALA LUMPUR 
ATTN — : HUMAN RESOURCES MANAGER 

Email: mazlan@rubberflex.com.my 

Faxno : 6092225300 

Website : www.rubberflex.com.my 


DIBUTUHKAN SEGERA 


(Authorized Distributor Office Automation membutuhkan tenaga-tenaga untuk ekspansi usaha: 


SALES EXECUTIVE (SE) 


» Pria usia max. 30 thn » Pendidikan min. D3 
» Diutamakan berpengalaman min. Ithn — » Memiliki min. sepada motor 
» Mempunyai basic computer skill » Komisi tinggi untuk yang berhasil 


STAFF ADMINISTRASI (SA) 


» Wanita usia max. 25 thn » Pendidikan min. D3 
» Menguasai Excel dan Word 


» Pengalaman kerja min. 1 thn 


» Pria usia max. 24 thn 
» Memiliki sepeda motor 
» Sanggup bekerja keras 


W KYOCERA 


COPIER & MULTIFUNCTION PRODUCT 


» Pendidikan min. D3 Informatika 
» Lebih disukai mengerti Bhs Inggris, 
minimal pasif 


Lamaran lengkap dan CV dikirim ke 


PO. BOX 4897 JKP 10048 
atau hrd.micostar@yahoo.com 
Cantumkan kode posisi di pojok kiri amplop 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


a mnira oa 
Intendent 


1 
s8 


ment (MPD) 
elopment Managor 
pmant Superintandant 


FF 


ning and Dar 
na ne ne Hanning Eng 


Kana 
geri 


ii 
:t 


1. Civi' & Construction Supervisor 
G. Tax & Account 
1. Tax & Accounting 
Z Tax & Accounting Supervisor 
H- Recruitment Managor (REC) 
1. IT General Manager ( 


anda yang kami cari I 


| 
Govindo Group, sebuah group perusahaan properti 


pusat perbelanjaan dan perhotelan yang sedang 
berkembang di Jakarta, Banjarmasin dan Samarinda 
membutuhkan segera beberapa orang untuk di 
tempatkan pada posisi sbb 

BUILDING SERVICE MANAGER (Samannda) 
TENANT RELATION MANAGER (Samarinda) 
FOODCOURT MANAGER (Banjarmasin/Samarinda) 
SPA MANAGER (Banjarmasin) 

CHIEF ENGINEERING (Banjarmasin/Samarinda) 
MARKETING EXECUTIVE MALL (Jakarta) 

FIT OUT COORDINATOR (Samarinda) 


KUALIFIKASI 

@ Pria, kecuali untuk No.2 dan 4, wanita. Pendidikan 
min. S1/D.3 dengan IPK 2,75 

@ Dapat mengoperasikan Microsoft Office 

« Memiliki pengalaman kerja dibidangnya min. 2 thn 
kecuali No.5 min 5 thn 

« Bersedia ditempatkan di kota-kota jaringan group 
perusahaan 

@ Jujur dan mampu bekerja secara independen 
maupun dalam team 


Iowauwa 


Surat lamaran Anda. dilengkapi dengan CV, ijazah/ 
transkrip dan foto paling lambat 2 minggu setelah iklan 
Cantumkan posisi yang dilamar pada subject e-mail dan: 
kirim ke 


hrd@govindogroup.co.id 


WALK IN INTERVIEW 
Gan adi lih 


erusahaan yang bergerak dibidang 


Telekomunikasi, Perbani lines, Asuransi, Nutrisi dan 
Internet Seryice Provider, membutuhkan kandidat muda, 
pr n berkualitas yang akan ditempatkan di Area 
akarta, Bogor, BSD Tangerang Untuk posisi 


1, CALL CENTER OFFICER (cco) 
2, CALL CENTERSUPERVISOR”—” (CCS) 
3. ACCOUNT MANAGER (AM) 
4. CUSTOMER SERVICE (cs) 

TELESALES OFFICER (Ts0) 


usia max. 30 th (1,4,5) dan max. 35 th (2,3) 
SMU (4,3), D3/ Si dari semua jurusan Gi, 


gal cal! center supervisor (2) 
- Pengal (dang sales & marketing min. tahun dari 
dlutamakan pengalaman dibidang outsourcing (3) 


2 Mamiikikanseempuan Hahase Ingaris (1,22) 


Bawa CV lengkap dengai cah, anakip nilai dan 
apr "bunga AyAg (oran Yogi 


(ID MiwraComm Ekasarana 
Senin 2 Jumat (Hari Kera) 


1 jal 24 Sej 5 Oktober 2012 
si Seat wib 


t Lt. 15 
J1 Lingkar Mega Kuningan Kav. £ 5 Ne 1 Jakarta 12950 


'Atau email ko : recruitment.cor tracomm.com 
amin.m( ComM.com 


#)USAID | INDONESIA 


United States Agency for International Development Indonesia 
(USAID/Indonesia) 
REI (Reguest for Interest) No, Indonesia/EXO- 12-001: A Short Term 
FINANCIAL/BUSINESS DEVELOPMENT ADVISOR for Aceh Polytedhnic 


Ta San DSA Tar Oi Kasar tahi 
Poiytechnie insttution In Banda Aceh for 9tnine) months period tent 

irom October 2012. Day esponsiblties are or providing Mmandialand 
business planning strategies for the Aceh Polytechnic by assessing the 
“dlent3 past, present and future financial and business needs, objectives 
and reguirements. This soliitation Is open to Indonesian consultants who 
meet to the following major gual'fications: Minimum Masters degree In 
finance, business management, or industrial engineering with 8 years 
'#tensive experlence In business or consulting Industry, preferabiy with 
PA/CMA certification, proven experience in financial systems review 
and business development Inluding of family on appicable 
“accounting software and financial troubleshooting, 


A complete copy of this solicitation including statement of workand 
detailed gualfication reguirement and selection criteria are available at 
the following websites http-/Indonesia.usaid.gov/en/opportunittes/lobs. 
AMI responses to this RFI should be emailed to rf-12-001@usald.gov 
or fax number (62-21) 380-694. The closing date for receipt of 
application is October 5, 2012 during business hour. No phone calis 
will be accepted, 


DIBUTUHKAN SEGERA Penempatan di Jabodetabek 


- Captain (D1 Pariwisata & Berpengalaman) 
- Kasir (Berpengalaman) 
- Service Crew / Waiters (Max 25th) 
- Kepala Dapur 
itchen Crew 
dmin (Bisa Komputer dan Berpengalaman) 
tatt Gudang (Bisa Komputer) 
h 


- Management Traing guate, IP » 3) 


BIOTHANE 
Blothane Is part of the Veolia Water Solutions & Technology (VWS) gra 
Is 3 water And wastewater treatment spacalst operang on aa pa 
through local teams In over fIRY countries, VWS'S etensive rar 
tecnnologies and services, coupled WII Rs design and bul capabiles, meet 
the diverse needs of both municpalities and Industry. 
Biothane Is one af the worids leading companies In the application of anaerobic 
land aerobic technologles for Industrial wastewater treatment. We have 
currentiy vacancies or engineers In various isciplines for employment In South 
last Asian region prolects In both Industrial process and wastewater 
 pplications. We are seeking gualiied candidates to Occupy : 


W BUSINESS DEVELOPMENT ENGINEER 


|Responsiblities : 
Responsible for business development and marketing strategles 
|« Formulate and execute sales strategies to mect sales target. 
» Developing and maintaining client relationship 
(Reguirements: 
" Degree in Engineering with at least 5 years marketing experience In the 

Industrial water & waste water sector 

Strong presentation and organizational sktl! 

Interpersonal and communication skills 

Must be se motiated, resourceful and rest orented 

Local Indonesia) traveling js regul 
M ELECTRIC & INSTRUMENT ENGINEER 


or Electrical Desi of Reatingto the project scope regurement. 
" Able to provide engineering data sheet / drawing for electrical and 
Instrumentation as per project reguiremen: 
fo electrca/ system control. 


Responsible o give the report for progress of Work to his/her leader, 
: Belo and mamaiing workatmosphare 


|Regulrements : 
"University dagree with electrical engineering /Instrumentation / egulvalent: 
Minimum of 5 Years of working experience in maintenance for electrical 
scope & Instrumentation 
" Knowledge of maintenance regulrement In term of resource & spare 
nance ot motorcpkrol panel, conrovahe, PLC isirumentaion 
Calibration In relevan fk 
General reauirements for al above position : 
Experience with International projects Is a clear advantage, 
having knowledge for computer iteracy for ACAD 2012. 
Please send your resume to: 
purulpuspta'@veollwatorcom 
before Bth of October 


Only short Iisted candidates wil be notified. 


@veoua 


1, Project Manager 8. Manager Audit 
kn Managar SKAMMEP 9. SupervisoriStaff Audit 
3. Site Spv SLAMEP 10, Supervisor'Statf F4 A 
4. Drafter SKAIMEP 11. SupervisoriStaff Purchasing 
5, Estimator S4A/MEP 12. Supervisor/Staff Legal& MRD 
6. SurveyoriOC/OS 13, SupervisoriStatf Safety 
1. Administrasi Proyek — 14. Supervisor!Staff Treasury 
15. Sekretaris Direksi 
Kualifikasi!Persyaratan 
Usia Max 40 tahun (Manager) max 35 tahun (Supervisor) max 30 
tahun (Staff) 
Pengalaman min 3 tahun dibidangnya 
Menguasai Accurate Accounting System(8-11) 
Menguasai Komputer (1-14)Microsof Project (1-7) Autocad (4-8) 
Memiki Sertifikat Safety dan K3 (12-13) 
Pendidikan S1 (Manager dan Supervisor), D3 (Staf) 
Bersedia ditempatkan di proyek dan luar kota (1-7) 
Note: S&A Sipil Arsitektur F&A Finance & Accounting 
MEP » Mekanikal Elektrikal Plumbing 
HRD MANAGER 
PT. ANEKA SENTRATAMA CAHAYA OPTIMA 
Agung Perkasa IX Blok K2 No 28, Sunter Agung-Jakut 14350 
Email : hrdascoflyahoo.com 


it learning” 
has become the school vision statement since January 2010 
We are seekinga gualtied Therapist (or Immediate employment 


General Reguirements 
“S1 Graduate with Special Needs background is highly preferredi 
- Having experience as a therapist with ABA method is preterable 
Having a working knowledge of other methods 
Mete) 
standard curticulum for special needs learners 


“Adaptabie to change 
«Have pleasant personality 
Please e-mail yourfullresume-along with a recent photograph 
by 19 October 20120: 


PTNNT,SekolahBwinbatusinnt.co.id 


P mELawar fegate 


—-SENNAN 
WALK IN INTERVIEW 


SALES COUNTER OPTIK ASSISTANT RESTAURANT 
"SMA /SMLI Digloma semsa jurusan MANAGER 

“ Min, Diploma, utamakan dari 
Peihetelan/ Pariwisato 


 Memili pengalaman minmal 


dak sedang kuliah 
menekum bidang optik 


'awa lamaran kangsung 
Serit, 24 September 2012: P4 10.00:1600 
Mall WTC Matahari Serpong 


"Memilih kemampuan adership 
Mampu berkomunikasi dalam 
Bahasa Inggris (aki maupun pasif) 


WAITER / WAITRESS / 
KITCHEN CREW 

» Minimal lulusan SMA / SMK sederajat 
“ Usia maksimal 28 tahun 

" Memilih penampilan dan 
komunikasi yang baik 


eta September 20194 140-120 
JA Mayam Wuruk No.82 
rta Pusat 


abu, 28 September 2012: Pk 16. 1600 
WM Selama Raga Ka 5199 


Gps nam 


Distributor aksesons Photography yang sedang berkembang 
membutuhkan 
1. Sales Manager 3. Sales Executive 
2. Sales Supervisor 4. SPM 


Kualifikasi / Persyaratan 

Usia Mak. 30 th 

Pendidikan Min, 03, (untuk SPM Min, SMA/sederajat ) 

Dapat berbahasa Inggri baik hsarvtulban 

Pengataman bidang sales & marketing 

Bekerja dengan target 

Diutamakan memilki kendaraan presadi ( Motor ) 
dasi: 
Kh Sa 

J Asia Aria Putu IX Gekera Senayan Jak » Pus 10270 
Unas henna serapan con 


“PT. WIRA INTANLESTARI” 


Membutuhkan : 


1. PELAKSANA (PL) 


2. DRAFTER (DF) 
“Pria, usia Max. 35 th 

“ Pglmn. Dibidangnya Min.£2 th 

“ Menguasai MS Office (1), Autocad & 3D (2) 


mai Alamat 


Taman Meruya Plaza Blok. E 14 No. 3A. 
Kembangan - Jakarta Barat 11620 


- Tulis kode lamaran di peyok kanan atas 


THE WORLD BANK 


Extended Term Consultant (ETC)- Energy Specialist 


The Worid Bank has @ substantial eneray sector portfolio and 
pipeline In Indonesia that is expanding rapidly, Key engagement 
areas Include () power sector Infrastructure, () renewable energy 
and low carbon generation: (ii) acoess to modem energy and (v) 
'energy efficiency. 


The World Bank Indonesia Is seeking an energy spedialist with 
broad experience in the energy sector, to participata in the Bank's 
business development and operations with a focus on geothermal 
'energy and energy efficiency. 


Gandidates are expected to have the following minimum 
@ualifcatons: 


'AMasters' Degree (or eguivaleni) in a relevant discipline, e.9. 
power engineering, energy economics or similar. 
Aminimum af 5 years of professional energy sector experience 
In one or more of the following subsectors: power sector, 
renewable energy, geothermal power, rural elactrification, 
'energy efficiency or national gas supply: 
'A good understanding of Indonesia's overall energy sector 
Issues, prevailing policies and regulatory environment. 
Excellent verbal and written communication skills in English 
and Bahasa Indonesia: 

« Awilingness io travel on missions within Indonesia as necessary. 


Detals (vacaney #122169) are avallabie In ihe World Bank Careers 
website: worldbank.org/careers. The World Bank is committed 
to achloving divorsity in torms of gender, nationality, culture and 
'educational background. Individuals with disabilites are egually 
@reouragod to apply Al ppicatone wil ba Ireatd In ih sntast 


confidene 
She closing date is Octobor 07, 2012. 


Working For a World Free af Paverty 


Isuzu 
DIBUTUHKAN SEGERA 


PRIMA GROUP Dealer rosmi Isuzu — Daihatsu Wilayah Jakarta. 

Tenggara membutuhkan tnaga profesional 
sif dan berani menerima tantangan sebagai 

1OPERATION MANAGER. 10.HRD MANAGER 

LBRANCH MANAGER 1, TRAINING SUPERVISOR 

3,SALES SUPERVISOR 12GA SUPERVISOR 

4.SALES COUNTER 13.SPAREPART SUPERVISOR 

SALES EXECUTIVE 14,PARTMAN 

MARKETING SUPPORT — 15 MEKANIK 

T.KEPALA BENGKEL 16.ADMINISTRATION MEAD 

B.SERVICE ADVISOR 17.STAFF ADMINISTRASI 

9.KEPALA MEKANIK 18.DRIVER 


DD PIW. maks 45 th (1, 2.10.16), P. maks 35 In (3.6,7.8.9, 
11,12,13.18): W, maks 27th (4): PW maks 30 tn (5): 
P, maks 27 Ih (14,15): P/W, maks 30 th (17) 

Min 8-1 (1,211): Min S-1 MgnvPsy/Hk (10)min O-3 T.lnf 
(6): Min O-3 T. Oter/Man (7,13): min S-1 T sipiaret (12) 
min D-3 (3): min SMA (4,5.18): min SMK Jr Otmi/ Man 
(8,914,151: dan Min D-3 AkUKou (16.17) 

@ Pengalaman:min 8-10 th (1)-min 5-8 th (2.710.161: min 
2-3 11 (3.68,9.11,12.13,18): min 1-3 1 (4,5,14,15,17) 
ID Bersedia di tempatkan di luar daerah (1.2.7): Memiliki kend 

sendiri (3,4.5).momiliki SIM AB (18) 
Kirim lamaran lengkap dgn pas foto.cantumkan gaji & 
fasilitas yang diminta paling lambat 10 hari cap pos ke 


HRD PRIMA GROUP Isuzu - Daihatsu 
PO BOX 99 / JKB 11000 


Atau ke, Email : hrdprima@rocketmail.com 


295Shaklee 


» Henkuvar Lies 


We are an established MLM company with 56 years reputable 
record, based in USA seeking for gualified Candidate to fill the 


position of: 
Sales Directo 


General Reguirements are as follows: 

1. Male / Female max 45 years old 

2, Minimum Bachelor Degree from reputable University 

3. Minimum 3 year's experlences as Manager in Direct Selling 
Industry with excellent track record (A MUST) 

4. Presentable, Good communication skill capable to conduct 
Presentation 

5. Target Oriented 

6. Excellent in English both written and spoken (Mandarin Isa 
Plus) and Computer Literate 

7. Willing to Travel, Independent and able to work under 
pressure 


Please send your complete application letter (including recent 
color photo) to: yanah@shaklee.com.my 


DIBUTUHKAN SEGERA 


"Kami perusahaan disirbutar yang bergeran Oebidang aiat-alut kesehatan 
«4 TOSMIBA, VARIAN, NIKONKOHDEN dan ENRAF. ant in 
tenaga umhuk pos 


- SEKRETARIS DIREKSI (SD) 

. SALES EXECUTIVE (SE) 
TEKNISI (T) 

. SALES PROJECT (SP) 

. BAGIAN UMUM (BU) 


Pundi, 
Pendidikan run. Oki Aher 
Mampu berbahasa Inggris Gangan b 


8-1 Elektro! Fisiha/ Komputer (T) 
(60), (86), (M, (8P) 


rat lamaran be 
kode lamaran pada uj 


H.R.D MANAGER 
PO. BOX 1169 / JKS 
JAKARTA 12011 


(pas oto terbaru dengan mencantumkan 
Hg kanan atas amplop GIKTIm rbalahs pos ke 


PT BUILDING AND PLANT SAFETY INSTITUTE 


Membutuhkan tenaga yang akan berkerja mulai 1 Nopember 2012 
untuk posisi: 
'A. KOORDINATOR PELATIHAN SAFETY 
» S1 jurusan Komunikasi, Sosial PR, Psikolog, K9 
, usia max, 35th 
« Diutamakan memiki pengalaman -3th 
B. SALES / MARKETING SUPERVISOR 
Pendidikan diutamakan S1 
lalWanita, usia max 35th 
Diutamakan memliki pengalaman Sales dibidang jasa 
C. SAFETY ENGINEER / ADVISOR 
« Si Teknik : Kimia, Mesin, K3 
» Menguasai Komputer Ms Office & Autocad 
« Diutamakan memliki pengalaman Safety 1-3 tn 
Point, B, C : Memiki kemampuan Bahasa Inggris (Pasif), menguasai 
Kampuiar MS Ore & ntamet, memik SIM A 
Fresh graduate diperkenankan melamar 


Lamaran ditujukan ke : HRD Manager 
Gd, Nindya Karya Lt. 4 R. 401 
Jl Lotjend Haryono MT Kav. 22 Jakarta Timur 
Email : agoes@bpsi-safetytraining.org 


www. bpsi-safetytr 
ae —— 


peluang karir 


KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 22 September 2012 


NAVIGAT Energy 


FT, Navgat Energy, a European Manogomant Company, to mateteadorin Gas 


owor goneraton sorvices and eguipmontIn Indonesia. 


Ines, providing a wide range. 


pire Indonesian Industry fo utilzing natural resources. 


Bia Gsuiy aan aomatwo Tr Our pura so create a DIM Pura Tr Bohoraon 1 Gomg aa we ve 


(he power to acnieve it 


We Invite high catber candidates to be part of our rapid growth for ne folowing positons: 
'A. SALES MANAGER (SM): 


'S1 degree in Mechanical or Electical Engineering: 


Ai ara post eryadonca as lo Mlger In Diesel 


Must have good analyical and conceptual ihinking, and 


Must have @xoellont vrtian and oral communicaton skils In both Bahasa Indonesia and Englah. 
B. LEGAL OFFICER (LO): 


Minimum S1 InLaw, 
Have mnimum 2 yoara working arporerc as Li 


Ofeor-in 


Notary or Logal Sms: 


Brapa ontel 'nd investment laws, KEPRES and company Icense oto. 
"Having capabilt to prepare and maka tender or project contract agreemant and AGM/ RUPS: 


C. PROCUREMENT STAFF (PS): 


'S1 degree in Economy, Business and Logistic 


“Have minimum 1 years working experience In Procurement: Fresh graduate are welcome to 


'Honeet, have strong and 
Have oxporionce in & 


aa ap ma aa 
Chain managomer.Warncang and lg you be marriage 


Genio aa: 


D, HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT OFFICER (HSE) : 


381 dogroo In Envronment Enginearing: 


Tininum 4 year worang erporonea In HSE), 
wu 


Have svongInowiage on hook He ad? Bae wr atty ANOAL, RL, RPL: 
E, RECRUITMENT AND TRAINING SPECIALIST (RTS) : 


S1 degrasin Payehoony. 
Batan jt Kr 
on 


In reerulimeni ang training 


ng 62 
NEnoog) asi los erwew and 
Have atong nowedge on kaling mettod: 


lon process: 


F. ACCOUNTANT (AC) : 


81 degrue In Accounting: 
Have Tanam Z3 yr wet spa 
Have knwisago onax (WAT, Val) and accounting” 
Experienca in pr 

TEkpotanee win ERP appicatons 


exporionco In acoounting positon 
standarus: 
ocoining anves, ing ystem and preparng Financial report 


'G. BUSINESS PROCESS ANALYST (BPA) : 
Ogolte fl: 


151 degree In Industial 
Have minimum 1 year 


eorsunness menagoran oh 


“bia io develop dseuman adl manual oparatne Proceaus In Ermal and User fee lngugo: 


#perionca wih ERP apploatone Ian advantage! 


Exparlanca In business Process improvement ia an advantage. 
H. SECRETARY (SEC): 


Minimum S1 
Min 3yoara pr 


kie in roport wnitng ar 
Masing. 


resontatione, 


enera regurument far ali above positona: 


0 In Eoonomcal, Tourism or Othor studies: 
selonalexperanco and iron kmowlodgp of fo tas In MNG: 


ni Written and oral communicaton sklls and proactivo atitudo: 


oo pohoorey nEnolan bo cra and wan 
»  Famllar wiih MS Offco, ospecialy MS Word MS Excol, MS Power Point 
ke Interested In working Individualy and alao in a team with iha highest Level of 


“To lea furthor about our businoss, please visit our webslte: www.navigat-com 
Ploasa xand your application, CV, and recent photograph no later han 14 daya after the dato of tin mcivertisomont to: 


PO BOX 2500 JKPBRI, JAKARTA 10210 B 
Or by o-mall to: recrulimont@navigat.com 


WALK IN INTERVIEW 


Pakis Culinary Group Is one of the biggest and leading In Indonesian Restaurant industry located 
In Jakarta Which preserve and enhance the image and guality of the original food & beverage 
of the entire archipelago to be more recognized by the public. We continuously expand our 
business to support our growth, therefore we are seeking for highly gualified, passionate, self- 
motivated and performance-oriented candidates to join our team as: 


1. OPERATION MANAGER 

2. RESTAURANT MANAGER 

3. CHEF DE CUISINE 

4, SOUS CHEF 

5. PASTRY CHEF 

6. RESTAURANT SUPERVISOR 
7. CHEF DE PARTIE 

8. DEMI CHEF 

9. STEWARD SPV/STAFF 


10. GREETER 

11. WAITERESS 

12. BARTENDERIESS 

13. BARISTA 

14. COMMIS 

15. FINANCE & ACCOUNTING STAFF 
16. CASHIER SPV & STAFF 

17. STOREKEEPER 

18. DRIVER 


The Individuals concerned must possess the following guallfications: 
. Good looking, passionate, neat, charming, friendIy, highly motivated, pleasant personality, 


and mature 


Has a strong desire to be the best, hard worker, enthusiastic, attractive and energetic 
Team player, sociable, communicative and talkative 


Able to speak and write in English 
Have a computing abili 


Min. height for Male: TGb cm & Fomalo: 155 cm, preferred for position (10,11,12,13,16) 


Max ago 3D yoara id (1:23 4,5), max, age 30 years old (6 


old (9,10,11,12,13,14,15,16,17) 


18), max. age 25 years 


Has previously Worked In similar position min. 3 years (1,2,3,4,5,6,15,16) and min. 1 year 


for others 


Min D3 Degree in any discipline (1,2) and min. SLTA Degree for others 


0. WII be an advant 
min.D3 Degree majoring Accounting (15) 


for SMK Jur.Perhotelan/Tata Boga degree (9,10,11,12,13,14) and 


Please bring your Application Letter and a complete Resume in English, including a recent color 


photo 4x6 to: 


Plaza Sentral, Annex Bulidin 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47: 
Jakarta Selatan 
Day & Dato 


Time AM-3PM 


Friday, 28 September 2012 & Saturday, 29 September 2012 


'A competitive salary and benefits package wil be offered to successful candidates commensurate 


with experience. 


@i 


B0 


Wanveng Kita 


ELECTRONIC 


Gebang Ken aa Fumitreterasaan 
ng Electronic & Furniture 


kandidat: 2) 


Aha Tak bergabung Deraama Kerhi sebaga: 


Dibutuhkan untuk di Head Ofi 


@ Jakarta: 


1. Marketing, Research and Promotion Senior 
Manager (MRPSM) 
asia maka 40, mn.S1 majoing 
Maths Static nona arke 
Managemen/Marketing Communica 
analyical, good negotiator, ber laman di 
posisi Yang sama min, 3th: Diutamakan dari 
Isnls retai 
2, Recruitment & Training Senior Managor 
RTSM) 
ria/Wanita, maks. 40th, min. S1 MSDM/ 
Psikologi, memahami proses recruitment dan 
training, memahami MPP, berpengalaman di 
Posisi yang sama min 3tf diutamakan dari 
Isnls retal 
3, Finance & Accounting SPV (FAS) 
PeriaWanita, usia maka, 3Zth, min.31, ber: 
Keane di posisi yang sama min. 2th, 
la excel, memahami konsep Finance & 


4 Pa Angauntin ya ga) 
PeiaMWania, Usia make. 7th in. S1 Akuntansi 
pengalaman min, 1 / fresh graduate, memahami 
Dagardasar. akuntansi, menguasai Ms Office, 
5. IT Assistant Manager (| 
Pria, usia maks. 35th, min. S1 Tekhnik Informatika, 
mengerti bisnis proses retail, mengerti ERP S5 


yatemi, 
merger bin proooe akuranei Tt mogad Das 
bahasa 


n, good 


ihasa pemrograman SOL 
(3 ega ar Resapan 


Pria, usia maks. 32th, min. S1 Tekhnik 
Informatika, memahami LAN, Firewall & 
Retail System. berpengalaman min. 1th. 


1 


“ 


12 


IT Statf (IS) 

Pria, usla maks. 27th, min, D3 Tehnik 

Informatika, memahami LAN, Firewall & 

Retail System. fresh graduate/ berpengala- 

man min. 1th. 

Merchandising Assistant Manager 

Furniture (MDI 

PAaWamin Uald maks. Sih, min S1, 
Tonny umeni ag Ms Office, memahami bidang 

communication, good 

Ae aa ana Sage yang 

ma min, 3th. 


rchandising Assistant Manager 

Electronic (mb) 

PriaWanta usia maks. Sih, min S1, 
menguasai Ms Ofice, memahami bidang 

electronic, good communication, good 

negotiation, berpengalaman di Posisi yang 

sama min. 3th. 

Heh Camar Assistant Manager IT, 


HP & Camera (MDI) 
Pria Wanita, usia maks. 35th, min.S1, 
mengunaai 'Ms Office, memahami bidang, 


handphone & camera, good communication, 


9Sod negoiaton, berpengalaman di posisi 
sama min, 3th gel una 


Merchandising Supervisor (MDS), 
Pria/Wanita, usla maks. 32th, min. 
Manar his Ofoer toca taniunaton 
negotition, berpengalaman di posisi 


ng 8 
Wandinttrationi Statt (MS) 

Wanita usia maka, 251 mh.03, roh graduate, 
menguasai Ms Office, good communicat 


(Tulis Kode Posisi dan kode Jabatan di Pojok Kanan Atas Amplop dan Dalam Me 


Kirim CV Anda Ke: 
Recruitment Department 
PT. Electronic Solution Indonesia 
Graha ES Jl. Jend. Soeprapto No.30 A-B 
Cempaka putih, Jakarta Pusat 


atau emall: 


recruitment 
Format word mal 


lectronicsolution.co.id 
. 300kb 


Contoh nama file: FS 


If you want to grow and succeed in your career, come and join in 
our company which has line of business in chemicals importer. 
We are seeking for the position of : 


Reguirements : 


Dl Have “A" drive license (1) 


wd His Son 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


1. SALES EXECUTIVE (SE) 
2. STAFF ADM LOGISTIC (ADM-L) 


O Female, min S1 (preferably from Untar/ Trisakti/ UPH) (2) 
O Male, min. S1 (preferably from Untar/Trisakti/UPH) (1) 


O Experience in related field min. 1-2 years. 

DO Computer skills (Internet, Ms. Office) (1-2) 

AO English Proficiency both verbal and written (1-2) 

9 Willing to be placed in Cikupa Tangerang (2) 

Ol Experience in Styrenic / Acrylic (1) 

Dl Able to communicate in Chinese/ Hokian (2) 

D Able to communicate in Japanese is an advantage (1) 


Submit your resume to : 
PO BOX 4812 Jakarta 11048 Code :104 or 
Email to hrd engpla@yahoo.co.id 
at least 2 weeks after this advertisement and put code on 
the left envelope. 


GL Dsn 
FINANCE INVESTMENTS 


GFladalah 
Sole Age 


LOWONGAN KERJA 


ahaan swasta nasion ditunjuk sebagai 


Duty Truck. Posisi/jabatan yang dica ah 


ndonesia ya 


Hi 

Senior Sales Officer 

'& Umur Max d0 ta 

@ Pengalaman mini 
truck & Sparepi 


un, Minimum S1 atau 
um 8 tahun di bidang, 


dl disiplin iimu te 
marketing ot 


Sales Officer 


Minimum D3 di displin ilmu terkait 
imum 5 tahun di bidang marketing otomotif 


30 tahu 


'@ Umur Max 30 tahun. Minimum STM di disiplin ilmu terkait 
'@ Pengalaman minimum 5 tahun di bidang suku cadang otomotif 


n warehouse management system 


tunikasi dar a 
Dapat b er pressure dan menangani tangi 
yang ber 
emampui 
emampuan MS Office,email & Inter 
@ Bersedia di tempatkan dimanapun apabila diperlukan 


Kandidat yang berminat dapat mengirimkan surat aplikasi kerja, CV 


lengkap dan foto terkini melalul email hrd@shacmindo.com 
(selarnbat-lambatnya tanggal 22 Oktober 2012) 


PLP LELAKI 


MR pt. Swadaya Union Naratama 


30 tahun di Jakarta Barat 


|. SITE ENGINEER (SE) 
Gear, 


2. ESTIMATOR (ES) 
PIN, max. 35 tin, S1 SipUYArsitektur dari univ 
Pengalaman di bidang konstruksi min. th 
Bersedia ditempatkan dr luar kota 


3. ACCOUNTING STAFF / LEADER (ACC) 
», max. 38 tahun 

tansi dar instit 

nan di bidangnya rin 

Bekerja mandiri 

#Runakan Microsoft Office 


Il dari uriwa 
di bidang yang sar 
mpatkan di luar kota 


M 


« ADMINISTRASI (ADI) 
Ki SL Mg 
Berpengalaman lebih Gtutamaka 
Map urakan Mteroi 


urat Lamaran, Riwayat 
diharapkan Kirim ke 


PO. BOX 6018 / IKBGG 11450A atau 
email : recruitment.swadaya@gmail.com 


Pastikan menulis posisi yang dilamar di malop 
(Hanya yang memenuhi syarat yar 


Perusahaan Manufaktur yang se 


DM Professional untuk mengii 


jang berkemba 
membutuhkar 


SENIOR IT SUPERVISOR 


Kualifikasi - 
1. Pria / Wanita lulusan S1 TI ( Teknologi Informasi ) 
2. Pengalaman di Bidangnya min. $ tahun di Perusahaan 
Manufaktur 
3. Menguasai Program Dos Cilpper dan Program Software 
Lainnya untuk Perusahaan Manufaktur 
4, Menguasai LAN & Internet 
Domisili sekitar BSD & Tangerang 
Akan ditempatkan di Taman Tekno BSD 
Kirim Surat Lamaran beserta C 
dengan pas photo ukuran 4x6 ke 
PO BOX 147 
BMD TNG 15330 


V lengi 


Int"! company need the gualified person for 
these positions : 
1, Financial Controller 
2. General Mngr HRD 
3. Chinese Translator 
4. Senior Accountant 
For these position we need: 
8 yrs releted working Exp for 182 
Having capabilities in leadership & team work 
Writing & speaking Eng. 
Prefer to speak& write chinese 


nylakp.26@gmail.com 


send : email : 
fax: 5749819 


" Apoteker wan 


2 MARKETING 


Nkasi dan net wo: 


IOKTER & RUMAN SAKIT” 


3. TEHNISI PABRIK 
Min Mesin / Listrik 
ai 


« ADMnusTRASI & KEUANGAN 


Wanita, S1 Ak Admin, Finance, Komputer 


intuk menangans Mesin 


Lamaran & CV dikirim ke 


P.O. BOX 2731 JAKARTA 10000 


Tote Engineering & Coretructon, bergerak dibidang paun konstruksi 
membulufikan tenaga professional untik menangani peoyak-prayak yang 
Jakan ditempatkan di posisi sebagai berikut 


Engineer & Supervisor: Civil, Arsitak, Mechanical, Instrument, 


dan Electrical 
2 pa Kembar 

1 Woiding Inspector 

4. Purchaser Material Controler/ Logistic 
5. Intorpretator (Japanese & English ) 


& Persyaratan 
1. Berdomsil di wiayah Jakarta, Jababeka atau JABAR 
2. Berpengalaman min. 3 tahun Gtidangnya 

3 Pendidkan S1,D3 


& kO5user1@lottenc.com 


DI BUTUHKAN SEGERA 


isIntuloe bahan kimia yang sedang berkemhang sedang ancari 

1. Marketing Executive (ME) 2 Accounting (AC) 3. Office Boy (OB) 
yarat 

pharmacy, 

ah (Pore 

sai Program MYC 


Biologi dan di utamakan pengataman jual 
Yan sudah pengalaman kerja 


Tangerang dan sekitarnya 


Pergudangan Taman Tekno Blok J2 No 26. Tangerang-Sorpong -BSO City 
Ato ema 4 Dntanbuaiamacom 


2 Minggu 


DEALER RESMI MOTOR HONDA 
TERBESAR DI JAWA BARAT 
Membuka kesempatan berkarir dengan posisi 
"STAFF FINANCE & ACC (FA) |4, DATA ANALIS 
|. INTERNAL AUDI (ta) (5. STAFF GA (SG) 
. MARKETING ORT (MS) |6. ADMINISTRASI (ADM) 
Penempatan Bekasi. Pondok Gede. Depok. Cileungsi. Bogor. 
Leuwiliang, Tambun 
Menguasai MS. Office 
. Pengalaman min 1 tahun dibidangnya 


Lamaran & CV lengkap kirim ke : PT GATUR PUTRA JAYA 
& sertakan kode posisi yang diinginkan 
Head Office : Jl. Perjuangan M. 17-19 Wisma Asri - Bekasi Utara 
Telp: 021-88966031, 88961781, 88961789 
atau email ke recruitment@&caturputrajaya.com 


Aj 


Perusahaan Minyak & Gas Bumi Membutuhkan segera : 
1. Field Superintendent 
2. Mechanic Heavy Eguipment Supervisor 
3. Road Construction Supervisor 
Kualifikasi — 1. Pengalaman yg cukup dibidangnya 
2. Latar Belakang Pendidikan yg sesuai 


im ke: PO BOX 8072 JKS 128104 


Lamaran & CV segera dil 


an 


KUA MOTORS 


PELUANG KARIR 
PENEMPATAN DKI JAKARTA & SEKITARNYA 
1. ADMINISTRATION HEAD (ADH) 
2. ACCOUNTING STAFF (AST) 

3. TAX STAFF (TS) 

4. MECHANIC (MC) 


5. DRIVER (DR) 
Syarat 
(1-3) Pria/Wanita usia max.30 th 


(4) Pria usia max18 th 
(5) Pria usia max. 30th 

(1) Pendidikan min. St. Akuntansi, pengalaman 2 th 
(1) Menguasai perpajakan 

(2-3) Min. Fresh Graduate S1 Akuntansi/perpajakan 
(2-3) Mengerti Brevet A& B 

(4) Diutamakan Fresh Graduate SMK Otomotif 

(5) Pendidikan min. SMU, pengalaman min. t th 


(5) Menguasai wilayah Dki. Jakarta, memiliki SIM B1 
Kirim lamaran lengkap, CV, referensi kerja, foto 4 x 6, paling 


2 minggu setelah iklan dimuat dengan mencantumkan 
kode jabatan di Pojok kiri Amplop ke alamat 
PT. KIA MOBIL INDONESIA 
Jl. Sunter Garden Blok DB No.1 Sunter Agung - Podomoro 


Jakarta Utara - 14350 


Kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
Engineering dan Construction membutuhkan profesional 
handal untuk mengembangkan karir sebagai : 
Pria, pend. S1 segala Jurusan teknik, mampu mengoperasikan 
Autocad: membuat S Curve, memiliki pengalaman menjadi 
project / site manager min. 2 tahun 


Pria/wanita, pend. STM, SMK, D1, D3 segala jurusan teknik, 
mampu mengoperasikan Autocad, memiliki pengalaman 
menjadi drafter mechanical-piping min. 1 tahun 
3. Site OC/WI 
Pria, pend. S1 segala Jurusan teknik, mampu mengoperasikan 
Autocad, memiliki pengalaman menjadi AC min. 2 tahun, 
sertifikat Welding Inspector 
Pria/wanita, pend. D3, S1 segala jurusan teknik, mampu 
mengoperasikan Autocad, fresh graduate 
5. Site HSE 
pend. S1 K3, memiliki pengetahuan HSE, SMK3 yang baik 
6. Admin HRD 
Wanita, pendidikan D3 segala jurusan, fresh graduate 


Kirimkan surat lamaran, CV lengkap via ema ke 
hrd hydrorayaeyahoo.co.id 
UP :Bp. Yadi /Ibu Sanny 
Paling lambat tanggal 13 Oktober 2012 


Pernyaratan | - Bisa fresh graduate (1 


PriaWanita min. S1, maks. usia | - Bisa mengoperasikan komputer dan 
32tn (1) usia 38 4 (2) 
Penampian menari dan dut 


berbahasa Ing 
dan tulisan serta Manc 
Diutam 


| #asittas 
Gaji» tunjangan (1,2) 

- Komisi yang menarik (1) 

- Banus (1.2) 


IPT WILISINDOMAS INDAHMAKMUR 
Urgently Reguired 
Fast growing Trading and Engineering Company estabilhed In 1990 with 
Worldwide networks Is secking people to fl up position 


SALES ENGINEER 


(Main purpose: Maintalning existing accounts as well as developing new: 
business opportunity In Industrial Oil, Insulatian, Refractory and Metal 
troatment related to Aluminlum Die Casting Industry. 


II suecesaful candidates will have tha following gualfcations: 
- Educational background preferabty from Engineering D3/S1. 
- Previous of Industrial Sales Experience in any industry. 

- Self motivated, Fast learner, Good communication and Interpersonal sks, 
Good Analytical Skil, Love to work with people from all background and 
#elds 

"you are strong Individual with above mention gualications and 
capabilities, please send your resume by mal to Jalan Daan Mogot No, 6AT or 
“mall to jobswi@ yahoo.com latest by 3rd October 2012 


nyai integr 
untuk bergab 

1. MARKETING PROMOTION (MP) 
2. SALESMAN (SM) 

3. GRAPHIC DESIGNER (GD) 
Syarat khusus 


Wuosta usia maksimum 39 4 


berkarir sebagai 


ummat pengas 
Adobe 


bekerja besas da 


sahop, Freehand (ND3/ 


trato1, Ph 


ja dibawah 


neggung jawab serta cemurkan dengan baik 


Pki 


dan berkua rat lamaran. 


5) dengan mencantur 
ke 


BERGABUNGLAH BERSAMA KAMI !!! 


APOTEKER (APT)| STORE SUPERVISOR (58) 


OPERATION SUPPORT (08)M ADMINISTRATION for! 
Maa 20 Man an mi OPERATION (ADO) 


Customen AssistAnT (ca) 


KUALIFIKASI UMUM : WANITA, SINGLE, 


LOWONGAN KERJA 


Kami Perusahaan Trading Baja Yang Berlokasi di Jl. 
Gatot Subroto Jak-Sel, Membutuhkan Segera : 


1.Supervisor Acc 
2.Staff Fin & Acc 


Kulifikasi : 
» Wanita Min.25 th (1, 2) 
» Dapat Menyusun & 
Melaporkan Pajak (1) 
» Dpt Menyusun Lap Keu (1) 
« Teliti, Jujur, Rapi, mau Bekerja Keras (1, 2) 
» Pengalaman Min 3th (4, 2) 


Lamaran dikirim segera ke: 


PO BOX 1212 JKTM 12700 


LOWONGAN 


TEKNISI 2 Orang J SALES 2 Orang 


Minimal Tamatan - Tamatan St 

— STWsederajat MECHANICAL/ENGINEERING 
- Laki-laki usia Max30Tahun — - Wanita, Usia Max 35 tahun 
- Belum/Ada pengalamandi — - Belum/Ada pengalaman di 

bidang TEKNIK bidang Sales 
- Bermukim diwilayah Jakarta - Bermukim di wilayah Jakarta 
- Mempunyai Kendaraan - Mempunyai kendaraan 

sendiri sendiri 

CV4Copy KTP4Pass Foto 4x6- 1 lembar kirim ke : 
Jl.P. Jayakarta No. 129 Blok C/50 
Jakarta Pusat 10730 


URGENTLY NEEDED 


A multi-national company is looking for: 
1 Administration 3. Nurse 5. Laboratory Analysis 
2. General Practitioner 4. Marketing — 6. Asst/ Apoteker 
Reguirement: 

- Fluenoy in English is a priority 

- Experienced at least one year in Emergency Room (2,3) 
Please Email your CV, expected salary and Photo to 
Hrdmanager2012@yahoo.com 


Per 


WEB APPLICATION (PROGRAMMER) 
ents: 
( Perempuan 
lusan S1 Teknik Informatika / Teknik Komputer / Teknik Lainnya 
sia Maksimal 30 tahun 
Penyalaman Kerja sebagai Web Application Programmer Minimal 1 Tahun, 
Berpengalaman membuat aplikasi web database mengitunakan vb.met / 
(k.net/ asp.net/php 
» Berpengalaman dengan Pemrograman PHP/ASP.NET/Java 
« Menguasai HTML & Java Script 
» Memahami Konsep RDBMS (Oracle, SOL Server). 
rti Software GIS lebih Diutamakan 
Menyukai tantangan 
Dapat Bekerjasama Dalam tim 
Terbuka kesempatan bagi Fresh Graduate (Lulusan Fakultas/Jurusan IT) 
CV & Lamaran bisa dikirimkan melalui 
Via email recrultment@patranusa.com (subject WA) 
Via Pos : Taman Tekno BSD Blok G2/1 Tangerang Selatan 15314 


DIBUTUHKAN SEGERA 


1. PUBLIC RELATION OFFICER 
2. JUNIOR RELATION OFFICER 
3. MARKETING MANAGER 

4. ASSISTANT MANAGER, 

5. MANAGEMENT TRAINEE 


Syara 
aditan Min. D3//Sederajat 
- Diutamakan pengalaman (3 

Lan Ga aj 4 3:4 
Dekan Batanbilan Menarik 


PT. SIB : Sudirman Plaza, Indofood Tower 10ih Floor, 
-J. Jend, Sudirman Kav 76-78 Jakarta 12910 
Lamaran dan CV dikrlm ke: recrultmont@sibfx.co.id 
Contact Person Joyner 


Dibutuhkan tenaga professional utk Jakarta & Cikupa : 
1).3 Senior Akuntan & 3 Staff Akunting-Tax, fasih accurate 
2).3 Finance Mgr & 3 Junior Finance 

3). Follow up sales, fasih bhs. Inggris 

4). 3 Graphic Designer, corel, Photoshop 

5). Senior & Junior Admin 

6). Project Mgr & Project Koordinator dibidang kaca & kusen 
T). Wakil Kep. Pabrik & HRD 

Please email lamaran # CV to : hrd@eztuglass.com 


URGENTLY REOUIRED 
1.TRAINEE NON MARINE ADJUSTER / 


DD Male, Fresh Graduate (81) Hydro and Construction Civil 
Engineering and Electrical Engineering and with IP2.75 at min 
General regulrement: 

DO Candidates should be Nuent In English, wiling to travel 
tthroughout Indonesia and work outside office hours 


2. TRAINEE MARINE ADJUSTER P4 
DO Graduated in English Literature(D3) most preferably 
Send application letter and CV before Sth October 2012 to the following address: 


HRD-PT. DHARMA NILAITAMA 
Email to: fili@dnt.co.id 


L ACC 5. CHEKER 
6. TELEMARKETING 


4. ADM PAJAK 


PriaiWnt,max.30tn (4, 


SMA/SMK (45.6) 


HRD MANAGER 
Komplek 117, Jl. Pangeran Jayakarta No. 117-C/7-Jak-Pus 


LOWONGAN PEKERJAAN 


(PERUSAHAAN GARMENT NASIONAL MEMERLUKAN : 


UI SELURUH WIL. INDONESIA :  U/ JAKARTA : 

1. KEPALA TOKO (KT) 1. ACCOUNTING (ACC) 

2. PRAMUNIAGA (PRA) 2. SALESMAN (SLS) 

3, KASIR (KSR) 3. DESIGNER GARMENT (DSG) 
14. CMTI FOB GARMENT (GRM) 4. ADMINISTRASI (ADM) 

5. KOORDINATOR SPG (KRD) — 5. CMT/ FOB GARMENT (GRM) 


PENAWARAN & SRT LMR DI KIRIM KE PO BOX 3457 JKP 10034 


#MIBUTUNKAN SEREKA 7 
Sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang Cartridgo membutidikan 
1, Akunting 
St Akunting, Lakaki min. 2761 
pengalaman Zahir sys, paham 
perpajakan & laporan RL 
Staf Sales dibidang 
Cartridge Printer 
SID/SMUISMK, min 23 ih, 
punya Ranmor roda 2, pengi di 
bid sales min 3th & pura data 
base, kerja dengan target dan 
« Usia maks. 35 thn (1): 30 thn (2) Insentif menarik 
« Pand. mn. O2/S1 (1 3. Admistrasi & Telemarketing 
S 2 Wanita min 23 th SMK/SMU, 
dibidang | pengalaman min 2 ih di kartu 
muttatnghales min.2 fi (1-2) kredit. asuransi, komunikasi 
« Juur& terseda bek 


Ba bai, lancar, kerja dengan target 


Shopping membutuhkan 
tonaga uga untuk bergabung 
bersama kan sebagai 


1, SPV TELEMARKETING (nj 
4. TELEMARKETING 


Pernyaratan Umum 
« PAI 


tekanan ta 
g Kita lamaran bengu 
Fasilitas gaji, bonus, La Hertyk Gi Ping” 
insentif menarik mi Laga ai 


Emal Asd ade. abitradeKgyahoo com 


URGENTLY NEEDED 
'Ouality Control Manager 


“Area of Work: Kalimantan 
(Eastor South) 
Desired previous role: five years' 
@perience as gualty control 
manager at a mining or coal 
surveying company. 
« Ensure guality compliance on 
export vessels loading n Kalimantan 
 aise with coal suppliers, jotties, 
ports and barge companies 
» Supervise the workof external 
laboratories and surveying. 
companies 
» Manage a local team of Inspectors 
in the field 
Prepare reports on vessel Ioadings 
« Bicellent written and spoken Englsh: 


Send CVs to: 
jakarta.mining@yahoo.com 


DIBUTUHKAN SEGERA 
Produsen & Distributor 
makanan ternama membutuhkan 
tenaga berpengalaman 
1. National Sales Manager 

2, Area Sales Manager 
3. Key Account Mgr! SPV 
4 kecounting Mgr SPV 


Kirimkan lamaran lengkap ke 
Personalia 
Komplok Roy Mas Blok E2 No. 20 
JL KH. Hasyim Ashari 
Jakarta 10150 


Ema gogoreerut hrdyahoo.com 


peluang karir 


3, Sales Spv, Modern Markot ! Wot 
6. kecounting / Admin 

T. Sekretaris 

8, Salesman | SPG 


Surat lamaran # CV kirim ke 
PO BOX 5058 JKTF 11050 
(Kode : K-12) atau email 
( hrd.mm73@yahoo.com 


Untuk informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


KPA 


World Class Ammonia Man 


or fo 


Jing 0 


Bachelor degree trom Urvver 
Minimum 6 


Please 


App 


Wisma KIE Ira 


PERUSAHAAN KONSULTAN 
ARSITEKTUR yang sedang 
berkembang membutuhkan : 


1, SENIOR ARSITEK (ARS) 
» Pendidikan S1 Arsitek 


« Menguasai Software Design 30) 

«Berpengalaman dalam menangani 
proyek berskala besar 

« Berpengalaman design bangunan 
kantor, pabrik & Fasum 

« Borkamampuan unuk melaksanakan 
prostasi 

« Diutamakan memilki SKA: 

« Pengalaman krja min 10 ti 

«Usa max. 40th 


2, CONTRACT ENGINEER (CE) 

» Pendidikan St D3 

« Berpengalaman dm penyusunan 
dokumen tender konsultan 

« Menguasal Microsot Ofico 

«Pengalaman krja min, 5th 

Usia May, 40th 

Lamaran Longkap i ktm paling lambat 

4 minggu setelah ian ebi ke: 

PT, DUTA CITRA KARYA 
JI. RAYA RS. FATMAWATI NO, 1 A-G 
JAKARTA SELATAN 12490 
(Samp Masjid Al Hidayah) 


(rd ekalayaftgmall com Atau 
alam IKA No. 4 


Jakarta Selatan 4 


Kam Perusahaan Multi 
Nasional yang sedang berkembang. 
membutuhkan segera 

1. Asst. MGR (AM) 

2. GENERAL AFFAIR (GA) 

3. Ka. SPG (KS) 

4. SALES COUNTERICS (SC) 
Syarat 

3 Wanita max 
aan ker 


.. Dapat bokarja dalam team dengan 
Ik, jutur, pekerja beras dan 

- usahaan 

n 3-Sjtin 
Kirim CV lengkap ke. 


Kompieks Pantai Mutiara Blok 
YEI21 Pluit, Jakarta Utara 14450 
cantumkan kode disisi kanan 


MARKETING 


Pria/Wanta 
Pendidikan minimal SLTA/ 
sedorajat 
- Berpenampilan menarik dan 
Kotmunikatif 
- Diutamakan yang berdomisili & 
Jakarta Utara. 
Diutamakan yang menguasai 
Bahasa Hokkian 


Cikupa Tangerang need 

- Marketing 

- Production Supervisor 
- Maintonanco 

- Guality Controt 

min 3 years experience. 
can speak English is an 
advantage: 

Application letter. CV and 
recent pasphoto should be 
sentto 
Jorryean20126gmali.com 
Not later than 1 October 
2012 


aman YANG IKAMI CARI? 
4 
£ ADMINISTRASI 
W.Max 35th, Min.SMEA,Pglm rn 1th) 


2. FLEET USER SALES 
PJW, Ma Win. D3, SIM ARC, 


3, DISTRIBUTION SALES 
th, Min. SMA, SIM ABC. 


po 1 Pt betah 


dikirim ke Bagian HRD JL Indokarya 
1 Blok £ No.1, Sunter Papanggo, 
Jakarta 14340, Indonesia 


ammorsa Industry. and a company that has sigredea 


CAREER OPPORTUNITY 


wnsedga 


HR DEVELOPMENT 


entkga.co.1d (win subje 


&, PT.Kaltim Pasifik Amoniak 


ulacturing and haeng s0 


Legal Officer 
book 


puntabie. anahyticai ar 


base and crientation 


Senior Process Engineer 


najoring In Cheenical Engeoring 


ditian where Semands are many and varied also wa 


“Only short-listed candidotes will be invited via e-mall/phone for Test 


and Interview” 


gt Oa ap 


floor, 4. Ammaria Ka 79 - Bontang 7 


"App 


| ApakahA 


Mang G 


uummmer Goat atos Mp 


3, Marketing Support (Code : MSI 


2.Stkertaris (Code : 5) 


3.Area Supervisor (Code : AS) 
Sales Supervisor (Code :SS) 


&Atcounting and Finance Staf 
(Code : AFS) 


HE) DIBUTUHKAN : 


1. STAFF RECRUITMENT (SR) 
Z STAFF ACCOUNTING (SA) 
3, CASHIER (CA) 

Syarat 
. 1) dan Wanita (2 83 


Lamaran ditujukan ke 


PT, Mata Air Boga Lestari 
Jl. Kayu Putih Selatan N34, 
Jakarta Timur 13260 


- Min. D/SI (Teknik pi) 

« Menguasal Program Autocad 

« Mampu menyusun RAB&: 
Perhitungan Struktur 


(@ ur 
MISI HukurvPsh 
» Menguasa Peraturan 
Mengerti SO 


: Manga Paol 
2 sato 
admin persoralia 


(@ hecounn Orricen (MARKETING) 
Min SMiag/Adsg) 
» Berpenampilan 
"menarihdmempunyai Relasi yg uas 
» Menguasal Merosot Word & E1col 
Customer Service Oented 
Kirim Lamaran ke:| 

3 lor 10,Meneng Jakarta Psat 10310 

IN tau ema hrdtyahoo.com 


aga Kerjaan 


LOWONGAN 


Dicari SPG & Waitress 
Untuk Restaurant Keluarga 
(Jepang) di daerah Melawai 
Persyaratan : 
1. Wanita max 25 th 
2. Pengalaman tidak 
diutamakan 
3. Penampilan menarik 
Pelamar datang langsung 
Hari Sabtu, Minggu, Senin Tgl. 
22, 23 & 24 Sept 2012 Jam 
13,00 di Jl. Melawai Raya 189B 
(Depan BNI Melawai) Samping 
Tamani Cafe 


PROJECT SUPERVISOR 


DRAFTER (Bisa 


TEKNISI LISTRIK 


SALESMAN/SALES GIRL 


winflowfilter@gmail.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tote the bal ammonia business 


Tor Legal 0 


#0 the 


nd concentual thinking. 


analyexai skit 


Eng tho top right side 


DIBUTUHKAN SEGERA) 
Perusahaan multmascral 
"meributsbkan tenaga kerja muda & 
mau bekerja karas untuk bisa 
lborgabung bersama kar sebagai 


1. KEY ACCT MANAGER 
2. SALES SUPERVISOR 


“Usia maks. 40 thn (11:38 thn (2 
30 dn (Si: 25 dn d1 
« Berpengalaman dibidangnya 
min, 2 the (1-24 1 Un 3) 
« Bersedia diterpatkan disaluruh 
cabang (24) 
Fasilitas gayi, bonus, 
Insentif menarik 


Kirimkan serat lamaran longkap ke 


syim 
Jakarta 10150 
Emak: beoterervitment2Bkpsad com 


"The Karma Royal Group, Asia's most 

(progressive and exclusive lifestyle 

(organization is looking to recruit 

xperienced Telemarketing. 

Operatives, male or female, 

to work In our rapidly expanding 

cal center operation In Central 

Jakarta. We are looking for Smart 

and Reliable Individuals who: 

: Ar Smartand Wol Groomed 

» Focused 

Mean Manan pan aa 
team 

Ara able to get to work on time 
Wani to be aned to bethe best 


wong o com l0juta 
Kyu Ka sar ENI per. 


(hard to be accepted as part af this 
Papa 
to hear Jrom you today! 
Send your current CV (In Engllsh) 
together with your photo and cover 
Jettar to: 


Jakarta@karmaroyalgroup.com 
Please tell us why we should hirayoul 


DIBUTUHKAN SEGERA 


Kami perusahaan yang bergorak d 
bidang Packaging membatuhkan 4 
Department 

(ACCOUNTING & FINANCE STAPF/SUPY, 
PUROHASING STAFF SUPV, 

(MUMAN RESOURCE STAFF SUPV, 
"ADMINISTRASI STAFF 

DESIGN GRAPHKC 

MARKETING STAFF/SUPV. 

TECINIC MACHINE SPV. 

MWALITY CONTROL MANAGER 


FEE 


rsyaratan 


Iniarmani 


Wr 35 tan Mi 


CV dan PHOTO DIKIRIM KE 
7, BEKASI 17000 


(0 DIBUTUHKAN SEGERA g 


Pari yg sedang barkeroang, 


“SPAREPART MOBIL 


Syarat 
SL Sipil min 5 th (1) min 
th (23) 
03/SMK Akuntansi min 4 
ena) 
Untuk diluar pulau (1.2) 
Kuasal RAB dan Curva $ (3) 


systecons@yahoo.com 


DIBUTUHKAN SEGERA 
Sebuah Hotel berbintang di 
Semarang membutuhkan 
1. General Manager (GM) 
2, Chief Accounting (CA 
3. Sales Manager | Sales 

I SE) 


Pria & Wanita (1 -3) 
Pengalaman min. 3- 5 thn 
Pengalaman min. 2 thn di bidang 
Perhotelan (2) 

Pengalaman min. 2 thn (3) 
Jujur, teliti & loyal tnd persh (2) 
Pendidikan min. D3 -S1 (1-3) 


kom.hrdhotel@dgmail.com 


Joint With The Winning Team 


PT. Taekwang Industrial Indonesia, the Shoe Manufacture, invites you to join us as 


I. Accounting Manager & Staff 
- Experienced 10 years 


- ERP Program Expert 


- S1 Accounting, English active 


- Taxexperienced 


II. Export-Import Manager & Staff 

- Experienced 10 years, English Active, Min. S1 
III.Human Resource Manager & Staff 

- Experienced 10 years 

- Min, S1, English active 


- Experienced in handling with 5.000-10.000 workers, 


Compliance & CTPAT, Training 


IV. Corporate Responsibility Manager & Staff 


- Experienced 10 years 


- English Active 


- Min S1, Experienced in HSE 


- Experienced in handling with 5.000-10.000 workers, 


Compliance & CTPAT, Training 


ISO 9001, 14001, OSHAS 18001, SMK3, AK 3 Umum 


Patra Garment & Tangorang butuh 


Mamgu mengatur bawahan 


PPIC, 


MemSki kemampuan 


Wisma Argo Man 
PT. Tunas Oharma Intaj 
Jl Gatot Subroto KG 
Takaran Selatan 12990” 


Salon kuku | nail salon 
membutuhkan krywati u.posisi 
“Therapist Salon Kuku" 
- Wanita berjwa seni, maks.25 thn 
- Menyukai bidang kecantikan 
- Akan diberikan training 
Untk bekerja di daerah Rasuna 

Epicentrum Kuningan Jakarta 
dan Kelapa Gading Jakarta Utara 

Bawa Lamaran lengkap 
langsung Interview Senin-Kamis 

Her Glam Nail Boutigue 

Telp : 021-29941165 
Epicentrum Walk lantai 2 unit 
HW 328 F Kawasan Rasuna 

Epicentrum, JI.HR. Rasuna 
Said, Jakarta 12940 


1 Teknik Industry Max 30 th (1) 
- Wanita, Single, Max 25 th (2) 
Pria/Wanita, S1 (3) 
- Pria, Min SMA, Max 30 th (5) 
- S1 (Acc.Spv) D3 (Staff) SMA (3) 
- Pria,Min SMA SimA/C Max 30th (4) 


Lamaran lengkap dikirim ke : 
Et rd. csp@yahoo.com 
POBOX: 4787-JKT-11047 


TREEHOUSE-CERYCHAN 


Membutuhkan: 


Wanita, max, 30 Th, Pengalaman 
reatail min, $ Th, Jujur, Disiplin, 


Penampilan menarik 


SPG 
Wanita, max. 25 Th, Single, SMA/ 
Sederajat, Pengalaman min. 1 Th 
Penampilan menarik, Jujur, Tekun 
Kirim lamaran ke: 


TREEHOUSE LIVINGWORLD 
Alam Sutera Lt. 2 No, 205 
Telp. (021) 29239 
Hp. 081703023000 


DIBUTUHKAN 
STAF ADMINISTRASI 


U/ Pondok Pinang & Cibubur 


STAF ACCOUNTING 


UI Kelapa Gading 
Min. SMU, D3 
Wanita, Berpengalaman 


(Lamaran lengkap beserta CV kirim ko: 
Jl. Raya Boulevard Barat 
Blok LC 6 no. 11-12 

Kelapa Gas 
Jakarta 14240 


. AREA SALES 
MANAGER (ASM) 
|- Pendidikan. Min. S1, Max. 35 thn 
- Target oriented & Pengembangan 


snis 
- Pengalaman Min. 3 tan di retail 
STAFF HRD 


JAKARTA - UTARA 14450, 


V. Electrical Engineer Manager & Staff 
- Experienced min. 10 years, Min. S1 
- Has Safety Electrical Certificate 


VI. PPIC (Plan. Prod. Inventory Control) Manager 


& Staff 


- Experienced or 


sh graduate are welcome to apply, Min. 


S1 Industrial Eng, Statistics 
VII. Guality Control Manager & Staff 
- Experienced or Fresh graduate are welcome to apply, 


Knows about: TOC / Six Sigma, TPS / Lean System, SCM / 
ERP 


VIII. Production Manager & Staff 


- Experienced min. 10 years in shoe manufacture 


- Min.S1 


IX. Engineer Machine Manager & Staff 


- Experienced min. 10 years at shoe footwear manufacture 
specialist machinery, Min. S1 


Send Your Complete Resume to : 
PT. TAEKWANG INDUSTRIAL INDONESIA PO BOX : 9999 SUBANG 


Jangan 


922 777 


Ray y White 


LOWONGAN KERJA 


» ASISTEN DIREKSI 
- ACCOUNTING 


Akuntansi, Ms. Office 
dan Inteen 
an yang berpengalaman 


“ Diut 


1 | korespondensi 


PO.BOX 152, JKT OM 


LOWONGAN 
Pengelola gedung di 
kawasan Sudirman 
membutuhkan: 


HRCA MANAGER 


Syarat : 

» Pend. Min : St lebih di 
utamakan Hukum/Psikologi 

« Usia, 35 -45 thn. 

» Pengalaman Kerja Min. 2Thn 
sbg Mgr/5Thn sbg Spv. 
Monghandie Payroll, 


Memahami Peraturan 
Pemerintah, Peraturan 
Perusahaan, Medical, 
Jamsostek/AKDHK. 

« Menguasal Microsoft Offce 
(Word, Excel) 

Lamaran selengkapnya dikirim ke 
PO BOX 4299 JKTM12700 atau 
email: 
hrca, manager. ppkp@yahoo.com 


dexku engilsh course 


needs: 


Branch Manager 
enaah Tenar 
|3 Human Resource &l 
marketing 

|5 General, 


fluont in uga both written 


SEN ay, Sana PN ata 
adi 
'Send and Vo 
Prapatan VI Na 76E.JKS cr era to 
application « com 


Position code only 
|dosing date:October Bth, 2012 


Perusahaan Jasa Pertambangan | 
1. SEN CCOUNTI 


« S1 Akuntansi IPK min. 2,75 | 
« Pengalaman min. 5 tahun 
. Bisa Lap. Keuangan & 
Software Akunting 
(MYOB / Zahir Aca 
» Menguasai Pajak 


2. MOMINISTRASI 
« D3 Pajak / Administrasi 
» Pengalaman min. 2 tahun 
Lamaran kirim ke 
Gapuraprima Tower 17-05, 
The Belleza Permata Hijau. 
JL Lotjond Soepano No. 34, 
Jak-Sol 12210, 
| nra@universatsupport.co.id 


KAP-S MULYO 

butuh :AN LI, Segala- Usia 

# AUDIT- KAP /KAPA 

# ACCOUNT -SYST 

# IT (DOSEN) 

# TAX (KONSULEN) 

" MANAGEMENT & PSI 
Jl Tepekong N” 06, 


Kebayoran - Lama, 
Jakarta - Selatan 


BUTUH SEGERA 
ACCOUNTING 


Deveoger membusunkan sagora 
1. Sales/Marketing 

1 Kordinator BelanMarkating 
x 

& 

& 

& 

7 

& 


Ex 

(2.34,50.0) Menguasai SOL 
ver & Oracte (10) 

Perum, KORPRNGSI, 

Ruko Blok A 3 No. 20, Suradita 

Cisauk, Tangerang 18343 


LOWONGAN 
Perusahaan yang bergerak di 


9 Peralatan 
Industri & Otomotif 


- Tempattinggal Tangerang dan 
soktanya 

- Mengerti RDBMS dan Syntax 
Ouery (SOL) 

- Mempunyai Kendaraan Bermotor 


HRD Email: 


Tulis Code Di Kanan Aampian ho 
PT. PARADHYA ISTA TEKNIK 
PO.BOX 4435 IKTF 11044 


sandukiDeutochemindustycom 
autochemindustryOgmall.com 
Pig lambat 2 minggu stih Iklan 


DIBUTUHKAN SEGERA 


PT. Surya Kencana, Perusahaan 
Export-import Trading & Manufaktur 


arng  Electncai 
Mechamcal Engeoring 

« Min. 1 years erpeience n Gerer 
Set Industries 
Excel Computer uks (MS Olesi 
Eng prolieney is an advantage 

« Abie to work under pressure an 
taryat orontod 

« Drad negataton skis, eeepordant 
and ae to work an a tam 


“Cren kuracan lengkap (Pas Foto. CV 
Serat Lamaran. Ijaahi by pes ftmab Ko 
PT Maxi Utama Energy 
Royal Gading Sgware 
RG 10 No, 108 
JL Pegangsaaan Dus, 
Kalapa Gading - Jakarta (14280) 
Email hed@maxideutz.com 


Wanita, 1/03 Econorny (1-2, 4) 
S1 Pkkologi/ Hukum (3) 

Fresn Graduated / Pengalaman 
IPK min. 275 (1 dan 3) 
Pengalaman min, 2 tin (2, 4 
Lokasi kantor di Muara Karary 

CV dan 
kom.hrd@dgmall.com atau 
SMS) Telp. ke : 0856-1909-60, 


lo berwarna kim ke 


DIBUTUHKAN SEGERA 


Perusahaan berkembang 
membutuhkan: 
Sales Executive (SE) 
Pond. Min.SMU/D3/sedorajat 
Diutamakan yang pengalaman 
Ulet, rajin, motivasi tinggi 
Mempunyal SIM A/C: 

2. Colector/Delivery (Cit/Diy) 
Pend. Min. SMU/sederajat 
Menguasalwi. Jabodetabek 
Ulet rafi, jujur 
Mempunyai SIMAdan C 


4. 
ipsi 


(Good Fooa Good Servica 


Kami membutuhkan posisi : 


CAPTAIN 

Di Hotel, Pgim min 1 ih, kuasai Kitchen 
KITCHEN CREW 

SMA, Pglmn 1 th di Chinese Food 
WAITRESS 

'SMA, Wanita, Penampilan menarik. 
IWalk-in Interview : Senin sid Jum'at| 
Tgl, 24 sid 28 Sopt 2012 Pkl. 09.00 -1420MIB| 


Di Mal Gandaria City Lt.1A. 


Jakarta Selatan PO BOX 2515 JKP 


Tai 


MEMBUTUHKAN 


YKPN 


Pria/Wanita max 25th 
Pendidikan min SWU/Sederjat 
Mampu Bekerja Dalam Tm 
- Mampu Bekerja Di Bawah Tekanan 
Diutamakan berpengalaman 
(posts untu di BANDARA SOEKARNO HATTA) 


tumaran lngsung dikirim ke: 


di GRAHA CITI TRANS 
1. Dipati Ukur No. 63 Bandung 


KONTRAKTOR 
di Jakarta, mencari: 
“ SITE MANAGER 
" ENGINEERING 
(TEKNIK SIPIL) 
“GUANTITY SRVYR 
“ PELAKSANA 
“ SURVEYOR 
Pglm 3thn 
krm cv # lamaran 4 gai 
lamaran0912@yahoo.com 


1 WAE BRO 


PT MOYADARA 


Dibutuhkan segera 


» Pendidikan min.D3 
Akunting 

» Mahir MS Office 

« Bisa bekerja mandiri 

« Pengalaman min, 1 thn 


Lamaran kirim ke 
PO BOX 2809 
JKP 10028 


DIBUTUHKAN 
DRIVER 


Syarat: 

Pria maka. 35th 

- Pendidikan min SMA sederajat 

- Diutamakan memliki pengalaman driver | 
Diroks BUMN | Expurtiata Silver Bird 
“dan porrah: 


LK kan Maryu K5 


DIBUTUHKAN 


MARKETING 
Syarat: 


« Pria! Wanita, usia maka. 35 th 


“KH, Mas Manayur Kav 35. 


JAKARTA 10025 


DIBUTUHKAN SEGERA 


URGENTLY REOUIRED 


TALIN INTERNATIONAL 


Syarat: Her 
Wan rin Si Civil & Structural Consultant 
Pendidikan sederajat 
" ain Dahan 1, SENIOR STRUCTURALENG 

lenguasan Microsoft Office 
Juju, cekatan dan teliti 2, STRUCTURAL ENGINEER 
batuk dtangatan dideatah | rn OunurIcanon 
Lamaran di Kirimkan ka Min. S1 With GPA.3 
PT, Gunindo Trimukti Please Sand CV to 
JI. Gading Kirana Timur 
Blok A11 No.16 adm@tylin.co.id 


Kelapa Gading - Jakarta Utara adm.tylin@yahoo.com 


DIBUTUHKAN SEGERA 
SDM untuk posisi : 


1 ADM 
2 Sales Bahan Bangunan 


3 Kurir Dokumen 
Kualifikasi : 
laman rmin.2thn(1,2), 
Min.D3(1,2),bisa MS Excel(1), 
Punya Motor (2,3) 

Kirim Lamaran Via Pos ke : 
Ruko French Walk Blok G-17| 
MOI Kelapa Gading 
Via Email ke: 
Irasusanto2@gmall.com 


DETUHKAN SEGERA 


bayan di ng ra dolibutor, 
membutuhkan prtesiona untk 
Jabatan: 


Senior Sales 


Representative 
(Dengan kuafikasi: 
el Wanita 
laman min 3th 


Kirimkan lamaran anda 
beserta CV ke: 
info@neosys.co.id 


Dibutuhkan Segera ! 
1, Portfolio Officer 

2. Assistant Manager 

3. Promotion Manager 


DIBUTUHKAN SEGERA 4. Recruitment Manager 


1. Sekretaris Direktur 
2. Manager Accounting 
3. Manager Marketing 


Syarat: 
Usa min 2501 
Pundidikan SL Jurusan Ekonomi, 


saham, banking min 2th 
4. Menguasai Ms. Offe 


Faslias: 
“Sami, Boms, Ting Jenang 
barr, Mobil 
Makin kon 
PT. Central 
“The Plaza Ofce Tower Lt. 27 


- Pglmn min 3 thn 
Lamaran kirim via email 
img intl@yahoo.com 


(PT VIZTA PRATAMA ser 


prolosworal hari ut 


1. Recaptionis 
2 Walter 
3. Watress 


'SALES MANAGER/S 


Syarat umum: 
2Pra 1IWanta 
Mar 23 Tao 
Penungsan menari du 
Dekora dim tim 
Pengalaman di bidang 
araokanesicicafaosai min 1 Tv 

Walk 
Leg 


MARKETING EXECUTIVE/S 


tw3mamgu 


SALES REPRESENTATIVES 


storvow 

Saplembar 2012 
5.00 

SaPut 


Merbama lamaran lergkap CVBoss 
ttd X6 boraama 


WALKIN INTERVIEW, 


Restaurant Chinese Food 
yang Sedang berkembang 
Membutuhkan: 


1. Manager Operational 
2, Banguet Marketing 
3, Bartender 

4, Receptionist 

5. Waiter/Waitress 


Utk Posisi No.1 diutamakan 
sih Bahasa Mandari 


Bawa Lamaran & CV ke: 
Komplek Ruko 
Seasons City Blok F No.1 
Jakarta Barat 


4 Prausia Mx. 0tahun 
» Pendidkan, min, D3, 
“ Domisl Ara Jakata/Boas. 
«Pengalaman dangnya min, ahun, 
perusahaan Real FashionDept Sore. 
: Memiki SMG 
Kim lamaran lengkap 
maksimal 1 minggu 
3Second 
Plaza Attum Lantal 1 Blok 125 
AI. Senn Raya 135 - Jakarta Pusat 
Koda Pos 10410 
Firman :081394894000 


2 ORG (S1 - ARS) 
1 ORG (S1 - CIVIL) 
1 ORG (D3 / STM) 


P.O. BOX Tiga | 


JKB 110 
Mental nan nan 


DIBUTUHKAN 
1. Apoteker! Sarjana Farmasi 
2. Asisten Apoteker 
3, Analis Kimia 
4, Administrasi 
Wanita. Max 27 thn (1) 
Max. 24 thn (2 dan 3) 
Max, 22 thn (4) 


Kirim ke 
PO BOX 1918 JKP 10019 


SPG 


Dibutuhkan 50 SPG untuk 
PRODUK KECANTIKAN 


Berudia beramibat pendek bagi wanita 
le Tingg badan min 38cm 

1), Barat badas sesuai 
| Tidah Berkacamata, tamah. 


Walk In Interview 
242830012012 Watu: 0430-1400 WI) 
PT. Chandra Madani 


(BR DIMI: 0818 265 363 


VACANCY 


A food court needs 


Min. High school grad, honest, 
speak english fluenty, attractive 
personality. 


Min high school grad, has 
working experience in audit 
firm min 2 years 
Please send CV & photograph to: 
8323 JKSMP 
JKT 12083 


1. PROJECT MANAGER 
2. OPERATION MANAGER 
3. HSE MANAGER 


Persyaratan 


PPT Gardatama Wusantara 


Untuk Pembuatan 
Aplikasi Game Online 

Kualkasi: 

- Menguasai pemrograman Java: 

Intan CH Vava Boo 2005o an 


Surat lamaran, CV dan fotocopy jazah 
ditjukan ko: Bag Personalia 
PO Box 1488 Bandung 40000 


peluang karir 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 22 September 2012 


“N Esa Unggul 
JOIN US 


Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, Universitws Esa Unggul sedang membutuhkan beberapa 
tenaga kerja profesional dan akadomik untuk bergabung dan borkarir sebagai: 


(DOSEN TETAP DAN STRUKTURAL, ASISTEN DOSEN 
A. Dosen Sisteen Informatika (DOS- SI) dan Asisten Dosen Sistem Informatika (ASDOS- Sf 

8. Dosen Teknik Informatika (DOS - TI) dan Asisten Dosan Teknik Informatika (ASDOS- TI) 

C. Dosen Desain Produk (DOS- DP) dan Asisten Dosan Desain Produk (ASDOS- DP) 

D.Dasan Dusain Komunikasi Vaual (POS-DKV) dan Asiaton Dosan (ASDOS-OKV) 

E. Dosan Ilmu Gizi (DOS-GZ) dan Asisten Dosen Ilmu GeijASDOS-GZ) 

F. Dosen Rekam Medik (DOS-RM| dan Asisten Dosan Rekarn Medik (ASDOS-RM) 

G.Dosan Keperawatan (DOS-KEP) dan Asisten Dosen Keperawatan (ASDOS-KEP) 

H.Dosan Kesehatan Masyarakat (DOS-KM) dan Asaten Dosan Kesehatan Masyarakat (ASDOS-KM) 
1.Dosan Fisiotarapi (DOS-FIS) dan Asisten Dosen Feioterapi (ASDOS-FIS) 

J. Dosan Ilmu Komunikasi (DOS-KOM) dan Asisten Dosen Ilmu Komunikasi (ASDOS-KOM) 

IK. Dosen Magister Akuntansi (DOS-MAKT) 

LL Dosen Magister Administrasi Publik (DOS-MAP) Dosen Program 


STAF ADMINISTRASI usia max, 35 tahun, pendidikan minimal 5-2 
AA Administrasi Humas/Pemasaran (Adm Kemas 
B.Adrministrasi Keuangan (dim Kau) 
G,Administrasi Kepegawaian (Adm Kap) 

D. Administrasi Kemahasiswaan (Adm Kmhs) 
E Administrasi Teknologi Informasi (Adem IT) 

(£ Administrasi Fakultas (Adem Fak) 


Surat Lamaran 4 CV 4 FC Ijuzah 8 Transkip Nilai FC KTP dan pas foto 4x8. Kirim ka: 
Kepegawaian 


Departemen 
Universitas Esa Unggul 


Arjuna Utara No.9 Tol Tomang, Kebun Jeruk 


Jakarta Barat, 11510 


Tulis kode lamaran pada sudut kiri atas amplop. 


(Atau emall dopkepthesaunggul id 


(OMwan Gmn paling naa 2 mangpu Setan Utan 4 Memuat dan hanya yang mama barat yang anu Kar Pangga 


CARI KERJA 


Bantu susun neraca,L/R,SPT ma 
saBtahunan,setting MYOB.Hrga 
terjangkau,|Hub.0818 0600 3556 


Driver, handal & Loyaphm jl 
DKI,hr/bl,personalG,tpeya sjk97 
.021-63868864/ 081210907510 


Freelance Creative Designer, 
Penglmn branding & promotion, 
3D arsitektur. Hp 0818142404 


Seek a job as mandarin teacher 
contact:chandra 081288105398 
(Taiwan Graduation) 


samaan 


AbsensiDt.keu.adm p/w mx45th 
SMU/K-S1 inc3-Sjtrhrian tp tes 
Isgkrja sms085782022789 yulia 


Acc (D1)lorg,SPG 2org (SMA/ 
SMKO,Pglmn Lmrn Lakp ke-Apt 
Mangga Dua Court Tower East 
Lt.1M n0.01 Jakpus Up.lbu Maria 


Ace pajak/adm-pengkw)wpera 
wat kasirsklinik lok m-kra/jakut 
6630175/medicalds@yahoo.com 


Ace, adm, bm, gdg, ob, spv inc. 
3-Tit sma/k. pnsiunan sms nm, 
almt bu Mary,SE 085774330111 


'Acc/Adm,BM,Gdg,Ksr, spv, rep, 
0b2-7jt/bl#45tb/hr.sms nmyusia 
almt 08561185987Halimah,SE 


'Ace,adm,bm,ob, scurty, oprtr,p/ 
W 17-48Th.1,9-5jt/ble50rb/ hr. 
sms.085778805735.usantmgr) 


Accepting Lady Prt Tm English 
Teachers, CV to Eloguence, 
Bulevar Ry TN-2/20, Jak 14240. 


Account Exe/Finc,Min D3/24Th, 
Pglm Ith,Bhs Indgris,08571707 
0292 / yankie.lubis1@gmall.com 


Account Officer Dan Staf Event 
Organizer (Wedding, Pameran 
Multi Product, DII) Mencari Staf 
Pria/Wanita Max.40Th,Berpglm 
Mendapatkan Gaji &Bagi Hasil. 
hub:AB E0,Bpk Raymon Menara 
Salemba Lt.6 Jln.Salemba Raya 
5-5A TIp:0815.1931.5067 


Accounting & Ka Maintenance 
PB Closet ada mess. PT OKP Jl 
Margonda Raya 488 Depok 
021-/863640, 08171951136 


Accounting S1. Pengalaman min 
1 th, Dpt membuat lap pajak. 
jujurbisa diandalkan, Email CV: 
agusiwan124yahoo.comj 
085695687978 


Accounting,Manager,Cook,Help 
er,Cashier,Waiter/trass.Dtg Isg 
Jl.Boulevard Brt blok LC 6 No.56 
Klp Gading(Sen-Sbtu jm11-14) 


Acc&SPG(Pria/Wnt)max23th” 
Domstjks,pst&brt.Aditywarman 
40A,Blok-MCdpnHttl Ambara)Jks 


Acct & Adm. P/W, SMAK/D3 
palmn, staff pria SMAK,Gudang 
kosmetik di Tangarang, emali: 
skincarekosmetikdgmall.com 


Acct bisa laporan keuangan & 
pajak pph 21/23/25 masa & 
tahunan ,cv fax 021 741 8656 


Ada Bth Operator Produksi 
U/Toyota Smu-Smk Max 23th 
P/W GP 1.860.000 Tunjangan, 
Lembur,DII Sms Data Diri Ke Ibu 
RANY S.E (HRD) 085692161366 


Adm Web/design max 30th,bisa 
PHP,MYSOL, Lks Bekasi krm CV: 
raymond.rahardja@gmail.com 


Adm(W)MKE9(L/W)smu,Max26 
th krm Bank kreo lestari grand 
wisata blk PR6/19 tambun Bks 


DM, PA, Consultant Exec 
Ar Working, Income 
15-203t "081280668306" 


Adm,mkts,setting/design, palm 
Karya Kreatif JI.Dr.Muwardi 2/ 
1D (samp Ktr Pos Grogol) 


Admin Event & PR:Wanita,sing 
le,D3-51,Berpenampilan menar 
ikpengalaman min 1 thn,mudah 
bergaul,mengerti MS Office & 
internet.Sacca Production, Gra- 
ha Mas Fatmawati Blok 83. 
JILRS.Fatmawati No.71 Cipoto 
Utara, Jaksel 12150,Ph.(021) 
724-8568.Selambatnya 1 Mggu 


Admin/Receptionist Kids center 
Organised,friendly,love kids,D3/ 
Prior Exp.Telp:02168551818. CV: 
hello@wordsnplay.com 


Advertising Membthkan Segera 
Staff Administrasi, Wnt-min D3 
Lamaran & CV di kirim ke J-M.H 
Thamrin, Komp. Ruko Bumi Mas 
Raya No.39 Cikokol, Tangerang 


Airport Resto bth Acctg max27 
thoprs Mgr, Mgr, capt Iki2 
max35 th. krm Imr citra 2ext 
B93B no31 Xderes jkb.52377477 


An F & B company in South Jkt 
urgently needs: Admin min D1: 
Waitress Female. Pls send your 
(Wtphoto email to : chocolata@ 
awfullychocolate.co.id 


Apakah Anda Ingin Bekerja ? 
Dbthk, Mkt Project & Retail, 
Adm Sgr Krm Imrn ke PT.Guna 
Bangun Jaya Jl.Wibawa Mukti II 
n0,3 Jati Asih, Bks Telp.021. 
51383827 / 82121835 Email: 
lemkra. bekasi@yahoo.co.id 


Apotek Bth Sgr Apoteker.Kirim: 
Apotek 1-24 GreenvilleJI.Ratu 
Kemuning Blok AS No.37C Duri 
Kapa, Jak-Bar 11510 


Arsitek / Interior Designer S1 
Cad, 3DMax,Sketchup,Photoshp 
Jkt, CV 4 Portfolio 4 GajisPalmn 
mall ke: cas. hrd@ymall.com 


Arsitek Proyek (Pria / Wnt), 
Acc. Proyek (Wnt), Mngmen 
(Pria/Wanita), Adm (Wanita), 
Pria STM Bangunan (Drafter). 
PO BOX 1424 / JKB 110104 


Arsitek,bs CAD#3Drgbr kerja & 
Pelaksana Sipil/Interior.STM/ 
SMK Bangunan,Pglm 3th.Pny 
KendeSIM.Krm CV#Hasil Gbr: 
cinta. design97Gyahoo.com 


Arsitek/P,min3th,CAD gmbr krj 
3D-design erlor-koord 
lapangan,hrd,ssj@gmail.com 


Arsitek&Draft mhr cad /3D-max 
CV krm ke at.archdyahoo.co.id 
telp92860337 lokasi selatan brt 


Ass.notaris/ppatwnt 25th,S1 
hk/kupalmn 2th” kntr notaris, 
bulevar raya we2/2a Klp Gading 


Assistant Mgr, D8, Max 35Thn, 
Compt,Intrnt,2Rp.3Jt, 08571707 
0292 / yankte.lubis1@gmail.com 


Assistant Office Manager, Min 
S1, Pnglmn Min 1Th, Cekatan 
Terampil, Kmnktf,Tanggung jwb 
Inovatif. JanettoscaGymall,com 


Asst Guru Inggris U/ Kumon & 
Korektar(S1 Ingg & SMU) Lmrn: 
Kramat Kwitang Kecil no8 Jkps 


Astn Mat / Inggris, wanita, max 
35th, SLTA, D1/3, S1, Hub 
Kuman Citra Gran 831.2688 


Bag HasillMarktg Max40,Sekr 
(Admin D3 Max30Hub:624! 

56, Hp.081311614407, Fax:6290 
189,camarkbpfdcbn.net.id 


Bahasa Indonesia Teachers 
urgently needed by a course in 
Cipata to teach Expatriates, 
Must be Bilingual. Fresh 
Graduates ara welcome, Call 
02170873300, Mon-Fri, 9-5. 


Bimbel scientia cari guru fis 
(kinvmat,full tima,ditraining & 
gaji tatap,/ubsJlSumagung 3 
Re no.8 Klp Gading,Jkt-14240 


BPR bth:1.Analis Krdt Pria min 
D3,max 30th, Pglm 2th,mtr&Sim 
G2.Kolektor Pria min SMA,max 
30th,Pglm 2thymtr & sim A/C:2 
Krdt,Wnt, SMK/sdrit, max 


Adm 
30th,Pgim Zhn .Lmr ke: Ruko 
Taman Kebon Jeruk A.9/14 


JI-Meruya Ilir Raya Jakbar 


BPR di Bekasi Membutuhkan 1) 
Staff Adm pria/wnt menguasai 
kmptr min D3, 2)Marketing syrt 
Pria, Pend. min SMA/sdrit diuta 
makan yg brpglmn dibidang pen 
Jualan Produk Perbankan, Kope 
rasi & Leasing, disediakan Gaji & 
fee mrketing. krm ke Komplek 
Niaga Kalimas Blok D No.12A 
JlKalimas Raya Jatimulya 
Tambun Selatan Bekasi 17510 


Brand New Office From 
Singapore Opening In Jakarta 
Looking for Staff Entry Data, 
CS, MT, Promoters & Mktg Exec. 
Salary 2-ljt, Age 18-28, min 
SMA. Walkin Intvw Mon- Wed 
10am-2pm to Rukan Fatmawati 
Mas B 214, 2nd FI, Jaksel. CP 
Mr-Ryan 08128618 7978 PIN 
238BDDAD 


Bth 1)Accounting(S1)”" 
2)Staff Accounting(SMA) 
3)PurchasingC SMA)" 
4)Telemarketing(S MA)" 
syrtt1,23,4)wnt,max 30th,pglm 
2th.CV krm keJi.Pantai Indah 
Selatan | Blok GA-3A Pik 19460 


Bth 1)Kepala Gudang “ia 
2)Wakil Kepala Gudang “ix 
Syrt(1&2)Palmn,max40th,SimA 
diutmkn.CV krm:Jl.Pantai Indah 
Selatan | Blok GA-3A Pik 1460 


Bth 1)Ticketing International, 
2)Sales Exectv,P/W max 35th, 
Palmn dibidg yg Sama min 2th 
(152),Lancar Abacus/Galileoti) 
.diutmkn palm diTravel(2).Lmrn 
Ikpsfoto trbaru-JI.Suryopranoto 
No.45 Jakpus.Hp:082114669661 
( email: hrdGkiatravels.com 


Bth 1.Accounting Wnt Max30th 
S1 Akunt Pglm2th 2.Intr Design 
/GrohicDesian S1 Pglmi-2th/ Fr 
eshGrad BsAutocad 3D Max V- 
Ray/Maya,photoshop illustrator 
3.Drafter Ilsn SMK/D3/SIsii 
pglm1thPTEkaKaryaKonstruksit 
PerusahaanBergerakDibidang 

Kontraktor) JlHajiLebar Kav 45 
No30 Meruya Utara ph70701376 
Email : julia@ekkon.co.id (Julia) 


Bth 1.Marktng Pria/Wnt sedia 
Tgs luar kota 2.Kolektor Pria 
wajib SIM A & C Min SMA 3. 
Tehnisi Pria mengrti Elektro 
nika (1,2,3 max 28th) krm CV ke 
Pergudangn. Arcadia 68/12 TGR 
/ walking intvw Senin 24-9-012 
jam 10.00-12.00 & jam 14-16.00 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bth L.Sipil 2 Arsitek 3 Adm/Keu 
PT Dayareka JlRadin Intan II 
blokAG13n0128jaktim86601794 


Bth 1.Teknisi AC Central D3/S1 
Teknik,pglm min 2th,bs trouble 
shooting max.5th,bisa komptr, 
2.Helper teknisi AC,STM,palmn 
min Lth,max.27th.Lamaran Via 
Emall:tangga, eratdyahoo.co.id, 
Pos ” JllDr-Saharjo — No.388 
Manggarai Jaksel 12970 


Bth 4 Org Therapist ditemp.di 
Lkota,wnt  penam.mnrk,Smu/ 
sdrit,max.35thypglmn therapist. 
Lmr bw Isg Intv keRuko Floren 
da,JLBoulevard Bukit Gading 
Raya A/3 klp Gading Jakut 
,Telp:021-44610101 


Bth 50 Sopir Full&part. time 
SMA max.35th,palm Lth,SIM-A, 
Matic, manual Lmrn,CV&Notip 
PO BOX 4180/JKTM 12700 


Bth Asisten Apoteker Domisili 
Ps,Minggu/Depok,  Baik/Sopan 
Pglmn di apotik.087880038689 


Bth Asisten Notaris,Pglmn.Lmr 
Krm:Kantor Notaris Sakti Lo,SH 
di Ruko Tang City Blok D28, Tgr 


Bth Bag. Pembelian & Akunting 
palmn bid. usaha supplier pipa- 
Titting-valve Fax: 021-70641070 
adm@wijayamultipratama.com 


kantor u/Adm,Gda,Recept, 

Sktaris,Oprator,HRD,ACC, 
CS,08&Managerial.Min — SMU- 
SILP/W, single,max.26th,bebas 
biaya & Min UMR. Lmrn Isg intrv 
PT, NEI Indonesia, Grand Mal 
Bekasi Kranji Blok B.61 smping 
Bank Panin, pling lambat 1 Okt, 
PkI:10-15wib. Ph:021-88856279 


Bth bbrp Sopir berpglmn,SMU, 
max 35th utk Klp Gading, Slipi, 
Tomang.Krm Imr ke PT.Mirina 
Wisma Nugrasantana Lt.8#808 
JlSudirman 7-8 Jakpus 


Bth  Bbrp:1) Adm/Customer 
Service,Wnta D3/S1,Max 
28thppglmn 2th, 2) Desain 
grafis, Corel, Freehand, sketsa 
Gbr, Meruya, Jakbar (90606225) 


Bth Beautician (min SMA),Pera 
wat,dokter,max 30th.Jakut/bar. 
Email: carla@carlaskincare.com 


Bth bnyk: SPG & Kasir,u/Dept. 
store diarea Alam Sutra Tara, 
PivitsKIp.Gdng,gi UMR#U.Mkn 
“-Jamsostk,sms:083822951710 


B: Byk Pegawai Ktr utk 


B: Banyak! Pegawai tetap 


Adm,Acc,Skret,Recept,CS, 

Prsnlia,Oprtr,0B,Gdg,Mng 
office,minSMU/K sdrit,p/w,sglo 
Max 27th tdk sdg klyh.Bw Lmrn 
Lsg:PT.Grup Madani Indonesia 
Jilr.H.Juanda Ruko Mega Mall 
Ciputat Blok D9.Ph.92427316 
Plg Imbt 29 Septok.9-16Wib 


Bth Byk SPG, max25th, min 
SMU, rajinjujurteliti. Insentif, 
komisi,bonus — menarik. — Int 
ke:Darmawangsa Sguara Lt 3 
No.29 JakSel, T: 08889715870 
Esgst.hrddgmall.com 


TH cepat SPV, Data entry 
Bz Sales trainee, usia 

max 30th & min SMU/K. 
Intrvw ke Jin Muwardi 1 No.18 
Grogol Jakbar Up Bp Sugi 021- 
91650781 / 083899599585 


Bth Cepat: Waitress - ATavola 
J.Kemang Sltn raya 125,12730 
atavola.reeruitment@gmail.com 


Bth Cpt 1.Site Manager,2.Esti 
mator,3.Surveyor/Juru Ukur, 
A,Plaksana Konstruksi,min STM 
Sipil,pglmn:(02129631-6695 


Bth cpt!! Gel.t'akhir PT.Dina- 
mika Persada mmbthkn 100 
kryawan/ti tetap u/pss: Adm, 
Sekrtrsistaff Gdg, Recept,OB. 
SyrtminSMA/K sdrjt,Palmn tdk 
diutmkn,max.30 th.Lmrn diantr 
Isg: Jl.Letjend.Suprapto No.30D 
(smping BCA Galur) Ged.ADT 
Graha,Cempaka — Putih-JakPus. 
Pk:10-Lewib,plg Imbt O1 Okt'12 
Lmrn menggunakn Map Merah. 


Bth cpt p/wmax.28th,min.sma/ 
ku u/pss tetap:Ob,Adm,acount, 
gda,recep.Kerja tekun ad bea- 
siswa s/d S1Antr brks kri lgsg 
ke PTGlobal Jl.Srengseng Raya 
No.18 G. Jak-Bar. T: 5856386. 


Bth Cpt Tentor/Guru U/ Bimbel 
SD,SMP,SMA Smua Mapel Raya 
Menceng B4/22 TIp.55955593 


Bth Cpt: PPIC ,Exim (dok.Kawa 
san Berikat),Acc max38th,pglm 
2th,dom.Tng P:021-5991361/62 


Bth cpt: walk in intrvw(Mother 
care, ELC, Gingersnap, Coast, 
Karen Millen,Coach) di Menara 
Era It.14(dkt Atrium Senen),Se 
nin - Jumat, jam 10-4sore.Utk 
pos: StoreManager, SPV, Kasir 
(CA) & SPG(SA). Wanita,min 
SMU, pglmn min 1 thn pos yg 
sama. Gapok, lembur, komisi, 
jamsostek. Pnmptn di mall di 
area jakarta. Hub:08164298222 


Bth Design Grafis,Kuasai Corel 
Draw,Photoshop,Ilustrator,Free 
hand, In Design,P/W,Palmn,Pny 
Kndrn.Fransiska 08159398614 


Bth Dokter, Spv, Prwt & Btcian, 
utk Pluit & Serpong, Krm CV ke 
Klinik Graha Estetika. Drliza 
H.Bun. JlPluit Selatan Raya 
n0.1 Jakarta Utara 14450 


Bth Driver Kantor / Rumah, 
Jujur, Paham Jalanan DKI Jkt. 
Lam Lkp: Suryo 33, Blok S, Kby 
Baru, Jaksel. Tel buat janji 
interview:08881990629 Bp.Alim 


Bth Driver,dom sktr Tebet,SLA 
bs matic.Lmr Ikp Mail Box 63 
Menara Kadin R.Said Jkt 12950 


Bth Gr.Mat/Fis/Kim/Bio Gj 1-3 
Jt LBBOS Jl.Bulevar Hijau B.8/ 
18 Hrpn Indah Bks 88866058 


Bth Guru Bimbel di Cinere Min 
SMA IPA. 081381930725 / Krm 
CW :integralbimbeldyahoo.com 


Bth Guru Les Mat,fis,Kim.Sapta 
Logika,J.Kamal Raya Rt.09/06 
No.128 Kalideres.Ph.3008 0190 


Bth Guru Mat,Fist Kim SMP u/ 
Bimbel.min.M'siswa,Tmn Aries 
C5/16A Jakbar,hub.68771521 


Bth guru tetap bimbel u/smp/ 
sma,bs  mat/fis/kim,diutmkan 
Ilsn fmipa/ft,Imr:Jl.Sunter Sts 
blok M No.32 Jkt-14350 


Bth Kasir, Waiter/ss, u/Rest 
Saung Galah,min SMA,max26th 
Lmr Jl.Gunawarman no28 jaksel 


Bth Koki Chinese/Indonesian 
Food,Kasir, Waiter. Pantai Indah 
Kapuk. 92854571/ 0818717065 


Bth Kord.Pdkn & Tutor tetap/ 
frince Bimbel SMA di Bntaro,KI 
nder&Glaxi.Hub 0813 8022 8883 


Bth Krywn di Tgr u/Bag: Adm 
HRD, Exim, Ka.Security, Driver, 
Syrt: P/W min.25thn, Kompt & 
Ingg,Pglm Ibh diutmkn,mau krj 
keras, Dom Tar.Lrnr: PO Box 258 
Tar 15001 / hrdf@lakumas.com 


Bth Kurir Maxdoth punya mtr 
sndri SimC ngerti Jin-Jkrt,dpok, 
Tarjujur,Attitude ”& kmnkasi 
baik krm ke HRD Mngar PO.BOX 
3862 JKP 10036 


Bth KurirtKolektor min SMA 
Max35th tau Jln DKI.CV krm Rk 
Cmpka Mas blok M 1/41 Jakpus 


Bth Kuri,Pria,21-35th,SMU,Sim 
C,Dom JakBar.Krm Kisamaun 91 
Psr Lama, Tori, 087886307775 


Bth Mekanik forklift pglm over 
haul,Imr:Jl.krekot jaya molek 
B2/17,hub:3811749/27323233 


Bth mktg,Ob,es,guru full/part 
mafiki,englsh sunter & jakbar.cv 
smarteducationstdyahoo.com 


Bth Operator Mesin In/Outdoor 
Pria,Palmn1Th.CV Krm:Tanjung 
Duren Utara 28/14 Jkrt 11470 


Bth Operator P/W max30th min 
SMA bs Mndrn&Komp basic jam 
kerja 18.30-05.00 4 0819877906 


Bth Opr Data Entry,SMA/SMK, 
Jujur, teliti, Bs Ms.Office,Intrvw 
Senin-Jumat. Tata Solusi - JI. 
Alaydrus No.738 Gajah Mada 
Jak-Pus, TIp.6336050 


Bth P/W 35tTh SMU pss Staf 
Office, 27-5 Okt, Jm9-12.James, 
Gd. Cyber2 Lt19 Kuningan JKS 


Bth Pegawai u/ Kantor Garmen, 
Pkrja krs, SMA/K min.18-35thn. 
Hub: 021 9689 1249 


Bth Pengawas Bgn Berpgimn 
Mengerti Sipil & Arsitek.Krm ke 
Tamarancv@yahoo.co.id 


Bth Pengawas Lpngan S1 teknik 
sipil max 35th,dom bekasigjktm 
CV ke: ptbtm. aGyahoo.com 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr.bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs tes:JIMamp 
ang Prap.RY60 P:087780723365: 


Bth Pngjar Tetap (Mtk, Fis, Kim, 
Bio, B.Ing, Eko, Sej, Geo, Sos) 
Km Lmrn Lngkp Ke Primagama 
Grand Depok City Ruko Anggrek. 
D1 No.4, Telp.02133747899 


Bth Pngws Lapangn, Developer 
min.2th Autocad CV: PT.FLI 
Lebak. Bulus 1/35 P:75905164 
'hrdjames.property@yahoo.com 


Bth Sales,Rekrutmen,Finance& 
Design Grafis/Lulusan SLTA-S1 
Max 3STh.Kirim Surat Lamaran 
Ke"PT. Fajar Lestari Sejati” 
(PO.BOX 1041/JKB 11010) 


Bth Segera! dokter,HR staff, 
Resepsionis,marketing (punya 
kendaraan) utk proyek PT baru 
cv ke hrd, globalotic@yahoo.com 
02129335686/52,085719805905 


Bth Segera SPG Interior Design, 
Berpglmn Kirim Kesrariyantos9 
@yahoo.com Hub:081326008055 


Bth Sgr 5 Stylist Palmn Sthn 
&10 Kapster (Meni Pedi&Lulur) 
U/Salon Bridal diktBrt tel/sms 
08161859329/ 081385311110 


Bth sgr admdacc,p/w min.D3 
palmn,bs pajak lbh baik&market 
ing,p/w  pglmn,kend.send,Imr 
krm:Klp gading sguare blok H- 
33A Moi Klp Gdg.08161672081 


Bth sgr Admin, Teknisi Sound, 
Lighting, min. SMK/STM. Lmmn 
krm JI.Gajah Mada 156-S,Jakbar 
11130, email: career@ptmtj.com 


Bth Sgr Bag.Gudang & Adm (P/ 
W),Driver(P/Sim A),Bergerak di 
HP,Syrt max 30th,LIsn SMU,Jjr, 
Tgg Jawab,Dom Jakut.Walk in 
intrvw MG2 Sguare Lt.3 Kav.10 


Bth sgr Barista & OB.Max 24th 
Min Ilsan SMA.Email Lmrn ke: 
calaiscentralpark@gmail.com 


Bth Sgr Barista,Cook,Pglmn min 
Ith,max 30th.Jl.Danau Agung 2 
Blok C3 No.21-22.TIp:94022142 


Bth Sgr Designer Grafis,Mar 
keting P/W,Pglmmn di Garment T 
shirt3Th.Lmrn:RukoManggaDua 
Sguare Blok € No.22/62312795 


Bt Sgr Graphic Dsgner/Oprator 
SettingW)Pglmn  min.Sthsutk 
Bekerja di Jl.Pasar Baru no.109 
Jakpus.3845420/085219046829 


Bth sgr Kolektor/Kurir (P),mtr 
sndr,BPKB di tahan,pglm tdk 
diutmkan,CV ke Ruko Harmoni 
Mas Blok D29.JakUt 


Bth Sgr Sales Adm,P/W, Max 
35Th,Min D1 Informatika,kuasai 
Corel,Ms.Offic,Internet,Mampu 
Bekrj sama Dim Team & dibwh 
tekanan,Pnya Kend Sndri (SIM 
A/O,diutmkan menguasai Adm 
Tender Pemerintahan.Lmrn Krm 
PT.Karya Tugas. Anda,JI.Katalia 
Raya No.2/Tomang-JakBar 


Bth Sgr Senior Supervisor Min 
S1,Pnglmn,Mampu menganalisa 
& Komunikasi, suka dg. Angka. 
Lmrn Krm ke: PT.MSN Jl. Yos 
Sudarso Kav-48 blok C1A-Jakut 


Bth sgr Staff Marketing,SPV 
Mrktng(min  D3/Pglman),Front 
Officer(Wnt).Instuktur Stir Mbl 
&0B(min SMA)Lmrn”Skih Mng 
mudi Arrahman”JI TmnCipinang. 
No2Jktm.Ph:85919081/ Email: 
yp.arrahman10Ggmail.com 


Bth sgr: Bakery Mgr(S1), Pastry 
Chef, Guru Tata Boga, Baker, 
Mrktg(S1),Admin.Pantai Indah 
Kapuk, Hub: 081315995848 


Bth sgr: CAD Operator/Drafter 
SMK, 3th Palmn di Konsultan 
Arsitek. High rise,mahir CAD 
2D.Krm CV: pca.hrd@gmail.com 


Bth sgr: Pembukuan,Sales,Esti- 
mator, SPV Sipil & Interior.CV 
ke recruitment. pht@ymail,com 


Bth Sgr: Spg/b, Smu, max.27th, 
pdlmn 1th bidyg sama,aktif, 
kmnktfspenamp,mnrk, Fas: Gpk, 
Insti,Bns,dpt ditmpt dmn sj.Dtg 
Intv 'kerDaalderop,J.Tb.Simatu- 
pang No.17 BL A3 (sbih Lotte- 
mart” Ps.Rebo).— Tip:021- 
8779-6565 / 6767 


Bth Sgrz Supir Direksi, SMA, 
Pglmn Bawa Direksi/Pejabat, 
Paham Jalan Jkt. Dt9 Lsg: 
Wisma Aldiron 4038 JI.Gatot Su 
broto Kv72 Jaksel TIp7994770 


Bth Sgr: Supir&Salesman,Max. 
40Th Berpengalaman Sales 
Pabrik. Hub : 021-42888923/24 


Bth sgr:Adm &Spv Food & Beve- 
rage, Muara Karang Tmr blk 08/ 
72 Jakut.6611213/08111333493 


Bth sgr:Bag.Gudang,Pria & Wnt, 
min SMAyrajinjisniat kei, Krm 
CV ka Po Box JAF38 JKB 11000 


Bth Sgr-Driver,Pria,Pnglmn min 
3thn,bs matic & manual tau wil 


Jk,Menikah, Sopan,dlutamakan 
Jakbar, Krm CV ke Po Box 
JAFBB JKB 11000, 


Bth sgrKurir,Pria,pnya SIM C, 
Max4Othn,tau jin JKT, Krm CV 
ke PO BOX JAF88 JKB 111000 


Bth Sgr-PersonalAssistant Wnt 
Max.35th,Min D3,Pglmn Min2th 
dibidYgSmaEnergic  B'inisiatif 
Kreat#jujur,Dom.Jkps&sktar, 

siap lembur, Gaji Mnrik.Krm 
CV:Po Box 2180 Jkp 10021 / 
personalia.hrd2012yahoo.com 


Bth Sgr-Security,Jg Rumah Prah 
Diklat, Security, Max.35Th,Min. 
SMU/Sdrit,Pglmn Min.3th,Dom. 
Ikps&sktrnya.KrmCV:personalia. 
hrd20126yahoo.com /PO Box 
2180 JKP 10021 


Bth SiteSupervisor.Bs buat RAB 
polm proyek BTN. Di Parung Pjg 
Bekasi, Karawang,021-93655660 


Bt SPG & Adm,min.SMU/sdrjt, 
penamp.mnrt,jujursusia 20-25tI 
Lmr,CV,foto 4x6 ke Jl.Gn.Sahari 
2 blok 81-82 n0.4 Jakpus 10610 


Bth SPV Marktng & Operasional 
max 33th,SIM A/C, siap luarkota 
kedoya duri ryE2 4-5A K-Jeruk 


Bth Spv, SPG/B Reg Utk Cab 
Foundation. Max.25th, Good 
Looking&kmnktf.  Fee:800rb- 
2jt/week. Intvw: Komp. Ruko 
Melati Mas Sguara Blok.A1/26 
(Stlh WTC Hypermart Serpong) 
UP: Ms. Dewi 085890137677 


Bth SPV/OS Sipil Rmh Tinggal / 
Konstr Bi,Surveyor,Drafter Cad 
Arsitek,ADM Gudang Proy,STM 
/D3 bsdia dtmptkn diluar pulau 
Lmrn: b.arthadipta@yahoo.com 


Bth staff admin & staff produk 
si.Teliti bs comptr-Krm ke Jl. Ry 
Perancis Komp, Pergudangan 8 
Blok AD-AE Dadap,Tgr 


Bth staff prtnkn hwngagronomi 
min D1,pglim 1 th.CV: PT.Derkei 
Ind jlry sirkuit sentul no, 75 
sentul 16810 atau email : 
@.derkei@gmall.com 


Bth Tehnik Mesin, Mktg, Adm& 
Kurir (OB/Purchasing) Jir,b'pen 
didikan, kreatif,inisiatif, tggjwb, 
bs.krj dibawah tekanan, pnpln 
mnrik (Khusus Kurir hrs pny 
SIM O. Krm Lmrn: PT, WGS Jl. 
Gn Sahari Raya No.30 Jakarta 


Bth u/ Jakarta & Tangerang: 1. 
Bas. Survei Was cokntari Dept 
Store, W, berpglm: 2, ADM: 3, 
AC produk Tas: 4, Sales: 5. 
slr & Design Grafis 7. Account: 
ing. Surat Lamaran kirim ke: PO 
Box 319, Tangerang 15001 


Bth, Consultan, Adm, Marketing 
Bersedia dinas k luar kota Lmrn 
ke cei2007@yahoo.com kirim ke 
Jl. Gn. Sahari Raya 1 Rukan 
Mangga Dua Sguara F/25, Jkt 


Bth: A.KpI Cbg Stand Makanan 
Pria/Wnt,D1 B.Pramuniaga, Pria 
/Wnt Min.SLTA ASB Usia max 
30th,suka — Masak, Kreatif Jujur 
Sht JasmanikRohani, Dtg Lsg 
Interview Tgl 25-26 Sept Jam 
08.00 - 12.00 WIB, PT KHJ, Jl, 
Logam (KL. Kp-Legon,Tambun 
dr Hotel Merdeka/Ex. Ramayana 
Masuk 300 M, Depan Innaco 


Bth: Adm, Finance, IT, Tehnisi, 
Mkta(min.D8,Pglm),PT-Indogps 
JI.Pluit Sakti Ry Komp.28 Blok C 
No.11, Jkt (hrdindogps.com) 


Bth: Cashier, Receptionist, 
Waiter/ss Exp 1Th Pend Min 


SMA Pampln Mnrk To.165.0m 
Max 26.hn Walk Interview 
"Stadium Jakarta" Jl. Hayam 


Wuruk No.L1 Jakbar 1 


Bth: Dinas Luar/Kurir, Pny Mltor, 
Pnglmn Min 1th, P, Max 30th, 
PO BOX 1MBI/JKB 11014 
Code:Kurir 


Bth: Manajer, Kasir, Cook & Asst 
(Wastern, Chinese, Sea- food & 
Traditional | food), | PR. & 
Marketing, Waiter,Satpam, CV 
ke Apt, Kalibata Regency/City 
Blok J'no 12 CK. JKS. Up:Bp 
Rizal/emait: hrdcafegymail.com 


B TH: P/time jobs data entry 


60 


Pensiun/H.Wifa wlc Incm 
19990,sms 081288091175 


Bth: Promotion excutive, P/W, 
max29thTB min.P 165cm: W 
160cm,minSMU/Ssdrjt GP 1,5-2jt 
(blm bonus & komisi) v: 

PT,Alvano Int! MallPluitvillage 
Lt3 no.33,Jl.Pluit Indah Raya/ 
sms (nama-pend,tinggi-alamat) 
Robin 0811952937, Jeff 081183 
05924,Audi Ann 0811163857 


Bth: Prwt,Wnt single Ils SMK K 
eshtn/SPK/Akper u/Klinik Cikar 
ang trampil MS Office ada mess 
Lmr:HRD Adika Jl.Jababoka Il-G 
Blok C 16X Bekasi 17530 


Bthz Secrty/PR,W,Max 30th, 
Min S1,Pnglmn Min 3-5th,diutm 
lancar B.Inggris&8.Mandarin,PO 
BOX 1181/JKb T1014,code:5/PR 


Bth: Supervisor HRD,P/W,Min 
D3 Tata Negara,Palmn 3-Ath, 
ivjur, Disiplin.Kem ke JI.Kamal 
Muara VI No.76 Jakut 14970 or 
Email: yantiGe-printsap.com 


Bth: Supir, Min SMA, Usia 
25-35th, pny motor, SIM A/C, bs 
Matic/Manual, PO BOX 
1481/JKB 11014, Code:Supir 


Bth: Tknsi Telekomunikasi, Pria 
Single,Max27Th,SimC Jabodeta 
bek.hrdfagit.co.id .Max25Sep12 


Bth:1).Sales Executive (SE),PR, 
21-35th,min SMA,SIM C.2).Adm 
(ADM) Wnt,19-25th SMEA.Lmr 
& CV ke PO BOX 6566 JKT CK 
11730 / ak sojatiyahoo.com / 
Fax: 5560904 (Kode SE,ADM) 


Bth:l)ThnikSipil Pglm 2)Accoun 
ting 3)Mrketing Realestate.Min 
S1 Jujur, Aktif, Kmunikatif.Krm: 
PT,Muraco,Perum Agung Permai 
TH Kav 21,Jl.Sarmili,Lenteng 
AgungRy,Jkt 12610.1.78888900, 
Cntumkn Posisi Pd Lmrn 


Bth:1,Adm(W),2.Sekertaris(W), 
min D3, Mnrk & Kmnktif, Single, 
kuasai kmpter, min kerja 1 th. 3. 
Office Boy CP), min SMA-sdrjat, 
min kerja 1 th, Krm Isg ke: Aprt. 
Simprug Indah, JI. Teuku Nyak 
Arief (Arteri Simprug) No, 8, TK 
5, Keb. Lama, Jaksel 12220 


Bth:l.Kepala Gudang (Pglmn, 
max 40th).LmrJI.KH, Hasyim 
Ashari 17C Jakpus Ph:63078548 / 
hrd.gutenbraun@gmail.com 


Bth:1.Marketing:Pria/Wnt,max 
30th,min D3,Min 1th dibidang 
Marketing,SIM A & C,bersedia 
bertugas di JKT & Sukabumi. 
2.Sekretaris: Wnt,min D3,peng 
min 3th,max 25th.Lmr Isa dibw 
& interview ke: PT,Kidang Gesit 
Perkasa,Jl.Daan Mogot Ry Km. 
18 No,32,Cengkarang - Jakbar 
11730, Telp.021-5451920/22 


Bthz1.Supir forklif,Pglmn,SMA, 
2Mekanik Mesin" Pond,Pglm, 
SMA,3,Accounting,51Wnt Palm 
4, hdm Gudang Wnt, 
,18 -25th.Lmm dibw 


nol da9 Desa Belimbing, Kosami 
Tangerang. T: 55933495 


Bth:3LK(Mrktng)Mx.30Th,Min. 

D3,Phm Sumatra, Kimantan & 
Siwesi, 2Wnt(Adm)Mx 27Th, 
Min.D3CPhm Wbsite)2Wnt(SPG 
)Min SMA,LWnt (Audit) Mx 35 
Th, S1 Akntsi,Palmn Bid Msg2 
Min 2Th.Dtg/Krm KerGn,Sahari 
Ry, Ruko Marinatama Bik A128, 
Jakut :T.0212607477/ 6104941 


Bth:A.Acc (P/W) min S1, B-Adm 
W min SMA,C.Sales (P/W) min 
SMA diutmkan pglm.Krm: JI.Ci- 
deng timur no.15E Jakpus10130 


Bth:assist apoteker/F'masi,spg 
kasirzsmk,diapotik m-krang/pik 
6630175/medicalds yahoo.com 


Bth:bbrp Ass Apoteker Wnt.Dtg 
Lsg:Apotik Gading Jaya, JI.Boule 
vard Raya FV,I/22 KelapaGading 


Bth:GRO u/Perush SPA Brkem- 
bang Syrt Wnt Pen.Mnrik diuta- 
makan ex SPG,SMA-D1,Walking 
Intrvw Senin-Rabu Jam 14-18 
Puri Sehat Spa&Hotel Jl.Kartini 
Raya No.2M Kartini Sawah Bsr 
Jakarta Pusat 021-6252721 


BthMnar Mit9&MRD),Pglm di 
F&B /Food retall min 2th, 51/52, 
teamwork,Targat Oriented, Lam 
Hos Cokroaminoto 72 Jakpus/ 
career.ceginabakery@gmail.com 


Bth:Perawat U/Klinik Gigi,SPRG 
/SMU,W.Krm:Galeri Niaga Medi 
terania II J8D, PIK Jakut 14460 


Bth:Pria opersionl SMEA'10/'11 
SIM C,Tgg,Jwb Dom Jakbar KT 
Pos Jl.Mangga Bsr 8/51 - 11150 


Bth:Sales Mobil Bulit Up Pria/ 
Wnt,penampilan menarik, lebih 
diutmkan berpglm.Lmr email ke 
Citra ainaroGyahoo.com 


Bth:Sopinjujur,min — sma.max 
35th,penamp.rapih,palm 


min,3th,paham Jabodetabek. 
skck&berijazah,Imr Komp, Gad- 
ing Bukit Indah blok P.no 12 Jl 


Boulevard Artha Gading #suite 
38 jakut 14240 


Bth:SPG&SPB tetap utk.toko Se 
peda,P/W,Min.20th.Domisili sk 
tr JakSel.Bawa Lmr lgs ka STC 
Senayan,LG32-34,JIAsiaAfrika 


Bth:Staf Mktg,Estimator,teknik 
mesin/Ssipil (Min D3, pglmn min 
1th) krm ke :P.Antasari No, 23 
(Indak Brt, Jaksel 124307, 
7666529 /08561475853 


BthAdm wnt SMK/D3Comp,Acc. 
Marktg u/prorty,PengwLapSMK 
sipildomPdGede,Kranggan,Cibbr 
Limr Krm Po Box 1219-Jak12012 


Bthcollector pria,sma,sim c,bns, 
trnspr, Koperasi Sentra Dana, Jl. 
irhjuandaA3/137 Bksi 8822662 


BthinteriorDesigner(P/W): 
th min S.1/Doms-Jaksel 
teruw hr Krja 11-15,J! Kemang 
Tmr 21-A,Jks“021-7199533 


Bthkn sgrarDriver,Pria,Bsa AT 
/MT,S,Lmbur,Dom.Jakpus&skttr 
nya,M'Grti Jalan Jkt&Sktrnya, 
SIM msh Brlku,Pnglmn.Bw Mbil 
Mwah.Krm CV Ke: personalia. 
hrd20129yahoo.com, atau PO 
Box 2180 JKP 10021 


BthMlarktng utk media cetak.CV 
“Isg Dtg hr Krja”Gd.Salmis 1/1 
1ti2-3”Jl Asem Baris No52/dkt 
St.Tebet Jks:83790582 


Buka Line Baru,Bth Operator/ 
tukang jahit Pria/Wanita Pengal 
aman Min 1Th.Lmrn Ke"PT. 
TULIP"JI Batu Ampar III No 36 
Condet Jaktim.Hub:08180780 
0148/ 085710080087/JamKerja 


Butuh 1)Drafter Furniture Pria, 
Kuasai CAD 2D83D,2)Customer 
Service Online, Kuasai Komputer 
& Internet.CV ke Muara Karang 
Blok O 6 T No.16,Jkt-Utara 


Butuh Adm Wnt/D3,Counter& 
Courier '” Wnt/Pria/SLTA/Sdrit. 
Imr Bw Isg JI.Mg Besar VINI/12J 


B UTUH Cepat Juru Ketik at 


homesRpeit-8jt/data,IRT/ 
Pnsiun wlc 085210769501 


Butuh Coordinator Open Table 
max3Sth,domjaktim/bks, 0811 
973137, budhist2Gyahoo.com 


Butuh Guru & Adm.Prasekolah 
min.D1 wil.Limo Cinere Depok. 
CV kirim ke: HRD MGR PO Box 
1630 JKS 12016 


Butuh Guru Mandarin bs Hanzi 
& Pin yin. Guru TK utk mengajar 
di Teluk-Gong. Hub : 71118017 


BUTUH KURIR MOTOR 
di GoGoEx Express Min 28th 
SMS Nama&pglmn08156045678 


BUTUH SEGERA 
DMarkting ,wnt max 23thn, 
sedia tgs luar kota 2)Tehnisi 
Pria, SMK Eloktronika, max 
2Bthn 3)Kolektor Pria max 
28thn,SIM A, SIM C, Kirim CV 
Ke Mutiara Taman Palem 83/27 
Cengkareng 11730 


Butuh mendesak! Krywan tetap 
u/posisi-Adm,Keuangan,bagian 

udang, Sekretaris, Recep 
tionist,Kurir,OB.syrt:P/W. max. 


Agency/tdk dipngut biaya.Lmrn 
Isng: PT.SDK Jl.Letien.Suprapto 
No.30B(smping BCA Galur)Jak- 


Pus.Gedung Global Entrepre- 
neur, Paling lambat 1 minggu. 


Butuh Pramuniaga “AirMinum 
Biru.L/P,sma.Imrn Ikp: Jl.Patriot 
No.23Bekasi,mulai krj 30kt2012 


BUTUH SEGERA 
Utk ktr cab. Jaksel int. Lgsg krj, 
posisi : Adm, 20 SPG/B, Gdg, 10 
stf promo event Max 25th, 
Steve: 021- 83685582 


aa Sekretaris D3 Bisa 
Komputer & Administrasi. 
Hubungi: 021,7669967 


Butuh Sgr,Staf Acc,Wnt,03,8s 
Comp,Max 30th.Marketing:Wnt 
Komunikatif, SMA, Max 30 thn, 
Driver: A/B1, SMA, Max 35 thn, 
Holper Gdg: "SMA, Max 30 thn 
Lamaran ka PT CMU Ruko Tmn 
Pondok Kelapa Blok 8 10/11 Jak 
Tim, Hub Bp Edi 021-96223299. 


Butuh: 1)Special Ass to General 
Manager ImportKEksport,S1,W, 
max.40th,palm Import&Eksport 
Inggris aktif (Isn&tIsn):2)Marke 
ting Executive,SMA/03/SI, gaji 
ttp,komisi tagi,oolm Marketing, 
kdaraan sdr.karier menjanjikan 
Interview hub: (021) 66674330- 
31 / CV: klanimed@cbn.net.id 


Butuh: 1.Pengawas Lapangan/ 
Pelaksana:Pria,max 40th min 
STM Bangunan, Pglmn min 5th 
& ditugaskan di Sukabumi 
(Proyek).Lmr Isg bw & intrvw 
ke: PT.Kidang Gesit Perkasa, 
JlDaan Mogot Raya Km.13 
No.32 Cengkareng-Jakbar 11730 
Telp.(021) 5451920/22 


Butuh: Arstfresh grad/dsign 
Intr-Drafter D1/SMKK Bgnan,bs 
Auto CAD,Pwr Point,3D Hub: 
lukas darmawanGyahoo.com / 
08119886281 


Butuh:1.Guru TK(GR)SL,bs bhs 
Inggris,pglmn mengajar dim bhs 
Ing min2th.2.Marketing(Mkt)S1 
.palmn min 2th,berorientasi pd 
targatmampu bekerja di bwah 
tekanan, Krm CV & foto trbaru 
anda kerSekolahGemalndonesia, 
JI.Komp Tmn Gandaria blokD-19 
Jakse/12130,E:9emaindonesia. 
yulitaGyahoo.com 


Butuh:Outlet ” Mngrimax.35th, 
D3,2th Mar F&B/Retall,Shift 
Leader:20th,03,2th Spv FSB/ 
RetailiCrew: max.22th,5MU/ 
Sdrit,1B. Ls165/Ps157om.kem 
Ka:PHD-Plaza Hut Dalivery 
PTSari Melati — Kencana, 
Graha Mustika Ratu Lt:8 
Subroto Kav.74-75 Jak-Sal 


Call Center Agent Walk in Inter 
view 22 Sept & 21-28 Sept'12,di 
PT.Infomedia,Lt.5,Citywalk 
Sudirman. JLKH Mas Mansyur 
AA Jakpus, pkl.10-13wib, P/W 
max 35,min D3 IPK min 2,75, 
shifting, Kmnktf. Bw LmrntCV 2 
rangkap Brtmu — Da.Bp.Fauzi 
(085773883001) PT.CSA. Tanpa 
pungutan/Biaya/potongan Gaji 


Call Center Agent(Persh.Teleko 
munikasi) Walk in Intrvw: 22 
Sept & 24-28 Sept'12 di Telkom 
sel BSD Serpong, Graha Telkom, 
JI.Pahlawan Seribu No.1 Serp- 
ong (Sbrng Plaza BSD) Lt.6, pkl. 
10-13wib,P/W max 35th,min D3 
PK min '2,7,Shifting,kmnktf, 
bw Lmrnscv brtm Dg. Bp.Denny 
(08561622922) PT CSA. Dijamin! 
Tnp pungutan /Biaya/ptngan Gj 


Cari Adm,Bussiness Relation 
Officer HubiLina 087886553955 
( hrdfadaftarbisnis.com 


Cari Designer (S1 Ars/Int) bs 
Autocad,3DMax, Prsh Kont.Ars, 
Int & Fumn. Foto & CV Krm email 
ke : enviro1@indosat.net.id 


Cari sgr : 1.sekertaris, D3/ 
singgle/ kuasai MS Office/ 
komunikatif. 2.surveyor/analis 
properti, SI / arsitek / sipil / 
planologi. Iko” ke 
leeproperty@yahoo.com 


Cari SPG/B produk fashion,yg 
pglmn u/di Kelapa Gading&Pluit 
Gaji menarik.Hub:021-85367442 


Cari:1.TeknikmsinS1,2.Designer, 
S1,3.Drafter S1/STM, utk Prshn 
Furniture yg sdg brkmbang.krm 
Imrn-PT.SKDC,JI.GatotkacaNo38 
desaHarjamuktiCimanggis-dpok 


Catering Cari:Head Acc, Head 
Oprsnl,Senior Cook&Weddg Sal 
(es Pglm 5th. 0813.1050.9650 


Chief accounting(CA),SL,pglmn 
Ath.Staff accounting(SA), D3/ 
Si,pglmn 2th Translator (TR), 
male,D3/S1, translate eng. to 
bhs. Send CV before 28 sept to 
Pt Cipta Selaras Bp. Tanto : 
mail2adr@yahoo.com 


Civil/P,Bldg ”—” SPV,STM/D3/S1 
minsth:Ms Offc,Estimasi#CAD 
“SIM A/C, hrd.ssj@gmail.com 


(Cr Staff Krywan PT baru(PMA) 
lok.kerja — Cikampek 1.Acc 
bunting, — 2.Export Import, 


3.Personalia,syrtiwnt, diatas D3 
max.40th,krm  Imr ke:Po.Box 
127 Purwakarta 41101/email 
kesptcococarbon(@hotmail.com 


Cr. Design Grafis Penglm bs 
buat film sablon ngerti fashion 
dan mode. Krm Lrmn Mutiara 
Tmn Palam A17/27 Jkt 11730 


(Cr1)Accpgim min.2th,tax,Ingg, 
2)Junior Network Engineer,pria, 
max.30th, S1, pglm 2th, SIM A, 
B.Inggris.Dtg Isg-JI.Latumenten 
Raya No.7E & 7G,Jak-Bar,Telo: 
021-6307212,6320870/Email ke 
hrdunisistama.co.id 


CR:1)Staff Mirktg,max 35th,min 
D3,2)Teknisi Service Elektronik 
min STM/D3,atus,Imb,max 30th 
bisa Perbaikan alat Elektronik, 
3)Staf Keuangan Pembukuan,bs 
Pajak, Min D3 Akuntansi,Srt Imn 
ke JlMalaka 2 No.35 Jkt 11230. 


CrrAss Manager(S1 Accounting) 
max.30th,pglm min.2th.CV krm: 
intertex indodyahoo.co.id 


Crrpecah pola pakaian Wnt/ABG 
Palmn,diutmkn yg bs design gaji 
besar, Hub: 6128226/68101666 


Cust ServetD3)P/W,Staff Adm/ 
Acd/nnctD3)W, u/ Prsh selular 
terkenal, max 27th, PT.APF, 
Email : abeputrap@yahoo.com 


Customer Service Min.24Th,S1, 
Exp2th,bs M.offeng Aktif 3,5jt 
sms namakposisi 08161484962 


Customer Service u/Prsh Comp, 
Wnt,Sinole,max25th,Dl,Pglml 
th,Komnikati'6Cktn,Teliti,Doms: 
Tor&sSktr. mitrajetidyahoo.com 


ATA Entry 25position,(P/F 
D Time)Pensiun/H.wife wc 
Inc:$1100,081288091176 


D.Graphis,D3/S1,min2lth,fgrad 
Mkt,min D3,income menarik!!! 
Tinggal di sekitar Jakarta Barat 
G kerlidya 792005yahoo.com 


DATA ENTRY PARTIME 
Tdk Terikat Jam ki 
porate,Bs M.off 085217433774 


D ATA Entry Scr OnlinetF/P) 


Pensiun,IRT,25-57Th Incz 
5-1Ajt sms 081908906286 


ATA Entry/Admin 20Posi- 
Di (P/F) Incm:$800 Min. 
35-58Th “ 081218418517 


Dbth Driver.Pny sim A,bs matik 
/manual, paham jin jktdom jkt 
pst,hub: 082187777682 


Dbthk Dir, Kep Skih, tng pngajar 
staff, sekretaris & clerikal, guru 
TK, SD, SMP, SMA, computer 
ITaccountant prsyrt: menguasai 
bahasa inggris, bpengalamn 
mengajar, min "S1 sertifikat. 
Krm Imrn bag. HRD Mutiara 
Indonesia International Jl.Raya 
Cikunir No.25 Jakasampurna 
Bekasi Barat, telp. 08568897777 
email wwiditora@yahoo.com 


Dbthk sales SPV, Adm (P/W), 
max 35th, pglm, bs komptr. ITC 
Prmta Hijau.Dian 021-53663630 


Dbthkn: PR(D3/S1), Kasir(D3), 
Stylis,” Cupter,  Beautician, 
Instruktur Aerobik & Yoga 
(Sertifikat) Dutmkn Pglmn di 
Kesthetik 2th.Imrn ke multiplus 
Ruko Pamulang Permai 1 Blok 
Sh2 No.10 Box 8,Tangerang 
selatan(Depan Unpam) / Email: 
bizanteehealtyagingyahoo. 

com. (S/d Tgl 30 Sept 2012) 


DbthknsI)Morg SL tehnik spil,2) 
2org S1 mnamt informatika,3) 2 
org” Akuntansi-syrt: laki2 max 
35th yag Sth CD) Jak? mox 

21 (2 palm 21 (231p 2,7 
BD, diutamakan dom bokasi krm 
IkoMutiaraCenter BIOkAL7 
.Yani, Bekasi kel. kayuringin 
11 (021) 2925 2665 


DbutuhkanMarketinggsales 
gajipokokekomisirbonus besar 
diutamakan Pengalaman dan 
Relasi Luas Dengan — Travel 
Agency" #“Hub:08884180124 


Dbutuhkn Satpam min.SMU 
max 25th,Tb168 CV,Imrn, No tlp 
ke POBOX 4180/JKTM 12700 


Deari guru bhs.Inggris,Mandarin 
& semua mata pelajaran area 
jakbar,jaksel,cibubur,malang.La 
Maran krm ke JI.Pospengumben 
Ry No.10 Ph:0215864430,email: 
beepreschoolGyahoo.com 


Dcr Arsitek, DES InteriorsS1, 
Lmrm : Infogannahape.com 
(Singkonya cek : annahape.com) 


Der Delivery Restaurant, Pria 
max25th,motor&simC,Berminat 
dtng Ingsng ke PT.Huda Express 
J.Asembaris Tebat & Pamulang 
Hub: Toha 92538369 / Mulyadi 
9585 0110 / 7587 4107 


Der Designer Interior,Marketing, 
Admin brpnglman,Lmrn kam ka 
PT Cipta Karya Alam Jl Moh 
Kahfi 1 No26 Tip 021-7883 0707 


Dar DraferkLogistikSTM/D3, 
Lmm: —— infodannahape.com 
(singkpnya cek : annahape.com) 


Dar Karyun/t utk AdmdiMrita 
min SLTA/Sdrit.Lmrn krm ke Jl. 
Cideng Timur Raya no.6B jakpus 


Der Mgr Toko-P/W,mx35th,min 
D8,pglmjjjr,pny tensportasi.Kem 


fotorlmrn 'ke : PT.Citra Lintas 
Cipta Kreasi Bona Indah Bisnis 
Centre 9P,Jl. Karang Tengah 


Raya,Lobak Bulus/JakSel 12440 
29287119, Fax : 29237120, 
Email - adminartpapier.bie 


Dar Supir Pnglmn Manual/Matic 
Lmrn Jl AnggrekGaruda Ry no30 
kemanggisan JB 08174996632 


Dcr T.Arsitek bs Autocad,2D& 
3DMax,T-Sipil utkSite Mgr,lmr 
ke JILRyPuputan Renon 88X DPS 
gayapropertindo@yahoo.com 


Dcr:lAss.Res.Mgr u/Hotel di 
Anyer Banten D3 Perhotelan/ 
pglmn, jir, energik. 2.Staff 
Mrktng bs presentasi, pny mtr, 
Fasih brkmnkasi.Krm:Ruko Asia 
Millenium Blk C1 53-55 Jl. Ry 
Tmn Permata Lippo Krwc Tgrng 


Dcr”Driver”paham Jkt&OB,loyal 
Jujur & Rajin,Max.30Thn Hub: 
Jaksel-Patalsenayan(57910908) 
Jakbar-Aprt.Medit2(56975588) 
Jakut-MOI Klp Gdg(45867828) 


Deri satu Asisten Dokter, Wnt, 
#20 thn, U/ praktek dokter Di 
BSD-Serpong. Dtg Lasg di Ruko 
BSD JunctionBlok B No. 45 It. 3 
/ depan ITC, jam 10-11:30.Bawa 
riwayat hidup ditulis tangan 


Design grafis (wnt) max.30th 
Corel — draw,photoshop,ilstra, 
Freehand kantor di Rempoa CV 
Email: dian-inGyahoo.com / 
Hub : 0815 1711 8003. 


Design Grafis. Corel Draw, 
Freehand, Photoshop, setting, 
utting.Pglmn.Hub:0816780216” 
onosouvenirGgmali.com 


Designer 3D (intrior,stand pa- 
meran).Klp Gading.(94570777) 
Indra.lj@hotmail.co.id 


Designer interior pglm min.ith, 
mx35th diut pglm diBid kitchen 
set, reyna.agatha@gmail.com 


Developer Bth Byk:1) SPV Sipil 
2) Engineering Sipil Syrt : Min 
STM,Palm Min 2Th, Bisa Baca & 
Hitung Gbr,Gaji Mnrk CV Lkp ke 
P.Jayakarta 45 Blok C27 Jak-Bar 


Developer di Depok bth Penga 
was Lapangan,Ace Admin.Krm 
ke Jln Cipeta Raya No.9 Sampi 
ng Klinik Cipete / Email kerhrd 
sakinasakatamafdyahoo.com 


Di Cari Penilai Properti / Mesin/ 
Kebun, S1, Lmran/CV ke HRD 
KJPP: Sudirman Park, Blok A. 
No. 8, Jl. KH Mas Mansyur, Kav. 
35, Jakarta, 10220. 


Dibthkan : asisten apoteker,mii 
SAA. wanita max 25 th.Ki 
Imrtpasphoto 

email-BJMC2011Gyahoo.co.i ai 


DiBthkan Cook Segera Utk 
Ikalian Resto. Penglm Min 1 Th, 
Walk Interview Ke: Epi Walk 
W149 Kuningan , Hr Senin Jam 
10 sd 15 wib. Telp: 29941189 


Dibthkan Manager & Staf HRD 
Diutamakan Berpengalaman 
Max 40thn, Lamaran Lgsg ke 
Gedung Graha Wisata, Jl.Kebon 
Kacang Raya No.3-5, HP.O21- 
3901957 / 08161321603. 


Dibthkan Mechanic Injection Me 
sin Digital,menguasai Setting, 
Moulding,pglmmin.Sthn.CV lakp 
ke : PT.Priskila Prima Makmur 
Jl.Kapuk Muara No.32 C, 
/ Rw.01,Jak-UL(Bp.Herini 


Dibthkan Operator mesin digital 
printing. CV krm : Retro Grafika 
Jl Cideng Barat no 2-8 Jak Pus 


Dibthkan SGR Asst Chef (Asian 
Food) email: hantiamkedaikopid 
yahoo.com /Rko 1A Jl.Raya 
Klapa Puan 'AFL No.21 gading 
srpong Tng banten 


Dibthkan sgr salesman pria, 
SMA, Sim CG max3Oth, 
kendaraanSdri & sopir max35th, 
dtg Isg Jl.Kebon Nanas Selatan 
2Rt.005/005 No.14A, kampung 
Melayu - Jakarta Timur 


DiBthkan Sgr Staff pjk,p/w,D1/ 
D3 Acct usia 20-25Th,diutmkan 
yg mengerti pjk,Dom Tangerang 
(Curug,Cikupa, Perumnas),Lmrn 
ke HRD PT. Conbloc Internusa 
Jl.Raya Serang km12 Cikupa 
-ING 15170 


Dibthkan Sgr:Asst Notaris,Wnt, 
Palmn 2Thn, Lamaran by email 
ke rengunawansh@gmail.com 


Dibthkan Supir Direktur, pria 28 
-35 th, pglm min 3 th, dom. sktr 
JakBar, rapi, bersih, sopan. Krm 
Imr ke: Malinda Furniture Galle- 
1y, Jl, Letjand, S.Parman Kav. 5- 
6 Jakarta 11480. Up. HRD Dept. 


Dibthkan Supir,memiliki SIM, 
Lmrmn lengkap dikrm ke Korean 
Embassy,The Plaza Office Tower 
Lt.30,JI.MH Thamrin Kav.28-30: 
Jakarta 10350 


Dibthkan Supir,Pny SIM B,Jujur, 
Bertag Jwb,Dom JakBar.Lmrn 
Senin-Rabu Jam 08.00-09.00 
Krm:JI.Meruya Ilir No.2-2A JKB' 


Dibthkan, bbrp Asst.Apoteker 
penglmn min 1 thn, Lmr: Apotik 
Sentosa Medica, Jl. Raya 
Hankam No. 92-94, Ruko No. 5, 
P.Gede 17414, Plg Imbt 2 mg. 


Dibthkan: Merchandiser (MD), 
Pglmn Di Bid Garment (P/W) 
Mnguasal Excel & Word, Hub: 
0811101987/085711179211 


Dibthkan: Waitress, Bartendris, 
Cashler Pend, SMU Bhs,inggris 
Pasif, kirim Ke: Everest Cafe, Jln 
Palatehan I, No.12k blok M, Keb. 
baru, jaksel 12160 


Dibthkan: Wnt Penerjemah,Bhs 
Mandarin(Taiwan)min.SMU, bs 

Baca & Tulis, Iklan tdk terbatas, 
hub:lbu Kokom.0815 8600 9255 


DibthkanPria30th SbgAsistenPe 
nerjemah Bhs Perancis Segera 
Bekerja86602362/08129673834 


Dibthkn : 1.Tehnik Mesin (TM), 
2, Purchasing (PS). Syarat ': 
Min.SL Fresh Graduate (1) 
min.D3 (2), SIM A(2) Walk in 
Interview (21 Sept.s/d 8 Okt). 
PT.Sinarindo Megah Perkasa, Jl. 
IGusti Ngurah Ral No.8” D 
Klender, Jakarta Timur 


Dibthkn Chasir, Pramuniaga, utk 
minimarket, Pria max 26th,SMA 
sdrjt, dom, Jakut. 085830120888 


Dibtthkn Import Staff:P/W, Max 
30th,Min D3 Bs b.inggris lisan & 
tulisan,Kem Lmrn Ikp ka Gd.NLG 
Jl.Mangga Besar 1 No.50 Jakbar 
Yemall: — hrdgatinlagamas.com 
Ph021-6256080/70 


Dibthkn sgr 1.Kasir,2.Recention, 
3waitross,A.waiter, S.bar, 6.kitc 
Pan, 7.Main tenant, 8.soundman 
Priat 4,5,6,7,8) Wnt (1,2, 
3 a.pgim PP) 3.SMK 
/SMA (,2,34,5), A D3 perhtlan 
sdrit():5. S3 Listrik (7,8) 
16, Rmh, cktn, titi, ji, bs komp 
.2) ,AGJi UMRAjamsosefreo 
parker'mtr 8.Dom Bks, Lmr Isg 
ke Inul Vista Jl.MH Tamrin Mall 
Lippo cikrang bks 02189909551 


Dibthkn Sgr dr kecantikanyresep 
sionis/prwt & beautycianjir, 
dspln,rmh,suka ttngan,CV ka 
Apotik Malaka Jl,Teratai Putih 
Raya No.2 Perumnas Klender 
Duren Sawit Jaktim / email: 
ummi.mughnyGyahoo.com 


Dibtthkn Sgr Dtafter: Lulusan D3 
TeknikSipil,IPK2,75pglm min2th 
STM Teknik Sipil/Bangunn pglm 
min6th, Mampu mangoperasikn 
Autocad,max27th,b'sedia dtmpt 
kn di Kab. Lebak Prov, Bantan, 
Bagi yang memenuhi persyrtan 
akan ditakukn assessment olah 
pihak ke3,Lmrn ditujukn kpada: 
HRD PT Bangun Bumi Bersatu: 
bangunbumibersatuGyahoo. 
com 


Dibthkn sgr pria/wnt u/perush 
s/parts otomotifllsn D3 max. 
30th JI.Ry Bukit Golf VI Cluster 
Madrid Blok” H9,5 No.30 
Cipondoh Tng.5529270 


Dibthkn Sgr Staf Mrkt9&Fin, Wil 
Jgkarsa&Cputat,Lmrn KePT KRF- 
JI.HJuandaNo,71c RempoaCputt 


Dibthkn sgr Staff Operasional, 
Pria,Min.SMU,Sedia kerja shift, 
SIM € & MotorLmen. kerPT 
Armorindo Artha, Komplak Bumi 
Mas Raya No.6A Cikokol Tar 


Dibthkn Sgr: Drafter(Part Time) 
Pela,STM/03,Min.25th, Pnglmn 
Min.2th.bisa autocad & gambar 
3D, bisa gambar arsitektur 
bangunan. Bawa CV Lngko Ke 
JLPos Pengumban Raya No.18, 
Kaban Jeruk, JakBar Senin 
24/9-Jumat 29/9 Jam: 1 
Ph: 5305247 (Bpk, Dadang) 


Dibtthkn sgrs Ka.Bag Inventory 
Pria/Wnt,pglman min 2th,max. 
35th,min SMA lamaran ke HRD, 
Jin.Semut No.11 Kp Poglar Jak: 
Bar 11720 Telp.5158262 


Dibthkn spv, captain, waitress 
syrt khusus wanita, Imrn krm ke 
katsura restaurant, plz senayan 
cp 4, ilasia afrika no.8 gelora 
tanah abang Jak-Pus 10270 


Dibthkn: Reception, Cashier, 

Waitress (Wnt, Min SMU, Usia 

Max 25 Th) Kirim Lmrn Ka 

Gedung Gajah Mada Plaza Lt.5/ 

Millenium, Jl. Gajah Mada No.19 

-26 Jak-Pus 10130, Cantmkn 
Io. Tlp Ya Dot-Dihubungi 


Dibutuhkan Design grafis yg 
berpalmn. Lmtn krm ke Ruko 
Roxy Mas Blk C4/17 


Dibutuhkan — drafter/architect 
mahir Autocad 2D£3D dom. 
Bekasi & Jaktim,usia max 30th. 
email CV: ptbtm a@yahoo.com 


Dibutuhkan karyawati untuk 
dilatih jadi Terapis ahli facial 
wajah dan badan, max3Othn, 
plgm tdk diutamakan, SMA/ 
sederajatyg berminat kem CV 
ke PT Skinovation Indonesia, 
Thamrin Residence office Park 
blok A no 10,1 Kbn-Kacang Ry 
Jakpus10240(plg Imbt 2 mgg) 


Dibutuhkan Operator Crane SIO 
MIGAS B/C & Mekanik Crane 
Berpnglmn, min. SMK Teknik 
Lamaran ditujukan: PT. Indo 
Crane Pratama Jin.Kapuk Kamal 
Indah Blok D88 Jakarta 11810 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


tawa 

Dibutuhkan Penjahit Untuk 
Butik di Condet Hub : 
087775241415 

Dibutuhkan Segera : Financial 
Consultant/PR,P/W,  20-35th, 
D3/S1, Pengalaman 1 tahun, 
Menguasai Windows Office, 
Jujur, Ulet, Rajin, Suka 
Tantangan, Hub: Steven/hrd 


021-52964787, PT Millenium 
Penata Futuras 


Dibutuhkan segera Perawat 
(wanita usia 20-27)Tekhnisi 
Dental Unit ME Kirim CV ke Jl 
Raya Hankam Pos III No.18 
JatiMurni (021) 89312777 


Dibutuhkan segera: Barista, 
Waitress, Cook dan syarat 
berpenampilan menarik, pen- 
galaman min Lthn di bidang yg 
sama, | memilki pngetahuan 
dasar thd profesi tsb, energik, 
kreatif dan displin. Lamaran 
dapat dikirim via cmail ke: 
liberica,hrdGgmail.com 


Dibutuhkan Segera: Juru Masak, 
Helper, min. “SMK Prwisata, 
Rajin, Kerja Shift, Kontrak, 
Datang langsung” ke: Jl: 
Gandaria 1/63 CW/28 Goes ii 


DIBUTUHKAN SEGERA 
Prshn baru di Jkt bth sgr Adm 
5,Rcpt 2,5tf gdg 2,Keu 3,Kurir 
2,Sp9/B 10,Kasir 3,MDP 5,0B 2. 
P/W Ilsn SLTA-S1 max 27th. Tdk 
sdg kerja/kullah Kirim surat 
Lmrn anda ke PO BOX 6767 
JKCP 10510A paling lambat 2 
minggu sejak iklan terbit 


Dibutuhkan sgr interior design 
er Sipengalaman min 2 th, 
menguasai 3D max, autocad, 
mau kerja keras,jujur, CV hrp di 
alamatkan ke Raya Serpong 62, 
Mirota, ph:087881536700 


Dibutuhkan tukang sample, 
mampu jahit & buat pola 
seragam-baju fashion, tempat 
kerja di Jak-Ut 021-70300308 


Dibutuhkan Valur/Penilai,3-S1 
Ekonomi,T-Sipil,T.Mesin & Arsi 
tek,kirim Lamaran ke Komp,NI 
aga Dutamas Fatmawati blok 
D1 No.29 JI.Rs.Fatmawati Raya 
No.39 Jkt 12150 


Dibutuhkn:Waiter/ss,min.SMU, 
diutamakn pengalaman,domisili 
Jak-Ut. Dtg Isg:Seafood Terrace 
Restoran, Jl.Danau Permai Raya 
No.1 (Sunter) Jak-Ut 14350 


Dicari 1)Marketing staff/spv: all 
graduate D3/S1, pglmn bid, 
advertising / media, 2)Finance: 
wnt, D3/S1 accounting, mengu- 
asai perpajakan. 3)Event mngr: 
D3/S1, komunikatif & Hard 
skills, pglmn bid event. Krm CV 
ke: infolowong. gckdyahoo.com 


Dicari Admin Wanita max.25th 
& Grafik Designer max.3Oth,Dtg 
Lsg:Ruko Mega Grosir Cempaka 
Mas Blok M/62 Jakpus 


Dicari ahli pembuat bata ringan 
MAC bisa kerjasama/bagi hasil 
Hub Aki JI,KS Tubun 81M Jakbar 


Dicari Arsitek/Designer Interior 
& pengawasan Lp, krm lamaran 
ke: kagekitchenGymail.com. / 
Hp: 0815 956 7072 


Dicari Colector Berpengimn 
Punya Mtr#ADM Utk Ditempat 
kan Di Bekasi Lamrn ke Jl.Raya 
Pluit No.121 Blok A2 Jkt Utara 


Dicari Design Grafis U/Photo 
Studio.Cv Ke Louvre Foto, Jl. 
Kemang Raya No 3-5,LG 5 


Dicari Dokter Wat,mnrk,dsplin, 
tg jawab,bisa akupunktur utk 
Klinik kecantikan di Ciledug, & 
BSD.LrPo.Box 2732 Jt10000 


Dicari Engineering — Sarjana 
Elektro lebih disukai yg 
menguasai PLC, Microprocessor 
& Micro Controller.Lmmn Lsg ke 
PT WKM JI.Manggarai Utara | 
No.1 Jaksel Up.Bp.Sumartono 
Hp:085876116359/Bp. Asep 
Rahmat Hp:081809100166 


Dicari Front Desk / Resepsionis, 
Wanita,berpenampilan menarik, 
SMA,18-28thn,bs comp/bhs ing, 
kirim CV lengkap # pas foto ke: 
agustina@vidamuaythai.com 


Dicari Kasir & Waiters untuk 
penempatan. mall alam. sutra 
(tangerang) hub.0817 0571312 
email : operakopi@yahoo.com 


Dicari Kasir,Asisten,gunting,cu- 
di blaw,Makeup,Menipedi,cream 
bat,Pluit Allita Salon.6621842 


Dicari Kasir,Supir 25-35th Lmrn 
LkpbawaLsg Restoran L Gurame. 
Jl Pemuda No.77 Rawamangun 


Dicari KepSek swasta unggulan 
di tgr, sarat:S2, 45-55th, sgr 
krm (CV ke” alamat email: 
ypsmk.2012Ggmail.com 


Dicari Kurir Dan Sales Wanita, 
Kirim Cv Ke Louure Foto, Jl. 
Kemang Raya No 3-5, LG 5 


DICARI OPERATOR MESIN 
CNC,Pria Ilsn STM Mesin,brp- 
ngalaman 2 th. Kirim lamaran & 
CV ka : Pa Box 1148 3KB 11014 


Dicari Programmer VB,SAL 
Server & PHP MYSOL Bpglmn. 
Lmrn sms ke: 021-94904545 


Dicari Sales(L)/ADM/SPG/Wnt 
/Pengl 2 Th/Domisili Jakut CV 
Kirim Ke: hrd. kilayahoo.com 


Dicari Sgr Rspsion/Adm, W, 
max 27th D1-3, comp 4 internet. 
Lmrn Cempaka Biru 5, Rempos 
Jaksel 15012 


Dicari Staf Notaris,llsn SH,Frsh 
grd,kem Immn PO Box plus one 
pa ksbj ciputat15224a 


Dicari Staff Admin Fin, min D3, 
max 30th, Com # Acc # Pajak, 
teliti, jujur Lmrn: Cempaka Biru 
5 Rempoa Jkt 15412 


Dicari Supir & Kenek.Lmrn 
Antar:JI.RE Martadinata Komp. 
Permata Ancol C25,Jakut 14420 


Dicari Tehnisi Listrik yg 
mengerti mesin industri. Dtg 
langsung ke JlOtonom “Gang 
Masjid No.6, Cikupa , Tangerang 


Dicari Tutor Senior bimbel SMA 
utk pmbuatn CD bljrseLearning 
proy. Diknas hub 081380228883 


Dicari Wnta Max 27th,brpnmpin 
mnrik u/ Receptionist Ilsn SMA 
sdrit.Krm Imrn-Menteng Dental 
Clinic (Ruko Flourite FR 31 
Summarecon Gading Serpong) 


Dicari: 1)Chef, max.40th, kuasai 
masakan Indonesia,Saji Tata: 2) 
Room attd, Rest attd, FO. Jln. 
Cikini Raya No.32 Jakarta Pusat 


Dicari: Staff Accounting,min 
D3 Pria. 2.Staff Keuangan Wnt, 
min D3. 3.Sales Counter, Pria, 
min SMA, Lamaran ke” Jl.H, 
Samanhudi No.14-3 Jakpus 
Dirgantara Motor 


Dicari-Design Grafis/FA u,Prce 
takn (Mnguasai InD,Photshp, 
Illus) Hub:5845170/5868416 


Dicari:Orang Bagian Produksi yg 
berpengalaman& Ahli dibidang 
proses” produksi  chrome.Email 
ke: HRD(Gyoungcorporation.com 


Dicari:Profesional tangguh, adm 
Mlap.oprt,trucking,Spr — Trailler 
p/w max 30th,min sma,penal 
2th di,ekspedisi, shipping,bngkr 
(muat contdkrm bra,fisik siap 
Imbr,lok krj  priok,krm:PT.TAS, 
JlGorontalo III No.10, sungai 
bambu-tanjung priok / Email: 
hrdtas@gmail.com (dtg Isng) 


DicartStaf Import Fas KITE 

Utk/Garment Pakaian Eksport 
ika. Hub:Dewi1:68286619 

ou@yahoo.com 


Dicr Cmt/Makloon u/pkn wnt 
fashion/a.” 250-500pcs/art 
ongkos 7,5-20rb.Hub:PT yasindo 
hozapratama,danau sunter utr 
B36A/19,jakut,  021,293BA937- 
39, 081218992913 (pwilliam)/ 
email yasindoGindo.net.id 


Dicr Spr Sdn,37th,Sim A,pengal, 
domisili jakbar Imr Isg:kompl, 
Perkantoran kebon Jeruk megah. 
No.9h jl.Ry pejuangan Jkt 11530 


Dicr Ticketing & Tour Staff: 
Copyuriteri Web Designer, Lok 
Pejaten, JakSel. Hub: 
08161915333, email CV ke 
infoGamarcytour.com. 


DicrsGraphic Designer, Berpglm, 
Mnggunakn Photoshop / Corel 
Draw, Membuat Gif,After Effe 
ct,Kreatif,Penampilan Menarik, 
Trima Fresh Graduate,Gj Tnggi, 
CV: Jobs@exceltrade.co,id 021- 
30010444(ext.109) 


Dicr-Jommla ProgrammertIT),Br 
palm Beker Dan Jommla,Madu 
les/ Plug-ins/ templates.Penge 
tahuan Html,CSS,Java Script Gji 
lp: 30010494” ext.109 
bsGexceltrade.co.id 


Dicr:Staff HRD-Akunting-Sales- 
Staff Stok Brng-DataEntry syrt: 
IinSMA,Rin,Jjur,toko furnitur 
JIPramuka JakPus krmCV&foto 
ke PO BOX 3159 JKP 10031 


Distr.Obat & Alkes bth sgr bbrp 
Tenaga Adm penjualan, Syrt: 
Pria, Single, sehat, SMA/D3 
pglmn bid.pemasaran diutmkn 
Pny.Mtr sndri, Imm&CV.krm ke 
PO BOX A146/JKTM/JKT 12700 


Drafter Furniture, Pria max 
35th, Ahli Sketch tangan, 
mengerti teknik gambar mebel 
kayu. Basic autocad, Kirlm CV: 
carsersGaneka-meubel.com 


Drafter Interiorsars,CAD,SKP, 
3D, Pengalaman/ktr-BintaroHub 
087884852511 


RAFTER interior,mahirAc- 
ad3D Max.Imr via email ke 
lemo Interior@yahoo.com 


Drafter,Grphc — Dsgnr,Ace,Adm 
Pend. SMU/K-D3, dmsl Tangsel 
dsktr. Krm CV&Porto plg Imbt 
6-10-12 rekrutcks@gmail.com 


Drafter&Gudang,SMK/SMU,krm 
Elmetek,Duta Indah SauareBlok 
D11 Jl.Tik Gong Ry 15 Jkt11450 


Dsgnr interior (D3, cad, 3d, vr, 
p/W, dmsl jakbar)hub 58901524 
krm cv:bod@zaneinterior.com 


English tchrs needed for English 
Garden Course at Puri Indah Jak 
Bar, FKIP English is an adyanta 
«ge: For more info send CV to 
theenglishgarden@yahoo.co.id 

or call 021-58304170 58351521 


English Teacher Needed,Female, 
Single,21-30yrs, D3/S1, Training 
Provided. 021-6414345 


English Teacher: Female,full 
time,friendIy, Any background, 
Ino ckperiance ok, — training 
provided, Salary, Insurance 
Health “Allowanca, Incentive' 
Talenta English Courso, Kelapa 
Gading 4587-5063 


Estimator, Pria/Wnt, max 40th, 
STM/D3bngunan,mandiri,pglmn 
min2th. CVslamaran diemail ka: 
wismaindas@#gmail.com 


EVENTRIBBONS 
Event Jam tangan import terbru 
butuh cpt:Adm,staff prmo, koor. 
Lap, SMA-D3 Max 25th, Rahma: 
021-94101410 


Form Filling Part Time & Full 


ne Fresh Graduate / Retired 
Wicm 10jt-15jt”087881501639 


REELANCE Input Doc, 
Four 
1670110878 8349 1GP "ii 
F3 Typist,Urgent 


#10Jt-15J1/Doc,IRT/Senior 
citizen wIc”085210769518 


uru bhs Ingg,fulI/par time 
pglm/fresh grduate.dtglsg 
#CV ke:Jl Gjh Mada 112E 


Gama UI bth Akdmk,Adm,Mktg, 
Gr.Mtk,Fis,Kim,Akt D3-S1 Jl.Ry 
Pd Klp C7/12A,Jktm 91308500 


GM, Mgr, Sales perush fotografi 
& wedding syrt: pglmn & pny 
jaringan luas customer & 
rekanan ged & htI di Jkt, berjiwa 
pemimpin, komisi & bns tinggi 
lok.Jakpus 02192802025 


Graphie Designer,S1 Desain Gra 
fisipalm min 2th dibdgnya,me 
nguasai Photoshop, Frechand, 
Idesign/reatifpekerja keras 
Im Imrtcv keScorvindo,Jl. 
« ni Jeruk IV no.1 JakBar 11160 


Guru bimba (SLTA) 2.Akutansi 
(D3 akutansi) kirim CV Sms 
ke:021-99323784 atau email 
kerbimba,perintisGgmail.com 


Guru Mat/Fis/Kim, max.30th, 

Kurkim Inter, Utk Bimbel di 

PIK-Jakut, D3/S1 hrs-sesuai, CV 
hedsunny@gmall.com 


GURU MATEMATIKA 
Sd-Sma min D3/sma,Imr:m#mal 
ciputra LG2 unit 9,7 jkb 11470 


Head Operational,S1,Kepemim- 
pinan, Independent, Mengatur 
Team. pilyhrd9898Ggmail.com 


HR Mgr, Min S1, Pglm Min 2Tn, 
Kepemimpinan, Mngerti System 
Tenaga Krja,Kerja Team,Kmnktf 
soul.corporate@yahoo.com: 


Human Resources, Kalteng 
based, F/M, S1 Law/Psychology, 
fuent english, min. $ years in 
Mining,” send” CV to: 
hrdensburyGamail.com 


Int Kontraktorbth:Dafter 3Dmax 
Acc, &pengawas lap.CV&cnth gbr 
by email: rudi formOyahoo.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Interior Designer,S1/D3 Arsitek 
/ Dintr, peng.lth,CV Email ke 
hrd@dekorasiplus.com,max7hari 


Interpreter English - Indonesia 
Min S1, Exoerience,oralkuwrittan 
RpIOjt-Rp 15jt “ 061314716447 


Islamic school at meruya 
urgentiy  needs:Elementary 
Teacherand Therapist with gualif 
iTeacher :S1, enjoy working with 
children,comp literate.Therapist 
: D3/D2/ S1 Psy/PLB. Send CV 
to email : zoel hdyahoo.co.id 


Kami Mmbthkn bbrp level Super 
visor divisi sales,acc, cs.gaji 
tunjangan#bonus mnarik. Walk 
in intv 37298738,08129907989 


Kary tetap u/ Video editor, 
fotografer & des.grafis pglmn 
premiere&photoshop, bs shoot- 
ingkfoto utk Jkt & Pk.baru 
02141611332 / 02192802025 


Kasir, Waitress,Capt. ” Penamp 
Menarik Lmmm Lsg Ke Restoran 
Chunghae Sosan Jl Mahakam 
1/28 Ph 7208048 


Kepala Pabrik Koneksi min pglm 
Sth.Lmmm ke regency pen house 
Unit 1802 Tower B Jl-Juanda | 
No. Jakpus 10120 1.3500386 


Konsultan Konstruksi Bth Staff 
Tehnik Sgr Sipil&Elektrikal,51/ 
D3Uniw/ poltek,pgir/br Is,max 
30Th,Krm Lam/CV ke PT KSK, 
email kerkosprimaOsGyahoo. 
co.uk atau adi. gsOyahoo.com 


Kontraktor Bangunan bth:Pelak- 
sana Proyek,SIM,Pglm 3th.Krm 
CV&lmr:Graha cempaka mas bik 
B/32,Jl.Letjen Suprapto Jakpus 
10660/ adhidayafacbn.net.id 


Kontraktor bangunan di bekasi 
mencari:l.Drafterspglm di prsh 
jepang bs  autocad,archicad,3D 
2.AdM project:min D3 3.Koua- 
ngan:pgim min2th,phm pjk,min 
D3 Krm CV ke trysayGyahoo. 
com atau hub 0213473.0139 


Kontraktor Interior bth : Supir 
(SP),Sim A,SLTA,single,Mat.7, 
max.30th,Pnglmn,Mnguasai wil, 
Jkt,Domisili — Jak-Bar,Berminat: 
Hub.021-7077 1854 


Kontraktor Interior Bth:Project 
Arehitect/Pglmn: 10th Project 
supervisor/SMK-kayu estimator 


/Ars-Int- Furniture teknisi listrik 
(Arus Kuat) Senior Marketing/ 


Int-F'tura AdmPerkantoran/wnt 
palm 10th,domsi:Tngrg/ Jakt 

Lmr & foto kem ke: 
Wijaya B-49/10 « Tangara 


Kontraktor Sipil Bth: 1.Adm, 
P/W, Min D3 Adm/Akun,Pglm 
ITh bs. komptrs 2.Estimator, 
P/W,Min D3 SpI/Ars,Pglm 1th 
Bs Autocad, T:88386999/Email: 
thepygmalionGyahoo.com 


Kpl Operator Dgtl Print & Adv di 
PIK. Gaji Menarik. SMS rwyt 
hdp ke 083893267397 


Kurir / Delivery Man, Jakarta, 
SIM C 4 motor Pribadi. CV 4 gaji 
kirim ke: Kav DKI Blok 2 no.14, 
Meruya Utara Jakbar 11620 


Kurir Barang SMA max30th CV 
PT,Alistor Jaya Mandiri JI.Maja- 
pahit No.18-20 Komp.Majapahit 
Permai Blok.B-113 Harmoni JP 


Lawfirm needs PR,female,single 
Max 30th, SH, CV Send to 
Email: profito. ardo@yahoo.com 


Low Mndsk!! Plus kuliah gratis 
s/d sarjana.Pss:Adm,Recept, 
Gdng,Ka.Cbng.P/W,min.SMU/K 
sdrjt.Lmrn Isg:Jl.Kamal Taman 
Palem Lestari Ruko Fantasi Y.26 
(dekat | KFT) Cengkareng, 
Pkt:09-Lewib.TIp:021-70576736 


Messenger,Pria,max30th,Sim C, 
Doms Jakpus.Lmrn Lgkp email: 
Jenawisr@centrin.net.id 


Mitra Bank mencari : 1. Kurir / 
Surveyor 2, Administrasi, SMA, 
Jujur, 1) py motor. 2) Kuasai 
komp. Lmrn : PT. Bintang HMP 
Puri Niaga 2 Blok J1-3C, Puri 
Kencana, Jkt 11610 atau email : 
Imrnbhmp@gmail.com 


Need Electric Engineer,expe- 
rlenced, apply to Jl.Kembangan 
utama Blok E6 No. 31C Taman 
Permata Buana Jakbar 


Noed Eng Teachers S1 for elerme 
ntary, recaptionist, oxp 1 year 
CV send: to Pmcpl GMDB School 
JIJombang Ry 89, Ciputat Tgr 


Need Female for : 1.Accounting 
2.Ticketing Int'1 & Dom Max 30 
yrs Min 2yrs Exp, Kelapa Gading 
Area, Telp: 021-32055367, Send 
CV to: timstravel1Ggmail.com 


Office Klp Gdg Spcl fmale Need 
Senior & junior Acctg & Finance, 
Mktg,Sales,Secrtry, Export Staff 
Exo2-3Yrs,Good Engsattch foto, 
danoraagroprimapt@gmail.com 


Oprt Produksi (P) min STM 
mesin/listrik, Acc P/W Min 
D3-SI, Pglm min 1 th(Ms 
Office),Krm CV ke Villa Kapuk 
Mas | Blok A2 No.8 Jakut 11160 


Pabrik Pistk Injection di Cikupa 
Cari Sar: LIT Penglm,Mengerti 
Jaringan & Aplikasi Software, 
2Adm Prod Palm 3Th: 3. 3ora 
SPv Prod palm Zi, Afatory 
Manager Palm STh: 5:0C Palm 
Naa: 0017710062” 


Pabrik Tangerang, Bth Chief Fin 
&Accwnt,pglm min3th,S1, max 
30th.CV: applyamw@gmail.com 


Pita Data Entry 


Ktrz3.5Jt/week.Ago 30-59 
for p.time”085782103300 


Perawat wnt &Beautician single 
palm tdk perlu utklinikKcantikan 
Ilsn min SMK:3503338/6252560 


Persh Alkes Bth Tehnisi Pria, 
STM sal jrs,max 35 th.Dtg Isa 
ke:Jl.Kelapa Mybrida Tor RB-8 
no.il A-B, Ph :45876094 / 
yanuarchrist96@yahoo.com 


Persh bergerakbidangMerchandi 
se&Promosi MembthkanAsisten 
Warketing Wanita PendS1,usia 
max35th,Dom-Jaktim/berpslmn 
/Penampilan Mnrik.Lmrn Email: 
tulip hrdGcbn.net.id/ Ph: O21 
2092281,dgn Bu Surya 


Pershn Furniture Bth: Teknisi 
(P'was Lapangan) 2.Bag.Gudang 
3.Marketing Executive 4.Main- 
tenanca, Syarat:Pria (1,2,4),Pria 
/WanitaG3),Min:STMC,49,SMA 
/STM(2),Min.03(3), Maks.35th, 
ditmotkn di Cilodong, Cibinong 
/A), di Sunter (1,3), Palmn 
dibidangnya, Kem ' Lmmm ke 
Rukan Nirwana Sunter Asri Thp 
3 Blok J2/28 Jakut 


Personal Assistant (BOD), F/M 
good expycreative,overseas grad 
Wicm,15jt-20it “08521076 9549 


Personal Assistant Managing 
Director, Male, Min S1, Max 30, 
Ing,Comp. Send CVs' Photo : 
iobs@wiyonolaw.com 


Perush Aces MbI bth:LAce(W), 
D3 max30th,2.Salesman,pglmn, 
SMA.Lmm krm: Krekot Dalam 
Blok in0.14 Jak-Pus “3 


Perush yg bergerak dibid.Logam 
Membthkn bbrp krywn Sbb:2ora 
Staff Acc,20rg Staff Mrktg,2org 
Staff Adnin.Bw Lmrn Lasg ke: 
CVWWijaya Makmur Sentosa LTC 
Glodok,Lti SB. Blok B17-19 
JI.Hayam Wuruk/127 JKB11180 


Pnghslan Terbaik!Dicr Senior Te 
lemrktg/Customer Service, Wnt, 

Brpglm 2th.Krmkan Srt” Lmn 
Anda (diketik)Lessons For Lifa 
Training Center,Plaza Permata 
t,11,1107JI.MH.ThamrinKav.57 
Jkt 10350.Paling Lmbt 3 Okt'12 


Preschool need teacher,fluently 
in english,creative,love children. 
tumble tots in grand ITC Prmta 
hjau,Ground  floorblockD,west 
9ate.53664281 


PreschoolTeacher fluentEnglish, 
Driver not smoking,Slry & CV to: 
hrdschool.cibuburGyahoo.com 


Product Manager,MinSLdisiplin 
Cekatan, Inovatif & Kreatif.Me- 
nguasai System&Materi Produk 
silvianajodhie@ymall.com 


Prsh Beverages Bth:1)Sales Mo 
toris,pny mtr (Gp.tuni Insentif), 
Wil-Jabodetabek, 2)Staf Acentg 
(W), 3)Staf HRDCW), A)Sekre- 
taris (W), Masing2 Max.30thn. 
Lmrn ke POBOx 364/TNG 15001. 


Pesh di JakBar,Bth Sekretaris & 
Staf Keuangan/ Wat, Min. D3, 
Palm min.3th. Krm CUsfoto ke' 
asiacapstone@gmail.com 


Prsh Konstruksi bth krywn/ti 
Utk posisi:lsite spv (mngrti 
CME), 2.ACC (L/P). Usia 22- 30 
th. Krm CV ke: PT, AlifTeknik 
Semesta Jl Cipinang Cempedak | 
No. 46A Jaktim 


Prsh Kontraktor bth Bag.Acctg 
"KeugPelaksana, Pria,bs admin, 
pglmn.Lmrn ke:PT GSEWisma 
Pondok Indah Tower 1. 1208- 
09, JI.Sultan Iskandar Muda 


Prshaan Import & Pabrik yg sdg 
brkmbg crsAcc,Adm Sales Mngr, 
Sales&Teknisi, SLTA/SMEA/03 
/SI, sesuai bid msg?, max.35th, 
jisrin,ulet,lokasi krj: Tagal Alur, 
Lmrn krm: Taman Surya 3 Blok. 
GA No.20 Cengkareng, Jak-Bar 


Prshn baru prodksi sensor temp 
ratur 4 Wnt Max 30Th Dibidang 
Produksi SD/SMP/SMA/ SMK 
Po Box 1420/JKB 11014 


Prshn. Distributor (Konsemer 
Goods)Mbthkn 1.Manager, SPV 
& Staf Fin Acc 2.Sales SPV Ket 
162P/W Min DI-S1 Bisa 
Microsoft Office, Pengalaman 
Ithn, Dtg Lgs ke PD Subur 
Alamat JliPangkalan Batu 2 
No.16 Kd Halang Bogor. Up Ibu 
Yuli Tal 27 Sept 12 Hari Kamis 
Jam 09.00 


Prshn frnitur mmbthkn:Drafter 
/3D Ils arsitek/sipil,supir,Adm, 
gaji,bonus.Hrd:David 41459964 
/E: tarmaityaliono@yahoo.com 


Prshn Impor dan ekspor di PIK- 
Jakut Bth Staf Bag. Impor dn 
syrt: P/W max. 30 thn, min 
D3/S1, Bhs inggris min pasif, 
Bs, microsoft excel dan word, 
Pgimn min 1th Cv kirim ke 
email: hrd.truly@gmail.com 


Prshn Industry membthkan sgr: 
LAdmin Export (Inggris) 2. 
Acctng (03/51) 3.Admin (SMU) 
berpgim dibdgnya,ditmptkan di 
Tangerang CL) Jakbar (263), 
Krm ke PO BOX 1491 JKT 10014 


Prshn Industry membthkan sgr: 
1Teknik Mesin(Min D3& Kuasai 
PutoCad) 2.STM Mesin 3.Mana- 
jement (min S1) 4.Ahli Listrik 
/Arus Listrik lemah (min D3) 
Berpalm dibdgnya,ditmptkan di 
Tgr.Krm:Po Box 1491 Jkt 10014 


Prshn Restoran & Catering bth: 
Junior MarketingCJujur&komuni 
katifkuasai  kompsinternot,sa- 
nggup bkrja keliling): Captain, 
Cashier,Waiter/ss,Security.Krm 
Lmrn ke:HRD, JI.Panglima Polim 
X No,7 Kebayoran Baru Jaksel 


Prush.bdg Lem JakBar bth bbrp 
SalasmanPria,max.30th,min.D3, 
menarik,komunikatifdpt krijsma 
dgn teamGtagj bs compsim 
A/Cmotor sdri,siap luarkota,jir, 
rajindisiplin,dadikasiSloyal. CV& 
Imrn Ikp:Po Box 2808 JKP 10028 


Public Relations,Cust Care,Max. 
35Th,Min D3,gd looking,08 
371027 / daynaiind@gmail.com 


Receptionist (kodeRCP):Pria,23- 
27thsblm. menikah,dom.Jakarta 
dskt.minSMA,seht,jirulet, shift 
siang - malam Immenostip, ke 
PO.BOX 4677 JKTM 12700 


Rest sdg berkembang membth 
kan — sgrKapten,kasir,waiter, 
bartendercook,cook — Dimsum, 
diswasher P/W,walk intrvw s/d 
sabtu 6/10/2012 jam 14.00 s.d 
17.00 Dimsum Inc.Psr Festival, 
HR.Rasuna Said kav C221 
L607,Jak-Sel hub.52960588 


Restaurant Chinese terkenal 
Bth pt Koki, Cuttar, Steamer 
Bartendar, Dishwaser, Waitor/ 
tres, Cleaning service, CV lakap 
kim'J-Batu Tulis Raya37,akpus 
Tek: 021.31718320 / Email: yen 
indonesiaGhotmail.com, Up. HRD 


Resto berkemb Bth Sgr Training 
Mngr, Resto Mngr, SPV, Ass. 
Arsitek, Palm 2th. Krm CV: 
panenrayabersama@iyahoo,com 


Resto bth Cool,Helper,Waiter, 
Barista. Sma/Smk tata boga, 
18-27th, Jinrindsplnkom cv 
dtg: Ruko BIBGJI.karang tengah 
raya no.80, Lb Bulus JKT 12440 


Resto Kopitiam Tan membthkn: 
Waiter/waiters, kasir, barista, 
cleaning service / OB, admin. 
Penempatan SCBD Sudirman, 
pria/wanita usia max 35th. Krm 
CV ke PO BOX 115 CNR 16514 
hrdfibiko-group.com 


RestoChinese bth sgr Koki/Chef 
Diut.Chinese, Expert. Rumah 
Makan 15 Jl.Tanjung Duren raya 
No15.T: 0878 8419 7236 


Resto&Laundry Bth Cook-Wait- 
r/S-SPV-Adm-Checker-tkg,Cuc 
-0B-Sopir“Bintaro-331 33351: 


Restoran yg sdg berkembang 
pesat mmbthkn cpt: SPV pengi 
8th, maks 35th, min D3, 
Captain, pengl min 2th, maks 
30th, Waiter/ress & Cook pengl 
min Ith, maks 35th. Lmmn ke: 
Graha Enka Deli Lt.1 (Pengelola) 
Jl Wr. Buncit Raya No.12 
Jak-Sel 12760 / email: 
zahra 2503Gyahoo.com maks 1 
minggu stlh iklan terbit 


Retail sepeda butuh:Headstore, 
minD3,2th pglmn dibidang retail 
SPB/teknisi,mi 

SPB/tekni 
Tirta, Jl.Puri Kencana Blok L6 no 
88J, Kembangan Jakarta 11610 


Rumah Prod mcr:Mrkt,Adm,SPG 
pnmp.menarik, walk intrvw GD. 
Pembina Graha Lt.3 R.324 Jl.DI. 
Panjaitan No.45 Jkt Ph:8516801 


S.room mtr bthAdm,Countr(W) 
Sales(P),32th,SMA,gapoktinsn- 
tif.CVke:GunungSahari43Jakpus 


Salesman,max36th,Kend.Sndri, 
Sim C,Pglmn Sparts AC Mbl,Me- 
kanik&Staf Adm Bengkel,Pria, 
max30th,SMK,bsComp:Staf Acc 
SMK Akun,bs Comp.Lmr kem Jl. 
KH,Hasyim Ashari No.41A Jkt 


School in Plvit Look For Bimbel 
Teacher/Bimbel SPV/Preschool 
SPV/Mrktg/HRD/PR/Ass.Teac- 
her,Exp,Fluent Eng,Foreign grad 
Prfd. hrdsekolahtayahoo.co.id 


Security,Pny sertifikat.CV, foto, 
Tazah, SKCK,KK ke JI.Muria | no. 
25 Jaksel/ citushrd@yahoo.com 


ServerKasirAkuntg dtgisgsenin 
24sepjm9wismaGandaria JlGan 
daria3 n07-8jks085779092544 


Showroom Furniture: Butuh 
Bus.Development — Executive, 
Accounting” Wanita/Pria,max. 
38th,SLTA/03 lancar Computer 
Komunikatif & Team WorktPria, 
pny Motor&sim C) CV lakp Krm 
/ fax 1 5561582 / Taman Palem 
Lestari Blok C5 No 37,Jkt 11730 
/ E mariaGgfindonesia.com 


SPG DAN SPB MUDA 
Komunikatif dan menarik.Fee 
350-600rb/mggu Up Martin 
021-99668896, 021-32229391 


Spv,Kasir,admin stok,Barista u/ 
kerja di Kafe mall Jkt Pusat, 
Bar,Sel.Pengalaman min Lth di 
Resto.Gj menarik.0817721180 


Staff DockFinance Wnt Peng 
Min.lth di Forwarding / EMKL 
CV. iwan. s@lbs-logistics.com 


Staff Operator PIBKPEB (EDI) 
brpalmW/P Max 40th,bs meng 
operasikangmembuat PIB& PEB 
(EDI)mngrti Binggris.CV ka 
emali:hrdddgamaiogistics.com 


Supir Pribadi brpglmn biasa bw 
mbl matik Alphard,jujur, ceka- 
tanjtau jalanjumur' min 25th, 
max SOth,gaji mork.Lmr SKCK 
ke Fuse Interior Jl,Radio Dalam 
Raya 124 KRI Macan Kumbang 


Surveyor ke Rumah/Kantor 
Calon Nasabah Bank. Punya 
Motor, ESIA, Ditraii 
Lengkap Ke HrGrm: 


Team Education Management, 
kepala proyek Univ,rektordosen 
,part/full,min.S2, cv, ijazah, ter- 
cpt ke project. univ(dymail.com 


Teknisi, Syrt: Srtfkt Akademi 
Elektro Medik. Krm: JI.Dermaga 
/ RK D, Sawit Center/ BE Jktm, 
hrdzi.lasersolutionGgmall.com 


Telemrkt wnt SMK/D3 max 
25th Imr krm ke Komp Royal 
Sunter Blok A-21 JlDanau 
Sunter Selatan Jakut 14350/ 
email hrd.artguestyahoo.com 


Tk Alat Musik & OR yg sdg ber 
kembang bth sgr Store Mgr &Ka 
Gudang,Po Box 1086 JKU 14010 


TK Montessori di Bintaro cari 
Guru kIs.wnt,51,Min Panglaman 
2th Hub:087781092858 


Tng  EyeBrowWaring,Shaping 
Wnt,Pglm dom Jkbar.08180792 
0579 riany..martina@yahoo.com 


Tng Patisserie sgr u/ kantin 
sklh Intl, snn-Jmt 5.30-14.30, 
pria,smktata boga.08176015922 


Tng Sales TO Consumer Goods 
Brg laku.Lmrn Kirim ke Jl.Agung 
Barat | Blok A No.29,Sunter,JU. 


TokoBuku Islam.MalAmbasador, 
Kasir, Wanita, Jujur, Max 
26th,CViindrlaniLLGyahoo.com 


Training Safety Officer for Ship 
ping company Oualification,Flue 
ent in English, Both Written & 
Spoken min D3 ar S1 but will be 
an Advantage Willing to Travel 
please Submit Your CV and Appl 
ication to wirat n.web.id or 
iwan@titian.web.id — PT.Titian 
Bahtera Segara Jl,Enggano 40 D 
Tg. Priok JU 021. 43933207 (9) 


Translater Mandarin Overseas 
grad wicm,good Mandarin Oral 
Written 18-20jt 081584075164 


Travel Agent bth bag Tour & 
Hotel Wnt.CV krm ke Po Box 
2619 Jkt 10026 kode Travel 


Travel Agent bth sgr 1.Adm, 
Wanita min. 20th bs Komp, 
2Tcktng, | pglm — menguasai 
Abacus, 3.Mesenger CP) mpy 
Kend sdr & tau wil Jkt. Krm 
Rukan Gading Bukit Indah Blok 
H No.2 Lt.4, Klp Gdg Jakut 


Tukang Pola berpengalmn (max 
4Sth)u/garment kemejakcalana 
sms data2-081586231333 


UrgentiPastry Chef, SMK/ 
SMIP, Lk Max27 Pglm 2th dom 
sek, Karawaci-Tar, Lmmm / CV: 
yoedhantarinoviatigmail.com 


Urgently Reguired Japanese 
Teachers,D3/S1/52 Japanese 
Literature/Any Major from 
reputable institutions,Living in 
Japan Experience will be advan- 
tage.Kindly send your datail CV 
to: recruitmentilttdyahoo.co.id 


Walk In Interview - Butuh 
Banyak SPG, KSR, Purchasing 
Staff, Ass Mar Outlet FKB, 
Jakarta Pus & Sel, pengalaman 
min 1 tahun, max.29, Gaji « 
Bonus, Senin & Selasa (24425 
Sept12): 10930) 1161100) 
INC13.00) IV (1500). Bawa 
lamaran lengkap. Jl Gn Sahari 2 
No AS-A7, CP: Lia(98077821) 
Eihrdsnackzonefayahoo.com 


Walk intrew bth SE:P/W,Min. 
2ith,min.D3,Pnpln Mnrk,relasi 
luas,Palm Mrktg Property 1th, 
Fas.Gaji,kinsi,Tasl di Bekasi, 
Ckrg & Krwg. Hub.085882140398 


Wanita utk guru mandarin & ing 
gris Asist Gr bimbel (min SLTA) 
Ph:02199898829/089639777888 


Wik Intrv Barista, Waters/Staf 
Cooking, Cashier u/ Coffee Shop 
di Jkt Sel, Antipodean Cafa 
JllKemang Selatan 1 Kompleks 
Hero Kemang 


some keuangan 


Acc, Wnt, Min. D3, Pengalaman, 
bisa comp,via pos,Kenari baru 
lantai 4 5419, Salemba-Jakpus 


AccW Max 28thn,D3/S1 Akun 
tansi,Pnglmn min2thn,dom Tgr, 
@mail:loker2012@gmail.com 


'AceWnt. CV: JI.Manggis 1 No.5 
Tanjung Duren, JakBar 11470 / 
Email: hrdbfsssyahoo.com 


@uitmentGyahoo.com.max “1 
minggu setelah iklan terbit 


“Accounting D3 Bs Pajak Pglmn 


3th u/ bengkel di Kembang 
jan Jak-Bar 0813 8509 5175 


Accounting, D3/SI,Max 24 th, 
bs Komputer Lamaran Lsg ke : 
Murigo, Komp. Multiguna Blok F 
No.23 A Serpong,Tangerang, 
Telp. 5397865/ 081310629464 


'Accounting,P/W,D3/S1 Acc, 
palm 2th” dibidnya,dmsl Tar. 
Lmm ke: Jlilio Baru ( bourag ) 
n0-10 Batu Ceper Tor 15122 


Accounting,wnta,single,S1,Min 
Palm 2th.PT Artha Mulia Tri- 
jaya,JI.Gunung Sahari XII No12 
Blok B1 Komp.Gunung Sahari 
Magah Jak-Pus 10720, Email 
personaliagarthatrijaya.com 


Acctg min SMIK Akuntansi, Wnt, 
Kirim Lmmm ke Jl.Danau Sunter 
Utara, Rukan Sunter Permai 
Blok 8 No.6.Telp:021-6525939. 


'Acctgbs Pajak,Pglmn min 3th. 
Lmrn JlJemb 3 Brt,Komp,Per- 
gudangan Plvit blk B No.3 Jakut 


Acctg/Admin,Min D3,Wnt,Lmrt 
Foto Krm Ke DHY,Menara Kadin 
Ind, Lt.27 JI.HR Rasuna Said 
Blok X-5 Kav.2-3 Jakarta 12950 


'Acetng&Admin.krm CV,foto, dok 
terkait ke citushrd@yahoo.com 
fresh graduate welcome 


Adm 1 Wntuusia #18thn,lIsn 
SMP/SMEA/SMA, Disiplin & jir, 
Tinggal di Sunter,Pademangan, 
G.Sahari,Kemayoran, Lmrn ke 
PO BOX 1539 Jakpus 10710 
Lamaran tidak dikembalikan 


DM Dt Input(P/F Time)bs 
Ao wlc mind 
dt,43it cash081219790223 


Adm exp,bs Inggr,ulet,rajin,min. 
D3,wil,ikt-brt/tgr, fax.6692517, 
email: hrd,funisia@yahoo.com 


Adm Keu(W)D3/SI,Max35Th, 
MsOffice,JJr,T9gJwb,Dom,Jakut: 
Lmr Erlamarankyw@grmall.com 


Adm Mkt & Mt Exctve/Project 
Kom Menarik, Ruko Pelangi F/10 
Tmn Palem-Cengkareng(11730) 


Adm Staf.Lsg Interview, wnt br 
Ils SMA/K u/ Lippo Krwc & Ga- 
ding Serpong Ph:021-9258042/ 


Adm umum PT/FT 24th,kmnktf 
D3 gdlook::5jt:FT,.-500rb/day:PT 
sms nama,posisi 082110312188 


Adm wnt sgle,max26th u:klinik 
Kecantikan:Tanah Abang 2/106 
PIx3508330-6252560-7262077 


Adm, wanita, dom: Karawaci & 
sktr, max 32 th, SMK/sdrit, 
5533853 / 37109236 


Adm, wanita, min SMA, MS 
Office, bisa inggris, lokasi klp 
9d, cv ke cumgturGgmail.com 


Adm, wnt, max25, single, min 
SMA, computer, imr Ikp kem ka 
PO.BOX6040 JKSGN 12120 
Jaksel 


Adm,Pria/wnt,min SMA,pnglmn 
bisa comp,via pos, Kenari baru 
lantai 4 5419, Salemba-Jakpus 


Adm,W, Min.SMK AK/D3,teliti 
Bs Ms.Off&Adoba diutmkan.CV 
Jl.Panjang 88C, Kedoya 11520 


Adm,wnt,Dom sktr Jl Bulevar 
Arta Gdg Ruko Gading Kirana, 
8B10/51Klp Gdig Jakut 14240 


Adm. Wnt Comp,Pglm,Bs.Ing.CV: 
Menara Era Lt.10-02 Senen Ry 
135-137 Edmitra@padific.net,id 


Adm/Staf Kew.wnt min SMU,bs 
komp,max 30 th Hub:64701960 
/ supportinasco-medlab.com 


Admin min.D3 max.30th.tinggal 
area Klp Gading,email: hery.. 
kartadinata.corn/ 02192823311 


Admin Support,Pria/Wnt,max. 
35th min.D3, inggris | pasif, 
dom.sktr Sunter: Gaji ttp yg 
mark 9g memenuhi syarat. 
Send CV:JI.Agung Karya V blok 
8 No.7 Str Pdmro,Jakut 14340 


Admin, wnt, min SMA/SMK, 
bisa acctg, teliti, Krm CV#foto 
ke PT, Promatta Abadi, Jl. 
Bungur Besar 1458, Jkt 10160 


Admin/Accountgadm/dataentry 
W/Persh (marmer/granit) pglmn 
2th,minD2,bisa komptr.Kirim:JI, 
Meruya Ilir Raya no.82F Jal 
11620, E : sa.hrdGhotmail.com 


AdmWnt,minSMU,CV:Komp Per 
Gdgn mutiara kosambi II blok 
6/9 Bandara, 02198870344 


'Aktn Publik / Konsultan Pajak 
Bth Senior Auditor,Staf Acct 
SPik.Palmn KAP or Fresh. CV 
Kirim ke : pangki@cbn.net.id 


Bth 8 wnt u/Admin/Kasir di 
i Syrte 


mea, max : 
debat -200/081932000878. 
email: intisoft..hidyahoo.com 


Bth acc D3/S1 fresh graduate 
pglmn 1-2 th, max 27 th,single: 
kirim via email : bam motorg 
yahoo.co.id atau jalan bojong ry 
n0 124 rawa buaya ckrg jkb 


Bth Acctg Ilsn S1 pglm min.2th 
Adm Ilsn min,D8 pglmn min.2th 
Pajak Ilsn min.S1tBrevet A58 
pnalmn Lok. Kir PT.MRD Taman 
Palem Lestari,Ruko Galaxy Blok 
335/36 Cengkareng Jkt Barat 


Bth Adm Marketing Wnt SMK/ 
sdrit max26th pglmith dtg Isg 
ke PT Agro Tunas Tehnik JlRaya 
Gamprit No 43/78 Jatiwaringin 
Pdk Gede 93338795/98266323. 


Bth Adm Mikt & Stock CW, mi 
SMA,max.27th,pglmn Ath):Hub. 
021-42886188. Krm CV ke Kepu 
Selatan No.32 Jakpus 10620 


Bth Adm Wanita,Bs Komputer, 
Pglmn.Lmrn ke JlJembatan 3 
No.8E (Sblh Travel Hawai) 


Bth Admin (W),Usia max.28thn, 
Min. D3 (Lmprkn Transkip Nilai) 
Pnglaman min-Lthn,Dom.Jakbar 
Kirim Lamaran, CV Lengkap 4 
Foto ke andinarachmawatil1 
Gyahoo.com 


Bth Cpt! Staff Accounting,Wnt, 
Min SMEA, Max. 30thn, Pglmn 
min 3 thn. Pnwrn Menarik. Krm 
CV: Jl.Danau Sunter Utara Blok 
BIB No.10, atau email ke: 
aldika.sunter@yahoo.com 


Bth kasir Wnt(Finance Staff) 
pglm dom.jakut,Cv,ljasah,foto& 
telp Krm:Ruko Prima Sunter Blk 
87 Jl.Danau Sunter Utara Jakut 


Bth krywati,18-28th.Bag.stock& 
Adm pglm min2th.Lmrn dibawa 
lgs ke:Komp. DHI blok LL No.21 


Bth Sales Adm,Wnt Max 26, 
Sgle, Min. SMA/D3, Pnalmn 
1-2th, Bsa Kom,Dom Jakbar, CV 
Krm Ke Mutiara Taman Palem 
Blok C6 No 51 Jkt 11730. 


Bth Sar Accta, Wanita, Min S1, 
Palmn utk Adm Gudang Kom- 
peksi Toko, Lmrn ke: JI.Rawa 
Selatan Buntu 28-29 RE.0A Rw. 
07 Kel. Kampung Rawa Jakpus 
0818184849 


Bth Sgr ADM laki?/Wnt Usia 20 
-30th Bs Komputer Diutamakan 
Laki? Walking Interview tgl 25 
Sept "12 Jam 10 pagi - 2 siang 
JIPulogadung | Raya No.28 
Kawasan Industri Pulogadung 

Bth sgr Adm, W, SMEA/D3 
Es.Komp, Ngotik,JI,DaanMgt119 
Komp.Aldiron BIKE no.19, Jakbar 


Bth sgr Adm.Gudang,Pria max 


25thn, min.SMA: bisa admin: 
pglmn min, Ithn & terbuka u/ 
Fresh Graduata, Lmmm ke 


recrult.sinoled@igmail.com 


Bth sgr Admin minSMA,bs kom- 
puter.Lmr kirim:Rukan Gading 
Bukit Indah SB15 Kelapa Gading 


Bth Sgr Akunting Staff, 
max25th, D1/03, minlth, nilais 
menguasai prog. akurat, E: 
ast.hrd@gmail,com, T:7399648 


Bth sgr Staff Acct,Wnt,Max 
30th SMA/SMK/D3. Akuntat 
Lmr Ikp dtg Isg ke Jl.Kelinci 
Raya No.62 Psr Baru Jakpus 


Bth sgr: Accta (51), Palmn min 


Jth,CV ke Tun Palem Lestari 
Ruko Galaxi Bluk K 38 Jak Bar / 
Mub:021-55959709 7 JKN 


Hasyim Ashari No.20 Cipondoh 
Tangerang / via Email 
prima. solusificbn.net.id 


Bth sgr: Adm Produksi, Wnt, D3, 
Palm dpercetakn min2th, Jl.Raya 
Prancis n0.68 bik GIL Dadap Tar 
15125/ gendai.msGgmal.com 


Bth sgr: Bbrp org tng Adm, Wnt, 
max,28th, SMEA/D3 sekretaris, 
single,rajin,ulet, trampil & cakap 
dim tugas, pglmn min 2th. Krm 
email: wismaindasGgmall.com 


Bth Sgr: Staff Acc, Wnt, single, 
min.SMEA,pglm min 2th,kuasai 
Excel, Dom TGR. Krm CV via pos: 
Jl. Mentawai 28, Tmn Singosari, 
Lippo KrweTangerang 15811. 


Bth Sgr:l.Acc SPV,S1/Max 35Th 
2.Staf Acctg,D3/SI: 3.Staf Adm 
SMK/D3/S1,Max 27Th.Krm CV/ 
Dtg Lsg ke CCK,Kedoya Center 
B768, Jl.Pejuangan 1 JakBar 


Bth sgr-AdminWnt,min SMA 


bgs dim Matematika,jujur,teliti. 
Krm CV ka PO BOX JAF88 JKB 
11000, 


Bth Sgr-SMK,Acc Staff. CV, foto 
ke : gad, consultingGyahoo.com 
Rk Daan Mogot Baru, Jl.Tampak 
Siring Blok KJB No,3A Kalideres 


Bth sgrAdm,Wnt,max26th SMK 
/sdrit,kuasai Word, Excel& Email 
Pglmn Ith.Krm Lmrn Jl.Hayam 
Wuruk No.127 Gedung LTC 
UTUG Blok A2 No.19 Jkt 11180 


Bth Staf Adm min SLTA Bisa 
Comp. Lmrn kem : PO Box 1175 
JakPus 10011 


Bth Staff Admpbisa acaurate, 
Pglm,Tggal Jakbar & Jakut.CV 
Ke Pergudangan Elang Laut 
61/35 PIK Jakut.081316102087 
lautanmasGhotmail.com 


Bth Staff Admin:Wnt,Min.SMK, 
max25th,Dom.Pademangan/dsk 
Telp:92972371/91319575,PoBox 
2682 JKP 10026 


Bth Wanita untuk Adminstrasi 
Oprasional, kirim ke Jl.Akses 
Marunda No. 63 Semper Timur, 


Bth: Acc/Adm/Sales Off, P/W, 
max.25th, min SLTA/D3. Lmr tls 
tynfoto: PoBox 2784 Jkt 10001 


Bth: ADM ktnr, W, Max 30th, 
SMK Akun, pnglmn Min 2th, 
Teliti,cpt bljr,PO BOX 1481/JKB 
11014,Code:ADM 


Bth: Adm, wnt, max25th, pglm, 
gsit,ulet,minSMK/SMA.Krm.PT. 
Indotrac Cargo Perkasa Jl.Buntu 
No.27A Keb Lama Jks 12220 


Bth:1)Spv Acet(W),2)Adm(W) 
Lmrn Ikp via pos JL.P.Jayakarta 
Komp 46 blok A no.7 Jkt 10730 


Bth:Acc Min D3,Bs Comp,Pglmn 
Lmr PT.Mitra Kharisma Texindo. 
RK Harco MG 2 Blok J/8 Jakpus 


Bth:Adm/Ace,min.D3/SI,single, 
max.25th,mahir Ms.Office.Lmrn 
kirim: PO BOX 1500/JKB 11015 


Butuh : Accounting """ Min.D3 
Lmrn ke: JlTeuku Nyak Arif 10 
Rk Simprug Gallery Bik G,Jaksal 
0856.9793.6922 1 021-68366888 


Cepat: Accounting S1/D3/SMK 
wanita” max35 CV email 
tmyhrd@yahoo.com domisili PIK 
Kapuk Palem Cengkareng Pluit 


CR Adm Min SMA, bw CV Lsng 
ke PD Sumber Bangunan Jl Raya 
Serang KM 12,5 Bitung Tgr 


&r Adm,Fin,Acc,max30th,Single, 
SMU,Wnt/Pria KrmJl.Plvit Raya 
Komp.121 Blok 82 No.10 Jakut 


(Cr Ak/perpajakn mn.d3 hub:kKP 
Mustofa&Rekan. Pemuda Ry/M3 
Ksekneg,P.adg.JT: 3388 3210 


Cr sgr-Staff Admin Pembukuan, 
Keuangan,Logistic syrt:SMEA/ 
D3/Sdrjt,Max 30th,menguasai 
Ms.Officeulet, jujur & bisa 
bekerja dlm team.Penempatan 
di Ktr Jk/BSD.CV Via Email: 
hrd.mro@gmail.com / Krm ka Jl. 
Kaji No.18 Jakpus 10130 Plg 
Imbt 1mg stih Iklan Terbit 


Cr Wnt Admin Acc,min SMA/ 
SMEA,max 25th.Krm ke Komp, 
Sentra Industri Terpadu D1 No. 
1-3,Elang Laut-Pik,Jakut 14470 


Dbthkan Admin, SMA, umur 
max 28th, tinggal disekitr tanah 
abang,berminat hub0811824278 


Dbthkan: Acc Wanita,SMK,Max. 
23 Tahun.Jl.Duri Kosambi Raya 
3-G Cengkareng. Ph:5401 521 


Dbthkn Adm wnita max 30th, 
Incr ms.Offc,b3/Smk sdrjtilmrn 
krm via. mng.indonesiaGgmail. 
com/ tIp:021.565.5377 


Dbthkn o/prushn asrnsi u/tnga 
kj Admin, Call Center & Data 
Entry (D3/S1),Max.25 Thn, Lsg 
Intvw ke PT.Accenta,Gd."Patra 
Jasa"JIGatot Subroto, 529014 
32,52900277,hrd@accenta.co.id 


Dcari Bag Keuangan(Wnt) max 
30th,Doms: Sktr Sunter-JakUt 
&Kuasai Komptr“085881006080 


Der Acc/P,minD3,Pglm,bs pik 
CV ke S tanjunggyahoo.com 
Telp: 02170711042 


Dcr Staf Adm,W,SMU/D3 Pglmy 
Senior Adm,S1.Dtg Lgs:Mangga 
Besar Raya 26E Jakbar (Senin) 


Dcr Wanita utk Adm,max 30th, 
Dom.Jakbar,tangerang, Pglmn 
Kerja.54391371/5401049 (Puji) 


Dcr!Adm Gud,min smk,pglm,MS. 
Off.Krm:Komp.Ruko Fantasy BI. 
Y/10 Tmn Palem Lestari-Cgkrg 


Dibth Adm Imrn krm ke 
Aprtmen Mditrania Bolevard 
NW/08/AL Kemayoran Jak-Put 


Dibth-Acc Finance min S1 &Adm 
min D3,fresh grad,pgl 2th,P/W 
max 37th,diut domisili Jaksel. 
CV email ke: office@trioas.net 


Dibthk Accounting Wnt,Min D3 
'Akutansi,Max  30Th,Jir,Bertgg 
Jwb,Dom Sktr Kb.Jeruk,Meruya 
Jkt Barat.Lmrm Kem: Komp Tmn 
Kebon Jeruk J11/27 JKB 11630 


Dibthkan Admin utk Proyek 
International, Pria, 30th, palm 
3th. Hub 3 08159618550/ 
02152901150 


Dibthkan Cepat : Administrasi 
Keuangan,pria,51 & SMA.Lmrn 
krm ke PT-Tjokro Bersaudara,JI. 
Cideng Timur n0.25,Jkt,plg Imbt 
2 Minggu setelah iklan dimuat 


Dibthkan Sgr:D3-S1 Accounting 
Wnt,IPK 2.75,kuasai Excel, Word 
SPambukuan.Kirim ke JI,Malaka 
No.31 Jakarta Barat 11230 


Dibthkan Tng AdminstrasiWnt 
24 s/d 32th,bs Bhs Inggris,Krm 
(V kes tanjungGyahoo.com 


Dibthkan: Staff Administrasi 
Wanita, Min, 20 - 25thn, SMK, 
Abie Costume Jl.Wahid Hasyim: 
No.137C, Jak-Pus 


Dibthkan: Tenaga Accounting, 
pend,S1. Akuntansi, pglmn min 
2th, usla max 30th, mangert 
masalah perpajakan,Lmen dikrrm 
ke PT.Tugu Pakulonan Jl.Raya 
Serpong Km 8,5 Tangsel 15325 
Telp. (021) 5312.1667 


Dibthkn Accounting Staff,P/W, 


Max 30th,03/S1 Akuntansi 
Peng,Min 1 th.item Lmrn Ingkap 
ke Gedung NLG.JI.Managa 


Bosar 1 No.50 Jakarta barat/ 
email: — hedga@niagamas.com, 
Ph: 021-6256060/70 


Dibthkn Adm Wnt max 35th 
kasir 25th min SMA U/ Tk. 
Bakery Imr Isng Jl.Boulevard Ry 
blok WD 2/6 Kelapa Gading 


Dibthkn Staff Accounting, Kasir 
min. D3 Pglmn & teliti, female 
Dom. Jakbar Hub: 021.6199981 


DibthknsAdmin yg bs mengope- 
rasikan Kmpter,Word,Excel,Pwr 
PointWnt Max 30th,Hub:Tegal 
Rotan No.45 (Harcourts Xhome) 
Bintaro,E:noviaGharcourts.co.id 


Dibutuhkan Adm Wanita SMA 
singlemax25thdiutamakan peng 
alaman lokasi Cengakreng kirim 
EmailKe:hrd dibaGyahoo.com 


Dibutuhkan Segera Accounting, 

usia 27-42th,51/D3,pngalaman 

min.Sth,memiliki Trac Record yg 

baik.bagi yg berminat,bisa kirim 

foto & CV lengkap ke addres 
«3 pmmiktGebn.net.id 


Dibutuhkan sgr Staff Audit, 
p/wmax28th,minD3 akutansi, 
fresh graduated/oglmn Ath.Dtg 
Isg Ruko Campaka Mas L15-46/ 
lintangGautoloadtelemedia.com 


Dibutuhkan Sgr: Data Admin& 
Staff Gudang.Utk di tAkan di 
Kota-Jakbar. ” Reg:D3,SMK/Se- 
level, freshgrad/brpnglmn,jujur, 
tanggung Jwbadpt bekerja dlm 
tim,bs administrasi,mahir comp 
ketik 10Jari, Kirim lamaran CV 
lengkap, pas foto yg terbaru via 
@mail: italyfinance@gmall.com 
(Tuliskan pada Subject e-mail 
posisi yg dilamar). 


Dibutuhkan Staff Akuntansi, 
Pengalaman diutamakan, bisa 
buat Laporan Keuangan, L/P. 
Kirim Lamaran ke PT, Tirtobumi 
Aneka Industri Jl. Pulo Kambing 
Blok C No.3 JIEP Jkt 13920 


Dicari 2 Adm.Wnt 18-25Th Min 
SMU Serjt:J.Cileduk Ry No.28 
petukangan utr Jks(dkt Lmp ma 
rah Gg masjld,don salon Rudy) 


Dicari : Administrasi,Wnt,SMK/ 
D3 brpglmn utk Toko Plastik. 
Hub : 6926900 - 70700542 


Dicari Acct Staf Wnt Max 35 th 
D3 Pglm min 2th Pjk Ms Word 
Excel, CV Ikp ke Perkantoran 
Plaza Pasifik A3/65 Klp Gdg 
Email: fiztover@hotmail.com 


Dicari Adm/Accta, Wanita, Min. 
SMA Lamaran8Pas Photo Kirim 
Email ke: novycitra@yahoo.com 


Dicari Admin&Sales Toko,Pria/ 
Wanita,Pend  SLTA/Sdrjt.Email 
ke: mantap. kerjalayahoo.co. 

Krm ke PO.BOX 5172 JKT 11051 


Dicari bag. Adm Mrktng, Pend. 
Min SMU usia max 30th Hub: 
021- 56943878 dgn ERVIN 


Dicari bbrp Accounting,D1 s/d 
Sl,diut penglmn di percetakan 
Jl.Dr.Semeru Raya No.5 Grogol 


Dicari Beberapa Adm,Wnt,SMK 
/D3, Single,max 25th,Pglm 2th, 
bs Komp.Lmrn krm Jl.Jembatan 
3 Komp.25 No.A-8 Jakut 11440 


Dicari Cepat Accounting wanita 
Pnd S1 min D3 single,berpgimn 
min 2th Ph:55959961 Interscale 


Dicari karyawati bagian pembu 
kuan yg menguasai microsoft 
office-coraldraw dan photoshop, 
tamatan minimal SMA,usia18- 
25tahunlamaran/CV ” dilampir 
kan fototerbaru dan dikirim ke 
email siauphinsrtyahoo.co.id 


Dicari staf Accounting, Wanita / 
single / max 25th / D3 Akutansi 
4, mahir, komputer. Domisili, 
Cibubur / Depok. Lamaran ke: 
timbangandigital@cbn.net.id 


Dicari staff Admin &Accounting, 
min.SMA sdrjt,max,32th,lmr ke: 
PT.Kwantum Sentosa, komplek 
Graha Kencana,Blok DP,JI. Raya 
Perjuangan 88(sebelah RCTI) 


Dicari Tng Administrasi, Wanita, 
'Max.23Th Menguasai Mesin Tik 
& Komputer (Ms Office & 
Internet),Cekatan, Komunikatif 
Dgn Customer, Fresh Graduated 
(Tdk Sdng Kuliah)Krm Lmrn Via 
Pos Ke:HRD. PT.Ciwangi Berlian 
Motor),Jl. Cideng Barat No.65, 
JakPus (Up.Linda / Amell) 


Dicari:Admin Kantor SMK/D3 di 
utmkn kuasai Akntansi/ bs buat 
software.Hub:Ana 021-6508533 


Dicari:Wanita u/Staff Adm,min. 
mat 7,min SMK akntansi/sdrit. 
kirim lamarangfoto terakhir ke: 
Jin.Cideng Barat 72A Jak-Pus 


Dicr Adm/Kasir apotik wnt dae- 
rah Kota.Kirim:Sutiono jl.Kelapa 
Nias Raya Blok AE 1/5 Jakut 


Dist Mknan di Sunter Bth Adm 
&Acc.Min.SMA Br Lulus Komptr 
Lmrn, Erhrd ad2@yahoo.com 


Fin. & Acctg Manager Urgently 
Reguired. Gua: M/F Min Bache 
lor Degree In Acctg, Knows 
Accurate,Tax, Strong In Leader 
Ship. Send Resume, Cv And 
Photo to jimrnysbp@gmail.com 


Front Offce,Admn Keu.min SMA 
Mampng Ry 108, Buncit Mas C1. 
7946418. Walk Intrview hari krj 


Kami membthkn bbrp adm,kurir 
aji tunjangan. Walk in intrvw 
Hub: 37298738, 0812 990 7989 


Kasir, Act, Purchasing, Web 
Adm. Max 27 th, min D3. Lmrn 
kirim ke Loyang Pastry Shop, Jl. 
Wolter monginsidi No.38A-B, 
Keb.Baru, Jaksel 


Kons pjk bth tng Adm min smk/ 
D8/ SL jurusan akuntansi 
perpajakan, hub : 99952019/ 
(V email kept.crshotmall.com 


Ktr akuntan publik yg berafiliasi 
dg Asing Bth:Auditor,pria max 
35th,min.S1 Akuntansi dr univ, 
trkemuka,pglm audit prsh Bumn 
&public companyCTbK) palm Ibh 
4th di Akuntan publik trkemuka, 
Gdg Graha Piesta Jl.Wrg buncit 
Ry/12Wrg Jati Brt Jks 12550, 
consultancy @@piestaconsulting 
com,psu@piesta.co.id 


Laundry bth Kasir,SMA,Wnt,u/ 
di Kemanggisan,JakBar,hrs bs 
komp.krm:Ruko InterconMegah 
W4/20 Ry Joglo,Jkb,91878911 


Need: Finance & Accounting 
Staff - Female, min D3 Account 
Ing, computer & English litera- 
te, self motivated, can work 
under pressure, willing to leam. 
Please send your resume to : 
Jin, Tomang Raya No. 12 - D, 
Jakarta Barat - 11430 


Pers Eo: Bth Staff Oprs Event, 
Wnt SI & Drafter menguasai 
Autocad, CV lengkap kirim ke: 
performax.co@gmail.com 


Persh swasta yg bergerak dibdg 
agribisnis bth Tng Account 
WntS1 Acgmax 25th,domisili 
sktr Jakbar.Lmr krm ke: Taman 
Palem Lestari blk” C.5/30 
Cengkareng Jakbar.Pla Imbt 2 
minggu stih iklan terbit.Cap pos 


Perush Distributor Farmasi bth 
Accounting,Wnt min D3 Ekor 
mi Akuntansi/bs. compu 
buat lap.keuangan&ngrti peroik 
-anmampu bkrj sama dg team, 
ngrti systm MYOB, Palm min2th 
LimrsCV kemuRuko Sentra Bisnis 
Gading Kirana blok AZA no. Jl 
Boulevard Artha Gading Klp Gdg 
Barat Jakut 19240/Atau email 
tudysoatantof@hotmall.com 


Prshn Brkmbng diTgr Bth 
Apoteker Palmn min2th, CV ke: 
PT. MJA Rc Mgga 2 Sguare Blok 
D32 Jl.Gng Shri Ry no.1, Jkt 


Prshn kntrktr bth Adm Wnt 
pglmn min 1th, Drftr min.STM 
Bgnn,D3/S1, Thnk Spl/Arstr bs 
Autocad 2000,CV /Drftr fax.CV 
ke 82609278 / Email 
hrd.contructionGgmail.com 


Prshn Textile di Cikarang Bth: 
Acctg,wnt,D3/S1, max 30th Fas: 
antar jamput Jkt Cikarang.CV: 
Jl.Jababeka XII Blok W/ 10 Cika 
rang17530/ebudiali@yahoo.com 


Prshn yg sdg brkmbng bth sar, 
Akunting wnt,min D3 Akuntnsi, 
max 35 Chn,pgimn min 3thn,bisa 
lap.keu&pjk,ing psf. Krm Imr ke: 
JiJelambar Selatan 12 No.14 
Rt.06/05 jak-bar,Hub: 5634574 


Prshn,Baru(Pma) Bth:1.Accoun- 
ting, 2.Mekanik, max.40th. Lmr 
Harus Tulis Tangan sendiri, lok. 
kerja Purwakarta, krm Lmr: 
Po.Box 127 Purwakarta 41101 


Prush Jasa bth adm,SMU/sdrjt 
pnmpilanrapi,uletrajin,mau bri 
krs,diutmkn wanita.kem Imrn:Jl. 
Pluit Selatan Ry108 Jakut14950 


Senior Auditor (Internal), F / M 
Good Engllsh,Leadership,tatirad 
Wicm48jt-20jt””0852 1076 9549 


Showroow otmtif CBU bth sgr 
Admin Stock Pria/Wnt,maxd3, 
palm max2thusia maxdothy 
disiplin, Loyalitas,kem cvefoto 
JIArteri Pondok Indah N9:38 G 


Staf Admin Keu (2org)Wat,Jjr, 
Palim,Min SMA/Sdrit,Max 25 Th. 
Kerja di Ti.Duren, JakBar. Hub: 
0819.0511.6733 


Staff Accounting (W),Mengerti 
Pjk,SMK.CV Krm:Ruko Mahkota 
Ancol Blok E No.32 Jakut 


Tax & Finance Mgr,Min S2, 2Yr 
Exp,Independent,Hard Working, 
Dateline Oriented,responsibility 
hans.corporate@yahoo.com 


Walk In Interview - Ace Staff, 
W, max D3, MYOB, pglm min 
2th, max32. SenindSelasa 
(21125 Sept 12) : 1 (09.30) II 
(1100) II! (13.00) IV. (15.00). 
Bw Imr Igkp. Jl Gn Sahari 2 Na 
AS-A7, CP ! Lia (98077821) 
Erlvesnackzone@iyahoo.com 


II marcerina & saues 


Accounting Mgr, wnt, S1 (acctg) 
25-3Sth,peng.min.3th. bisa buat 
laporan2 s/d lap.keu, mngrti pik. 
kirim lamaran ke: STC Senayan, 
Jl. Asia Afrika No. L632-34, 
Jakarta,/dhif@cbn.net.id 


Aksesoris importir computer cr 
@x-Sales&Marketing, pglmn, bth: 
cpt. CV: kweekianGyahoo.com 


AUTO ONE GROUP 
Chrysler Jatiwaringin mbthkn 
Sales Consultant & Sales Coun- 
ter(palm Ith bid.otomotif pen- 
jualan),P/W,pny kend sdr,Gajit 
Bns.Walk intrw,JLJJatiwaringin 
Raya No.50, 8180503/8479980 


Bbrp Marketing u/Pabrik2 Jabo- 
tabok,kom 3-54,GajitUM/ Trans, 
training,hub:99593318,4507032 
Email:bje. corp@yahoo.com 


Bth 4 Sales alat? Listrik Pglm 
Max 30th min SMU.CV Krm Rk 
Cmpka Mas blok M1/41 Jakpus 


Bth Cpt marketing u/t prsh IT 
03/SLpglmmn min 2th,pampl mn 
Tk CV ke Sciencom Wisma Kodel 
Lt 8 Rasuna Said kav B4, JKS 


Bth cptiSales Sparepart Mobil, 
SMA,pny motor,max.35th. Krm 
CV : hrdtsunwaGgmall.com / 
Telp: (021) 9381 611 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


41 


JI markerina & saues 


Bth Cpt!SPG Wnt,Sngle,KTP Jkt 
:Gj UMR,Stts Krj Kntrk U/Mal 
'Krtha Gading,Blok M,Csblanka 
.Pd.Indah Mal,Grand Indonesia 
"Plasa Indonesia,Senayan City 
Mal Klp.Gdo,Plasa Snyn,Sogo 
K-Jeruk.CV Lkp ke:Daiso Jl.Mela 
wai Raya No.28 Kebayoran baru 
Ikt 12160(Tis mnt Lok Krj anda) 


Bth Marketing $1/D8, Developer 
min.2th CV-FLI Jl.Lebak Bulus 
1/35 Ph:021-75905464 Email: 
hrdjames.property@yahoo.com 


Bth Marketing utk Perusahaan 
Asing P/W,25-45th,min SMA,di 
training.Hub:Tan 021-56980000 


Bth marktng supervisor proprty 
Sals Promotion Girl"staf kntr 
Pen.menrk“Bawa Lmrn T iko 
Jalur Sutera Kav.31A 
Alm.Sutera-Tangrang53! in 


Bth mktg pglmn,kendraan sndri 
Min Sma stara,6j&Bnsmnrik, 
krm CV JLIKH Agus Salim 58, 
Tanah Tinggi Tangerang 


Jah,  Miktg/Telemarketing,W,min 
27tvpalm,gajiskomisi muri,Imr 
aa 59: JlLodan Ry,Komp.Ruko 
Lodan Center Blok D/6 Jakut 


Bth Mrktg & Agen "Serom"' utk 
Wil Jabodetabek. Hubungi: PT, 
Greanba 021,8990993, Email: 
graenba77Gyahoo.com 


Bth Mrktg,Pria,Pny Kend.Sndri. 
Palm min2th,max.32th,gajiBns 
Insentive.Lmrn:PT.CahayaCitra 
Alumindo LTC Glodok GFI C32 
No.5, Telp: 021-62305610 


Bth Sales bhn bangunan,max 
35th,motor  sendiri.dom,Beka- 
siksktrnya. 88878079-8877772. 


Btih Sales Engineer, S1 Teknik 
Civil/Mechanical fresh graduate 
/Palmn di Pipa & Geomembrane. 
Krm Foto & CV ke PT.Inti Prima 
Sejati Ruko Kebon Jeruk Blok € 
No.16 Jl.Kebon Jeruk Raya JKT 
11530 Tlp. 021.53651177 


Btth Sales Engineering Elektrikal 
max 35th,pgimn min 3th,memili 
ki relasi dibid: kontraktor ME, 
Petrokimia, Minyak & Gas Burni, 
Mining, Kuasai AutoCad.Krm CV 
ke: Jl, Terusan Bandengan Utara 
95, Soka | Blok D/31, Jak-Ut 


Bth sales kanvas pglmn prdk 
krupuk max30th pny mtresim c 
kir target68000369/08129160816 


Bth Sales KTA,SMU,max 40th, 
bks,depok,klender,Gp“fee/aplks 
Ikptbns tgt,krj dim &luar booth, 
sms nm & almt 081288622422 


Bth Sales Toko Kayu/Pglmn 
Pria, Bs. Comp/ min.SLTA/ D3 
krja tim min 30th. Ph, 28994826 


Bth Sales untuk Kunci Pintu 
“Datang Langsung ke: JLP. 
Jayakarta No.325 Tip:6394676 


Bth Salesman & Sales Counter 
Min.SMA / Sdrjt, Max.27Thn, 
Pnampin menarik. Komunikatif, 
Pny Motor U/Salesman,Brsdia 
Krj Taam&Sesuai Target, Jnjang 
Karir,Tunj Ksehatan,Gaji Pokok, 
Insentif & Bonus. Lmrn Kirim 


Via Pos  Ke:HRD.PT.Ciwangi 
Berlian Motor, Jl.Cideng Barat 
No.65, JakPus(Up,Linda/ Amal) 


Bt Salesman Palm dim bdg Ba 
ngunanypny. relasi dg kontrak 
tor,kendr sdri,GaJisKormisi Lmr: 
Ruko Pelangi blk DS Tmn Palem 
Lestari Cengkareng Jakbar 


Bth Salesman,max.35th,pnglmn 
Min.3th,kendr sdri,dom.Jakbar- 
Tar,kem: hrd. benligyahoo.com 


Bth Salesman/SIs Counter,Oto 
motif,Pend Min. D3#Sim-A/C 
Gajiinsentf#Karier4# Tunjangan, 
"Hyundai Cibubur”02170922163 


Bth Segera:Mrktg/Sales/(P/W), 
Pend, Ti SMU,CV Kirim Ke-Jl. 
Pangeran Tubagus Angke,Komp 
Indoruko No.34 BC Jakbar 


Bth Sgr Marketing Manager 
30-50Th pengalaman,cv ke: 
hrdjakarta592(ayahoo.com 


Bth sgr Mrktg,P/W,min D3,max 
35thPglm min 2th dibdg par- 
bankan,asuransi,financial.Gaji 
2Jt # Tunj 1,7Jtebonus, Hub: 
081284168999 


Bth Sgr Mrktng/Sales,Pria/Wnt 
Pglmn di Cargo Door to Door 
Lmrn&Pas photo Kirim Email ke: 
hendradi hw@yahoo.com 


Bth Sgr Sales Consultant&Sales 
M munikatif Gaji 
ntrvw los mialui pintu 
krywn Hotel Borobudur ke' Kntr 
Borobudur Premier Club, Jam: 
9-18,Sabtu9-13, 021-32969715. 


Bth sgr Sales Exec Pria max30th 


min SMU Pkrj keras pny Mr 
Fas.Gajis UM#trans#komisis bns 
Lmrn krm ke Jl.Kelapa Puyuh 
Raya Blok.KB No.19 jakut 


Hub.087886287868 


Bth Sgr Salesman/STM Bgn, 
Max 28th / Mtr pribadi, diutmkn 
phm teknik, bisa jualan. Lmrn 
krm: Rukan Golden Boulevard 
Blok B No.20 Jln Pahlawan 
Seribu BSD City Tang 


Bth Sgr:Sales,Min.SMACP/W), 
Mc Motor#Sim,Pglmn,Lmr 
m:Rukan Exclusive Blok 
6-8,Bukit Golf,Jl.Marina Indah 
Raya,PIK,Jak-Ut 


Bth Sgra:l.SIs Alat Tknik/Kwt 
Las/Msn IndstriCP)Pglmn,SMA 
/D3 Tknik Msn Indstri,Pny Bnyk 
(Int base Krm CV:JI-Pakin no.2a 
Pniringan jakut 194406696061) 
atau email ke: hrd@cv-wm.com 


Bth SPG,min SMA,min 158 cm, 
max 30th,tdk rencana hamil slin 
2th, krm CV ke Jl.Wijaya 1/39 
JakselTelp 72788212,Up.Sofi 


Bth SPG/B u/ Debenhams 
Kemang Seibu,Grand Indo,SMA 
T.min 155 / 165 umur 20-30 th 
hub 0219689 1219 


Bth, Marketing,pglmn min Athn 
pny motor sendiri Usia Max 
30thn Hub: Ph. 021-56942167 


Bth: Call center/mktg,wnt,part/ 
HL tmmax Z7thbs komp,min 
SMA,jakbar/ut Ph 08121052315 


Bthu.1.Sales Exc(P/W ada Mtr), 
2.TelemarketingP/W' SLA).Fas: 
GajisKmisi Mnrk.LmrJl.Hasyim 
Ashari 17C Jakpus Ph:6307848 
E: hrd.gutenbraunGgmail.com 


Bth:1)Sales,Pglm Baju Bayi Ken 
daraan Sdr,GajtKms Menarik,2) 
Akdm,Wanita,Pglman Min.SMU, 
Max.30Th,Bs Komputer,3)Opera 
sional,Pria,Max.30Th,Sim A/C, 
Kdrn Sdr,Lmr:Komp.DHI P/29 
Hub:081806248414 


BthCptSalesPria,Min Smu,Max 
30,Pnymtr,PT.MUT Ruko Mu- 
tiara Tmn Palem A3/17 Cgkreng 


Butuh Marketing (Dental),P/W 
D3-S1,Sim C,pny mtr Dom.Jkt 
CV:hrd smartdentyahoo.com 


Cari Marketing Property-Komisi 
Menarik,Iklan&Training — Gratis 
Hub: 021.71047789 / 29402943 


Cari Marketing“ASA Property" 
B/W Min D3,Pengalmn Property 
Min 1Th KomisitFslts Menarik 
08121900 5173“021 3606 1951 


Cr Byk SPG u/Gramedia Pondok 
Indah SMA/Sdrit,Fresh Grad,Pn- 
pin mnrik.Krm CU:JIAgung Tr 
2 Blok 04/20-21, Sunter Jakut 


Cr:Sales,pglm produk bow 
minuman,gaji-kornisi diatas 5Jt 
/bin.Lmrn krmJI,Jambatan Tiga 
No,366 Jakarta Utara 14M0 


Dbthk Telemarketing PTLIML 
syrt. W, inin 03 Fas Gapok, bns 
insen, jenjang karir, office hour 
kem CV : ptiml-hrddgmail.com 


Dbthkn Marketing Property u/ 
Aprtmn di JakTim, Kmsi, bnus, 
tunjangan, ksmptn pergi keluar 
negeri, D1/D3/SMA, walk in 
interview, Jl.H.Naman, Pondok 
Kelapa hub Valen 021-19659157 


Dbthkn Mrktg Wil.Dpk & Siktr P/ 
W min SMU-Mtr,bs kom,fas:Gi, 
trans,kmsi, Dtg Lsg Dazamedia 
JILRy Keadilan Rusaha Pesona 
Madani Rangkapan Jaya br Dpk 
70048815 masa briku 2 minggu, 


Dbutul Ikan Marketing & Sales 
Pokoke Komisi-Bonus 
Besar Hub: 0813.1713.5939 


Dcari:Exctv Sales For CBU Cars 
P/W,smart,gd lookingkattitude 
AJM Mobil @ Serpong,Tangerng 
0818 90 7337 / 021 9190 7337 


Der Mrkt, P/W, SMU, Kend Sndr 
Krm Ged Oleos 1 Lt,7 JI. Mmpng 
Prapatan No.139 Jak-Sel 12510 


Dcr Sales diutmkn bid.pendingin 
/kimia pglm/min.-SMA65301635 
Perkantoran Sunter Permai Bil 
A No.2 Sebrang Carafour 


Dcr SPG-Wnt,max28th,lIs SMU, 
uutk PIM/Plaza Ind, jr, rapi. Krm 
otoslmn- kesArt PapierPlaza 
Indonesia Level 1622,JI.MH 
Thamrin, JakPus, Ph: 29237119 
(ktr pst) Fax : 29237120. Emali 
adminfdartpapier.biz 


Dcr Tele/Mrktg Berpgimn diBdg 
Item2 Promosi,max 33th.Lmrn 
langsung Ruko Grand Poris Blok 
MIO No.28A.Hub:021-55702770 


Dcr Timrktg,W,SMU/D3,Ramah, 
max 30th. Dtg Lgs ke Mangga 
Besar Raya 26E Jakbar (Senin) 


Der Staff MKT Wnt, Max 25 
Thn, , Kmnktt,Spl,Gaji — Mnrke 
Insntf. Lmmn ditujukan ke: PT 
Yellow, Energy Selaras, by 
Emall: trainingg@ptyas.co.id 


Dcri Sales/Mktg,P/W Pglmn Di 
Bhn Bangunan.Lmrn Via Email: 
setia,nandhika@gmall.com 


Dealer daihatsu bth spv,counte, 
Sales,p/w,smu,d3tpny mtr dpt 
gi#bnstinstfetrip ke Ln walk 
invw Jlisukarjo wiryopranoto 
0 3swh bat kp upibu devi) 
bpirwan 93370216,99785059 


Di Butuhkan SPG Segera 
Dengan Fee diatas Rata-Rata 
"#4 Hubungl : 0888.4180.124 


Dibthk sgr Senior Mrktg Food & 
Beverage : Pria/Wnt, pengl di 
bidnya min 2th, targat oriented, 
menyukai tantangan,lmrn dikrm 
ke hrd@balimuda.com 


Dibthkan Sales,Pddk Min SMA/ 
Sdrjt,Mak35th,WalkinIntrvw,bw 
Imrn: Pt.SuksesMakmurAbadi Jl 
Raya NO.3.Pdk Gede 
jatiwaringin T:021.8487873 


Dibthkan Sgr Sales Eksekutif, 
SLTA/D3,Di utamakan memiliki 
pglm sbg Sales,&kndraan sndri 
(Mr) Lmrn & CV Ke HRD PT, 
CONBLOC INTERNUSA, Jln. Ke- 
doya Angsana Ry,Blok A2/2 Kbn 
Jeruk - JKT Barat 11520 


Dibthkan:Salesman utk Produk 
Furniture,Sales Manager&Sales 
Admin yg berpglmn di Project, 
Berpengalaman min 2th.Email 
ke-HRD@youngcorporation.com 


Dibthkn Marketing Manager,S1, 
palmgth dibid.property,pny kon: 
sep. marketing&promosi,mot 
ki database konsumen.CV emai 
S.marketingcreativeyahoo. 
com /ke Pobox 2180 JKP 10021 


Dibthkn Sgr!!SPG u/Dept.Store 
JakSel,Syrt:TB:160cm,max.2dth 
min SMU. Hub: 0812 8156 904 


Dibtkan Sgr: Sales Marketing, 
Palmn di Bidang Garment utk 
Celana Jeans. Pria min SMA. 
Mtr sendiri. Hub: 087888622766 


Dibutuhkan Marketing, Teknisi, 
Kurir 1)Marketing P/W Min 
SMA,Kndran sndrSimC 
2)Teknisi Pria Min STM Elektro 
Otomotive,Pglmn 1Thn3)Kurir 
PrialMin — SMA, Kndran 
Sndr,Simc. CVtFoto terbaru: 
hrd,iware Jakarta@yahoo.com 
Wikng Introw 
sen-sbt10.00-15.00 (Jln Panger- 
an Jayakarta — komplek129 
(18, Jakpus) 


Dibutuhkan sales barang? teknik 
prla,Maks 30 thn, SMU/03/51, 
ik, berjiwa sales,tanagung 
lin, kemka In Ingko. 
lung' NLG, Jl, Mangga 
Besar 1 No.50,Jakarta Barat/ 
amallihrdgaGniagamas.com 


Dibutuhkan Sales Marketing 
pengalaman min 2 tahun CV 
dikirim  kervini.lie@yahoo.com 
info Hub: 0818471090 


Dibutuhkn,Sales&Telemarketer 
Walk In Interview 24-285ep12 
Jam 9.00-15.00Wib di PT CIMB 
Sun Life, Wsm Metropolitan | 
Lt3 JlJend.Sudirman Kav29, 
Jaksel, Bawa Lmran, copy KTP, 
foto.Kompensasi:Pnghasiln tetp 
Komisi, Karir & Pnghargaan lain 
(CSL rekrutmen 021-29942888) 


AS 


Dicari sales Apartemen & Office 
di Pasar Minggu Jaksel W.M 
30th,Pglman min D3, 
Kendaraan sendiri, Gaji 
insentif: Hub.Bp.Tommy 
021.7986363 atau kirim CV ke 
tommybw@gmail.com 


Dicari Sales Mesin Pria/Wanita 
yang berpengalaman luas. Hub: 
021-66600443 (Benny). 


Dicari sgr Sales & SPG, pengalm 
makanan beku min 2th, min D3, 
punya motor & SIM C, menarik, 
Jujur, kerja keras. CV krm ke PT 
Food Partners Indonesia, Rukan 
City Home blok H/20 Klp Gading 
Jak Ut 14240 ph 45871115 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Dicari SPG/SPB,Max 30th,SMA. 
Walk-in IntrvwGd Setiabudi 2, 
2,205B Rasuna Said,0215290 
(25/2856p4)09-14 Wib 


Dicari:Sales Marketing Prcetakn 
(PnglmnTdkDiutamakan,Jjr,Mau 
Belajar,Krj Keras). Hub:5845170 


DicariMarketing BsBaca Gambar 
Teknik,Pglmn 2Th,Dpt GPtTrans 
porteInsentif.hub081585688612 


Dicr Cpt Sales u/ bhn bangunan 
inovasi baru, Ph. 083117700014 
(Rian) / 0216623490 


Dicr Marketing Property Tang 
Su han Banting,Income. tdk 
Fasmobil,reward — jln2 
regri,Jk “anda Pejuang 
Sejati Dtg ke Jl.Niaga Raya Blok 
C No.3 Kemang Pratama Bekasi 


Dicr sar sales pintu allum,pria, 
min 2th,jujur, bkrj keras,mtr sdr 
Imr dtg Isg ke Jl P.Tbgs Angke 
10,Komp Jimbr Center F36 
TIp.5646731 


Dist Mknan di Sunter Bth Sales 
/SPG utk Supermrkt SMA,Kend, 
Sendri.Lmrn sms:081287381099 


Distributor ConsumerGoods Bth 
Nasional Sales Manager,Sales 
Manager,SPV,Sales,py — Lerasi 
Luas,krj keras,jipalmn mindth. 
Krm Po Box 1357 JKP 10013, 


Extra — income. — Marketing 
Freelance/ Mandiri. Komisi bsr, 
600rb/cust. Jual Website & 


Traffic. SMS 08161473699 


Manager Marketing, S1, Wwsn 
Luas, Kepemimpinan, Jaringan 
luas. fareezhrd8181 gmail.com 


Marketing Exctve, Prla/Wi 
max.35th, inggris. aktif bisa 
Mandarin" diut, Gaji ttp yg 
mnrk,bagi yg memenuhi syarat. 
Send CVJI-Agung Karya V blok 
B No,7 Str Pdmro,Jakut 11340 


Marketing Menarik dpt Harian 
Bin & Bonus. Hub: 70513773 / 
5848333, bawa surat lamaran 


Marketing Money Changer,L/W, 
max3oth,PglmLth,kend.Prbd,u/' 
Jakpus.CV:Po BOx1347 jkp10013 


Marketing P/W, Max28,Punya 
Kendaraan, — Menarik,Agresif, 
Min D3, JAKBARCV to 
infoGalamsuksesgemilang.com 


Marketing Property Jkt & Bali 
Min.D3,Kantor di Sudirman. 
(Vimy. residences@yahoo.com 


Marketing wanita max 28 thn. 
Kantor di Rempoa (Bintaro) 
Email CV: dian, Ingyahoo.com 
Hub : 0815 1111 9003 


Marketing,min D3,Female,Exp 
in Biz Trading,English,Comp CV 
to ecoindonesia@gmail.com 


Marketing/Sales Engineer Untk 
kontraktor air cond&acesriesnya 
JakBar,Max 35Th,Min D3, Kendr 
Sndri,Lmrn/CV via Fax: 5845979 
E: herbert@wahanateknik.co.id 


Mit Exc, Max 35th, Palm 1th, 
knden sndri,orlentasi target.gali 
komisi marik. Krm CV: Jl. Gn. 
Sahari | No. 44 - MA JakPus. 
Emall: — agungjayaprintingol 
Gyahoo.com 


Mktng u proprty,P/W,mnrik,fas 
trnsp, bns, kms, dom pamulang, 
cbng&sktrnya,081298648200 


Mrktg Property,Min.SMU/Sdrjt 
Pny Kndrn,income menarik.CV 
Jl.Panjang 88C,Kedoya 11520 


Mrktg6Telemikta,P/W,Bns#Kms 
moril CV: J.Prepedan Raya No. 
18A Kamal - Kalideros 55958133 
HenryLeeGmarisprinting.com 


Pabrik Material Bangunan bth: 
Sales/Marketing,P/W,STM/D3, 
max.35Th,pglm min,lth mema- 
sarkan kaca ke Kntrktr/Toko?/ 
Distributor Kacajijr,berdedikasi, 
Alamat: Muara Karang Blok C2 

.110, Jak- Ut, Hp: 0815 
Soga" SO/asiT 961 266 


Pabrik Sparepart ltr Bth Sgr 
Sales Dim/Luar Kota.Gaji&Fasi 
litas Menarik. Dtg Lsg: PT.KCM 
Jl.Keadilan No.50 Batu Ceper 
Tgr. 081519111139 / 41368232 


PMA Furniture need Sales: 
great commission & salary, good 
working condition, great carrier 
opportunity. Reg. good English, 
highly motivated. Send CV to: 
hrdfiduoallweather.com 


Prsh adubth Marketing Mgr, 
krm custrd,Hybrida Raya PE1O 
No.16 kelapa gading,jakut 


Prsh Dstrbsi lampu merk Int' 
membthkan sgr:Senior Sales. 
Pria,maks 30th,Brsedia travel 
ke luar daerah,pglm min 3th 
dibidang Distribusi Alat Ii 
/Mlat kesehatan.Drmsli Jkt Tgs: 
bertgung iwb atas target pan 
Jualan & pemerataan produk di 
Tetail market.Krm CV lgkp & pas 
foto trbaru ke-Jl.Pangeran Jaya 
karta Komp 129 D26-27 Jak-Pus 
/ ferydro2@yahoo.com 


Sales & Markt Support Perta- 
nian umur 20-28th,karirgajisw 
Krm CV ke ehrlickx@yahoo.com 


Sales Exec, SMU, pglm.min.2th 
(di bhn bagunan),py mtrtSim C, 
Lmr bw lgs Grandecor, Jl-Aiter- 
atif cibubur km.3,(timesguare) 
Hub. 081617308616/ 84590566 


Sales Industry untuk Cilegon, 
Merak, Purwakarta, Karawang, 
Bekasi,dI.Memiliki kndrn motor 
pribadi, Telp ke 0811.8200.8260 


Sales, officermin.sma/D3,jujur, 
pekerja | krs.minsim Gp/W, 
kmnkatifterblasa dan target. 
krm. ImrPT.Unimax  Power,jl, 
Gading Bukit Indah blok D/12 
KIp Gading Jakut 14240 


Sales Pglm Herbal,b3,Dom:Bks/ 
Jaktim, JlYudistira Raya No.2 
Jatiasih - Komp. Pemda- Bekasi, 
hrd@sarimadurempah.com 


SALES SUPERVISOR 
Palm di mbil CBU/Mercy/BMW 
Walk In Interviow@Terminal 
Motor Boulevard Barat Raya 
Blok XC No.D1, Kelapa Gading 


Sales TO Olie spd mtr Repsol 
dibthkn oleh DistributorTunggal 
Jakarta8Bekasi.GPCUMR)u.mkn 
& insentif, max3Oth, SMU. Dtg 
Isg interv. ke Jl. Pluit Karang 
Karya II/A Jakarta Tip. 6604165 
(Supri)SJI.Mustika Sari Raya 96 
Bekasi tIp82602998/619A(Anis) 


Sales,P/W,pglm dibdg Industry, 
Teknik,Sparepart Mesindil.min. 
SMA,awasn luas,jrssoban,tag 
jwb. PO Box 1141,JKB 11011 


Sales/Marketing,MaxUsia 35Th. 
GPUM: TransptKomisi-Bonus. 
CV Di Fax5410005 


“SalesEng,S1T.Kimia/Food,pglm 
sts Pbrk minuman, CV ke: Kota 
Wisata Cibubur,Ruko Maison 
Avenua — MA12/02182188612/ 
personalia ics@yahoo.com 


Salesman (simA) &Spg (max25 
th)u/garment Lmran via pos, 
Kavpolriblok A n0.93 jakbar 


Salesman Pglmn Bhn Bangunan 
CV krm:JI.RE Martadinata Komp 
Permata Ancol C25,Jakut 14420 


Salesman S'part, kend.send 
.Lmr:Komp.Gading Bukit Indah 
3/21,Klp Gading, Jkt 14240 


SPG Lasona Min.SMP wanita EP 
Mal Pluit Lt-1-16g Plaza Blok M 
LtUG-31 
Serpong Email: hrdfflasona.com. 


SPG Tetap:Sogo PS,KG,Ftmwati 
Gajah.mada,Cinere,Depok,Bogor 
Smu,sen-jum pk9.darmawangsa 
X/18M,7231010,087889496796 


Toko Sepatu cr:SPB/SPG,SLTA/ 
Sdrit,max.23Th,Dom, sktr Pasar 
Baru. PO Box 3685 JKP 10036 


Urgent need, Salesman & 
Telemarketing”, Perushaan 
Importir Komputer, min d3/s1, 
pny kndraan, pny pnglaman, CV 
kirim ke :jl. kelapa nias Raya 
blok LC 1 no.14, Kelapa Gading./ 
hub08128 5320797 


Walk In Interview Bth 
Marketing Ass“ Marcomm 
min.D3, palm min 2 th retail 
Gall « Bonus, Jak 
Gdg. | Senin&Selasa 
(2025 Sept 12): 1 (09.30) II 
(4100) 1 (1300) IV (45.00) 
Bw Ir lakp, Jl Gn Sahari 2 NO 
A CP! Lia (98077821) 
Ehrdsnackzonefiyahoo.com 


Bth Sgr-Sekretaris min.Sma/D3 
Wntsingle max.27thpglm min 
2th,diutmkn dpt berbhs Inggris 
,Immn  Ikp&intrvw:Gdg Graha 
Piesta JI.Warung Buncit Ry No. 
12 Warung Jati Brt Jks 12550, 
consultancy@piasta Consulting, 
Com senoralGnlasta.cod 


Dicari Sekretaris Direksi,Peng. 
2th, Menguasai komputer, Bhs. 
Inggris, Loyal, KrjOver time,dom. 
Jkt Sk Lmr ke HRD Manager 
Jl.panglima Polim Raya No.53 
Jakarta 12160C10Hr) 


ILUNI UI Mencari Sekretaris 
Eksekutif, Pria/Wanita,maks 35 
thn,min Sl,diutmkan yg lancar 
Bahasa Inggris,sehat,well orga- 
nized person. Alamat Kantor: 
Jl.Mampang Prapatan VI No.37, 
Warung Buncit,Jakarta Selatan. 
email: dwika93@yahoo.com 


Junior Secretary,D3,female 25 
yrs,Eng.Consultan at jaksel.CV& 
Photo by emalt:hrd@uwpm.com 


Prshaan Rajut diTangerang bth 
Sekretaris, min.D3, max.3Oth. 
Bs Bhs Inggris. Lmm lengkap 
via email (admin75@cbn.not.id) 


Prushan Supp Kaleng di Ciputat 
Bth Sgr Sekretaris Wnt Min D3 
Sekretaris, Single, Pglm, Menarik 
Mengu: Ms Office,Ms Excel, 
Domisili Pondok Ranji Ciputat & 
Sekitarnya,Kirim Lmrn Po Box 
005 CPA KSBJ 15224A 


Sekertaris (Min.25Th, D3 Seker- 
taris Bs M.office)t3jt,sms nama 
& posisi dilamar 081585880215 


Sekretaris Executive (3 orang) 
max28th min DI,menarik,jaksel 
Email: divisisdmds@gmail.com 


Sekretaris,menguasai English 
Lisa/Tertulis,Lmrn Ikp krm ke: 
Korean Embassy, The Plaza 
Office Tower Lt,30 Jin.MH 
Thamrin Kav.28:30 Jkt 10350/ 
email: koremb. inGmofat.go.kr: 


Arsitek S1 cad/3D/gbr detail 
(Vgijasah ke jl nuri 1 YA/2 
bintarojaya2 tangerang 15412 


Arsitek/Teknik Sipil,S1,bs CAD, 
Photoshop u/proyek realestata 
CV:PO BOX 1167 Jakarta 13011 
email:griyamulti@gmail.com 


Bth Sgr: 1.Drafter, Stm/D3/S1 
Arstk, max.30th,  2.Pelaksana 
Bangunan, Stm/D3 Sipil, max. 
35th.Krm:Klp Hibrida 4 RB9 
No.8,Klp Gading, Jakut 


Cr Tknsi f.copy syrt: pria,py mtr, 
dspln, tgg jwb, min.STM, Pglmn 
min.2th. Hub: 021-85909763. 
Krm: JI.DI,Panjaitan 48, Jak-tim 


(r30 Drafter,Pria,S1 Arsitek,2D 
& 3D,pglm 2th.Krm:Jl.Jembatan 
3 Komp, 25 B/16 Jak-Ut 10140 


Dbthkan:tekhnikal,pria max25th 
bs excel,stm,JI.Duri Kosambi Ra- 
ya 3-G Cengkareng. Ph:5401521 


Dcr Teknisi Fotokopi Canon IR 
5000 Palmn,JI.Danau Sunter 
Utara Blok M No.7.Tlp:6503451 


Dibutuhkan Arsitek” yang 
berpengalaman min, 2thn dm 
mendesain hotel & townhouse, 
Usia maks 30 thn, menguasai 


autoCAD. sketch-up, 3D & 
Diutamakan  ber- 
di JakSel, kirim 


lamaran, CV & portfolio ke 
maratarchitectsGgmail.com 


Dicari Engineer Mekanikal Elect, 
instemt, pglmn 3th.CV email ke: 
trinima.utamaGyahoo.com 


DICARI SITE SUPERVISOR 
Bangunan Gedung,Syarat :Pria, 
max27th,pengal.mindth,pendS1 
Ars/Spl atau D3SpI.Lamaran via 
emallkciptaprimaptGyahoo.com 


Dicr Tknisi Spv. P max35th.pglm 
Ih bid.matv/catv/tv kabel. u/di 
tmptkn di persh. yg sdg brkmbg. 
Krm email: larisadnot.net-id 


Housing Cons'nt Butuh Arsitek 
Pengalaman Min.3 Thn Lamaran 
Kirim ke: bellehause@live.com 


Kontraktor butuh Pelaksana, 
Estimator, STM / D3 / SI 
pengalaman. 5 thn perumahan, 
Kirim ke Jl. Anggrek Ungu B/12 
Anggrek Loka BSD-Tangerang 
15318 


Ktr Jasa Penilai Publik bth Va 
luer/Appraiserpria max. 35th 
il/msn S1 pertani 
ansagronomi dr univ.trkemuka, 
u/junior valuer tlh lulus,P1/P2 
Mappi, u/senior valuer tih lulus, 
P3/ P4 Mappi,pslm di Consul 
tan Engineering(u/st)min2th, 
Graha Piesta Jl.Warung Buncit 
Rv/12 Wrg Jati Brt Jks 12550/ 
consultancyG@piestaconsulting. 
com/general(@piesta.co.id 


Prshn btl mencari operator 
lulusan teknik min D3/51, Pria. 
Minat kirim w ke 
royengmail.honchuan.com.tw 


PERLENGK. OTOMOTIF. 


Cari Box u/ Laundry, Canvass, 
Delivery Resto? Hubungi 
0818.816.107. Ready stock! 


GPS Garmin Best Ouality&Price 
Alatsurvey.com,T:021-57931917 
Dealers Welcome, 0811951668 


Specialist SpareParts & Acceso- 
ries Car CBU. Harrier, Alp, Vell, 
LG T.Prado, dil. Ready Stock, 
Body Kit TRD, Knalpot Toyota86: 
(021) 6500217, 36451010 


Spesialis Captain Seat Inova- 
fortuner&universal,dll#jok semi 
/kulit. 083812111010-91580157 


BENGKEL - SERVICE 


Power Steering Specis atasi bcr, 
berat, bunyi, psng baru & S'part. 
Brgrns.02186605791,70116555, 


Spesialist mbl Matic mercy,vol 
vo,honda,mits,bmw,toyota,alpa 
rd,harier&builtup 02168888918 


Used Euro Parts Best Prices !!! 
T:65-63670886, F : 65-63632803 
BENZ BMW Volvo Audi VW 
www.propel-auto.com 


MOBIL DICARI 


AAL O.1 apapun jenis mbl anda 
akan dibayar dg harga tinggi 
021-70285262 / 081385498555 


IL 1.0 Bayar Cash MBI anda !! 
Aman & Cepat B.Up/Eropa/Jpg 
021-70617199/08128107799 


(AL,0 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dan cpt, kami sgr dtg 
an 68840777, 0812-905-3188 


A01 Byr semua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606828, 085752005688 


Automotif berani beli mbisegala 
merk&thn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli dgn hrg tinggi mbl sg! merk 
pimkils9.082125255507-6497 
783- 94632763JI.Jemb.V/100-B 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
.Zaktah,021 
-10075700/SMS:081385851881 


Dicari Segala Merk Mobil Bekas 
Beli Dengan Harga Tinggi. Hub : 
081.7750787/Michael 


Kemenangan berani beli mbl an- 
da hrg pntas Sibdtbk:0816932 
247, 68336806 Pin BB228B2394 


Trima smua merkMbil cash/over 
kredit. hub:08179986021-08121 
8211710-99510392(trima SMS) 


MOBIL DIJU, 


Pawan 


ANTONCARZ 45877555 
Evogue Adoor,Merah Htm Putih 
Mub:0856.9139.0906: 


(AT. TOPCARS 
Evogue Siddynamic 5 doorwhite 
. Sales, Service & S'parts ... 
Sunter : 021 - 6518000 
JI.Panjang:021-58356538 


AUTO ONE KLP GADING 

#xEyogua 3D & SD“ tax 
“#Petrol & Diesel, All Colour" 
R Sport Black'08 Good Condition 
021458 585 81 / 021 158 585 86 
"ik HP, 0B16 1732 0579 “ts 


AUTO ONE KLP GADING 
##Hummar H2 Anti Peluru 
lummer H2 Black/Silver” 
“Hummer H3 Black“ 
“Hummer H2 '09, Black 
“it Low Km, Lil lew' 

O21 A5 585 Bi, O21 456 58586 
Hk HP, 0858 8333 BOSS" 


AUTO ONE KLP GADING 
Mini Ten S Coupe P.Whi / 
ouper S tab White 
2 158 585 84 / 021 158 585 86 
"itik HP, 0878 7845 7805" 


AUTO ONE PONDOK INDAH, 


Ferrari 


"Wa Make Dreams Not Cars 
"#EF 6,31 V12, 651HP, AWD" 
#3 &Rosso Corsa in Cuoio" #4 
021-7203011 / 082111928337 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Mini S Coupe P.White Lounge 
“# Leather, JCW Body Kits 
021-7203011 / 081389109131 


AUTO ONE SLIPI 
Aston Martin Rapide 6.0 Silver 
#Auto One Premium Cars Btgs 
021-29308685 / 081542729900 


AUTO ONE SLIPI 
Porsche911 Turbo Yellow'08611 
#ssNew Panamera 3.6 V6” 
“White on Marsala Red Bose” 
uto One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 081542729900 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue 4D Bick,Whte TV3/TV1 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red, Orange 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Yellow,Red,Whito 
Lambrahini spr trofeo limtd150 

“Cayenne V6 ATPM Black“ 
9lcarera s new mdi wht kmBrb 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


AAYUN JAYA MOTOR BOS. 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 37 Ready Stock 
#SEERR Evogue 2.0 2012” #5» 
Bursa Otomotif Sunter 

1021-6523595”" # 


Boxster 2.7 Red 2011 KM 6000, 
“Pajak Pajang,Good Condition" 
«4 Hubungi : 0815.958.5657 “4 


CHOSEN CARS - 66694555 
07 - 3.0 V6 TFSI S- Ouattro, 
333hp,tripto Battpaddle,pnrmc, 
3TV,boseyr.cam,PBD,vr21,white 


CNN BOS - 6525883 
New Porsche Boxster red colour 
27, 265HP, Ring 20”,PDI 


CNN BOS - 6525888 
Range Rover Evogue Si - IDoors 
Black, White, Red LuxPack 
Black & Verve, 3 TV, 5 Gam, 


Daimler/Jaguar V8 th 97 Hitam, 
antik Kiko Auto Gallery Jl.Radio 
Dalam Raya no.34 ph 7254200 


Evogue Dynamic Luxury 5 & 3 Dr 
black,white,silver,groy, spcl prc 
Auto Royal PI 021-72895258/59 


EXBTN @ GRAND INDO 
ayenna 48 GTS—— 

Ist in Indo, 120hp,Special Colour 
0-100km/h in 5.7s, Keyless, TV, 
Camera, VR21”, Air Susp, Bose, 


EXBTN @ GRAND INDO 
911 Carrera $" Cabriolet",A00HP 
OIL Carrera S Coupe, 400HP 
New Cayman 2.9 PDK, 265HP 
Naw Cayenne Turbo 4,8, 500HP 


EXBTN @ GRAND INDO 
Aston.M Virage 6.0,V12, A90HP 
Navigation, DVD, Bang&Olufson 


EXBTN @ GRAND INDO 
Mini Coupe '5, Most Full OPT 
Mini Clubman S Hampton 50th 

Mini Countryman S 
Mini Cooper S, All Colour 


EXBTN @ GRAND INDO 
RR Evogue 2.0, 3DR/5DR, Ready 
Dynamic 


Luxury, All 
tinal Motor -- 
1414520000, 72: 


EXBTN @ GRAND INDO 
3 Bumblebe 
S5,2012 Facelift 


ur 


Camaro 6, 


EXOTIC AUTO 
Range Rover Evogue “4 
pi: eraboog Klp.Gd9:45846140 


EXOTIC AUTO 
His MC Laran MP4,C12 #1" 
PI:7200099 - Klp.Gdg:45846140 


EXOTIC AUTO 
ini Cooper Coupe “ 


Fiat Abarth ““ 
PI:7200099 - Klp.Gdg9:45846140 
EXOTIC AUTO 


Rolls Royce Ghost “s1 
P1:7200099 - Rb Gdg: 1581610 


EXOTIC AUTO 
vaniiek Cadillac Escalade "si 
P1: 7200099 - Klp.Gd9:45846140 


EXOTIC AUTO 
"ist Hummer H2 Th'2004 "sn 
PI:7200099 - Klp.Gdg:45846140 


F360 Modena'03 red 12rb mulus 
Full Ori BPKB Capristo exhaust 
daytona seat Hp:0856.9999.822 


FANTASTIC PRICE 
RR, Evogue Lux Pack 
5dr/3dr,3TV/ATVA cl 
Supremetar4524585/45866535 


Mein Mega Auto 


yi 130 Scuderia ed 
P1:7200099 - Klp.Gdg:45846140 
Fiat 500 Abarth SS '10,Red On 


Black.160Hp.MT.LmtdEdtn.tgn1 
kmarb,Alvin 081310888555 


GARAGEGALE FOR Lean 


olls 


Phantom Drophead Centenary.. 
Ghost Extendeed Wheel Base, 
Ghost Black Silver 
""# Warranty ATPM 
10878 7818 4578 / 021- 724 8750 


Hino Lohan FM260JD Dump 
Truk Th'06,08,09 Unit banyak 
Kond Istw Hub. 081280895319 


Hummer H-3 '11 silver, chrome 

pack, tanduk, E seat, 3TV, camr 

MatahariMb 4525102,15858711 

Hummer Kan Hitam Km.drb 
ti Bar 

Metro Koba Oasis 


Hummer H3 2011 Silver Tanduk 
3TV Camera Km low Full orisinil 
GRESS !!! Spt br 02133389533 

Hummer H3T 3.7 (double cabin) 
brand. new,crome package,Velg 
crame VivaAutoSport 72784080 


H UMMER H3T/D.Cab/Black 


F.Opt/S.Roof/Lux | Pack/ 
Restock. 082168897897 


IIMS @Jl EXPO KEMAYORAN 
Ferrari Callfornla 2012 Yellow 
Visit us GIIMS 20/9-30/9 '12 
Only (@lvan's Motor 
6506666/ 1521070/ 7292888 


TIMS @JI EXPO Leone 
Ferrari FF 2012 Rod: Visit 
us GIIMS 20/ 
Only, @lvan's 


Motor 
6506666/ 4524070/ 7292588 


IIMS @Jl EXPO KEMAYORAN 


Mlaran  MP4-12C White 

Visit us GIIMS. 20/9-30/9 
Only f@lvan's Motor 

16506666/ 4524070/ 7292888 


Infiniti FX37 "11 white metalic. 
Full options. Garansi 3 thn, 
STNK Athn, hub: 7507000 


Jaguar "2000 TypeS 3.000cc,Km 
Rendah,Hijau Tua Mat, Antik, 
Pmkai 085312659888, 71477981 


Jaguar 3.0 S'2004 silver in beige 
facelift, telp,s.roof, heater saat. 
MatahariMb 4525102,5816730 


Jaguar XF 3.0 '2008 hitam met, 
km 7rb,full option, istw. MJM Jl 
Biak 6 A-B 4 3016686,71128828 


Jaguar XF 3.0 Th 2010, Vapour 
Grey,km low,knds istimewa.The 
Winner 5201888 / 08567227796 


Jaguar XJ6 3.0 AT Long'07 Slvr 
Interior Beige Full Spec ATPM, 
Low KM, Orsl, Mis,Jrg Ada Nego 
Lihat Langsung Hp 0817789166 


Jaguar XJ8 AT 2000 ATPM siv 
km50rb rec serv Interior sat rapi 
antik skl Hub:08119910800 


Jeep Wrangler TJ '00Hitm.Istw 
100orsSmpnan anggrekGaruda 
D2 No10 Slipi:0816 855 279 


Lamborghini galardo LP540 th05 
atpm.Orange Candy km43.000 
Bpkb Ik.Rp 3.3m:08129466612 


Lamborghini Gallardo 17 
Spyder — Performante, 
White, Low Mile, 
Warranity, Call: 08111113: 


Lamborghini Murcielago Eagear 
105 Km.2rb F.Carbon Hydro, F.Ori 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


LAMBORGHINI-EXOTIC AUTO 
Gallardo LP 570-4 Superleggera 
PI:7200099 - Klp.Gdg: 45846140 


Land Rover Discovery 3 Th 2006 
Diesel Full optn.Radio Dalam 
168, 72791616/ 085881182920 


Land Rover Discovery 4 th 2010. 
Diesel Hitam Full option spt br. 
72191646 / 085691901722. 


Lexus RX270 Black 2011,99": Ok. 
800Jt.Villa Tgr,Rgency I/ NC.33, 
Ph.5532984, 0856.97216888 TP 


MASERATI - EXOTIC AUTO: 
28 Ouattroporte Sport GTS “# 
" Award Edition “ss 
:« Granturismo MC Stradale 
P1:7200099 - Klp.Gdg:45846140 


Maserati @uatroporte Hitam '05 
21V Tip VR19 Full Option 
KMI9rb Hub: 0813 1515 3696 


Mini cooper countryman, 2011, 
Panoramic,S.Turbo,Red, km3rb, 
Perfect Cond. 6300: 45847429 


Mini Cooper Coupe brand new, 2 
unit, white, dashbord leather, F, 


opt, mntor,wings. 0818-107080 


Mini Cooper S AT'2006 bln Agst, 
Silver Km16 rb, Tgn, Hub 
segera: 0812 999 6878 


Mini Cooper S Cabriolet 2012. 
Putih,km 1rb,ATPM warranty. 
spt br,72791646/085691904722 


Mini Cooper S Turbo Cabriolet 
S.Top AT 10 putih km13rb,VR17 
Jok kit,Xenon Perempatan Ra 
dioDlm (PN15)No59 Ph7211118 


john cooper Turbo 
ull option 2010 Hitam 
agus hub 0811177307 


Minicooper Countryman 2011 
cokelat, Kondisi baik,Km rendah, 
telp. 02170965535/0217269999 


Minicooper S Countryman brand 
new putih full optn.Radio dalam 
168. 72791646 / 085881182920 


MinicooperRoadster S,B,New'12 
Merah H.Kardon, Htr,Wings,JCW 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


NEW CONTINENTAL GT V8 
A0 Bitur HP, WD,8spsad 
Nirsus,re yr2Lwhite 
CHOSEN CARE - 66691535 


PORSCHE - EXOTIC AUTO 

1 Boxster 5. 3 L#xann 
Boxstr Spyder 3 
Panamera V6 3.6 
Panamera GTS 
« Cayenne S Hybrid 
Cayenne Turbo “ 
911 GT2RS Limited 
P1:7200099- Kip.Gd9:15846140 


PORSCHE BOXSTER 2.7 
Ist in Town Get it Fresh 
Bose VR 20” Elec Sport Seat 
Yellow on Black. @ VIP Motors 
0214521118, 021-4505666: 
GMOI 45866766 open till night: 


PORSCHE CARRERA S 3.8 
yellow” 20”tachno — whocls 
panoramic serocupkit PDK sport 
@xhaust sport seats most full 
option on the market. Cosmic 
7220903, 081315041112 


Porsche Cayenne 3.6 Hitam A/T 
On Beach/brown 08 Km 23rb 
Pakai Sendiri 082260789951 BU 


Porsche Cayenne 4.7 Hitam Th 
2011,KM 1100 AutoMax BOS 
6506888-99997686-65304294 


Mini 


Porsche Cayenne S Warranty 
ATPM Black on Beige Rdy Stock. 
AutoRoyal PI 021-72895258 /59 


Porsche Cayman 2.9 PDK B.New 
White in Black,Carbon Wings""" 
PorscheCarrara 911 5 3.8 B.New 
Putih, Bose,S.Roof,Heater,VR20 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


Porsche Cayman S,2010 black 
on gray, kmBrbconcept 
motorsport 021-91914242 


PorscheBoxster2.7PDK B.new12 
Pth,Int,Red,Wings,VR19,ATPM! 
PorschePanamera turbo 4.8 PDK 
110hitam,s.roof Bose, Htr, Hydro 
kmlow,Valentino 75903390/2 


R.Rover Sport 5.0 Supercharge 
3TV. Cam. S.Roof. Cool Box. 
Peri wa VR20, F.Opt 
call . 0815.4697.. 2 


Range Rover Evogue Dynamic 
mhite on red,3doors,b.new 
(concept motorsport 91914242 


Range Rover evog all type & 
colour R.stock Tdp 200jt/angs 
20jt/Bng 38, hub : 08111008099 


Range Rover Evogue 2.O.ssrueu 
5Dr,Black on Red,Dynamic Lux 
Ke DVD, TV, Pwr Back Door 
Call "0815.1697.2039 


Range Rover Evogue 3door 2012 
rad onvarve ,Pnrmc,kyis,V20 3tv 
icam,PBD Davina mtr 27374757 


RANGE ROVER EVOOUE 5DR 
Dynamic Lux Pack 3 TV, 5 Cam 
Black & White 1P Motors 
021-1521416, 021-1505666 
(AMOI 45866766 open till night 


Range Rover Evogue,Putih dlm 
htm mrh,Panoramic,TV3,Cam 5, 
1ew,08151820485,0818970007 


Range Rover Vogue "2005 Maret 
Supercharge, silver, km 19rb # 
12002 silver, km 30rb, pajak 08, 
facelift ko 2010. Hub 99991717 


Range Rover Vogue 5.0 Super 
Charge'10Black onBeige km22rb 
3TV,Camera, Seperti Baru “si 
Metro Mobilindo 02165861571 


RANGE ROVER 
Evogue 2.0 white/gray/slver 
Sport HSE 3.0 V6 diesel black 

Viva Auto Sport 
P1 72788080 Sunter 2945 0909 


Range Rover'02 Hijau Met Ex.Dr 
FOrs Spt Br Jl. Mangga Besar 
Ra 36:021.6256555 Mgg Buka 


RangeRover Evogue 2.0 Dinamic 
2012 white in red 3Door, rd stok 
MatahariMb 45846730,4525102 


RangeRover Evogue silver 5door 
tv Scmr pwd spesial price 
hrg:1.180 hub:0819807258885 


Ram? 
R.Rover Evogue 2.0 4Dr/20r 
Special Rate ON 
Intaresti. CT & C Apply ) 
Terima Jual/Beli Mobil Bekas 
Call : 3521358 

& 

Cayman R 3.4/2.9 PDK 
Cayenne 3.6 / 5 4.8 
Panamera 3.6 
Special Rate OX 
Interset! CT & C Apply ) 
Terima Jual/Beli Mobil Bekas' 
Call 13521358 


RR Evogue 20 Sid Premium 
Luxury 3TV,5Camara on 
Red,Warranty ATPM: Pe 
Metro Mobilindo 021-65861571 


RR Vogue 2002, facelift, super. 
Charged, hitam, Radio dlm 168. 
72791646 / 085691904722 


RR Vogue 5.0 Supercharged 
2010 hitam, int coklat, step, 
1775jt 08158080021 


RR Vogue Supercharged 2006. 
Facelift 2012, black on black. 
72791646 / 085881182920 


RR Vovge 4.2 SC'06 Hitam 3TV, 
Hrmn.Kardon F.Carbon Felift'12 
RR Sport3.0 HSE"10 Pth,kmlbrb 
S.Roof, H.Kardon,Heater,Coolbox 
New Evouge 20 White with 
Pursuit Interior “ 
Range Rover Vouge 4.4 West 
minster Limited Edition Black. 
Valentino Mitr 021-75903390/2 


Scirocco GT 2.0 White'11,KM3rb 
Pajak Pajang,HP 285(Upgrada), 
Good Cond. hub: 085880305432 


Subaru WRX Turbo 25 M/T, 
10/11 Dark Grey a/n.Sendiri BU. 
Hub :0818 884166 


THE DJAKARTA AUTO 
911 Carrera S - White .. 
Cayenne V6 - Black 
Carrera Turbo '1L - Yel 
.w 911 Carrera "12 - Grey 
Call: 08159555269/021.6310647 


THE DJAKARTA AUTO 
& 458 Red Full Options. 

..California Yellow Full Options.. 
Brand New Ready Stok !, 
8159555269/ 021.6310647 


THE DJAKARTA AUTO 
«McLaren MP4-Vokkano Red... 
Roliroyce ghost-blck satin bonet 
sem Roll Royce Ghost - whitt 
911 Carrera 12 - Groy . 
Aston Martin Vantage-5 '12wht 
Call 08159555269/021 6310647 


Truk Tronton cbu ex Japan (Fuso 
8Nissan) wing box, self loader, 
frozer,traktorhead,crane, dump, 
mixer,LPG,trintin,6x4, 6x6 (031) 
70577708:081131873/(tdk sms) 


Ga 


VIP MOTORS 
Rolls Royce Ghost EWB White 
Maad Up Display Night Vision 


Pano Roof Curtain Vacum 
GMOI 45866766 open tINI night 
021-4521118, 021-1505666 


VIVA AUTO SPORT 
New Boxstor 27 GT Silver 
Cayanne 3.6 whit 
PI 7278 B080 Sunta 2915 0209 


VIVA AUTO SPORT 
New VW Beetla 1,2 Desigry 
Packaga white fender sound 
Package , Multi Steering 
PI 7278 8080 Suntar 2945 0909 


Wrangler Rubicon Unlimited'11 


Putih low Km 795jt Macro Mttr 
65866254/55-081284900060 


Spider 
258 7 «30 
EURO MOBIL 

FAS8 pthykningiCalifornia F.Opt 

Mrh,Scuderia,F430 Mrh,599,FF- 

mrhi108151820485,0818970007 


BE 
TT. 
“aa 


3 3854827-30 


EURO MOBIL 
Mutoblography, Voge, Sport, 
Ultimate, putih, hitam, Brand 
New.08151820485/0818970007. 


Hai 


A4 03-20 Triptonic Blue Mitlk 
Mei 13Hrg Rp 118jt Nego Hub 
081310990825, 8096550 


IM 2.0 Turbo Th/O7 Hitam Bin02 
Leather Seat Kond Prima Hrg 
Nego Hub 0838.9681.6969 


A6 3.0 Ouattro 2012/2011 putih 
Km 5rb Kiko Auto Gallery Jl. 
Radio Dalam Ry34 ph 7251200 


EXBTN @ GRAND INDO 
S, 25 TFSI,Ouattro, 340hp 


Terminal Motor 
KGA511111,4520000,P172: 


R8 V1O 2011 WhiteOnRed 100" 
Original Perfacto AnSdr Km3Rb: 
RecordUserLsg 0817 7879 17 


318 i (E-46) Facelift Th'2004 
A/T, Light Green Mulus&Terawat 
.Hubungi:0877 2231 8151 


318/04. AT, KM40, silv, facelift, 
185jt, kondisi sangat bagus, 
Villa Cinere,0812938.0038. 


318i '03 akhir (Des) Silver, kond. 
mulus, siap pakai, nego. 0878 
8050.5003 / 0816.111.0623 


318i 03 matic green metalik 
mulus km rendah jok kit ac cd 
radio velg ori tdk kcw siap pakai 
hub 0811861377 BSD 


3181 05 2.0Cc Black Nego Hp 
857-9100-6927 Grand Wisata / 
Senopati Jaksel 


3181 M40,Hitam — Solid,Kis 
Kolektor,Km58Rb,Istimawa 
Hub:0818.948.811 


318i th.2002 model facelift, 
2000 cc Silver Met,Knds mis 
&orisinal,127Jt, 0818469099 


320 Life Style'09 Silver,GPS, 
Km30rb,Jok Kulit,Terawat Hub: 
ph:75921295 V-Motor 


3201 06/07 pajak 6-2013 
metallic grey « 2set velg ori 
BMW 255jt bintaro 0811987520 


3201 '08 Lifestyle hitam:GPS 
record astra kondisi sat bas 
Radio dlm ry/14 T.0816777105 


3201 "2008 Hitam, Tangan 1 Dr 
Baru, Bagus & Terawat, Tanpa 
Cacat. Hubungi: 27478183 


3201 Business th/2011 bin 4 
warna silverkm 33rb call 
0811857777 


320i E90 Tahun 2006 STNK 2013 
Abu Tua Metalic, Km 63rb. Hub. 
Catherine 081219777193 


3201 E9OA/T th 2008,hitam met, 
pajak br dperpanjang Seot.Tgn 1 
dari baru. Hub 087876205522 


320i Exctv 09/10 Hitam,Mulus 
X5 3.0 Th 09 Hitam Met,Trwt Z4 
23 Th 2011 Hitam Met,MIs 
AutoMax 4585.7731-4584.6849 


3201 Executive th '09 Abu? Met, 
Km 58rb, mulus, Pajak Panjang 
““ Hub: 081.9999.89968 “““ 


320i Silver,Stnk Pjg,lstw 
325i M.Editn'1L Black/Slvr,Istw 
6501 Con'1l Red,S.close,RR Cam 
780 Li"10 Black, Km2rb, Stnk Pja 
BestindoCarUtamaPh:74868000 
#Minggu Buka: 10.00-18.00Wib 


3201 Lifestyle'08/09 blck in blck 
GPS, km rdh, 1 tgn dr br, full ors 
MatahariMb 45846730,4525102 


32012011 Silver,KM 9rb,8BMW 
Record Warranty s/d'2016,Tani 
Vieta Motor Hp.0855.111.9668 


3251 Thn 2004 ,Hitam,Sgt 
Terawat, istimewa, Mulus, Ber- 
sih. Pemakai. Hub. 0816-862211 


328ci 2000/AT/No Pilihan, isti- 
mewa, tgn pertama, km 57.000, 
velg 19, ph. 081223311049 


3801 EA6 jarang ada sgt trwt 
Th'OM hitam. Khusus  pmakai 
hub.0812 8202 0212 


520 E28stir#Vrac dinamic11”jok 
recaro MBTech bodykit matic88 
keren abis 081-314-792-547 


520D thn'2011, Hitam, Pajak 
Panjang, Km 13Ribu, Xenon, 
Hubungi HP: 08.111.839.772 


520D'12 Silver,Lsng Nama,Istw 
5281 '05/06 Silver, Kondisi Istw 
5231 "09 Silver, Stnk Pjg, Km 6rb 
5231 "10 Black/Slvr,LowKm,istw 
5231 Exc'10 S.Grey, Kond. Istw 
5231 Exc'1l Black,kmBrb,LgsNm 
528i Exc'11 Silver,km.3300,istw 
5301 "09 Black,Lowkm,Knd.Istw 
5301 10 Silver,Km9rb,Lsg Nama. 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


520i '05.SilverOn Black.Serv Rec 
'ATPM.Mulus&Trwt.Siap Pakai. 
Velg Mdl 530. 081310888555 


520104 hitam km 40rb asli antik. 
Nopol AB(jogja)spt baru,Full ori 
087885928000 MobilLand K.Gdg 


523 07 black,523 '05 silver, 320 
"07 Black Lifestyle :320 07 black 
#xecutive:318 '04 silver, 323 LE 
AT 96 kuning,520 E39 03 black 
“Dreams Cars" 021-97776660/ 
021-71277774/ 0811140555 


523 F 10 Th'2011 Bisnis,Hitam, 
Km7Rb,Separti Baru Hubungi: 
0821.25000.308 Jaksel 


523 1 F1O Th '2011C NIK 2010) 
Black  Inter.Beige,Km12Rb,0ri 
ginal,Mulus,Hp 08788 4456368 


523108 pakai'09 Hitam, Facelift, 
Fori,!Ban RFT,BSI,Joystick,Bgs 
Skli.Hub:0818.108008 


523i Exe "11.Black.Tgn-1Velg 
BBS 20”.Eisenmann Exhaust. 
Perfect Cond.081310888555 


5281 Executive 2012 silver km 
600, blm BBN 995jt.Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 ph 7254200 


530i 2004 E60 Hitam KM 85 rb 
service record BU 270 juta 0815 
9725 212 


Hi 39 lada 29Rb,SMG, 
0 JLBlvr Tmr 
Ea ati isa Ga Penata, -55 


645ci '04, htm, tgnl, Int Beige, 
km34rb asli,knalpot elssanmann 
VR22, Astra Rcd,. Pdk Indah, 
Hub. 081282283650 

7281 2000 AT,Biru,Sunroof,AC 


dingin dpn bikajarang ada, 
collector,152jt Hub: 92229391 


730iL Th/2004 Hitam KM.49Rb 
Service Record Astra Serius 
Hub:79192373-74 


7851LTRIP 97Biru Km.53 Rb Jok 
Kulit,Kc Anti Peluru Murah 
Rp.66Jt.Hp:085881773000 


785iL 2004, Black on beige, srvs 
record, sroof,  heather, tv, 
coolbox, kray, dlI,081316336565 


735i AT 2002 Silver Intr Grey 
Full spac, TV, Tlp, C.box, S.roof, 
Electric seat, Low Km, Nego 
Lihat Barang. Hub. 0817.784166 


745 LI ,Thn'2004 Warna Hitam 
KM 20.000 Harga 565Juta Hub. 
Hp.0818.0695.9557 


7ASLI slverGrey'03 km59rb Tgnd 
nopil,TV,telp c.box garansiBMW 
bs TT/krd:9808.7755/9990.9000 


AUTOHAUSE IMPORTS 
W X6 Facelift Black, Aw te 


"640 Whil 
pluit 66601313/Sntar 29150773 


CHRISTIAN AUTO 
6401 "2011/12 Coupe Cabriolet 
" White On Red,Km 3300,DVD 
TV « Camera, Elect Seat, Heater 
7263777Minggu Buka99931800 


E23 7351 silver electrical fungsi 


semua pajak mati 3thn 
087887808119 


EXOTIC AUTO 

4 730 Li "2010 “naa 
PI:7200099 - Klp.Gdg:45846140 

M3 GTS Brand New 2012 Fira 


Oranga,full  karbon,Rolibar,444 
BHP"08151820185,0818970007 


TERMINAL MOTOR 
35GT TwinTurbo, 10Black,TanL 
Full Ori, KM Rendah, Panoramic 
KG4511111,4820000,P17225222 


THE DJAKARTA AUTO 
BMW XSM ' 11 Montecarlo Blue 
Interior Full Black KM 6 rb, 
CalI:08159555269/021-6310647 


X 5 (3.0/2009 NIK'2008 Abu2 
Met,KM 15rb,Jok 3 Baris,TT/K, 
Trend Mb1,45843435-45847430 


X1 2.0 Diesel AT Hitam 2010. 
PSB Auto SPBU Tanah Kusir. Ph 
68383636 / 72895801 Mg Buka 


X1 Bensin 1800cc Th 2010/2011 
Silver, Brg Simpanan Spt Baru 
Km12rb.410jt Ng:0812.932.6656 


X1 Sdrive 1.8 thn 2011 Hitam 
ATPM Warranty H 455Jt Ontr 
nego 72791646 / 085691901722 


X1-18I '12 Silver/Hitam, Km 32 
X3-2.0D Bns'11 htm,km9rb,istw 
X3-2.5104/05/07 Blue/Htm/SIv 
1, M.Slvr,Low Km,Istw 
1 S.Bronze, Stnk Pnjg 
X6-3.5i 09 Hitam,Stnk Pjg, Istw 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


X3 2.0 Diesel Executive 2011 
CBU Space Grey,km 15rb an,Isg 
nama BSISth Hub:0816.4838612 


X3 25 Th 05 nik 04 black origl 
DVD Vkool jok kulit Hub: 
021-9289 2686 / 32153725 


X3 3.0/04 Pemakaian'05, Grey 
Pemakai Langsung “5 
lubungi : 0878.8533.2991” 


X3 AT'04 hitam.Km 68rb.Tgn 1, 
STNK Panjang,Velg Breyton 20 
S.Pakai Nego.Hub:08129685678 


X5 3.0 New'07 Htm 10010ri pno 
tamic Mon Joystik VR21 # bdy 
Kit 665jt.Matrix 08170002517 


X5 3.001 Dsl,4x4,STNK Ith,htm 
Rp.250jt,istw. Bra O JlBlvr Tmr 
Blok ZA/15 Klp gdg 4526753-55 


X5 3.5 012/011 7seat, blm BBN 
Km 6rb,free serv 1,250M Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


X5 4.6 is Hitam 2003 Good 
Condition, Hubungi : 0815 1412 
2200 


X5 4,8 AT 05 panoramic,Hitam 
air susp,VR20,ban bre735iL '02. 
Gunung Sahari 3/5 ph 4259084 


XS Th 2004 Facelift, TV, Xenon 
Nopil Mis Srvc Record full BMW 
Stnkith Tan1 Hp:0856.9999.822 


X6 35i 2010 hitam km42rb,ser 
vice resmi berkala,kond sgt bas. 
981 H.L,1M nego 08159137690 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


OTOMOTIF 


MOBIL DIJI 
mw 


Z4 2.3 Hitam Th 2011,KM 3rb, 
Tgn IAutoMax BOS 021- 
6506888-99997688-65304294 


Z4'2010 Silver Km6rb Wartanty 
ATPM ........ Seperti Baru .. 
Metro Mobilindo 021-65861571” 


Pp ceevrorer 


Captiva 2.0 VCDI 2008 Htm A/n 
Sndr.Jok Kit,Foot Step,Aki-Ban 
Br.081802448880 


Captiva 2 Na bensin, 
automatic Ekm 50rb, 
Jakarta.Phis oodibeni 31116117 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.3648515 


Captiva,Orlando, Colorado,ready 
AII New Aveo & Trail Blazer trm 
Indent,Hanya di Andalan Group 
T.3861870,4533201,7396869 


EXOTIC AUTO 
«#4 Chevrolet Camaro SS || " 
PI:7200099 - Klp.Gdg:: 16816110 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,September Dapat 
Hub,Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


Dp orvsurr 


300C 2011 Putih Sedan Km6brb 
seperti baru. Kiko Auto Gallery 
Jl.Radio Dlm Ry 34 ph 7254200 


300C,Silver'2011a/n.Sendiri,KM 
Dikit,Velg Racing 22”,Pajak Pjg 
Istimewa Hub.Ollcya 65866879 


(AT. TOPCARS 
Arcticvolcano,mountain ready!! 
Sport X4door,red,fgraen,dsI slur 
6.Cherokee Ltd whte,Cmpss red 
EXBHTN @ IIMS JIEXPO 
larranty 3 years ATPM! 
Chrysler Sunter : 6518000... 
Chrysler Jl. Panjang: 58356538 


CHRYSLER JATI WARINGIN 
“Sport. X/Renegade/Platinum" 


Dodge Journey / 
1 3080 503 / 0218479 980 
HP, 0838 9681 6969 ia 


CHRVSLER JATI WARINGIN 
Sahara Artic/Rubicon Cod MW3 
“Compas 24L / Patriot 2.4 L” 
Cherokee 3.665.7L R.Stock 
"3Th ATPM Warranty''"”” 
20218180 503 / 021 8479 980" 


CHRYSLER SLIPI 

“tt Naw Chrysler 300 Git 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok 
Jeep Compas Patriot 2.1 Ltd 12 
Dada Journey: 

Years ATPM Warranty" 
021-29305685 108159903176 


GARAGE SALE FOR TODAY 
Wrangler Pitam 4DR OTR 780jt 
Wrangler COD 4DR OTR 940jt 
08111008 099 / 021-724 8750 


Jeep Wrangler 3.6 Pentastar""" 
Sport/platinm/rubicon cod mw3 
“Sahara Artic/Jeep. Compas" 
“Grand Cherokee 3.6L & 5.74" 
“Dodge Journey / Patriot'"" 
021 458 585 80 / 021 458 58586 
#dkxHP, 0812 3000 5891 "1 


Jeep Wrangler 3.8L Short 
07/2011 AT Htm Km.5Rb,Velg 
Custom4Velg OrisWinch#FR & 
Rear Bumper Optional 685 JENG 
081932015555PinBB225DABA5 


Jeep Wrangler JK'08, hitam full 
ori km.21rb,JI-Anggrek Rosliana 
IVA blok H75/76Slipi,Jakbar,hub 
:0812155LLI11 / 085691110092 


Jeep wrangler sahara brandnew 
"2012 Hitam Met,Garansi ATPM 
Batavia 722.725 


Jeep Wrangler Sahara Dsi AT 11 
Putih, Km1Irb,VR18,JKit,Tp Dbi 
Din Perempatan Radio Dalam 
(PN15) No 59 Ph 7211118 Lb bk 


Jeep Wrangler Sahara Long wrn 
putih 2011 km3rb Kond spt baru 
Hrg Nego Hub: 0813.1818.8177 


New Wrangler Mountain '2012 
Putih, 4 Pintu, @ Auto Lotus 
29450828,93001139,70312368 


OBRAL LEBARAN 2012 
Now Wrangler 3.6 Pentastar 
Sahara 4 Door bluck 
Wrangler Sport 38L Silver Adr 
Sahara Diesel Z8L DR Black 
Oniy @ MP Motors 
021-152 021-45 
(IMOI 45866766 open tc 
Tinggal Beberapa Unit Saja 


PT Cruiser '01.AT.Blue On Grey, 
Super Langka.Khs Kolektor,Siap 
Pakai.Full Trwt.081310888555 


Dodge Journey 2.4 / White 

ecial Rata Of 

(T&C Apply y 

Terima Jusi Jaa Mobi Bekas 
2 


Wrangler Jeep Rubicon 3.6'2012 
Pentastar, hitam, km 4.500 istw 
spt baru. Abba Car ph 70016868 


Wrangler JK 4pnt 2010 Hitam, 
KM rdh,Jok kit,Istw spt baru, 
Rp.658Jt nego Hub: 0811936280 


Wrangler Sport Unlimited 4D'10 
DarkGreenMetKm9rb“Wrangler 
Sport Unlimited AD'T1 Black Km 
2rb Spt Baru Ph 081319451859 


WranglerRubicon'10/1l1htm 2dr 
km7rb,grsATPM,jok kit SptBaru 
globalAuto0816997809,70771618 


If oamarsu 


All New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax MB Ang Mulai 2jtn" 
Luxio Angs. Mulai 2.3Jt-an“” 
.1948303-7900651 


Granmax 1.5 Box Alm'10 Hitam 
Jual Murah 70jt TDp4jt a92,8jtx 
35b1n:5860.555 / 0856.998.3307 


Xenia,Terios,SirionAutomaticDp 
20tBnus Mnrk, Ready Stk,Dealr 
Rsmi. 70181316 - 0813830848 


Il roro 


AI New Focus, Fiesta All Type 
Ford,DP rendah,Bng rendah 3.56 
Yi, Proses Cpt Hub:02175914508 
/081280001081/081213818796/ 
085691520121 / 087885898818 


(NI New Focus, Fiesta, Ranger, 
Everest, Escape,Bunga Oi Hub. 
087888113357-085710402449 


Escape 2.3 New LTD,AT'10 htm 
Sunroof,J.klt, Km23rb, Serv,Rec 
Spt Br,Vieta Mtr Ph.93344061 


Escape 2.3L A/T XLT'07 Silver F 
Bgr Jok kit,Sunroof istw 176jt 
nego Hub:Agis 0857 825 37202 


Escape 3.0 V6 Th 2003 Hijau 
Metalik Matic Terawat Hubungi 
1021- 98910 251 


Escape merah 3.0 4x4 sunroof, 
2006, Full Orisinil, Interior 
Beige, Bagus,Hub 081219779030 


Escape th.2003 mesin 2000CC 
trans manual wara hitam 
velgring22 full optional hub 
08129960168 


Everest (2.5) Limited A/T'2011 
Putih,TV,Camera,Tanl,Spt Baru 
Vieta Motor Ph,9292.9668 


Everest XLT '07 M/T Brown. 


Sound system, ban tebal, 
asuransi all risk. 085820856352 
Il Honoa 


Accord 3.5 VTIL'08 AT Black Km 
40rb Full Orisinil Hub Hp : 0878 - 
7820-7722 


Accord th/2004 AT VTIL a/n. 
sendiri Hub:081806274418 


Haa VTi-L A/T Des 2011 
hitam istimewa 6800km Isg 
pemilik 425it hub 0818113666. 


Accord VTi-L/2008, hitam, 
pikeping, KM 59rb, terawat, 
Hubungi:0812-18-063-063 


Accord vtil hitam at 2010 tgn, 
good condition, 3A9jt (khs 
kredit) bos b2-16, 80268289 


Accord VTIL th 2008 Hitam, 
Tangan 1, Full Orisinil, Istimewa 
" Hub: 0816.1838.612 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga Ol GPS 
Honda Mugen Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


Accord2.4 "10 pearl white S.rec 
Civic 2010 police metal S,record 
(YK Axel Cars Hub:3588 1912 


II New '2012 Brio/Cr-V/Freed/ 
Jazz RStk Pwrn Bng 3,84 bsTT 
7099.6800 / 0816716908 (DJM) 


AI New City'09 Akhir,AT,Merah 
Met, Recl.Seat ,Spt Baru, 198jt 
0817 118 1688-0817 912 4237 


AII New CRV 2.0 Matic'08 Hitam 
Tdp6djtA9s7,135jt(dth) ASSAII- 
Risk 0878-8166-7368 


All New CRV Booking Now 2.0 
mt 359Jt,2.0 at,370Jt,24 at 
404Jt,24 at Prestige 423jt 
Pemesanan: 081219172478 


MIL New CRV,Jazz,Freed,City, 
Cvc,Acc,R.stock. Bng Ringan 
C/KTrma Tt, Honda Cibubur 
Hub: 081389040189 


II New Jazz S AT'09 169Jt Lsg 
NamaPembeli Byr 36,5jt BwMbl 
1001 MIs:33143179-30013988 


Alinew CRV, neh Ready, Bunga 
,5t, Honda “Mugen Puri, 
Hubungi: 9190 8094 


/NINew Honda Brio R.StockNew 
CRV Krdt 3 Thn Bunga Os Atau 
cicilan 45jt hanya di Honda Per 
mata Hijau Showroom bengkel 
sd 19.00 Ph.5332566 


AIINewCRV 2.0 AT htm'11-295 
jtKrd Byr 55,5Jt BwMbi Prs Cpt 
Data Dibnt:33143179-30013988 


Brio, Jazz, CRV, City,Freed,Civic, 
Ac,0dys,8n93.885 Vkool,Rdy 
HondaCakraPangukir 3905570-1 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Brio, Jazz, Freed, CivicCRV,Rdy 
“Vcool.BgOn/ Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2”6129999 


City (New) RS A/T'09 Ors Htm 
City VTEC A/T'2007 W.Hitam 
Vista Motor Ph.9292.9668 


City '04,A/T,Htm,Tgnl,Serv Rec 
Jok Kulit,V 17 Chrom,Km.150rb 
Hrg.115Jt.Hub: 08 111 48 161 


City SX 1,3'97 silver manual 
STNK Juni'13 ex wanita Hub: 
081905054268 


City Th 09 Okt, Warna Hitam, 
VR, Full HID Hubungi 
082183260515 


City Vtec 07 Dp 3 Jt Aplikasi 
Online siRajaKrodit Prs Mudah 
Cepat Bisa Kirim se Indonesia 


City Vtec Mni'07 Silverstone pjk 
Athn km50rb serv rec tgn | istw: 
spt br C/K:70110328-32017600 


Civic (2.0) Th'2009 Hitam,New 
Model,KM 35rb,Honda Record, 
Tonl,Vieta Motor Ph.93344061 


Civic 1.8 A/T'2007 Silver Stone 
Tgn-l Pemakai Gading Serpong 
021.71592979 - 087806718978 


Civic FDI 1.8 AT warna abu? met 
alik Tv.Sensor Mundur.Th 08/09 
hub:081382903800 / 8650829 


Civic New FD 06/07 Hitam, MT 
Jok Kulit, DVD, Gps, Velg 17” 
Hr9.192jt .Hub:0815 996 2704 


Civic tahun 2008/2009 AT 1.8 
Km,38rb tgnl Vkool mulus ex 
Wnt, Vkooi Sunter 0818150161 


CR-V (2.0) A/T'10 Polish Metal 
/Abu2 Met,KM 20rb,Serv.Rec, 
TUK Ph.45844177-45846735 


CR-V (24)A/T'2010 HtmCR-V 
20 A/T'094'07 (3 Unit)42,4'07 
CBU,Vieta Mtr,0855.111.9668 


CR-V 24'10/ STNK 11,AT,Pol 
mmet,Trwt, Facelift 30jt, Rp.320 
it Nego,Villa Pejaten Mas 8.7 Ps 
:085716099885 (Andrew) 


CR-V 20 HITAM '2007 
Rp.225it, Tangan 1 Dari Baru 
Cail # 021 5600 36 # 


CR-V 20/01 Coklat Muda Met, 
Matic,Trwt.”Bra O” JlBlvr Tmr 
Blok ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


CRV 04 coklat met matic kond 
bgs msh original KM 25rb,jual 
cpt hub: 087882861736 


CRV 24/07 Dark Moca,Srt? 
Lngkp ,Good Condition/Ban&Ka- 
kibaru,h.235jt,hub:0818823944 


CRV 20 2010 AT Silver, Km 
Rendah, Tgn 1 dari baru Mulus 
Jak Bar Tlp. 6313587, 68872278 


CRV 29 AT 0, Siverstong TV 
tan 1 Hub: 
00549996518 Mono Jaksel 


CRV 20 AT Thn 2008 Silver. 
Seperti Baru, Radio Dalam 16 B. 
Hub :085691901722 / 72791646 


CRV 2.0 AT'08 silver stone,J.kit 
Chrome, fog lamp, low km, istw 
Betawi mtr 45845284-5 Klp Gdg 


CRV 2.0 AT'2011 Silver Km9700 
Asuransi Keadaan Original Hub 
0816.816676 


CRV 24 "08 Dark Mocha Tng 1 
jk pjg serv record H.249jt nego 
Taman Surya:0896,5212.1230 


CRV 24 "2008 Hitam Full audio 
Tan 1 Dr baru Velg racing Mulus 
Jual cepat. 0812 2162 8168 


CRV 24 A/T.Silverstone/2010. 
Harga 286Jt (khusus kredit). 
Hub (021) 5470005 Raja Mobil 


CRV 2.4 AT 2007 Silver Nopil 
tani dr br km 60rb svc rc full 
ors bnr? antik sptbr 68168268 


CRV 24 ATAug'10,Silver Met, 
km.27rb-an,” Tani, an.Sdri,Sgt 
trwt(Masih' ada 'plastik)nego 
Jaksel, Hub.02180271031 


CRV 24 AT'07 Champagne 
Km70rb Pk BIn10 AlIRisk Mulus 
&bagus 230jt 0811-114-149 


CRV 24 AT'08, Km:30rb, Seruce 
Rec,Bgs,Trwt Baik"Global Auto 
082-123-026050/2945-0878 


CRV 2.4 AT'10 Hitam Met Tgn | 
Mis Full Ors Spt Br Stnk Pjg km 
30rb Mulia Mobil.021-97748668 


CRV 2.4 AT'2010 hitam, Tgn | dr 
baru, km 1800, simpanan, istw, 
spt baru, Abba Car ph 70016868 


CRV 24 L IN/TEC"O7 Abu2 Tua 
Motalik Bensin KM 85Rb Matic 

Irg Rp.28Sit ( Nego), Tan 1 
Hub: Erlina 083893715179 


CRV 2 Sept'08 Pjk panjg 2013 
abu tua, km. 24rb asli, jar pakai, 
FOri sln mbl, rec. servis honda, 
Jkulit 081283259813/70251781 


CRV 24 th 2010 Urban Titanium 
Tani a/n Pribadi Kond Oke Hub: 
087877.428.938 Apt Paladian 


CRV 2.4 Th.2010 Facelift,Urban 
Titanium,KM 35rb,Orsn,Istmw, 
288Jt.Hub: 95560058 Rwmgun 


WIRAPRIHANTO 


CRV A/T 2.0 Th'2010 Abu2 Mot 
Kond.mis,Sgt Terawat,Pisangan 
Lama Hub. 0811 966 799 


CRV New 2.0cc A/T 08 Hitam, 
Pik Pig,TV. Monitor,VKool,Orgnl 
Cat,kmb2rb,Tgn 1,C/K Paskah 
08567881988--085718000712 


CRV th'2010(matic),wrn moca 
bergendi,STNK4Asuransi | baru 
diperpjg,Hub:085779114666 


CRV2.0A/TO8 putih,TgnA(STNK 
Pjg),Mesin Trwt ServiceBengkel 
Resmi. Hp:08179802001 Grogol 


Edix'2005 km.57K,V.Rac 17” 
(Over Kredit,sisa 19 x 6Jt) Hrg 
Nego Hub.0821.6903.1201 


Freed PSD 09 Putih, Leather, 
tgn I. Bambu Kuning 18 Blok A, 
Kby Baru hp 0819.08909000 


Freed PSD'09 Silver tgn | Stnk 1 
thn,Km1Srb istw spt baru Cash/ 
Krd Hub :70110328 : 32017600 


Freed PSD'2010 Hitam, Orisinil, 
Km 29Rb,Mulus,Trwt,Vkool Spt 
Baru,202Jt.Hub: 0888 989 6653. 


Freed PSD'2010 Putih & Abu? 
11/2010 Km.40.000. Hub: 0819 
32015555 / Pin BB 225DA8A5 


Jazz 05 Idsi A/T Hitam STNK 
pil,mulus,terawat | hub:08571 
106 9950/081519269061 


Jazz '07 IDSI A/T, silver stn, tan 
1, STNK pnj, jual cpt BU, TP, 125 
jt hub 0818908050 


Jazz 1.55 A/T'11 Hitam F Bgr 
Stnk Ith istw skl rcrd Ikp 190jt 
nego C/K: Agis 0857 8253 7202 


Jazz 2004 IDSIMatic,Coklat 
Muda Metalik,Tgn 1,STNK pan- 
jang,terawat, 0816-4150-8597 


Jazz IDSI 06 Htm A/T stnk 
9/13, Km 64rb, Tani, Mis & 
Trwt, Serv Rsmi. 0815 875 8769 


Jazz idsi ATO6: mmg htm: full 
org, 3tv / dvd, km 65rb: 3M film, 
an sendiri jklp Gd, 08159706318 


Jazz RS AT 2009 Htm Full Orig- 
inal, Pajak 1th ,Jok kulit VKool 
Nopil 178,5Jt 08170186898 


Jazz RS At'2010 siver kml8rban 
Full V-Kool,Spoiler Fog Lamp 
mulus,188it negoHub:95476086 


Jazz Th.2005 Matic VTEC Silver 
Met.118 jt nego pjk baru Jl.Tong 
kol 19A Rawamangun.47882441 


Jazz type S A/T '09,silverstone 
kondisi mulus terawat, Tgn 1 
Hub: Desy 08179838396 


Jazz type S A/T '2009,silver 
Stone,mulus — terawat,tangan 
pertama,hub:Desy 08179838396 


Jazz! VTEC 2007 AT Hitam 
Metalik Tangan Pertama. Hub. 
0815 999 4112, 


New City Idsi'07 AT,silver,tgnl, 
an  sdri,mlus,serv.Honda, 135jt, 
stnk bI8 pja.Ta drn02193497041 


New CRV 2.4 AT'2010 Hitam Jok 
Kulit Elektric | Seat,DVD-3TV 
Tgn. (8) 087788536936 


New CRV'09 2.4 Dark Moca Pjk 
Pjg Intr Ori 278Jt Nego Hp:0815 
8197897 - 021.93206711 RJM 


OBRAL LEBARAN 2012 
CRZ 15 AT Hybrid type ALPHA 
Black @ VIP Motors 


021-452MM8, 021-4505666: 
GMO! 45886766 open till night 
Tinggal Beberapa Unit Saja 


Odyssey 2005 L plus Hitam int 
Beige,E, Seat, Km,70rb,kond 
trawat:(021)9350-0263.Jaktim 


Odyssey 2unit(2001 Gold 2.3 
H.107Jt)405 Htm 24 H.247it) 
mls:087889225226/99139990. 


Odyssey absolute 201Lwarna 
putih,km 15rb, full orisinltan 1 
dari baru, 08161983738 


Odyssey Absolute”2006 Matic 
Hitam Jok Kit E.Seat Sgt Istw 
(/k/tt:92345388-082122212288 


Odyssey Aussie O1 Ahir BiruTua 
Met/kond — Orisinil/Body#Msn 
Istw. HP:0852-1922-M160. 


'Step Wagon 2006 Bullt-Up,Abu2 
Met MPV.”autoStation" Fatma 
wati Ry 33E”0812 8697 6300 


Stream 1.7 Manual warna Putih 
"2002 Jual cpt Hrg 125jt.Yang 
berinat Hub:0812 8280 378 


Stream 2002 Matic,Silver,Kond. 
858Ex.Wanita,JarangPakai,Stnk 
Baru,BU, Hub: 0812 1969 3196 


Stream 2004 / AT, 1.7,dvd,ka 
mera mundur, jok kit, terawat, 
Jatiwaringin 0888 987 9187 


Pa 


II New Avega Dp 23jt New Tuc 
son 54jt Grand Avega 33jt H1 CI 
assic Ambulance Data Dibantu 
Bs TT 90337489/082111357046 


H1 09 AT hitam met mulus 
terawat tan1 ban bgs 9 seater 
jok kulit 08567067671 


H1 GLS AT'08 Silver 12seats km 
22rb asli svcrec ban srp blm trn' 
bnr2msh sptbr 081312113176 


H1/08 AT,Hitam,12 seat,tgn 1 dr 
baru, terawat, no pil, 235jt. Hub: 
087882640808, 08881038707 


H1/08-09-110'09-120”10-Trajet 
“07Avega'08#New Santafe'084 
Tucson'05 AutoSafe Pondok 
Indah 7293129 / 7293338-9 


H1XG AT CRDI Dsi/11silversptbr 
km12rb,9seat,3Tv,camera.bursa 
mobil MGK70998168-68762195 


jua 


AI New GIGA FRR, FTR, FVR 
(4x2), FVZ Dump 6x4 Rdy, EIf 
1/6 8, MB 16/12 Seat, Panther, 
DP Ran/Bng Ox Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


AII New Giga Tangki 16.0001tr 
FVM-0(6x2),240PS,26ton, WB 

5,5M, Ready Stock: FVZ(6x4) 
Dump/FRR, FTR, FVR(4x2): Mic: 
robus Dix ELF(12/16 Seat),ELF 
1/6Ban, Bng Ringan. Hub-Auto 
Cipta Isuzu 021-MGD:6128000 / 
BSD:5388000 / PCN:3458000 


D Max D.Cabin 07 Hitam Km 39 
tb Plat N, Type LS Rodeo 4x4, 2 
'Nirbags Hub.08129420123 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
»D-Max single/double cabin Disc 
/bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


EIF Ready Stock!! Mikrobus New. 
Armada, 10 Seat Lux, Home T, 
TV 32 #12 Seat Lux # 17Seat. 
Long 13 Seat Lux # 15 Seat 
ACND "GMA (BOS) 65834157, 
081381134112, 081230190388 


Panther LS 2.5 Turbo '01 KM 
Rndh mis Trwt, Full Ors, Siap 
Pakai, ex wnt, Hp. 0818400765 


III 


/AII New Picanto RioSportagePla 
tinumBngOsKrdtethFreeAss#50 
wvenir sundian NtnfutsaldiBan 
'gkok 99152424-085710008295 


/NI New: Rio, Picanto, Sportage, 
Pragio : Travelo: Ambulance: 
Hadiah Isg GPS.Hub: 790.2856 


Carnival II Th 2002, Matic,Biru 
Two Tone,Mulus,Komolit,Lsg 
Pmkai,72jtNego.081281263399 


Picanto'10 A/T,Merah KM.lerb 
Seperti Baru, Harga 98jt, Hub: 
0817 118 188-0817 912 4237 


Visto zip drive'02 ckit muda 
met,pw/cl/alarm/pw/j-klt,mp3 
audio,irit,pik pig.T:021-989 
85111/08561170111 Kemayoran 


Il vazon 


2 Sedan'10 AT type R putih Tan! 
RX8'08 AT velg 20" htm,km28rb 
087885928000 MobilLand K.Gdg 


2 Sedan'10 Pemakaian'11 M/T, 
Km7eb Silver,J.KIt,TV#Camera 
158Jt42 HB A/T'09 Pakai'2011 
KmBrb,Biru,148Jt Ph.91706633 


2, CK5, Biante, Rx8 ready, bng 
mrh,krdt -Sthn. Bonus ke eropa. 
Evi 081386186117 


2,Mazda6,8 BianteCX5,CX7,CX9 
IMX5 RX8 Program IIMS. Pd 
Indah 71103402-0817155343 


6 AT/Trip FL/L1 PutihMutiara, 
JK, ES,SR, SptBr.Apt.PuriKernay- 
0ran0816848939-081510001502 


ANII New Mazda Biante (Family 
Car 8 Seaters)& semua tipe mbl 
mazda terbaru.Dptkan Cashback 
Promo, menarik,085284451284 
“085694718614, BB: 2255E85D, 
Arief (Sales Consultant) 


CX 9 th/20114'2010 hitam audio 
Bose,sunroof, K.less, Jok klt,Cam 
low km, PBD,VR 20. 491280777 


CX-7 M'2010 Hitam Met,Istw 
Rp.378,5jt (Nego) C/K Kedoya 
ph:58356865/5801264/66 


CX-9 '09 hitam tgn 1 j-kulit pjk 
pjg intr rapi trwt DP.188jt angs. 
15,5jt BG Auto Hub:93116333 


X7 GT Th/2010, Ungu Met, 
S.roof, Bose Speaker, Km.l6rb, 
Mulus&Trwt.Ph:0817 787 655 


Mazda CX9 Feb 09 Grey met, km 
39rb (service record) kondisi sut 
trwt Davina Motor 27 37 47 57 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biante,pnwr mnrk,Dp rng 
08998964965 , 0251.8322999 


RX 8 '05 silver stiker hitam doff 
antik, km 21rb, pajak pjg, body 
kit full mazda speed#velg BBSt 
audiotFL 2010 wing, 99991717 


SEPTEMBER CERIA 
CK7,MazdaB, Prorno mnrk, Paket 
bi 


JD mercees 


250 Estate Th'2011, KM.3600, 
Wm.Palladium,Mulus,Jarang Pa 
kai Hub Parwo 08121910514 TP 


300SE'89 AT-Eagle W126, Blue 
on Blue,Surat? Lengkap & Asli 
Col.Item,Hub:0812 908 6825 


AUTO ONE KLP GADING 


G.Condition,Like New,Low Km, 
021458 585 84 / 021 158 585 & 
kaka HP, 0B5B BBB7 8995 


AUTO ONE SLIPI 

E 250 Coupe2011 white on black 
CLS 350diamond black on black 
sand Passion Leather Interior, 
AMG pack sunroof,tv tuner,back 
Camera DVD, Harman Kardon SL. 
350 blck "11 night edt low km 
Auto One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 081542729900 


B 17008 A/T,Panoramic,Biru 
Mu da Met,Km.39rb,Pik bin-5 
Siap Pakai 081586447447 


B180AT'2011Eco Tint,Hitam,Spt 
Br,10050rs,Km.9rb Asli,JK/VR- 
Panoramic.70998168-68762195 


Benz (250 Coupe,SLK 250 
AMG.Packago,C250— AMG,SLK 
250 Cash/Kradit Trm Tukar tam 
bah Mb Lama:0877.2711.7078 


Benz GL 500 09.Black On Beige. 
Tgn-1. Full Opt.Serv Rec ATPM, 
Super Conditlon.081310888555 


Ben2300TE1987 Matic Silver Int 
hitam Ori&300 CE 1991 Matic 
antrachite gray on black Original 
lookBekasi timur 087887808119 


C 200 Avg'2011 hitam int beige, 
facelift, km 7rb, pajak pjg, istw. 
Hub 0856 1256 757 / 6515500 


(C 200 CGi Avantgard Th'2011 
W.Hitam Stnk 1Th/Mulus Tnpa 
Cacat.Hub:0818.835339/Jakbar 


(C 200 Compresor Th'09 Avant 
garde/Silver,TanganPertama, 
Km 40rb“7456056/0816907555 


C 200 Kompresor Thn 2009. Km 
30rb spt br, Radio dalam. 168 
72191646 / 085881182920 


(C 200 Special rate fit ISP (free 
services) jadi 5th, & all type 
special program 081286867758 


C 200 Th.2002 AT Silver 
Facelift,kondisi terawat. Hub: 
(021) 3299-0999, 


230 A/T '07 Hitam Metalik,V- 
Kool,Service Record,Tgn 1,Pajak 
Pja,MIS trwt.Hub:021-32730200 


C 230 Th "2007 Warna Hitam 
Matic Kondisi Ok Harga Nego 
Hub: 021.798 9000 Ext 1: 
#WaKHP:08170961828 "it 


(240 Elg '03 (AT),Sillver,5.Roof. 
Mulus Jarang pakai. Hubungi: 
088210088388 


Ka 250 CGI AMG ja 
# Silver « « 
Hp.0813 1067 sn 


C 250 Coupe'12 Putih Panoramic 
km2rbWarranty ATPM,Spt.Baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


( 250/10,Silver AVG,Brg Full Ori 
KM Low,Jok Kulit, Electric Seat 
STNK Pjg. Auto mega 45847429 


C 2502010 HtmtC 200 AVG'L1 
Pakai'12 Silver,FacalifteC 200 
AVG'2009 Htm,15846735-6736 


C 280 (Elegance)'20094C 200 
AVG'2009 — Hitam,TT/K,Trand 
Mobil Ph.45843435-45847430 


C 280 AvgtElg'09 silver& black 
km low , record daimler, istmw 
MatahariMb 45846730,4525102 


C 300 AVG'11 Htm Cpt TDp.50jt 
ang,Lbjtn tgl jrg ada msh baubr 
kmlarb:0TOS68"081380568888 


(.230 Elegance 2006,Km 48rb, 
Leather silverMet,7G,irit Bensin 
V.Rac,0ry, Hub: 0816755925. 


200 CGI "11, Silver Km Arb 
(asli) spt barutE260 '03/04 sil 
Var sgt trwt 28Sjt ph 92992700 


200 Classic Hitam'2012 New 
'ex Hadiah Jual Cepat Bisa Tukar 
tambah/krd hub" “9808.7755" 


200, Th.2002, Triptonic, Slvr, 
Lp Kcng,Jok Kulit,Msn Ok,Kaki2 
Br,KM 75Rb.Hub:0812 908 1234 


200/250,E250/300 Brand New 
ATPM,Serie lain Ikp bng Ofi Bs 
trade In : 0817886999 Adji 


2000 Classic 09/10 hitam met, 
nopol 1 angka,jra pki,trwt, Hub: 
081932138530,08129582238 


C200CG1 "10/11 Silver KM 10rb 
Plat 3angka Mis Ski Khusus u/ 
Pmkai 475jt Nego.08129818181 


230 Sport Hitam Th'2006 Tgn-l 
Serius Hub:79192373-74 


240 AT th'2002 Elegant,Hitam 
Facelift” 2007,Terawat, Mulus, 
Full Original P.0811-900946 


240 Elegance Silver Thn 2007 
Sunroff, Jok Kulit,Antik, Garaga 
Motorsport ““ 0812-8700-9300 


C240 Elgc'01 Silver sgt istw Intr 
Coklat Sunroof TDp.70jt ang, 


4,529jt.0TOS68 "081310288603 


240 Th'2006 Sunroof Silver Jok 
Klt E.Seat Sgt Istw C/TT/K 
:021.92345388-0821.22212283 


C240'2004 Elegance,hitam, 
AT.Int” Beige,Sun  Roof,hub: 
0818298916- 021.98771259 


250 CGi AMG Style'2010 Black 
On Black Km.6Rb Hub:Grand 
Auto Ph.68300111 


300 adv 2010 hitam bulan 9 
full ori trwat bgstvelg 19” AMG 
h.575jt nego 08988373737 


300 Avantgarde Th 2010 Hitam 
Interior Beige,KM 11rb, Tgn 
1Spt Baru:0816.199.6970 


6300 AVG'2010 slvr tgni low km 
Stnk Pjg F.Opt H.Cardon memo- 
ty Seat Bixenon:087884401570 


CL 500 th/2008 hitam interior 
beige, like new, 1000 milas, ex 
kedutaan. Hub 0811-849978 


CL500 AVG'03 Black On Black, F 
Ors KM43rb Serv Rec, Airsus, 
Spt Br Khs Pmk 49115630 


CLC 200 K'2009 Abu2 Km.1Orb 
Mulus & Terawat Hubungi:Telp. 
021-75921295 V-Motor 


CLK 230 Cabrio'00 Avantgarde 
Bodykit#Muffler AMG, km 12 rb 
021-7211478 / 021-99988899 


CLK 240 Avantgarde 03, Black 
On Black, Sroof, tripto, leather, 
keyless key, BU 087883080400 


50 AMG White/Black" 
“WSLK 250 Black,Silver""” 
50 AMG Coupe Black,Slvr" 
#itAutohause  Imports'"sw 
Pluit 66601313/Sntr 2950773 


CLS350 Black on Black,th 2005 
Km37rb,SRoof,PBD,TV/ istmewa 
Gal aor sos» 725.1893/727.90162 


'CLS350 lorinser'07ful opt,airsus 
dynamcrpulseSeat coolerheater 
seatKm25rb pjkBr 087881006214 


CLS500 Black th'2005 Low miles 
(krg dari 15.500km) full options 
Lorinser Bodykit dan exhaust 
system, Factory Build.20” wheel 
by AutoCouture, Full Ieathar 
Interior. Hub: 0812-1050027 


CNN BOS - 6525888 
C1.5350 AMG 
250 AMG Coupe Ba 
SLK250 AMG MagicSky, Black 


Coupe E250 AT AMG Styling, 
Hitam Intr coklat Full spec cmr 
TV Harman Kardon Speaker, Top 
condition, Low Km, Nego lihat 
barang, Hub 0817784166 


E 230 '09 ELG, Silver interior, 
Black, 7G, Edition 9, KM 20rb 
“Auto mega 45847429” 


E 260 Elg Hitam '05 ATPM, 
Service Record,Mulus,SiapPakai 
Hp: 085 691 838383 


E 260 Elg th/2004 bln 2, Silver, 
Ton 1, Km 61rb, Terawat,Hrg 
285it nego Hub: 99159911 


E 260 Elg'2003 black, Tgn | kond 
trwt, Auto Royal BOS blok B-1 
n0 16-17 HP 0856 9372 1000 


E 280 (7 tronik) 97 akhir kondisi 
terawat, tgn 1, hub: 021 9150 
9206, 0813 1535 4475 


E 280 Tahun 2006,Km 50 Rb, 
Warna hitam,Sangat Istimewa, 
Hub : 91199214 


E 300 "11 AVG Panoramic Silver 
Km7rb Seperti Baru Hub 
0813-1945-1859 


E 300 AVA AMG, Full Option, 
Ready stok,kredit mnrik,Garansi 
(ATPM 3Th, Hub 081311426888 


E 300 AVG -Panoramic/ 2009 
Hitam,ATPM Kray,DynamicSeat 
masih grnsi.hp:085 691 838383 


E 300 Avg A/T'2011 silver, Tgn | 
panoramic, km 47rb, spt br, mis 
istmw. Abba Car ph 70016868 


200 Black/08,km18rb,Sdh Rubh 
Seperti E280, Trm Jual/Beli Mbl 
Bekas. "4 Call:021-3521358 


200 Compresor'2005 Silver,KM: 
180.000-an Hub:0816 730 613 / 
0815 1067 4147 


E200 K 05/06 Hitam/AT/Low 
KM Pajak panjang 285 jthub 
96209012 (Bintaro) 


E200 kmprsr'03/04 blackonbei 
ge,stnkbr, lift, xenon,banbr, 
istw,pmki08129888799.P.indah 


E200 kompresor 2005 VR'19 Km. 
30rb H 285jt nego Radio dalam 
168. 72791616, 085691904722 


E200 Kompresor 08 Facelift 
Hitam,Full Orisini,Control Stir, 
Pilot 'agak, berubah model, 
Km45rb” C/K Paskah Mobil 
0816.791.838 / 0878.8721.2001 


E200K'05 Mei,Htm,Km.50rb Pnl 
Wood ch no.Pil 2 angk istmw 
Simpnn Lux 290jt“08161122455 


E230 Edisi 9 Th 2009 Silver 
Interior Abu-abu,KM 13rb,Tan 
1,Spt Baru Hub:0816,199.6970 


Ci 


E240 AVG Panoramic '05 Silver 
2Tv Tip Keyles Sensor Km50 
Rb415jt Matrix 0817 000 2517 


E250 AMG Coupe AT 2012 
(2unit) Putih « Silver 1008 baru 
bias Igs nama, VR18, AMG,Jok 
kit, Body Kit, Panoramic, Xenon 
Tanah Abang 11/66 Ph 34833131 


E250 AMG Coupe B New 2012 
Merah H.Krdn,Pano Cam VR19 
E250 CGI AVG Estate'11 Hitam 


Valentino Mttr 021-: 2320012. 


E250 AMG Coupe'12 White Red 
Black Silver Velg 19 HK Full 
Option Ready Stock "Selamet 
Motor-BOS" Ph 021-29450837 


E250 Cabrio Th 2011 Putih, Km 
Rendah Full Orisinill, Bagus Skl 
Batavia 722,7225 


E250 Cabriolet 2011 White, Red 
Leather, ATPM, 1,125M. Hub: 
021-71288899 


250 Coupe 2010 White On Red, 
Like New 998i. Km 360, Cp 
081287361990 


E250-2010avantgarde,bluetooth 
Phone,leather seat,dark brown, 
20ribu Miles,100X0ri,Tgn-L.BNI 
Sudirman/Shangrilla, Net Price 
Rp.725 Jt. Call:0816 800168 


(E260 "05 silver tgn 1 low km pjk 
pjg mis trwt TDP.1OOjt angs. 
9,BIt BRG Auto Hub:93737468 


E260 Tiptronik Th 2001 Hitam 
Interior Abu-abu, Tgn 1,Kondisi 
Terawat Hub:0858.8090.9099 


E260, Silver,rhn 2003,kondisi 
istimewa,km dibawah 50rb, bu- 
ka hrg 275jt,Hub:085811655529 


E260'05 Elegant. Black. AT, Tgn 
1, Km rendah. Istimewa. Nego 
08978380627 


E280 7.G Tronic Th'06, W-Hitam 
Kond Istimewa, Km Rendah 
Rp.365t Hub: 087886145716 


- 7G Tronic'08 Htm Tgnl 895 
Mangga Besar Raya No.36A 
Ch Gasbnssn 92299107 Mgg Bk 


280 th'2006,Silver,Km 35.000, 
Pajak 1th,Kondisi Bagus Sekali, 
Hrg 379JJt BU. Hub: 0816850459. 


280,07 Silver, 7G, Panora,2TV, 
Ing bilup,telp,airmatic,krey,km 
35rb,Istmw.Hp: 0817 80 83 02 


300 Avant'09/10,pnrmc,coklat 
tua,grs,km19rb,850jt.Bra0 Jl. 
Slvr Timur Blok, ZA/15 Klp Gdg 
L, 4 021-4526753/55 "ti 


300 AVG 09 Silver panoramic 
CBU'ATPM km 30rb kondisi 
mulus ex direksi. hub.7982304 


E300 AVG 2010 ATPM Black, 
11850km, a/n sendiri, msh 
garansi, tgn 1, nopil, mulus & 
sgt terawat, Hub: 0811960088 


E300 AVG'2011, White, Panora 
mic,Kmy3.000,ATPM,Muls,STNK 
Pjg Hubungi: 0856-9999-822 


E300 Elegance th 2011 wsilver 
km 13rb garansi atom kondisi 
mulus/trwit hub:0818800069 


E300 Th'2009 Indium Grey 
Panoramic Km.1ARb Grs ATPM 
Hub:Grand Auto Hp:0811105007 


GL 500 thn 2007/hitam/kondisi 
mulus/tangan I/khusus pes 
makai, Hub : 08128052357 


GL500 Th'09/4-Matic,Black,Km. 
16.000,Spt Baru,P-2000.JI.Batu 
Ceper no.12C.021-93017878 


Jeep 3009e'95 A/Tkm.36rb, 
hijau ors. Tebet Brt 6/3A,410jt 
nego, 98809995/ 081385896999 


Mercy A160 Matic,Silver Met, 
VELG AMG 17,STNK 1 Th 
Hub:0818932604 bntro Sek 5 


ML 320'2002,A/T.Hitam,Jok 
Kulit,” E.Seat,Mulus.Hub:“Inti 
Jaya Motor", Telp:021-6540848 


MIL 350 warna hitam th 2009. 
Km 35.000 pemilik langsung. 
Ph: 08129270 963. 


ML320 4WD AT '00 Silver Km55 
Rb 1001 Oriiii Sroof Eseat 205jt 
Matrix Auto 0817 000 2517 


ML350 "10/11 Black Grand 
Edition Km10rb Spt Baru Ph 
021-29450837 


ML350/10 Next Generation,Htm 
Mulus, Taruna Mobil,TT/Kredit 
Ph.45840177-45846735-6736 


New Eyes E230 "98 AT, Silver, 
Lampu Xenon, Terawat. Hub: 
08388370170 


President 4.5'92htm,mtic,110jt 
kmBzrb,istw. Bra @ Jl.Blvr Tmr 
Blok ZA/15 K.Gdg 4526753-55 


R 280 Th 2009 Hitam Pajak 
Bulan | 4/Good ” Conditions 
Hubungi 081319957758 


R300 RSE Silver Brand New Grs 
ATPM Bng Ok s/d Ath free ass 
tenor 3th/angs 17jtn.7982301 


RJM" 
E250 Cabriolet/ Puti 
E250 Coupe AMG 
50 AMG Estate (Full Opt)) 
250 AMG 7G (Full Opt) 
SLK250 AMG 
(1-S350 AMG Packag 
Special Rate Oi 
Interest! (T & C Apply) 
Terima Juai/Beli Mobil 
Ke 21358 


S 280/01 silver in grey, facelift, 
ATPM, pajak pja, kond sgt trwt. 
Betawi mtr 458645284-5 Klp Gdg 


S 2801 th'2004 black, good cond 
Auto Royal Bursa Otmtf Sunter 
B1 no 16-17 HP 0813.9999.8613 


S 320 L,th 02,hitam,pjk pjg,low 
km,sunroofitvvacum door, cat 
1005 ors,istmw. 08161942070 


S 350 new mdI'06/07 ATPM, km. 
16rb, hitam, srvc record, MJM Jl 
Biak 6 A-B #3496686,71128828 


S280 Th'O1 Hitam # ML320'02 4 
S 3201/97 Hitam,ors cat, istw 
Gunung Sahari 3/5 Ph 4259084 


S300 2008 Hitam, ATPM, Fopt, 
3TV Panoramic Vacum. Kiko 
Auto Radio Dlm 34 ph 7254200 


S300L 2008 black on beige 3tv 
km 14rb record service ATPM 
perfect cond 408119910800 


5300L, Hitam, 2011, Km 1500 
3TV,S Roof,Eseat,Cam,PwrDoor 
F.Opt Call 7251893/72790162 


5320 Th'00 Hitam Facelift VR 
sgt Terawat, Antik. Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 34 Ph 7254200 


S320L-96AT fullori,elec,hidup se 
mua KmRndh,carPhone,pejaten 
Ph:0817814799/08161828282.tp 


5350 '09 Black-Beige, Like New 
Fopt,ory 3Tv,vacum,facelift" 1 
"# Hubungi : 0817.4859.127" 


S350L 2011 facelift black on 
beige ATPM like brand new 
km1000 3TV RSE 0812.9999906 


S500 Silver'03 Vacum 2TV Telp 
Tani JI.ManggaBesar Ry No.36A 
021.6256555-92299107 Mgg Bk. 


S500/2001 Lux,Warna Silver, 
Tangan Pertama,Kondisi Tera 
wat, Km.60rb,Hub.0811896468 


SL 300'2010 Black La Black?" 
sem SOperti Bar 
kiat obilndo O2nvesBeisA 


“ “a cabriolet '96.. Maroon on 
bei Kolektor item. 
Osis '55 010011 


SL 500 Full AMG'03 Silver,KM 
13rb,Istw,Fia Mobil,PMK Blok 
Z/6 Kemayoran, 0813.88368115 


SL500 AT 05 Hitam,Km 15rb, 
Cabriolet, VR20,Jkit,body Kit, 
Tanah Abang 11/66 ph34835051 


SLK 200 K '2010 Hitam Km.7rb 
Pajak pjg Sprti baru 4 C180 109 
Km.49rb. 02133389533 


SLK 250 4200 black,AMG packg 
E 200 "05 hitam int beige,ATPM 
E 280 th'06 4E 260 th'04 hitam 
CLS 350 new 6516117,99830087 


SLK 250 AMG AT th 2012 w 
Paladium silver 100 baru bisa 
Isg nama, VR 18 AMG, Cabrio 
let, Magic Skey,Ambiun Light 
audio H Kardon,E seat, Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34833131 


SLK 30010 Black ATPM harman 
kardon,Km14rb, Service Record 
021-99687193 / 0815.9988.138 


SLS63 — AMG — 2011,Silver 
MetiLow Mile,Atpm Warranty, 
Perfect Cond, Call: 0811111313 


Smart Passion 2011 bin 4 Red 
on BI Tn Leather,Xenon, 


KM dikit,Nopil B 8#4 195Jt 
Nego dian ta 85.81 Meruya 


Smart'11Putih Cabriolet,Km600 
Full Brabus,Taruna Mobil,TT/K, 
Ph.45849177-45806735-6736 


Sport SL500'2003 Cabrio ““" 
Silvar,BPKB,Full Ori,JL Cpt Hi 
0888 6205757 


Viano 2.2'06 Dsl,slver,7seat,2tv 
ambiente.Bra O JI.Blvr Tmr Blok 
ZA/15 Klpa Gading 4526753-55 


Viano V230 '04,Hitam,sunroof, 
Coolboxdud/tv, cat ors. 1005 
istmw, Hub: 021-70606689 


VIVA AUTO SPORT 
E250AMG coupe whita 
5350 AMG black 3TV. 
CLS63 AMG performa white 

SLK250 AMG Silver 
P1 72788080 Sunter 2315 0909 


PT Moreindo Aytorama 


New SLK 200, SLK250 AMG.Rdy 
Stock Bng 01, Anas mulai Lejtn 
Available also:£250Cabrio,E250 
Coupe.Warranty 3th & ISP atpm 
5th.T.021-7982304, 4524515 


OTOMOTIF | Mobil 


Ketika Mobil Tak Bertenaga 


SELAIN interior yang bersih dan segar, hal lain 
yang memengaruhi kenyamanan dan keperca- 
yaan diri saat mengemudi adalah tenaga mesin. 
Kalau bisa memberikan performa yang optimal, 
pengemudi tentu akan merasa mantap saat 
melaju di jalan. Namun, akan sebaliknya kalau 
tenaganya kedodoran. 

Ada beberapa hal yang membuat mesin 
tidak bertenaga. Yang pertama adalah mesin. 
Untuk mengetahui kondisinya, Anda bisa meng- 
analisis tekanan hasil kompresi setiap silinder 
untuk mengetahui tenaga yang mampu dihasil- 
kan. 

Kalau ternyata di bagian mesin tidak dite- 
mukan masalah, coba Anda periksa suplai 


bahan bakar karena bisa saja kurang dan 
memengaruhi proses pengabutan. Pengabutan 
merupakan proses ketika bahan bakar bercam- 
pur dengan udara untuk pembakaran. 

Kalau pasokan bahan bakar kurang, hal ini 
umumnya dapat diatasi dengan membersihkan 
atau mengganti filter bahan bakar. Untuk hasil 
yang lebih optimal, bila perlu lakukan kuras 
tangki. Jika sisa bahan bakar di tangki masih 
kotor, percuma saja kita mengganti filter bahan 
bakar karena tidak lama akan kembali menyum- 
bat filter, 

Hal lain yang menyebabkan tenaga mobil 
berkurang adalah pengapian. Kalau mobil 
menggunakan busi, ada baiknya Anda memer- 


iksa komponen tersebut, apakah masih menge- 
luarkan api. Kalau tidak, cobalah untuk menga- 
tur jarak antar-elektrode sekaligus membersih- 
kannya dengan ampelas. Kalau membawa busi 
cadangan, sebaiknya Anda ganti busi lama 
dengan yang baru. 

Jika tidak ditemukan masalah pada mesin, 
pasokan bahan bakar, dan pengapian, bagian 
terakhir yang diperiksa adalah kopling. Kopling 
yang selip membuat bagian ini yang seharusnya 
bertugas untuk menghubungkan atau melepas- 
kan putaran mesin dengan gigi/transmisi tidak 
dapat bekerja dengan sempurna. Di sini, mau 
tak mau mobil harus dibawa ke bengkel untuk 
mendapat penanganan. (ASP) 


RAIH IMPIANMU 
DI KLASIKA 

KARIER 
SETIAP SABTU 


ASIKA 


Visit our booth to find out about our deals. 


Seluruh tulisan/materi pada halaman Klasika dipe 


Prescription : 
4/day for ultimate coolness. 


O smart 


open your mini 


» Get 4 BRABUS alloy wheels & front spoiler for FREE". 


Being cool has r bee 


thl ea anks t 


deal 


smart - a Daimler brand 


MOBIL DIJI 


Pwursusisai 


AII New 2.5 Pajero DakartVkool 
Disc Bsr R Stock Trm indent Out 
lander 97769699-081905140150 


AI New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


All New 2.5 Promo IIMS Pajero. 
free TV2dineGPSs kamera r,stok 
081213498765 / 085691600045 


AI New Lancer EX AT/ Tripto 
nikLo0s Baru Merah met, Cash / 
Krdt Unit Hanya 1 Ready, Jrg 
ada:95358189,0812133 89689 


II New Outlander&Pajero Sport 
R.stok,FraeVkool,Bunga 08.Hub: 
0813.9895.1363 - 93833366 


AI New Pajero promo IIMS free 
TV 2din # GPS » Kamera R.Stok 
08170717178, 081315390020 


Grandis (GT) 2.4 A/T'08 Hitam 
No Pil,Kond Terawat,Istimewa 
Viata Motor Ph.021.9292.9668 


Grandis 2.4 AT GT '09 Silver Met 
FullOri.”P.M,"JI.Panjang No.8-A 
Telp: 5367 2156 - 7070 1369 


Grandis AT Triptonik Th'2007/ 
2006 Silver met Mobil Bagus 
Spt Baru Mulus Tgn1 Dari Baru 
Jual Cepat BU Krdt Bs di Bantu : 
081807131799, 081213389689 


Grandis GT th'08/09 Silver, Jual 
Cepat, BU Hub: 0855 1082 999 


New Mirage, Outlander Sport & 
Pajero Sport Ready. For Special 
Promo Call : Peter Marten 0819 
329 129 28 / 0817975 8888 


BEKASI 


SUKABUMI 


JAKARTA 


02188350506 0266-222258 021-79182977 
021-8800181/91 0266-222280 021-79182978 


Lancer Evo 16 SE-I AT 2002 
Biru Metalik Radio Dalam 168 
72791616 / 085691904722 


Lancer Evo X'08 Matic,km12rb, 
merah,istw, Bra @ Jl.Blve Tmr 
Blok ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


New Mitsubishi Mirage Free So 
largard &R.Stock Pajaro Sport 
Free Vkol#Audio 085695697000 


New Pajero,outlender,mirage 
dpt promo ims pajero 'dakar& 
exceod disc besar&byk. bonus 
lainnya sgr hubilina 92781323 


Outlander PX Panoramic Putih 
Ready Stock Langsung Bawa 
Pulang Hub 081 1119 0553 


Outlander tx,mountoof,hitam 
2012 km 800 ful original H.315jt 
DP47jt agB,9jt Hp:08567777656 


Pajero 2000 built up A/T AWD 
Silver ors,TV DVD sound systam 
a/n sendiri Hub : 08127615007 


Pajero Sport 2.5 4x2 Exceed”10 
AT, silvar, nopol B-1,km low,full 
rs. Betawi motor 45845284-5 


IIMS 20-30 September 2012, hall B4 and C-1A. 
« Geta special price during IMS 
tera and coretan ppated 
Pajero sport 2009/2010 abu-abu | Pajero sport exceed AT 2010 


Tua Metalik, Km 33Rb, Pamakai, 
Tangan 1, Terawat, 320Jt Nego, 
Jakbar, 081398817999, 


Pajero Sport 4x2 Exceed, Hitam 
Des 2009, Tangan 1, km 
42rb.kondisi, sgt bas,sound 
system,310jt 0812-88-048057 


Pajero Sport AT,silver met, Nov 
109, mulus, Rp.305Jt. Hub: 021- 
6008460 Ibu Nanda/lbu Juliana 


Pajero sport exceed 09 silver bin 
9 panjang km 40rb kondisi 
prima,tebet 081389259050 


Pajero Sport Exceed 10 slvr hrg 
ng T/T cash kredit sd 4th,Bendi 
21 Cinere:7518578-33007743 


Pajero Sport Exceed 2009 hitam 
tan 1 dr baru low km jok kulit 
mulus spt baru # 0856 800 1996 


Pajero Sport Exceed 4x2 th 2010 
At Hitam,stok Juni ,tan 1, nopil, 
km.34rb kond spt br0816797955 


Pajero Sport exceed 4x2, Auto 
matic, htm'2010 Stnk Juni 2013 
tani drbr,km23rb 08161115312 


YAMAHA KAWAI PETROP & MEREK-MEREK LAINNYA 


KONDISI | HARGA 


9014 | 401 


Senantiasa di Sisi Anda 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


marah tgnl ors cat pjk 1th 322 
Jt nego, TP: 081905597777 


Pajero Sport Exceed'2011 putih, 
full ors, nopil, 345Jt khs leasing 
TDP 85Jt, Hub 0816-1870029. 


Pajero Sport Pakai 2011 Matic, 
Hitam,Tangan 1,V-kool Terawat 
Mulus Hub" "0812.1047.2816" 


Pajero Sport Th.2011 GLS Man, 
Merah, Pjk Pjg Ass Allrisk, Khs 
Pmki 370 jt Hub: 081318058437 


Pajero Th/2011 Exceed, Matik, 
Htm,Km 26rban (Serv Rec)Jual 
Cpt,V-Kool,345jt.08176767611 


Triton 2008 warna hitam double 
cabin Tipe exceed,pakai dalam 
kota 249Jt 08159725212 


IM ussan 


AUTO ONE SLIPI 
“GTR 2012 Track Pack, Red“ 
##4YR 19, Bose, Warranty 
uto One Premium Cars Bta- 
021-29308685 / 081542729900 


KPMPanin 


II New, Evalia, G.livina, Juke 
March:Nissan Weokend sale spa 
dial promo,Bg ran Prs Cpt,Tenor 
s/d Sth.Indomobil 021-380.1002 


AUTO GRAHA 7949000 
GT-R 'O11 CBU Japan 380cc V6 
Twin Turbo, 530 Hp, Lsg Nama 
081585535355 / 087889500508 


Elgrand 2.5 xtronik pth new mdl 
2010 ful opt auto blaze,bos 
b2-16,085693707857CC/K) 


Elgrand 2008 warna hitam,black 
leather, 4 camera, km 50rb. 
Ph:92073692 / 37776777 


Elgrand B.Leather 08 htm-480jt 
Elgrand HWS 07 Htm t91-425jt 
ttt/k fl n Cap Sth 75491468800 


Elgrand Black leather 08 putih 
org tgn 1 Acam sat mewah 535jt 
nego C/K Dreams Cars T:9777- 
6660/71277774/ 0811140555 


Fairlady 370 Z'10 Jpn edtn black 
VR 19, knalpot stillen, body kit 
GTR-R 35 tO8 putih, low km, H 
1,725M.RJS 6546116, 92612900 


Bunga 2 tahun 3,689 
Bunga 3 tahun 3,885 


HUBUNGI DEALER TERDEKAT 


"Syarat dan ketentuan berlaku 


@500678 @60678 


wwwpanin.co.id 


& PaninBank 


Elgrand BI 2.5 Hitam Th'2008 
Bulan 11,Km19Rb,FullOdt,Servc 
Record Istmw.0838-9013 3302. 


Elgrand Htm 2.5 09 int orisrapi 
heaterseat,2cam/2tv OTR 469jt 
DP.117jt a9.12t:08567777656 


Elgrand spcial price&discount,all 
typo&series. Edo 081382214199 
nissan pondok indah 


Evalia Lucky Dip Speda Motor, 
Grand Livina Free Parot", Juka 
Diskon Max. Info. 9467165 


BTN @ GR 


black / wbit 
Terminal Mator 
KGASL LL 11520000 


Frontier 2010 np 300 Double 
Cabin 4X4 Kondisi Istimewa 
193juta 0815 9725 212 


G Livina XV 107 M/T 1.5, Abu2, 
Fog Lamp, Chrome handle. 
STNK & All Risk Ass 2013. 
12711. 083-897-955-559 


Grand Livina 1,5 XV A/T Hitam, 
Des'09,KM 40rb, Tgn 1,KTP bs 
pim Hub:7120 0726, 9760 4688 


Grand livina 1.5” tdp 20jtn/ ang 
3it. weekend sale, dptkn hdiah2 
mnrk: Adit «02171046861 


Grand Livina SV Maret 2012, 
silver, manual, km 9000, HP 
0812-9066619 (TP) 


Grand livina, SV, manual 2010, 
full standard, 103jt hub: 
087878722262, Jl Bendungan 
Jatiluhur 5 Benhil 


Infinity G 37 S Coupe New 
L150M jual rugi Lsg-Nama 
899jt ATPM BU Peminat Serius 
segera hub: 087-009 3888 


Grand Livina XV/AT/1500/Juli 
"10/silver,tan 1,STNK&Asr baru 
Hp:0818930628/021-92855868 


GTR R35 "2008 Hitam,Kondisi 
Istimewa, KM 7rb, Jual Cepat 
(BU) Hub.Hp:0877.3014,5081 


GTR, putih, 2008, kond. istw, 
knalpot HKS, hub. 
089692499865 


Juke 2011 Putih Mulus, STNK 
Pnjg, velg 20 Inch, KM 4/-8000. 
Hub 08161933138 


Juke CVT hitam des'2011 akh. 
pakai 2012,km.5800,ass.allrisk 
ik film dpn Vkool.08151813018 


Juke CVT Hitam, STNK Jan12, 
Km 4800. Tangani. 210jt. 
Cilandak. 085779626577 


Juke RX A/T Th'2011 Hitam 
Harga 215Jt ” Cash/Krodit 
Hub:92978600 Jakbar 


Juke RX AT'O11 Merah Met, Km 
5rb. Disc Khusus Sabtu Minggu 
Mobil 88 Bintaro 7459988 


Latio 1.8 A/T.Silver Met/2007. 
Harga 137J4(khusus kredit).Hub 
(021) 5470005 Raja Mobil 


Muranno 2.5 th'11 warna hitam 
harga 610 jt nego hub 
081908731356 


Murano 25 AT CBU 2005 Wrn 
Hitam, Harga 250Jt. BU. HP: 
0815.1868.1118 


Navara (4x9) Double Cabin'12 
NIK'2011 Putih,Full Accesories 
Low KM,TT/K,45843435-7430 


New Grand Livina Tdp.20 jtan 
“ang.3jtan Ready Stock Promo 
Harapan Indah Ph.02129475966 


PKC 211th/2003 (Tronton)tada 2 
unit) Ex.Tangki Bbm Kap.16 KI. 
Hadi 0818986924-02171022552 


Serena (2.0) HWS'2010 Silver 
KM 35rb,Nissan Record,3. TV, 
Tgni,Vieta Motor Ph.93344061 


Serena (HWS) Autech'2010 
Hitam,KM 20rb,Service Record 
TT/K Ph.15843435-45847130 


Serena CT, Tahun 2005, Coklat 
metalik,asuransi All-Risk, Hub: 
Vedi. 0815 1191 4362 


Serena H.W Star'2008 Warna 
Hitam,Ban  Baru,Harga 195jt, 
Hub: 0818 983 630 Pluit Timur 


Serena HWS 09 hitam met j-klt 
TV3 cam GPS OTR 215jt DP.47jt 
angs.ojt Hub:0856 7777 656 


Serena HWS 2010 Silver Tgn1 
3TV, Camera Parkir,Jkit Artari 
PI no.3 ph 7200421-27072816 


Serena HWS 2011 hitam jok 
kulit 3TV no pil Hubungi : 
14 021-33350700 


Serena HWS Autech'10 Hitam 
ttng 1 serv rec pikpig H.269it ngo 
Taman Surya:0896.5212.1230 


Serena Hws Autex Nov 2010 
Warna Grey Hub:081806624318 


Serena HWS Th "10 Grey, L'seat 
3TV, Kray, Knd Sempurna" Jual 
murah. The Winner 5201888 


Serena HWS Th 2008 Hitam,Km 
idah, Full Orisinil, Hubur 
Batavia 5 


Serena HWS'10 Hitam 3TV Krey 
Bagus | Sekali Hub” HP 
0878-7820-7722 


Serena'2005 A/T Silver Interior 
coklat Luxury,Bagus, Mulus Hub 
0816.865259 / 0878.77139779 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srn March Ev Op Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


Ekonomis Cicilannya 


« Periode: 20 - 30 September 2012 


Syarat dan ketentuan berlaku 
www.bca.co.id 


44 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


INTERMESO 


KALA 


TAK ada rumusan baku, demil 
semangat yang berkembang d: 


baru di dunia fashion. Yang utama adalah 


karakter individu dan personal 


untuk mengenakan paduan gaya high- 


end, low-end, label klasik, atal 
desainer terkini sekaligus. 
Inilah pernyataan terkenal 


McOueen, seorang desainer asal Inggris. 


Setiap orang memang kini me 
kebebasan besar untuk memil 


tren atau justru mendobrak tren. Hal ini 


pun bisa terlihat lewat koleksi 
kit 


maupun laki-laki. 
Dunia arloji perempuan pi 


berwarna dengan ragam koleksi yang 


berusaha menangkap setiap k 
pribadi, seperti halnya koleksi 


Elle yang selalu menekankan pada 

sisi fashionable, fun, sekaligus unik. 
Koleksinya memberi ruang bebas bagi 
perempuan Untuk mengekspresikan diri 
dan dalam waktu bersamaan juga terlihat 


anggun dan menawan. 


AKSENTUASI GAYA 
PEREMPUAN 


CHES 


kianlah 
lalam era 


isasi diri 
upuin karya 
Nlexander 


miliki 
iki mengikuti 


arloji yang 


i telah menjadi salah satu aksesori 
wajib bagi setiap individu, baik perempuan 


un kian 


arakter 
dari 


hari. (ADTI 


ELLE 232 LWWW-1 


Salah satunya adalah seri Elle 232 
LWWW-1, yang menekankan kesan simpel 
dengan strap berwarna hitam dari bahan 
kulit, dipadu dia! berwarna putih. Area 
bezel pun terlihat unik dengan aksentuasi 
ornamen yang cantik. Dilengkapi dengan 
lapisan mineral glass dan kemampuan 
tahan air hingga 3 ATM, arloji ini cocok 
untuk dijadikan teman beraktivitas sehari- 


MOBIL Di 


Teana 2.5 XV 2010 Putih Tgn1 
Dari Baru A/n Sendiri 380Jt 
08197855338/0821222538630 


Teana New XV 2.5'09 Hitam tg | 
km30rb asli 345Jt K/TT WTCM2 
Hub: 08174884775/71093711 


THE DJAKARTA AUTO 
GTR Black edition '08, Rear Cam 
era bose sound,Velg BBS KM9rb 
0815.9555.269 / 021.-.631.0647 


X Trail "2004 hitam, B 77 VI, full 
modifikasi body,velg dll, khusus 
penggemar. BSD 02198200079 


X trail ST Autech 2010 Km 
31.000 hitam mulus,terawat 
aldi 08151823461 


X Trail XT 09 Abu2Tua Tani 
ServisRec. Allrisk J.Kit Gres. 
IMGK Kemayoran 081282807199 


Xetrail XT '04 Akhir,kondisi 
Prima,Brg simpanan,Km 269500 
Asr all risk,135jt.0811843228 


XTrail 03/04 Hitam. a/n sendiri, 
Sgt terawat, mulus. Service 
Nissan, Hub 0818110291 


Ktrail'07 st matik,abu2 met 
pajak feb,km.90rban,kond.mls 
2x68 std,hub: Daniel 92449299 


207'07mnl green km Irb antik 
207'07mnl htam 70rb 6abag 429 
206'0Stiptronic silver vkool d27 
206'03spty mnl red77rb tgl d21 
206'02sprty rmni silver tal dp22 
307SW'04 green vkool70rb d35 
307SW'03 hitam jklt k70rb d29 
307spty'O2At silvr stnk 1th d28 
Refi Auto Peugeot: 0811912481. 


3008/10turbo silvr19rb grsisth 
406ltd'OSAt k83rb nokia810429 
406lta'OAmn| silvr jkit tg1 dp18 
405SR'9Osilvr mbl sgt bgs dp16 
Refi Auto Peugeot: 0811912481 


407 SW Th'2006 Tgnl dr baru, 
mulus,wrn hitam,hrg:160jt. Hub: 
08129190281,08551216433 


Futura dicari dr pemakai Igsg 
utk sndri atau accord maestro 
yg trit. Hub :08128987500 


Grand Vitara JLX 08 grey tan 1 
kulit low km TDP.52,Sjt angs. 
Sit BG Auto Hub:93116333 


Grand Vitara, Thn 2007, Ungu 
Metalik, STNK Bln 4, Hub (021) 
28820011, 0811102838 


KarimunEstillo Htm,Nov08,tgn1. 
wnt,J.pkai,km3drb,mls,BJkt,92it, 
lok Depok.08128183839 noSms 


SUZUKI MOBIL FATMAWATI 
Estilo DP 12jt Ready.S,plh wrn 


Hub: Rizal 95101016 “ Deggy 
70176640 “ Priyo 80253213 


PASANG IKLAN DI 


SIRAJAKREDIT 
APV Ertiga Splash Swift Estilo, 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


Swift '09 ST AT,Merah,Km 13rb 
a/n pribadi,trwt sekali,135juta 
Pdk Indah Hub:08118502887 


Swift 1.5 2 WD MT Th 2005 
Hitam, PSB Auto. SPBU Tanah 
Kusir.Ph 68383636/ 72895801 


KEBAYORAN JAYA INDAH 
Ertiga/GA,Ready stck 100/sbaru 
Angsrn Rp.100rban/hr,plh wrn 
Hub:Suzuki Radio Dlm 7398213 


Il tovota 


86FT,LC, Markx, Inv, alprd Atpm, 
cmryalts, yrs, dya, hlx,frtnr,cro- 
wn TytPusat 0819803218 Rstok 


AJM MOI 
Alph & Vell All Type Bick/Whita 
FT 86 GT Lmtd White/Blck/Red 
L.CU,KA,5 Diesel Black / White 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


AI Alphard X, SC, G HDD: 
Vellfire X, ZG, V HDD News" 
Alphard & Vellfire "Wel Chair” 
Loxus "Face Lift RX 270 HK #4 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


AII New Alp / Vell X,5C,6 
LCruiser UK Facelift 
Loxus RX 270" 
Kat Oni 46 Bulan " 
bby Jaya AutoCars 4 
o21- Sbeban 1 02170367088 


AI New Alph Wellcab SC,G,5,X 
Vellfre ZG,V,Z,X/Harrier/RX270 
Facelift/LC ZX,UK,@ Auto Lotus 
93001139-70312368-29450828 


AN New Alphard, Velfire, LC 
facelift, harga bagus,Hubungi : 
08128943 7000 


All New Alphard/Vellfire/Rx 
270 Facelift,Murah Bunga 44 
Hub. 0815 1446 6567 APS 


AI New Camry 2.4 V'2010 Slvr 
375Jt Krd Byr 72,6Jt 100 Ors 
Cat Km7Rb:33143179-30013986 


AI New Gres '012Camry/Frtunr 
(inova/Yaris P.wrn,Disc30jt bng 
3,814: 70996800 / 0816716908 


Alphard (3.0)V,MZG'2006#ASG 
107 Alcantara,TT/K,Taruna Mbl 
45840177-45816735-15846736 


Alphard 2,4 ASG V'04 Terawat 
Facelift 2008 Hitam,MIs,Cptn 
Seat, Full Orign P.0811-900946 


Alphard 24 V 2007, Hitam 
Metalik.” Hub: 0817191978, 
081317139595, 0818898461. 


Alphard 2.4 AS 2006 Silver. 
Radio Dalam 168. 72791646, 
085881182920 


Mphard 2007 ASG Hitam, Silver 
Alhpard 2006 ASG Slvr,AS Htm 
Auto High MG2“ “open till night 
0858222.22266, 08131958.0015 


Mphard SC,Vellfire ZG Premium 
'Sound,Audioless Ready Hitam 
Putih AutoMax BOS 021-6506 
888 / 9999.7688 / 65304294 


Alphard 24 Type AS Th 2006 
Hitam Met, Tgn 1,Kondisi Oke 
Hub:0813.10000.752 Klp Gading 


Alphard 2.4/07 htm Kmpit 445Jt 
Alphard V 3.0 MZG/03SIvr 298jt 
K/TT 71093711 / 08174881775 


Alphard 2006,obI5 hitam, 
tani,km  90rbyairbag,1V,DVD, 
KOK Ku,51139201 


Mphard as alcantara'06 blue km 
.20rb,ery good condition (icon 
cept motorsport 02191914242 


Mphard ASG 07 silver stone 2tv 
3cam tng 1 km30rb ist 435jt TT/ 
Kfin n cap 71 5th 491468800 


Alphard ASG 2.4 '08/07 Slvr F. 
Opt 2TV 2Cam Jok Kit Km40Rb 
Tani 440Jt Ng:087884401570 


Alphard ASG,A/T,07,Slvr,Tan 1, 
km5 rb,VR20,TV/DVD(2),485 jt, 
C/K,0817767000/02170670633 


Mlphard AS6'05 Silver 2.4 Kond 
Bas Jl.Mangga Besar Ry No.36A 
021.6256555-92299107 Mgg Bk 


Mphard ASG'06,A/T,Hitam,Ceft 
Seats, Jok Kulit, Mulus.Hub:Inti 
Jaya Motor,Ph.021-6540848 


Mphard ASG'06/05 Htm,FcLift 
orgl,smrt key,j.kit 7sitC.park krn 
50rb Simp387jt BU 0816891688 


Alphard audioless 2010 agustus 
km 63rb, putih, std Hub: 
116287778551068 


Alphard AXL 2005/2006,8seat, 
2mntr,Lthr,bdykit,kreyNett320jt 
081288519196/085710030882. 


Alphard G & Vellfire V New 
Um-60jtan, 2Tv, 4Cam, 18 Spkr 
Lexus RX 270 Facelift Dp 101 
Cash Credit, Tkr Tmbh, Hub: 
0878 8766 8277 / 654 2980 


Alphard G 18 Spkr "2010 Black 
Jok Kulit, Krey, Hrg 685i Nego, 
4 Call :021-80200693 


Alphard G Putih'10 Kondisi Bgs, 
KIM 28rb.Trin Jual/Beli MbI Bis 
Roy Jaya Motor Call 1) 


Alphard S Gold Edition 2012 Hi- 
tam km rdh J.kit,Cold box,pwr b. 
doornopil spt br: 0811936280 


Alphard S Premium Sound 2009 
Hitam, Napa Leather, tgn |, siap 
pakai Hub: ““ ph 72798485 ““ 


Alphard S/10htm18spk Int.beige 
Alphard 3,0 "07408 Hitam Istw 
Alphard S '09 Htm Pk pja Istw 
Vallfire Z '11 Htm J.Kulit PBD 
Alphard AS'06, 02133389533 


Alphard Silver ASG'2008 Mulus 
Terawat STNK Feb Km.30144 
4085813137339 / 0817777668 


Alphard Th'2005 V6 3.0 Hitam 
Sunroof 2TV Camera VR 
Hub:0818.06168866/92823123 


Alphard Tipe V Black 2005 
Km96,000 Vkool, 3 camera, 2TV, 
18 Speaker Harga 350jt Nego 
Hubungi. Yoseph 
Hp.0812-19286519 


Alphard Tipe V th. 2005, KM. 
96Rb, 2TV, Hitam Mulus. Hub: 
081310374062 


Alphard V 2008 Silver 1005Ors, 
Low Km.”auto Station",Fatma 
wati Raya 33-E“0812 857 6665 


Alphard V6'08, 3500cc,putih, 3 
camfull elektrik seatjk 1th, 
ok kit jepang, 0816718883 


PERTAMA DI INDONESIA ! Tha ap 


Kredit Mobil 
Hingga 


TUNAS DAIHATSU 


Bunga DP F3 


& Cap 
Mobil Baru 


Tahun 


Segera Hubungi 
Dealer Terdekat | 


P5 
TE Sepah 


Cabang 

- Pecenengan Tut 021-386SO11 - Soopema Taip 121-4901088 - Mampang Two 

D21.TangO140 « Cilegon Toto 6254-283221 - Cinere Tok 221 7590022! 7530009 - 
Telo 021-5580390 « Kelapa Gading Teip O21-4501740 - Bandengan 


wp 021-4006162 «| 


Tak 021-46591280 - Pondek Gado Tap O21-B400AKOO 


Matraman Te 021-8809654 - Seekamo-Hatta Bandung Telp 022-7336678 - 
Ahmad yani Bandung Teo 022 :7202625 - Garut Top 0262. 2218000 -Benghulu 
24286 - Palembang To 0711-415622 « Lampung Telp 072191529 


Aitis 08 V Matic Silver Full Ors 
Gres OTR 235jt PaketKredit 
MGK Kemayoran 081282807199 


Aitis G A/T 2011 Silver MIs Jok 
Kulit Asli 27Sjt Nego Krdt 5,5 
X Mlg 96373999 


Altis G A/T'08 Silver New Md 
kmdOrb serv rec Stnk Ith istw 
spt Br C/K:70110328-32017600 


Altis G,V A/T 08,09,10 Hitam 
STNK Jun 13 Km 11Rb Tgl Trm 
TT,CR Mobil 88 Tebet 8308888 


Altis V 2.0 AT'09 Kond Istw, 
Proses Kredit Dibantu Hanya di 
Mobil 88 Bintaro 7459988 


Aitis V 2012 Silver Tgn 1 km 500 
(S.record) 996 baru Vkool. 
SKY:021-70580856/93355100 


ANTONCARZ 45877555 
exus RX270 Uitimata 
Rstock/tarima T/T hrg terbaik 
08111111577 / 0817.13.1608 


AUTO GRAHA 7949000 
Vellfire 2.4 Z Aless Light Grey 
21V, Camera, Jok Kulit, Krey" 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
0818176889 / 083898862470 


finance 
center 


-. 


AT TOPCARS 
Ire V fatelift,I0 White rdy! 
61 


& S'parts 
021-6516000 


Ji.Panjang:021-58356538. 


AUTO GRAHA 7948000 
AII Naw Alphard 2.4 Facelift: 
All Naw Velifira 2.4 Facal 
AII New LC UK 4,5 Facelift 
AII New RX 270 Facelift 
“Cepat, Lengkap, Murah" 
TDP 265Jt-an , Angs 4,9Jt-an 
081281129686 / 081807279392 


AUTO ONE KLP GADING 
Harrier 2.4 Silver,DVD,3Camera 
“Like Anew, Good Condition" 
021 458 585 84 / 021458 585 86 
KIRI HP, 0877 7557 228651 


AUTOHAUSE IMPORTS 
RX270 Facelift wht,gry,slvr,blck 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


Avanza 1.3 G M/T '2009 Hitam 
Met. Km 10rb Dipakai Sendiri. 
Hub. 081311637393 


AUTO ONE KLP GADING 
LC 4.5 Uk Black,60 Anniv Edtion 
021458 585 84 / 021 458 585 86 
HP, 0858 8888 8871” 


Ga 


TEST DRIVE vowason 


Suruki Ertiga dan Motor Suzuki Next" 


“yaa 8 heternuan penata 


gara 819828 
nah Abai 


AUTO ONE KLP GADING 
LC UK 4.5 Facelift Black/ White 


Harrier 2.4 / Prado TX / TXL 
Alph 2.4 SC/G/S/X Black/White 
Velifi 2.4 ZG/V/X Black/White 
021458 585 84 / 021 458 58586 

KAP, 0812 819 111N1 4 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
##New Alphard & Velifira' 
"2.4 G Black & White 18 SP" 
2/4 S C Edt PBD,Exec Seat Ales 
2.4 Z G Edt, PBD, Exec Seat" 
Dp 301,Ang 8Jtan,3th Free TV 
L.Seat Info Cal : 085780000068 


AUTO ROYAL SUNTER 
Alphard G '2009 hitam “5 
Alphard ASG 2006-2007 hitam 
Vellfire V'2009 silver, Cool Box 
Harrier L Prem'2005 silver ““i 
Cygnus 4.7L '2004 black "“ 
021-26715296, 0852.8711.0400 


Avanza 1.3cc G w.silver M/T 10 
KM sedikit.Hub: 0878-7607 
0760, 021-914 8203 


Avanza 1.3G M/T'11 awal F Bgr 
Htm km40rb istw ski rcd Ikp 146 
jtnego C/K:Agis 085782537202 


Avanza 1.55 M/T'11 hitam met, 
tan Iitrawat,mulus,pik panjang, 
149it nego.Hub 08121006785 


Avanza G 1.3 AT'11 hitam met, 
tgn 1 Ex.Org Asing,Sangat Trwt 
Sprti Baru, Hub : 0817.4859.127 


Avanza G at, Innova G mt, 
Luxury' Putih 12 Ready 1008 
baru,Star Mobil 02170788977 


Avanza th.2005 mulus terawat 
tgn 1 hitam metalik type S 
matic ph. 08118207492 


BCA AUTO 
Alphard SC # Audio 815Jt 4 SC 
Leather 4 krey 950jt » Laxus RX 
270 Facelift 4 Hub:0816.730173 


3,284 


Instant APPROVAL 


Kunjungi Booth bli finance 


dalam ac 


The 20" 


ara 


INDONESIA INTERNATIONAL 


MOTOR SHOW 
20 - 30 Septemb 
JIExpo 


www.biifinance.co.id 


2012 
Kemayoran 


INDONESIA 


MOTOR 
SHOW 


bii finance 
Ike Best Auto Finance Solutian 


“Bunga Bersaing, Proses Cepat i Fleksibel" 


| Center 


0804-1-168-811 


ERTIGA 


Kip Gading 
obet 830: 


Tangerang 


Avz, Ang 2Ajt, Viz 2,8jt, Rush 
33jt. Inv B. &,bit, Yrs 3ljt, Disc 
Gede2n, TT. 081280808846 


Camri G 24 th 2007 matic 
Hitam met,tgn | dr br,ors cat,km 
rb serv record, 0811-881364 


Camry (2.4) V,Facelift,A/T'10 
Hitam Met,Tgnl,Spt Baru,Vieta 
Motor Ph:021.9292.9668 


Camry 2.4 V A/T 2008 SilverMet 
OrsCat Intr Gres Istw Auto 2000 
Record Hub:0811 829 934 


Camry 2.4 V AT 2007 Hitam, Tgn 
1, Km 70rb, Cat 1001 Ors Bagus 
Sekali. Hub. 70031190 


Camry 24 V AT'2011 hitam, Tan 
1, km 12rb, full ors ,istw, spt br, 
MOJt 4 0818-802150, 27960716 


Camry 24/10 Med Silver, 
Garansi Astra, Km 19rb, STNK 
Baru,Istmw,Hub:085283578877 


OTOMOTIF 


Camry 246 AT 2006 Warna 
Hitam, Km90rb, No Pil, Kondisi 
Mulus,Jual cpt 195jt. Hub : 0816 
1975 321.(Tomas Louis Lo) 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SGG, Vellfire ZG,V 
Lexus RX270 Facelift 
Bursa Otomotif Sunt 
“3021-6523555 


Camry Z4G AT'OB Slvr PikPig P. 
Wood Istw c/k/tt Prs Mdh Bng 
Rgn:92345388-082122212288. 


Camry 24V AT'12htm met,tgnl 
Ex org asing,sgt trwt,kond.mlus. 
spt baru,jrg pakai 08174859127 


Camry 24V Matic Th 2007 
Silver Intr Abu-abu,Tgn 1,Kond 
Terawat Hub:0816.199.6970 


Camry 24V Thn 08 Hitam Met 
tgn1 dari Baru,km49rb,Record 
“Astra Vkool,bu 087886033551 


Camry 2.4V'09/10, Hitam, New 
Model, Km 50rb, Serv.Rcd, Ass. 
ANII Risk, Nopil.0815 104 222 99 


Camry 2007/08 24V Htm 255jt 
Auto Hiah Mg2”“Tdp.60it/5.7it 
0858222.22266,08131958.0015 


Camry 3.5 @ 07 Silver 10010rii 
RecordAstra Sroof Xenon 265jt 
Matrix Auto 0817 000 2517 


Camry 3.50 hitam 08/07,new 
model,1004 Orsini,Km 26rb 
pake dr baru Hub:081283956908 


Camry @ 3.5 Th/08/09 Htm Lsa 
Nama Prima JlMangga Besar 
Ry No.36A:6256555 Mgg Buka 


CNN BOS - 6525888 
Alphard & Vellfire All Ty 
FT 86 GT 2 Whi, 
New RX ft 
LC UK Dio 


Camry @ 3.5 Th'2009 Km 21Rb 
Hitam Stnk Juli 2013 Rp.380Jt 
Hp:0812.8500.1170 


Camry V 24 Automatic Tahun 
2008, 1 unit.Hubungi: Telepon 
”"021-59301688/ 97858551” 


Camry V 24AT htam'10 kmldrb 
asli mulus an sdri.Perum Banjar 
Wijaya blokB21/3 Tgr 92851942 


CHRISTIAN AUTO 
Alphard G 3.5 V6 
Mphard G 185pkr 
&“ Alphard X 2.4 
tellfire V 185pkr 2.4 
Velifire ZG 18 Spkr 2.4 « 
358 Vellfire X 24 “" 
" Landeruiser 200 4.6 Black 
k #8 RX 270 Facelift 
#4kak FT 86 GT Limited « 
7263777Minggu Buka?0774701 


CHRISTIAN AUTO 
Alphard G 3.5 V6 Black 
7263777Minggu Buka83831358 


Corolla all New 99,Jok kulit, 
sound istw,Pajak panjang,Pe- 
Jaten Timur hub:0817814799.TP 


Crown Royal Saloon Th.2003 
12002 Hitam,tgn 1 hrg.179Jt ng. 
Hub.0818489828 


Crown Royal Saloon/O5htm,mtic 
tanL,trut. “Bra @ Jl.Blvr Tmr 
Blok ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


(ygnus 4.7 AT th "2000 Hitam, 
Kondisi Istimewa sekali (Antik) 
Hubungi : 68913377 


(ygnus'03 N.Vis Hitam 575it 
Cyanus'03 NVis Putih 575it 
Cygnus'07 MiLev N.Vis 795it 
Matrix Auto: 0817 000 2517 


Cygnus'04,hitam,N Vision,hidro- 
Tik xenon,km 56rb,istimewa ors, 
pemakai Hub:08788.526.9999 


PC KOMPASTV yadir kembati di ktv 


RESEP RAHASIA 


HARI INI PKL. 09.00 - 10.00 WIB 


Menyusuri nusantara dan menikmati ragam kuliner tanah air 
kali ini, membawa Billy Kalangi ke Cirebon, Belajar sejarah 
dari keraton kasepuhan dan menikmati hidangan buatan 
Billy bersama pangeran keraton. Pedasnya tahu gejrot, 
kesegaran es duren, kenikmatan empal gentong, keunikan 
mi koclok, serta nasi jamblang. Membawa inspirasi bagi Billy 
dalam membuat sajian khas cirebon 


Weekana 


WEEKEND YUK 


HARI INI PKL. 10.00- 10,30 wib 
Sudah memiliki rencana berakhir pekan bersama dengan 
Orang-orang terdekat anda? Tak jauh dari Jakarta, Bandung 
bahkan Jogjakarta, lokasi yang manis untuk berakhir pekan 
telah menanti anda di Jawa Barat. Ciamis. Menyajikan 
wisata pesisir yang pasti aduhai, belum lagi body rafting 
membuat anda ketagihan. Siapkan 
kendaraan anda dan simak contekan itinerary tim Weekend 


yang pasti 


Yuk ke Ciamis. 


VERSUS 


akan 


HARI INI PKL. 19.00-20.00 WIB 
Dua polwan Briptu Eka dan Iptu Eni akan bertanding 
dalam kuis versus. Keduanya akan diuji wawasannya 
dan ditantang untuk menjawab pertanyaan diluar 
keahlian mereka. Siapakah yang akan memenangkan 
pertandingan malam ini? Dipandu oleh Helmy Yahya, 
saksikan pertarungan mereka malam ini hanya di 


Kompas TV. 


@romosrv O etomoserv@) wwwkompastv 


.. Wnatulistiwatv | makangartv' dewatatv 


M 


abtv vb 


wwwkompas.tv/tive KOMPAS, 


Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
1. Registrasi $ 
IL KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI 1 Ketentuan Pemuatan I, Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor Kuanam — Bataya 
Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris 45.000/baris 
1. Klimat pad bari brtama Wa ar» “2 Kokoro erni dansa hanya 1. Bagan Ikan Komp bak menolak atau Bank BCA 
3 tok mengandung melata Larokto akan dok satu sah menuna pemaangn Man Sab mao Bea Gir Satu kolom (min 20mm, maks 150 mm) 58.500/mmk 50.000/mmk 
Pa 3 becramene atap JNE an Kia sena degan otntan.— Nat: 12 IA 2. Teks Iklan piaay ysats 
bok mengandung angka hecul Untuk Ian 3 Kaaktryang dak boleh daunakan dalan aku dl boga Mia Kong. Kompas Main Nut : $ isplay Klasika 
don Kop Moo! kaan | dan 2 engakan koma " ADvi:teks iklan baris wa 
3 har sela tanga Bank Mandiri BW (min 40 mmk) 58.500/mmk  50.000/mmk 
neng hu yang date Pengguna rangkaian un 3. pemuatan Ikan Raltata! penguanganidan Bank Mandi “| 
memberikan arti pada tak Iklan Lnkan untuk pengatkkan ang ak Rermuat tdak melebihi? hati krja Ba TA Ba PAN FC (min 600 mmk) 90.000/mmk — 75:000/mmk 


minimum: 96 karakter — 3 baris 
maksimum. 128 karakter - 4 baris 


umum (C/ PLN, BUMN, PA, TOEF, BIT dl) 
dan mere, 


terhitung dar tanggal muat awal ja 


) tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 22 September 2012 


45 


INTERMESO 


BONIA 


INTERMESO 


WATCHES 


AA Licensing Programme of RM "1 
www.rmlicensing.com 


THE AMAZING SPIDER-MAN (1726) 


YO Ar Lens 


ALL HIS FANCY GABGE7 S—AND 
A TOY BUZZER GOT HIMF! 


AKSEN MASKULIN 


JIKA dulu dianggap tabu, bicara maskulinitas pria 
kini tak lagi sungkan dan turut merambah dunia 
fashion. Mode terkini yang tengah berlaku di 
dunia mulai mendapat tempat dalam dunia kaum 
adam, yang disadari penuh menjadi bagian untuk 
mendongkrak performa penampilan. 

Yang diinginkan, kesan maskulin tetap 
kental dalam setiap elemen desainnya. Bonia 
menggambarkannya dengan apik lewat salah 
satu koleksi Tesoro, yaitu BN 737-1532CR. 
Didesain khusus untuk kaum pria, arloji 
berdiameter 4,5 centimeter ini mengadopsi 
fungsi chronograph. 

Kesan tangguh dipertontonkan oleh bahan 
solid stainless steel dan rubber strap yang 
p tak mudah rusak, serta tahan air hingga 5 
ATM. Dilengkapi dengan fungsi penanggalan, 
kekuatan arloji ini juga diperkukuh adanya garansi 
internasional untuk dua tahun. 

Lewat koleksi ini, Bonia makin mempertegas 
bahwa bergaya kini tak lagi sulit karena selalu ada 
satu koleksi untuk setiap pribadi. (ADTJ 


@ Dia punya gadget keren dan dikalahkan oleh Juy Buzzer?! 


“ Kejadian terlucu yang pernah kulihat! 


TANGGAL 22 September 1851, penggunaan telegraf 
oleh kereta di AS dimulai ketika pengawas jalur Erie 
Railroad, Charles Minot, mengirimkan pesan sejauh 
22,5 km ke Goshen, New York, untuk menunda 
perjalanan kereta dari jalur berlawanan. Dengan 
demikian, kereta yang dikemudikannya dapat 
meneruskan perjalanan tanpa harus berhenti. Dalam 
beberapa pekan kemudian, semua kereta di jalur Erie 
Railroad diatur menggunakan pesan yang dikirim 
melalui telegraf kereta, 

Kala itu, pala: aan satu-satunya “otoritas” 


kemungkinan tabrakan antara dua kereta yang 
melintas pada satu jalur, aturannya yang 
memberatkan, yaitu kereta yang tiba lebih dulu har 
menunggu kereta dari arah berlawanan selama 
sejam. Jika belum tiba, petugas rem dari kereta yai 
ditunggu harus berjalan sejauh 20 menit ke depan 
dengan bendera merah untuk menghentikan keret 
yang terlambat itu, Hal ini dilakukan berulang kali, 
meskipun sangat menyita waktu dan tenaga. 
Penggunaan telegraf dapat mergaiai hal ter 

SAE 


BN 737 - 1532 CR 


www.adtime.co.id 


BONIA Timep Boutigue, Centre 


Pondok Indah Mall 1, GF: Gandaria C 
Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mall, 


blitzmegaplex 


“ JAOWAL DAPAT BE 


Park, Upper Ground #127A 


SARI Ti me 


. 


SF MU-01 


(DJ INDONESIAN (DRAMA foyenausn comeor ID MANDARIN AcTON UR KOREAN LORAMA 


Mn woman ml suy 


A Re AYYA wafiiberg klinis 


macfartano 


H SEWAKTU - WAKTU 


? IOJ ENGLISN ACTION | (DI KOREAN /ACTION 
THETMIEVES 
PREMIUM RUSH 2 830 2200 

GUPPACP: 2215 


WMA TORAMA 


FALLING IN LOVE 
TK: 1400 1600 1000 2000 


CPVELVETI 2045 WCP: 190 1530 1730 ic 


To) unOt DRAMA 


SIENTEVIT In TRIBUTION 


top mun /AcToN 
TPF MOURNE LEGACY 


RAYYA: CAHAYA DI ATAS CAHAYA 


Gi 1900 1520 100 


1500 17 


1e3o A3 


490 1445 1900 2 


1400 1830 21100 


(600 2015 


THEWATCH 


top emarisn corerow 


(on Hindi omAMA 


BARFI 


(NI MDONESIAN TONAMA 
MAMA CAKE 

TK: 3200 

BcP 2130 


1230 SCTV FTV Siang Legenda Sun GoKong 2130 World Cinema Swansea City Vs 
14.30 SL Eat Bulaga Indonesia — 11.30 Mata Pancing 23.05 Destroyed in Second Everton 
17.00 SL Liputan 6 Petang 12.00 Layar Kemilau: Rab ne 23.30 Metro Sport 01.30 Barclay's Premier 
17.30 SCTV Sinetron: Putih Bana di Jodi League 2012-2013: 
Abu-Abu 15.00 Insnirasi Sore West Ham United Vs 
19.00 SCTV Sinetron: Super 15,30 Indonesia Beraksi TRAN Sunderland 
ABG 16.30 Omar "Umar bin 
20.00 SCTV Sinetron: Ustadz Khattab" . 
Fotocopy ee 1780TendanganSi Madun. 0200 Khalifah “na 
2130 SCTV Sinetron: Si Biang Season 2 Pa AN . 
maa ytae Hah Katana mantan Kenali Nyeri Sendi 
00.30 Sigi Investigasi 2030Raden Kian Santang.) 07:90Hip Hop Png OA ae 
KOMPAS "2 Indo eele/ meses anal P01G00 Neha opa S0 NG ea Weekend 0900 Sarapan Pagi 
J P Terkini pa League Janjarmasin: Bungas. 08.00 Gak N) | 09.30 Tinju L dari 
. 15.03 Komedi San remi 08:30 Selamat Pasi 1030S0nter One 
Gn Ja Oa Pemer Le3GUP | G99DSheCan Tupperware LLOO Prediksi 
06.00 Kompas Pagi Akhir Yan Athletic Vs Fulham 09.30 Asli Enak 12.00 Kabar Siang PENYEBAB utama nyeri sendi Glucosamine, Chondroitin, dan 
Pera 1G Patah Ae 1 10.00Wollipop 18.00 Damai Indonesiaku adalah osteoartritis atau kondisi MSM yang membantu mencegah 
08.00 Pelangi Indonesia 18.00 Sinetron Drama Ma La AA Bee pt Aa ana sendi terasa nyeri akibat inflamasi degenerasi dini tulang rawan 
Sa 05.00 Ripleys Believe itor Not —— ILOORA.NSpc Melbourne 15:30 Ujung Nogeri 
000 2 an ah P Indonesia 05.30 Lensa Olahraga (.—. 11.30 Redaksi Stang Akhir 16.00 Menyingkap Tabir ringan yang timbul karena gesekan dan menghambat enzim perusak 
1000Weokond Yuk 19.00 Indonesia Malam 06.00 Topik Pagi lo Pekan 16:30 Kabar Petang ujung-ujung tulang penyusun sendi. — kolagen serta membantu mengatasi 
1030 Kik! Arbain Rambey 20.00 Malming Bersama 06.30 Hati ke HatiBersama | 12.00 Selebrita On The 19.00 FTV Spesial (Live): Penyebab osteoartritis bermacam- — rematik (osteoatritis). 
Slamet Raharjo Mamah Dedeh mena Weskend Rindu Musim Timur i kera tewesut 
11.00 Tekno 2100 Sarwo Sawi 0230 Tom & Jer 05.00 Obat Hati 1230 Galeri Sepak Bola 2100 Kabar Malam macam, ada karena faktor usia, Ketiga kandungan tersebut 
Ma tua 22.00 Indonesia/Internasional 99/99 Dibo the 1 Dragon 06.0 Liva Fokus Pagi La 2130 LA Lights MTL cedera tulang, aktivitas fisik yang juga akan menghasilkan cairan 
Ta Na Terkini 08.30 Tom & Jerry 07.00 Live Kiss Pagi 13.15 One Stop Football 21.55 U17 Womer's World berlebihan, kelebihan berat badan,  synovial (pelumas sendi) agar Anda 
1400 Paris van Java PAN eat 09,00 Gowes LEAN M 14.00 Highlights Otomotif Cup (Live): Azerbaijan serta wanita yang mengalami tetap leluasa bergerak, membantu 
: Spasi 22.30 Liga Italy 09.30 Diary Bunda Le Dana aa) 1430 Mancing Mania VS Colombia 
15.00 Komedi Spesial PA NA, Il 9 $ menopouse, mencegah osteoporosis, — dan 
: 10.00 Semua Karena Om Ban 09:00 Dragon Bal! Z Kai 15.00 Marry Me 00.00 Radio Road Show - 
Jaa Nata ren 1030 Kinik Secret Herbal 09,30 Battle Spirit 15:30 Super Jai 02200 Local Documentary: Osteoatritis bisa mengganggu pemulihan pascapatah tulang. 
1800 Konnaa ai 1cCT 7 Extract 10.00 Sinema TV Pagi: 16.30 Redaksi Sore Kampung Janda. aktivitas penderita karena Keunggulan  Nature's Plus 
1830 Deadly 60, 04.30 Seputar Indonesia Pagi 11-00 Jakarta Sekarang Rahasia Dua Hati 17.00 Ketok Palu menyebabkan sendi lutut terasa Ultra RX Joint ini adalah teknologi 
| . entar OI 130 Topik Sian 1200 Bundes Preview 18.00 Asing Star 2 
19.00 Versus 05.30 Go Spot 1200 Kk ah) 1230 Sinema Siang: Satria TOM Ona #Waskend nyeri, kaku, bengkak, bahkan Extended Delivery yang digunakan 
Z0 Dut 06.00 Disney Club Mickey 18.00 Mantap Langit PI el NX mengakibatkan kelumpuhan bila dalam produk sehingga bahan 
MN Oo GA pack 1400 Total Football 1430 Kiss Sore Melbourne TRANS tidak ditangani secara serius. aktif dapat terserap 300 persen 
22100 Golan Mata 07.00 Fiim Keluarga: 14,30 Kampiun Sepakbola NAN Unggulan 200Pas Mantab bd Terkait — upaya — mengatasi lebih banyak dibandingkan sistem 
23.00 Kompas Malam Doraemon: Nobita Nasional $ : L 28.45 (masih) dunia Lain radang sendi, banyak orang salah reguler dan kadarnya dalam darah 
2 : Ines 1800Drama Seri Keluarga 9042 Musikianati h 
DOO0 PAAth Tersesat di Luar PEN Cabe Pata Calon Ibu untuk Anakku 9322 Mhsatasn Malam: Da0 Senen ne! paham — dengan — mengonsumsi mampu bertahan lebih lama. 
Ta Manan 1600 Street Football 19.00 Live: Gebyar BCA NON EK TAS Lay ma Baar kalsium. Namun, sebenarnya untuk Nature's Plus sendiri merupakan 
1100 Intens Ha Tau Rengana MEA Unggulan: Ali 07.30 Semangat Pagi mendapatkan sendi yang sehat, perusahaan suplemen terkemuka 
12.00 Seputar IndonesiaSiang  Di-ad Topik Petang 22.00 Live Bundes Liga: FC 08.30 Wisata Kuliner tubuh kita tidak boleh kekurangan di Amerika Serikat dengan produk- 
0000 Jalan-jalan Islami: 12.30 AAN SM Town TA Heh Yuki Schalke 0d Vs FC Bayern GlobalTV Lada tau £ dua bahan utama pembentuk produk berkualitas dan teruji serta 
Gorontalo AA 20.00 Sinema Spesial: Maline Munich 1 Pan sendi, yaitu glucosamine sulfate berprinsip pada penggunaan bahan 
: 14.00 Tom & Jerry Tales 9 2230Srimulat 05.00 Wins club 10.30 Ngulik $ 
04301ndahnya Pagi: Ya Allah 1539Diary1 Kutang 23.30 Sinema Unggulan: 05:30 Penguin of The 11.00 Insert (GS) dan chondroitin sulfate (CS). — alami dan teknologi terbaik untuk 
PP Aa 16.30 Seputar Indonesia 228 Pu Taoism ara Mac 12.00 Celebrity on Vacation Saat ini — Nature's — Plus membantu kesehatan manusia. 
PAN Pagi 0) yua Indonesia: | npguona Most Amazing 01:30Sinema Tengah Malam: 06.00 Spongebob Sguarepants 23 Ba Bule mempersembahkan — Ultra RX (WASPJ 
: i Dendam Membara Soe nan $ . $ Joint dengan kandungan lengka 
07.00 Pelangi Anak Nusantara 49: : Video 18:30 Bosan Jadi Pegawai oi g g 'gkap 
(Daerah): Gorontalo ML Yaa Dam KONI G1 00Topik Malam 1 MO inokai Berita 
08.00 Zukoke Naa 01.30 Ripleys Believe it or Not 08.30 Bg Movies Lion Jade 15:00 Sketsa 
08:30 Kartun Anak 20415 Layar Drama Indonesia: — 0200lateNightMosies: )— METRUAPIV page 16.00 Audisi Indonesia 
09.00 Indonesia/internasional Tukang Bubur Naik Haji Sabar Dulu Dong n Snjeta Bicara Mencari Bakat 
Terkini the Series 0430Metro Pagi 12.00 Buletin Indonesia Siang 17-00Insert Investigasi 
Pena 2130519 Match: Vetnam V5 IYTIMCTTV 0630indonesi Novi 1230 Untung Ada Sule 17.45 Reportase Investigasi 
Me Indonesia 0705 Bedah Editorial Media 39/90 Before 20 18.15 Jika Aku Menjadi 
10.00 Indonesia/internasional “23.39 Box Office Movie A 1 Ja Indonesia 1 19.00 Nilai Kehidupan 
Terkini 04.30 Lanjutan Majelis 1430100 Ampuh 
. Man Apart Maa 0830811 on The Weekend 16/99 Fokus Salabrti 19.45 Super Trap 
10.03 Ayo menyanyi 0130 Film Tengah Malam: My 95:30 Lintas Pagi 09,05 Starbuzz 16:30 0g9y and Tha 20.45 Ohh Ternyata 
Ma ag Super Ex-Giifriend 06:00 Jendela: Soc 1205 Metro Siang Kebon 2145 Bioskop TRANS TV: 
Um enud —— Banjarmasin 18.05 Spirit Football 17.00 Twistad Whiskers Men in BlackI 1 
Terkini Man naa 1830 Autozone 1730 Bobci Boy 23.45 Bioskop TRANS TV: The Resep Rahasia 
AEON Ne Dan 7 7 14.05 Power Players PM Missing 5 
1130 Aku Bangga Padamu Banjarmasin 1505 Lestari 18.00 Boom!!! (KompasTV : pukul 09.00 WIB) 
kamu CL Sa Pn TNO, As Yongon Ts PM Rasakan asyiknya berpetualang sambil mengintip resep istimewa kuliner kh 
| n 2 1 16.05 Oprah Winfrey Show P3 H asakan asyiknya berpetualang sambil mengintip resep istimewa kuliner khas 
18.30 TV Edukasi . 07.00 SL SCTV Musik Inbox 07:30 Disney Club: Handy 18.05 Metro Hari Ini Mn daerah-daerah di Indonesia. Resep Rahasia akan jadi suguhan pas buat anda. 
14.00 Indonesia/Internasional 09.00 Hot Shot van 1830 Metro Highlight na 
Da 1000 SCTV PTV Pagi: Cinta 0800Ayo Main PON tra diah ahts Chelsea Vs Stoke City 
1408TV Edukasi Patent 08.30 Hypermart show Tn aa dinSacond — 300Barclays Premier 
130cita 12.00 SL Liputan 6 Siang 09.00 Kisah Unggulan: AA League 2012-2018: 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


) Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


46 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


INFO FILM BIOSKOP LENGKAP DAN JAM MAIN 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


EXPERIENCE at (. Yo yaypar 


o C 


ML d / 
RESIDENTEVIL:RET 


GANDARIA XXI IMAX 3D 
12.30-14.20 -16.10-18.00-19.50 
-21.40-23.30 


de 
Premiere 


STUDIO XXI PREMIERE EX - 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PURI XXI PREMIERE - 

GADING XXI PREMIERE 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245-14.35-1625-18.15-20105-21.55 


PLUIT JUNCTION XXI - GADING XXI 
12.15-12.45-14.05 14.35-15.55 
16.25-17.45 -18,15-19.35-20.05- 
2125-21:55-23.15 
SEASON CITY XXI 
1215-1245-1405 
16.25 17.45-18.15 
21.25-21.55 -23.45 
MARGO PLATINUM 
12.15-12.45 -1405 
1625-1745-1815 
21.25-21.55 

CBD CILEDUG XXI - 
TAMINI » GRAND MAL BEKASI 
1200-13.50-15.40-17.30-19.20-21.10 
PLAZA INDONESIA XXI 
KASABLANKA XXI - 

KUNINGAN CITY XXI 


14.35-15.55 
19.35-20.05 - 


AARTHA GADING XXI » 
MEGA BEKASI XXI - LA PIAZZA 
12.15-14.05-15.55-17.45-19.36- 
21.25-23.15 
PLUIT VILLAGE XXI 
12.15-14.05 -15.55-17.45 -19.35 
21:25.23.20 
SENAYAN CITY XXI - SERPONG XXI 
12.15-14.05 -15.55-17.45-1935 
2125-23.30 
PLAZA SENAYAN XXI - PURI XXI 
12.15-14.05 -15.55-17.45 -19.36- 
21:25-23.35 
HOLLYWOOD XXI - 
UUVING WORLD XXI 
12.15-14.05 -15.55-17,45 -19.35- 
21:25-29.45 
FX PLATINUM XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PONDOK INDAH 2 XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI - 

INTARO XXI « ANGGREK XXI - 
KALIBATA XXI » 
BEKASI SAUARE XXI « 
METROPOLITAN XXI « 
SEMANGGI » BLOK M SGUARE « 
PLAZA BLOK M » SLIPI « 
EKALOKASARI » CILEGON « 
BOGOR TRADE MALL 


PIUA KIP 


lho 

Premtore 
STUDIO XXI PREMIERE EX « 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE » 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE « 
LIVING WORLD XXI PREMIERE 
23.45 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE 
KASABLANKA XXI PREMIERE « 
PURI XXI PREMIERE » 
GADING XXI PREMIERE » 
KARAWACI XXI PREMIERE 
23.30 


EPICENTRUM XXI » 

PONDOK INDAH 1 XXI - 
PEJATEN VILLAGE XXI « 
DJAKARTA XXI - 

TIM XXI « METROPOLE XXI « 
SETIABUDI - CILANDAK - 
KARAWACI - BLITZ PP VELVET 
23.30 

GADING -« BLITZ TK : 23.00 

LA PIAZZA : 23.20 


JADWAL 


Ah 


1 XXI GANDARIA CITY 


MI) 
JONI 


x 


RIBL 
simax 50) 


KARAWACI 
12.30-14.20 -16.10-18.00-19.50- 
2140-23,00 
DJAKARTA XXI - SETIABUDI - 
CILANDAK - SUNTER 
1230-1420-16.10-18.00-19.50-21.40 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.30-14.30 -16.30-18.30-20.30 
CIRA XXI 
1405-15.55-17.45-19.36-21.25-23.15 
PONDOK INDAH 1 XXI » BOTANI XXI 
14.05-17.45 -21- 
BLITZ PP VELVET 
15.00-17.15 - 19.30-21.45 
BELLANOVA « 
CIJANTUNG - SURYA M2 
1245 - 14,45 -16.45- 18.45-20.45 
BLITZ MOI 

15-16.30-18.45-21.00 
BLITZ MOI VELVET 
14,45 -17.00-19.15-21,30 
METROPOLIS - BTC « 
MALL LIPPO CIKARANG 
13.00-14.50 -16.40-18.30-20.20 
BLITZ CP 
14.15-16.30-18.45-21.00 
GALAXY 
13.15-15.05-16.55-18.45-20.35 
BLITZ CP VELVET 
14.45-17.00-19.15-21.30 
CINERE : 12.45 -16.45-20.45 
WTC SERPONG : 15.10-19.10 
ATRIUM : 13.00-17.00-21.00 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


STUDIO XXI EX 3-D « 

KARAWACI XXI 3-D - 

CIBUBUR I-D 
12.15-1405-15,55-17.45-1936-21.25 
PEJATEN VILLAGE XXI 3-D 
1230-14.20-16.10-16.00-19.50- 
21.40-23.30 

GADING XXI 3-D 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50- 
21.40-23.45 

BLITZ GI3-D 

13.45 -15,45-17.45-19.45-2145 
EPICENTRUM XXI 3-D - 

PLUIT VILLAGE XXI 3-D « 
PONDOK INDAH 1 XXI 3-D « 
ARTHA GADING XXI 3-D « 
SERPONG XXI 3-D » 
METROPOLITAN XXI 3-D 
12.30-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
BLITZ MOI 3-D 

13.00-15.15 17.30-19.45 -22.00 
KASABLANKA XXI 3-D - 
ANGGREK XXI 3-D « 

BOTANI XXI 3-D 
12.45-14,35-16.25-18.15-20.05 
21.55-23.45 

BLITZ TK 3-D « BLITZ BCP 3-D 
15.00-19.00. 

KUNINGAN CITY XXI 3-D « 
BINTARO XXI 3-D - 

UUVING WORLD XXI 3-D - 

MEGA BEKASI XXI 3-D « 

PLAZA BLOK M3-D « 

PURI XXI 3-D - GM 3-D 
1245-14,95-16.25-18,15-2005-2155 
BLITZ CP 3-D 

12.45 -15.00-17.15-19,30-2145 
CBD CILEDUG XXI 3-D 
15.55-17.45-19.95-21.25 

BUITZ PP 3-D : 13.00 -15.00-19.00 


P, 


— 
Hn Ie. 


STUDIO XXI EX » GANDARIA XXI » 
PLAZA INDONESIA XXI « 
PLAZA SENAYAN XXI - 
SENAYAN CITY XXI « 
FFX PLATINUM XXI » 
HOLLYWOOD XXI - 
KASABLANKA XXI - 
KUNINGAN CITY XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PLUIT VILLAGE XXI « PURI XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI - 
ANGGREK XXI « CITRA XXI « 
SEASON CITY XXI - 
GADING XXI » BOTANI XXI « 
ARTHA GADING XXI « 
LIVING WORLD XXI « 
SERPONG XXI « 
KARAWACI XXI « 
BSD XXI - GM » 
BLITZ GI « BLITZ 

ITZ MOI « BLITZ BCP 
283.15 
PLUIT JUNCTION XXI « 
MEGA BEKASI XXI 
BUTZ MON VELVET « BUTZ CP VELVET 

5 


SEWAKTU-WAKTU 


mark "la 
wahlberg kunis 
set 
macfarlane 


KHUSUS UNTUK DEWASA 


lho, 

Premtore 
KARAWACI XXI PREMIERE 
12.45-14.55-17.05- 19.15-21.25 
STUDIO XXI PREMIERE EX . 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE » 
KASABLANKA XXI PREMIERE » 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERI 
GADING XXI PREMIERE 
LIVING WORLD YOXI PREMIERE 
13.00-15.10 - 17.20-19.30 -21.40 


BSD XXI 
12.15-1425-1636-1845-20,55-2305 
PLUIT VILLAGE XXI « 

CBD CILEDUG XXI 
1215-14.25-16.35-18.45-20.55 
SENAYAN CITY XXI 

EMPORIUM PLUIT XXI - 

GANDARIA XXI - 

SEASON CITY XXI - 

TIM XXI » GADING XXI » 

ARTHA GADING XXI « 

KARAWACI XXI « 

MEGA BEKASI XXI 

SETIABUDI - LA PIAZZA 
1230.1440-16.50-19.00-21.10-2315 
UIVING WORLD XXI 

PURI XXI - SERPONG XXI 

12.30-14.40. 16.50-19.00.21.10-23.20 
PLAZA SENAYAN XXI - 
KASABLANKA XXI - 

PONDOK INDAH 2 XXI - 

BOTANI XXI 
1230.1440-16,50-1900-21.10.23.30 
STUDIO XXI EX 
1230-1440-16.50-1900-21.10-2345 


Film Kebanggaan Seluruh Ba 
DEMY AWAHDIN 
sesi TORENIN Can 


HOLLYWOOD XXI » 
PEJATEN VILLAGE XXI « 
METROPOLE XXI « 

GADING XXI 

23.15 

PLAZA INDONESIA XXI : 23.50 
PURI XXI : 23.05 


DAPAT BERUBAH - | 


BINTARO XXI 
BEKASI SGUARE XXI 

PLAZA BLOK M - GM « 

MARGO PLATINUM - 

GRAND MAL BEKASI 

12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 
BELLANOVA 

12.30 -14,30 -16.30- 18.30-20.30 
PLAZA INDONESIA XXI 

FX PLATINUM XXI - 

HOLLYWOOD XXI » 

KUNINGAN CITY XXI 

PONDOK INDAH 1 XXI « 
ANGGREK XXI 
1245-14.55-17.05-19.15-2125-2330 
METROPOLE XXI 

1245 -14.55-17.05-19.15-21.25-2335 
CILANDAK 
1245-14.55-17.05-19.15-21.25-2345 
PEJATEN VILLAGE XXI 
1245-14.55-17.05-19.15-21.25-000 
BLITZ PP VELVET 

13.30 -16.00-18.30-21.00 

PLUIT JUNCTION XXI 
1300-15.10-17.20-19.30-21.40-2345 
BLITZ GI 

13.00-15.15 -17.30-19.45-22.00 
GADING - KARAWACI : 23.30 


BLITZ CP 

12.45-15.00 -17.15-19.30-21,45 
EPICENTRUM XXI 

DJAKARTA XXI - 

METROPOLITAN XXI « 
SEMANGGI « CIBUBUR - 
EKALOKASARI 

12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
BLITZ CP VELVET 

13.30-15.45 -18.00-20.15 

MALL LIPPO CIKARANG 
12.45-14.45 -16.45- 18.45 -20.45 


PONDOK INDAH 1 XXI 3-D 

12.30-14.40 

MEGA BEKASI XXI 3-D 

13.00 - 14.50-16.10 

PLAZA SENAYAN XXI 3-D 

12.45-14.55 

CILANDAK 3-D : 12.15-15.55-19.35 
(CBD CILEDUG XXI 12.15-14.05 


PLAZA SENAYAN XXI - 
PLUIT VILLAGE XXI « 
PONDOK INDAH 1 XXI « 
BOTANI XXI - 

MEGA BEKASI XXI 

23.30 

LUVING WORLD XXI : 23.45 


NFORMASI 


FILM DAN BIOSKOP KETIK 


BIOSKOP 


PONDOK INDAH 1 XXI - 
METROPOLE XXI - 

KALIBATA XXI - BOTANI XXI » 
CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI - 

BLOK M SGUARE - SLIPI « 

DAAN MOGOT - ATRIUM - 
GADING - ARION - 

CIBUBUR - TAMINI - DETOS « 
CINERE - KARAWACI - 

GRAND MAL BEKASI 

12.15- 14.30-16.45 -19.00-21.15 
WTC SERPONG - 

PONDOK GEDE - 

SUNTER - CILEGON 
12.30-14.45-17.00-19.15-21.30 


MALN 


WHITAKER WILUIS AKERMAN 


CATCH 
LL 


IF YOU ARE 
GOING DOWN. 
TAKE EVERYONE 


-— WITH YOU, 


KARO HARWEY 


— 


PX PLATINUM XXI 
1230-14,40-16.50-19.00-21.10-23.45 
PLAZA INDONESIA XXI - 

PEJATEN VILLAGE XXI » 

ANGGREK XXI « BSD XXI « 
METROPOLITAN XXI » 

SEMANGGI - EKALOKASARI 
12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 
KASABLANKA XXI « 

EMPORIUM PLUIT XXI « 

PLUIT JUNCTION XOXI » 

PLUIT VILLAGE XXI « PURI XXI » 
GANDARIA XXI » GADING XXI - 
AARTHA GADING XXI « 

MEGA BEKASI XXI » SETIABUDI 
1245-14.55-17.05-19.15-21.25-2330 
PONDOK INDAH 1 XXI « 
CILANDAK - GADING 

23.30 


ap iran Pan 


RI 


Premtere 


STUDIO XXI PREMIERE EX. 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE 
23.30 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 
KASABLANKA XXI PREMIERE « 
GADING XXI PREMIERE 

23.45 

GANDARIA XXI PREMIERE : 23.50 


STUDIO XXI EX » FX PLATINUM XXI « 
PLAZA SENAYAN XXI - 

PLUIT JUNCTION XXI 

PONDOK INDAH 2 XXI « 

PONDOK INDAH 1 XXI » 

PEJATEN VILLAGE XXI » 

ANGGREK XXI » BOTANI XXI » 
MEGA BEKASI XXI - GADING. 
23.15 


NAMA 


Www 


KLIK 


HOLLYWOOD XXI » 
PEJATEN VILLAGE XXI » 

CNRA XXI » SERPONG XXI 

12.45 15.00-17.15 -19.30-21.45 
CIJANTUNG - 

GALAXY « DEPOK 

13.00-15.15- 17.30-19.45 
METROPOLIS « 

MALL LIPPO CIKARANG 

13.15- 15.90-17.45 -20.00 

PLAZA SENAYAN XXI 
12.30.16.55-21.20 

BLITZ GI 

19.00. 15.30-18.00-20.30 
SETIABUDI : 12.45-17.10 -21.35 
BOGOR TRADE MALL : 12.45-17.35 


PLAZA SENAYAN XXI 
12.30-1440-16.50-19.00-21.10-23.20 
KUNINGAN CITY XXI 
12.30-14.40-16.50-19.00-21.10-23.30 
STUDIO XXI EX 
1245-14.55-17.05-19.15-21.25-23.35 
SERPONG XXI 
12.45-14.55.17.05-19.15-21.25-0.00 
SENAYAN CITY XXI « 

'ONDOK INDAH 2 XXI - 

INTARO XXI - SEASON CITY XXI - 
BOTANI XXI « KARAWACI XXI « 
LUVING WORLD XXI - 

PLAZA BLOK M - LA PIAZZA 
12.45 -14.55-17.05-19.15-21.25 
HOLLYWOOD XXI - TIM XXI 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
METROPOLE XXI - KARAWACI 
23.15 


PLAZA BLOK M 

12.30 14.40-16.50. 19.00-21.10 
BUARAN 

12.45 - 14.45-16.45 18.45-20.45 
SURYA M2 

13.00 - 15.00-17.00 19.00-21.00 
MARGO PLATINUM 

13.15 -15.15-17,15- 19.15-21.15 


PLAZA INDONESIA XXI 
HOLLYWOOD XXI « 

KASABLANKA XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI 

GANDARIA XXI - SEASON CITY XXI « 
GADING XXI « ARTHA GADING XXI « 
UUVING WORLD XXI » 

KARAWACI XXI « BSD XXI » 
SERPONG XXI - CILANDAK. 

23.30 

SENAYAN CITY XXI - CITRA XXI « 
EPICENTRUM XXI - TIM XXI « 
KUNINGAN CITY XXI 

EMPORIUM PLUIT XXI « 

DJAKARTA XXI - GM 

23.45 

METROPOLE XXI « LA PIAZZA 

23.35 

PURI XXI : 23.20 

SETIABUDI : 23.50 


BIOSKOP KIRIM SMS KE 


21cineplex.com 


NONTON BARENG ARTIS “FALLIN 
SABTU. 22 SEPTEMBER 2012 Di CBD CILEDUG 


NLIvE” 
XXI - TANGERANG: 


MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 DI GRAND MALI. 


MITRA PICTUBES 


PURI XXI 

12.15-14.25. 16.35-18.45 -20.55 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.15-14.15-16.15- 18.15-20.15 
PLUIT JUNCTION YO 

BOTANI XXI » MEGA BEKASI XXI « 
CIBUBUR - TAMINI » 

CINERE - KARAWACI - 

SUPI - BOGOR TRADE MALL « 
'ARION - GRAND MAL BEKASI 
12.30-14.40 -16.50-19.00-21,10 
BLITZ TK 

14.00-16.00 18.00-20.00 
PLAZA SENAYAN XXi 

17.05 19.15-21.25 

BLITZ BCP 


13.30-15.30 -17.30-19,30 
HOLLYWOOD XXI 
12.30-16.50-21.10 


STILLEg 


SERPONG XXI 
12.30-14.40-16.50-19.00-21.10-23.20 
PURI XXI 
12230-1440-16:50-19.00-21.10-2345 
PLUIT VILLAGE XXI « 

GADING XXI - ARTHA GADING XXI 
12.30-14.40 -16.50- 19.00-21.10 
PLAZA SENAYAN XXI 
1245-14,55-1705-19.15-21.25-2335 
KASABLANKA XXI » 

KUNINGAN CITY XXI - 

GANDARIA XXI - BSD XXI 

1245 14.55,” 17.05 19.15.2125 
STUDIO XXI EX « FX PLATINUM XXI 
SENAYAN CITY XXI « 

EMPORIUM PLUIT XXI - 

UIVING WORLD XXI 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
BLITZ GI » BLITZ BCP 
14.15-16,30-18.45-21.15 
MEGA BEKASI XXI 
12.45.17.05-21.25 


BLITZ PP » BLITZ TK 
15.00-17.15 -19.30-21.45 
PONDOK INDAH 1 XXI 
16,50-19.00-21.10 

BLITZ MOI : 15.15-20.45 
BUITZ CP : 16.45 -19.00-21.15 


METROPOLE XXI - 

BLOK M SGUARE » 

DAAN MOGOT - GADING - 

DETOS - BOGOR TRADE MALL 

12.30-14.40 

CIJANTUNG 

12.30-14.30 -16,30 - 18.30-20.30 

GRAND MAL BEKASI 

12.00-16.45 -21.30 

CBD CILEDUG XXI 

12.15-17.00-21.45 

MEGA BEKASI XXI - PONDOK GEDE 

14,55-19.15 

METROPOLIS : 12.45-16.45 

WTC SERPONG : 13.00-17.00-21.00 
0-21.20 


WITH ENGLISH SUBTITLES : 
PLAZA SENAYAN XXI : 14.45-19.10 
DARI PONSEL 


2121 


PONDOK INDAH 1 XXI - 
TIM XXI « KALIBATA XXI « 
METROPOLE XXI » 

CBD CILEDUG XXI - 

BEKASI SGUARE XXI - 

BLOK M SGUARE - 

DAAN MOGOT - 

ATRIUM - GADING - 

DETOS - WTC SERPONG - 
PONDOK GEDE - CILEGON 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21,25 
CIJANTUNG - GALAXY 

DEPOK - METROPOLIS - BIC 
12.45-14.45 -16.45 -18,45-20.45 
GIIRA XXI » CILANDAK 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
BELLANOVA « 

MALL LIPPO CIKARANG 
12.30-14.30 -16.30-18.30-20.30 


METROPOLE XXI « 
BLOK M SGUARE 

12.30- 14.40-16.50 -19.00-21.10 
ARION « CILEGON 

12.45 14.55-17.05 -19.15-21.25 
BOGOR TRADE MALL « 

GRAND MAL BEKASI - BUARAN 
12.45 - 14.45-16.45 -18.45 -20.45 
KALIBATA XXI - MEGA BEKASI XXI « 
BEKASI SGUARE XXI » 

GADING - DETOS - CINERE 

13.00 15.00-17.00 -19.00.-21.00 
CBD CILEDUG XXI - WTC SERPONG: 
13.15 -15.15-17.15-19.15-21.15 
CITRA XXI 
12.15-15.05-19.30-21.20 
PONDOK INDAH 1 XXI « BOTANI XXI 
12.15.15.55-19,35 

ATRIUM : 12.15-16.40-2105 
KARAWACI : 12.45. 16.55-21.05 
PONDOK GEDE : 14.55-19.15 
SUPI : 12.45 -14,35 

CILANDAK : 14.05 -17.45-21.25 
METROPOLIS : 14.55 - 18.55 20.45 
SUNTER : 15.10-19.20 


BUARAN 
12.30 15,15 18.00-20.45 
GRAND MAL BEKASI 

14.10-18.55 

CITRA XXI : 12.30-16.55 

SUIPI : 16.25 

ATRIUM : 14.05-18.30 

CBD CILEDUG XXI : 14.25-19.10 
DEPOK : 15.25-20.10 

MEGA BEKASI XXI : 18.30-21.05 
BLOK M SGUARE : 18,45 -21.20 
LITZ TK : 22.00 

OGOR TRADE MALL : 15.00-19.50 
BLITZ BCP : 21.30 


FIPENDARLES 2 


PLAZA SENAYAN XXI 

12.30 -14.40-16.50-19.00-21.10 
GANDARIA XXI » 

GADING XXI - 

MEGA BEKASI XXI 
19.15-15,15-17.15-19.15-2115 
KASABLANKA XXI 
12.15-16.50-21.25 


ANDA 


OTOMOTIF 


MOBIL 


mdi 
IM rovora 


Estima Aera Thn 2000 AT Pearl 
White Sunroof 2 TV 3 & DVD 
Istimewa 163,5jt.0817 9992029 


EXOTIC AUTO 
44 FT 86 GT Limited 
“it Lexus RX 270 Facelift 
Prado 2.7 Audioless 
Harrier 2.4 L-Prem 
Land Cruiser 4.5 / 4.6 “ 
Alphard S.C/ Vellfire Z6 
bajakan J2 22». edaa si 
P1:7200099 - Klp.6d9:45846190 


FANTASTIC PRICE !!! 
CASD 


1 UK Fac 
Supreme 
5866535: 


FANTASTIC PRICE 
Alphard SCValifireZG Fac 
Alphard G,V6 
Mphard X, Vellfire X Facelift 

Alphard X Welcab 
2.1 PLP 


it 


1) 
021-4521585 


Ors 


FJ Cruiser 40 ....iB Ia ck... 
e .BrandNew.. 
Mobilindo 021- 


FJ Cruiser 4.0 A/T'2011,Hitam 
Km 2000, Tangan Pertama, Hub: 
08190.8818.612/08190.8115282 


Fortuner 09.Diesel/Matic Stnk 
#Asuransi Sep 2013.Tgn.1,Abu 


Harier 04 (Bln7) 24 Gsilver,km | 3Camera Hub:0858.8090.9099 | Innova G Bensin 2011 Hitam KM 
met/tv br.0811895719,8614884 | 53 Panoramic Istimewa 27rbJPik Bin 28rg Bagus 200it 
in | Hub:0813.881,333.68 Harrier 3.5 Airs 06 Htm km40rb | Hub:081288643330 
Fortuner 27 G 09 Bin 5 Bensin antik S Recd 3cameratTV,PBD 
AT W.Hitam KM 85 rb Mulus | Harier 3,0 Air'S Thn'2006 Wrm | Alphard MZG 06 Htm istimewa | Innova G Euro A/T htm '09 mls, 


Bagus Hub 02192511663 


Fortuner 2.76 Lux, A/T, KM 55rb 
th.05, hitam met, ori, tan I, DVD 
mis, 240jt nego. Hub:70745120 


Fortuner, Type G Lux Th.2005/ 
2006 Hitam Metalik,AC,RT,PW, 
PS,VR,Jok Kulit,Km rendah Hub. 
0813-690-17998 


Fortuner 2010 Htm,Diesel, Man, 
Ius trwt.Serius Hub:92616167 


Fortuner Diesel 2010 A/T Black 
Tan-. 
PE1/2(K.Gadin9)085219859494 


Fortuner Diese/2010 Hitam,Jok 
KIETVtG-Lux Bensin Putih'2011 
Hub.70757070-0852 112 66666 


Fortuner Dsl TurboTRD a/t putih 


Tebet 8308888 Mgg Buka 


Fortuner G Lux '05 Silver Top 
Condition Nopil 2Angka. MGK 
Kemayoran Hub:081282807199 


Fortuner Glux AT '09 black km 
58rb. Alphard S "10 black km 5rb 
beige int. Jual cpt 0816813635 


Fortuner Grand new'11 pakai'12 
0 bensin putih mutiara, type G lux 
2.7 matic, km 7rb. Ph 99991717 


Fortuner 


Fortuner,G Lux09,Slvr,bns,tgnl, 
TV/DVD8,km60rb,pik pja,Ori,Dp 
35jt,C/K,0817767000,70670633 


Fortuner'05facelift hitamtsilver 
kmS0rb Srv rectHarier/08Global 
Auto 082123026050/29450878 


Hitam Good Condition” 
wati-Jaksel 0812 8697 6300 


Harrier 2,4/2WD AT,htm,08, km. 
20rb,tani, jok klt,auto backdoor, 
istmw,lgsg pmk:0858 8366 2728 


Harrier 2.4 Alcantara 07 Hitam, 
PDB,TV,3Cmr,DTS,HDD, Jok. 
021-99687193-0815.9988.138 


TRD,jok klt,3TV,Kmera,mu 


1 JlJanur Elok Raya Blok 


Harrier 


Th: 
Km Rend 


08 


10,AT,Putih,Full 


Hub: 


Tua 


Fatma 


Kit 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Harrier 2.4 G 2008 Abu-abu Met 
Kondisi Mulus, Jok Kulit, Tan-1 
29150828,93001139,70312368 


Harrier 24 G Th'2010 Hitam 
Terawat 
Gading Hp:0812.81051888 


Harrier 2.4 L Prem 2010 Hitam 
Heater PBD Kondisi Bagus DBS 
Muto 72786814-6 


Harrier 24 L Prem th 2004. 


lam Raya No.34 Ph 7254200 


Km1Orb, Bagus Sekali Hub Ph 
021-29150837 


Harrier 24L Prem'2004 Silver 
Km.59.000.JI.Benda 1II/15 Kby 
Baru JakSel 081514287894 


Harrier 2006 L-premium,htm, 
pik pig,ex pejabatkond istw, 
csh/krdt Tdp 150 jt dt dibntu, 
081298427112 


Harrier 2007 24LP elect seat 
heater, hitam,mulus, km 48rb, 
tgn pertama 429jt,08111001908 


Harrier 240G warna Hitam 2008 
Tangan Pertama Terawat Baik 
57 1100 4988 


Harrier 3.0 Airs Th 2003 Biru 
Metalik, PowerBackDoor, 


C/K Axel Cars #021-90631377 


Harrier L Prem 2010 Hitam 
Heather PBD,Spt Baru,Terawat 
Hp:08151683679/70168679 


Harrier'04103L pak#AIRS Hitam 
Camry'07 V med silver km 30rb 
Fortuner'06 G Lux Hitam, Tan 1, 
087885928000 MobilLand K.Gdg 


0819 1406 


Harrier Thv: 


TSM AXC Kelapa 


Cpt!, 


electric 


Innova 109 


24 PLP "11 Silver 


Auto 2000 


Stnk bln 3 


Innova G 


pik pjg,ngo 


Innova G 


Harrier L-Prem 2008 Hitam, 
Heater PBD ,Km Low.Hubungi : 


Khusus Pemakai,Hrg Nego, Jual 
K1 9838 9093 3308 “4 


Harrier2.4Lpremium,2005,black, 
park,sroofibu08569927777 
Hi-Ace Commuter 2012, Hub : 


“Prima Cars" : 0813.1400.2705 
Tani, Pmik Las, Ori Mis, Prwtn 


Innova 2.0 G AT New Model 
08-09 Hitam km 44rb. Arteri PI 
No.3 ph 7200421-27472816 


Innova Disel G AT'09 Grey met 
Cash/Krd:70110328 - 32017600 
Innova G 2006 hitam, STNK 1th, 


an.PT, bensin, 
Astra,mulus. 035756484610 


MC Ac/T/pwr/window tan prtm 
Bintaro Reza 081585107916 


Innova G AT Silver "2006 km 87 
rdmis trnt,Al Risk Ithypki sdr 
dr br. 081219932235 Bintaro 


hub.30011111 / 0818717069 


metalik tgn 1 OTR 189jt DP.37jt 
angs.Sit Hub:0856 7777 656 


Innova G Matic '07, Tangan |, Ex 
Wanita,Jok Kulit, Hitam, STNK 
Panjang, Hub: 081 9086 70089 


istw 
7166 


2004 2.4 AT Abu Met 


seat, — leather,snsr 


35077311 


GTRD mt Black mt putih 38lit. | Hitam Radio Dalam 16 8. | PT. Santa Widjaja Kuningan. 
Ready'12,1005br.0816802177 “| Fangilsae / 025691902722 Phone :021-5228795 TU LA 
Fortuner G Dsl 09,10 Fortuner G ie Prem 03605 Hitam | Hiace Commuter 2.5 Dsi,Pth,MT 
Lux 09 Hilux G Dsl 12 Mobil 08 | Herri 24 LPtem 05605 Hitam | (ary 12 Sant Leather Exclsve 


Slvr Met 2.0 G M/T, 
Hp: 


121017273 


servis record bgs ski 
htm at bensii 


A/T, terawat 


2009 Bnsn Mnl Bick 


WTC Mgg 2 It.5- 522 


Manual 2009 hitam 


Innova G Matic'05 Hitam F Bur 
spt baru 152jt nego 
Hub:Agis 0857 8253 7202 


Innova G.10 Htm, Mnl, No Pil 
8737. Tgn 1, Istw, TP, Hub: 
08888528822 Melati Srp BSD 


Innova th 2004 Seri G.Hitam 
AVT,Tgn pertama Hub:Mila 0859 


Innova th08 ' 2.0 G MT htm met 
istw170jt (TP)Hub08127051295 


Innova V A/T Diesel'2011 Silver 
Tand,km7rb,full ori kacaFilm3M 
Rp247jt nego hp:08788.1006214 


Innova V Luxury '06 Hitam Met., 
Jok Kulit, Captain Seat, V-kool, 
HP.0816631238 


Innova V Matic Bensin, Juli '06 
Beige, KM 100.000,Tgn 2 KTP Bs. 
Pjm. 7120 0726, 9760 4688 


Innova v new mdl '11 km 24rb 
in ass a/twkool Sit 

mb tech, net 255jt ,ganti nama 

gratis ,hub: 0819 329 24 200 


Innova'08 Bln 12 Hitam,km58rb, 
Jok Klt Asli,Ban Baru,Trwt,Serv 
Record,172jt.Hp:0888 989 6688 


JAKARTA AUTO BEST 
“ AII New Alphard X,5,5C, G ““ 
“AI New Vellfire X, Z, 2G “& 
«#4 Lexus RX 270 Facelift 
Land Cruiser 4.6 ZX 
“Range Rover Evogue “ 
081932382891 / 02172782222 


JB MOTOR 
“Alphard G/SC Alless# 
““Vellfire V/ZG Alles 
“Lexus RX 270 Hkg & Jpn Vers? 
“LC 4.5 Diesel UK Facelift: 
« Harrier 2.4 PLP 
Call Us :021.3808232/3808786 


Kijang Innova G AT 2010, Grey 
Mica Met, KM 65Rb,mulus ass 
all risk, Villa Duta Bogor. Tip. 
087870590388/0251-7555029 


Hitam Mot,Istw 


kond — trewt 


110267 826 


Land Cruiser VX Lir 
Hp:0812.81054888 


Hub: 081318671992 


Air Susp.100 Ors 


Kijang Innova G MT'O7 hitam 
pik pig 09/13 bdy msn bagus 
serv auto 2000 ph.0819880009 


Kijang innova Nov 2011 Type V 
Matik Ex Wanita Km 12,500 
Hub.02170200999/ 0818907835 


Kijang Innova V At Luxury'09 
Nago Hub:(021) 7077-3629 


Kijang Inova 08, Silver Type € 
KM 68 Rb Hub: 0812 9420 123 


Kijang Inova G, bensin thn 2005, 
w. silver, km 92rb tan 1 hp 082 


Kijang Krista,2004,Silver-2Tone 
Tangan-1,Istimewa, Hub:081312 
649430,087780940323 


L cruiser Sahara Diesel'03 silver 
met, kond bagus skl full ors Hub 
021-93336855 PMK blok W no 6 


LC Cygnus 4.7 Mark levinson'07 
hitam, night view, TV, Cam mdr, 
C.Box,ors cat. Hub 0818-661979 


LC VX 100 Sahara'Ol abu met, 
LC Prado 2.7 TX Ltd'2008 hitam 
Ors cat,prima.Hub 0818-661979 


Diesel Hidrolik Abu? 


Land Cruiser VX MT'96 Original 
intmsn baru,Hijau 305jt nego 
.021-72797117/081316179174 


Land Cruiser VX200 Hitam 2009 
3camera cool box electrik seat 


Land Cruiser'97 VXRHijau, 
JLD1 Buntu Rt006/04 no.20 
Kebon Baru Tebet Jaksel 


Landcruiser (4.7)ZX'2010 Htm 
TT/K Ph.45843935-45847430 
Landcruiser 4.7”2008 New Mdl 


W.Hitam,Jok Kulit,No. Pil, Hub, 
70757070-085 2112 66666 


Rp.185,5jt 


3TV. 


Diesel, 


Landcruiser VXR thn 1996 At 
abu abu tua met, kondisi bagus 
300 jt ng hub. 0816811247 


LC 200 4.7 Th'2008 Hitam New 
Model 3Camera E.Seat Cool Box 
Hub:Grand Auto Ph.656952/53 


LC 200 Htm'08 FulBox TV Mntrt 
Bdy Kit Full Lexus Tanl.Mangga 
Besar Ry No.36A :021.6256555 


LC 200 Styling Package 2009. 
Putih Full Option Radio Dalam 
168. 72791616 / 085691904722 


LC Cygnus'048'05 black, N.view 
Harrier Airs'04 Groy,PBD,2 cam 
MatahariMb 45858711,4525102 


LC Lexus 4702002 Silver Met 
Kond Bas,Jual Cpt 460Jt Nego 
Pondok Indah,0813,8282.9828 


LC Prado TX'2011 Hitam km26rb. 
»SepertiBaru.... 
Metro Mobilindo 021-65861571 


LC UK Diesel Black, White “ LC 
ATPM, Black, 


0813.10.769649 


BOS" Ph 021-29450837 


Ready 


Lexus LS 460L/07 Slvr Vacum 
Ortopedik Km18rban J.Mangga 
Besar Ry No.36A:021.6256555 


Lexus Rx 270 Facelift bulan & 
Hitam Km:2000 harga:855jt hub 


Lexus RX 270 HK Black White 
Ready Stock "Selamet Motor- 


Lexus RX 270 Th'2011/2012 
Putih ATPM Grs 5th KM.3000 
HubiGrand Auto, 6546952/53 


Lexus RX 270 Ultimate th'2011 
hitam, km 5rb. MJM, Jl Biak no 
6 A-B ph 3496686, 71128828 


Lexus RX 270 Ultimate'11 Putih 
Tgnl 765JENg Whole Tc Mp2 It.7 
Blok.D 26-27 Ph.021.70458685 


Lexus RX 270 Warna Grey Thn' 
2011 Akhirkm 900/Sunroof/ 
Like New.Hubungi:08128576665. 


Lexus RX270 Facelift Hitam & 


arima T/T 


New Innova 2.0 V AT 2009 Htm 
Captain Seat Airbag Full Orisinil 
Serv Rec 198Jt.hub:33998998 


New LC 4.5 Facelift UK Version 
Naw Alphard 2.4 Facelift 

New Vollfire 2,4 Facelift « 
Accept Trade in Good Price 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


New Previa2.4 F'Spec'08AT Htm 
Met TV/DVD ATPM Istw 
TT/Krdt 37772030/0817772030 


New Vellfire V 18 speaker 
warna putih th/2012 Harga 
850jt. hub: 081280979489 


New Vellfire Z th 2012 hitam 
2Tv,2Cam, 750juta, Isg nama. 
tidak jadi pakai.082123677788 


Noah 2004,matic,abu2 tua met, 
double sunroofjok  kit,trwat 
Pondok Indah.T:085711800084 


OBRAL LEBARAN 2012 
at 24 PLP,jok orlg,P.Sensor 
ack, White, Silver — 


Stock " Selamet Motor - BOS " | Is1/Krodit:0877.7711.7076 
Pieten “20ANEAT Lexus RX270 Facelift Only.900jt 
LC desel uk FILIIFt 3tv 1.625M! 
LC VX '97 Man,Solar,Turbo,Gold 
p Aa Pn MANGA Urbo/Goig | Bung25.885 Cal:08131956.0015 OBRAL LEBARAN 2012 
ited "2001 | ZA/15 Kipa Gading 4526753-55 | 1x 57008 Hitam Km.24rb: Leus New RX 270: Facelift 
Met TSM Black # Whita @ VIP Motors: 


LC VXR 4,2 Dsl, Merah 


Motorsport 


cool box,f.opt,istw. Bra 


Spt Baru, 


E.Seat, Jok Kulit, Trwat. Garage 
« 0816-1997-890 


LC ZX 46/09 htm,bnsn,2tv,hdrik 
Blok ZA/15 Klp Gdg 4526753-55 


LCVX4.Limitade.4,2 wrn merah 
marun Thn.2000 kondisi bagus, 
km rendah Hub:08121084342 


Lexus LS 400 '98 AT Grey Intr 
Beige, Good Condition, Full Spec 
Low Km, Collector Item, Nego 
Lihat Barang. Hub. 0817784166 


New Camry AT Th/06,07 Hitam 
Met.Kondisi,Terawat Bagus Skl 
Harga Nego. Hub:021: 
Ext.1395 HP: 08170961828 


.Warranty ATPM. 


Met '97, 0 Mobilindo 021-658 


@ JI.Blvr 


Silver Mtik, Spt Baru, 


jan hadiah 0857-2056-0368 


7989000 


#BEWFS, The 
GE 


New Alphard S Full Option 
#Camera 2012 Hitam Hub: 
kia Ph 021.72798485 "isa 


New Altis 1.9V 2008 Hitam A/T | € 
KM.29000an, ex.pakai sendi 4 
Hub: 44721277,081808142033 021- 


New Camry 24 V, AT, 2008, 
KM 50RB, 
BrgSmpnn,300Jt.081319038111 


New Fortuner Inova Rush Yaris 
Veloz Sept Ceria Hrg Special-hu 


New FT 86 GT Ltd 'Orange/Wht, 
Harrier2.4PLPVell/Alph all type 
inner 5201888 


02 

mo 
Ingga 
OBRAL LEBARAN 2012 


24 V Home T 
alack, White, 


MB, 02 
15866766 op 
berapa Un 


021-1505666 
n till night 
ipa Unit Saja: 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 2.4 
Valifire 2.471 
us RX 270 Far 
RStock(021)725185 


Prado 2.7 TXL VVTI '05 Hitam 4 
WD Kulit TV DVD Bagus Sekali 
Hub 0878-7820-7722 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


47 


BE3- OTOMOTIF 


PROPERTI 


Prado 4WD 2.7 A/T Th'07 Hitam 


,V Cool, Xenon,Tv,Camera,Sun 
Roof, 05920017888 


Prado Thn.2007 (Mulus) TX 
Limited, warna Hitam (langsung 
pemakai).Hubungi: 0816787822 


Prado TXL 4x4 2006 Hitam,Tgn | 
Full Option pajak panjang TDP. 
103jt ang.10,3jt Hub:68870550 


Prado TXL/08,4x4 Hitam full ori 
Km.31Rb,JI.Anggrek Rosliana Il 
A blok H-75/76 Slipi Jakbar,hub 
081215511111 / 085691140092 


PREMIUM MOTOR 
New Lexus RX 270 Facelift .... 
. Hub : 021 - 6515000 ...... 


PREMIUM MOTOR 
» LC 4,5L UK Facelift. 
Eroate Luxury & Dynamic Plus 
sasa Hub : 021 - 6515000 su... 


Previa GL'2007 silver,istw, TV 3 
S.roof, Jok kit, Auto Royal BOS 
BI no 16-17 HP 0819.7344.3756 


PRIUS HYBRID PTH NN, 
Niphard V, bng 3,85! 
sini, Wub: 021 - 5290, Ii 


RX270 hkg 
) Cruiser 4.0 


RJM 


Mphard 2 


Alp2.4 sgold c: 

Vellfire 

zgold odti Lift) 

tior 24 PLP/PLP DVD 

Rata O 

Interosti CT & C Apply 

Terima Jual/Beli Moi 
Call : 3521351 


Rush G matic hitam th.2010. 
Rp.175it Hubungi 
0857-14777068 


Rush Type S Manual Th 2008 
Silver Met,KM 67.782,7gn 1 
buka hrg 159Jt Nego,Berminat 
lgsg hubungi 081318185566 


RX 270 ULTIMATE 
“#Full Option, Black on Ivory” 
021-7203011 / 085719627018 


RX270 Jepang Form A'L,kmSrb 
Htmpanoramic,Vela19,Lsg atas 
nama,Rp.800jt. 087841127498, 


SANNY AUTO GALLERY 
GT86 Limited, RX270 Facelift 
“New Alphard X,,5C,G"" 
"New Vellfire X,ZGV"" 
Landeruiser UK 3TV,Prado TXL 
Kgd 021-45853188/Str 6525678 


SIRAJAKREDIT 
AlohardLexus Ftnr Inv Avz Yaris 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


Soarer 430 SCV 2Pnt '05 Silver 
Hardtop Khs Pgmr SptBr Kmorb 
Mangga Besar Ry 36A :6256555 


SPECIAL DISCOUNT!!! 
Alphard 2.4 X/G/SC mhite/black 
Velifire 2.1 X/V/26 

"Prima Cars' :0813.1100.2705 


Starlet1.3 '96,biru,GT look,Velg 
15,trwta/n sendiri,Km 134rb 
'hr9.73,5Jt.Hub:08128075043 


Velfire 2010 Putih 18speaker 
3camera jok kulit tgn 1 Nopil 
Hub:087885691029 


Velfire ZG 24 Prem sound AT 
2012 w putih,1005 baru bisa Isg 
nama, TV2,3 Camera JlTanah 
Abang 11/66 Ph 30833131 Lb bk 


Vellfire 24 ZG / V / Z, PS / 
Aless " Alphard 2.4 SC / 6 / 5, 
PS / Aless " Selamet Motor - 
BOS " Ph: 021-29450837 


Vellfire 2.4 ZG hitam new,fclift 
Celica 86 GT, orange 2.0 AT new 
Alphard SC felift putih'12 B.new 
MatahariMb 45858711,4525102 


Vellfire 3.50 th 2008 Hitam 
18spaaker, full opt tan | Kiko 
uto.Radio Dlm 39 ph 7254200 


Vellfire V 18 Spkr '2010 White 
4 Alphard MZG "2007 Black 
7263777ChristianAuto70774701 


Vellfire V AT 09/10 Htm,Km Srb 
Tan 1 Khs Pmki,JI.Rambai No.10 
Kby Baru, Jaksel,081281152000 


Vellfire Z Platinum2.4 AT'09 Pth 
keyless,snsor parking,2 S.roof, 
ipwr back door.085715456170 


Vios (15 G) TRD'2012 Matic 
Silver,KM 100,Tdk Jadi Pakai 
Vieta Motor Hp.0855.111.9668 


Vios 1,5G A/T silver mtic 2007 
STNK” Okt” 2013 TP 
082112332557 rwt PI 


Vios 1.5 G Mnl'09 Silver Plat 3 
angka,Srv Auto 2000,Km 40Rb 
Bs Pjm KTP, 0816101963 


Vios 1.56 Manual Silver B Jkt 
“bdykit,J.klt,spoiler istw spt br 
175jt C/K:Agis 0857 8253 7202 


WILLIAM MOBIL 
Alpbard G 18 Spr Facelift 
Pearl Gold, White, Black 
Alphard X Audioless 
Velifire V 18spkr Black.Whita 
P1:7269999 / K-6dg45 


Kemana MOBIL 


II/SC(Face Lift 
V 


Naw 


Ready 


Stock 
PI:7269999 / K.69:45877777 
WJMGKLP GADING 

Alphard 3.5 18 Speaker Black" « 
Alphard 2.4 G/S/SC/X Blck/wht 
Vellfire 2.4 V/Z/ZG/X Blck/ Wht 
RX 2.7 Ultmt Fclift Black/White 
L.Cruiser UK Facelift Blck/Wht 
15843333-91668581-92120611 


aris E manual 2007,Silver,Low 
KM,STNK Pjg,kond.istmw,modif 
ban Jok,spoiler,knalpot,an-sndri. 
Hrg 130Jt Nego. 0899.8082.718 


Yaris Promo dahsyat seharga 
Avanza,rdy semua type,bng ran 
.H.brsaing.Anggi 08561693150 


IE vowo 
Estate '97 Akhir Matic Turbo 
Sangat Mulus Hub 


0856-913-77770 Jaksel 


560 2.3 AT'03 Km 60rb, Abu? 
Met, 125 jt. Indual, Bursa KGP 
1/9. Ph 45846737 / 0816804267 


S90 Executive, 98, hitam, km 
130rb, asliex mentri, full 
original. Khusus Pemakai Rp 
do Nego 08558088277 


XC 90 3.0 A/T 2004 Hitam,Good 
Condition Hub:Best Car PMK 
Blok 5/55 Ph:65860561/70 


XC 90 T6 AWD 05, 3.0cc S/M 
Roof, Hitam, Telpon.JI.Gunung 
Sahari 3 No.5 Ph 4259084 


Dw 
Beetle 2001 biru 2000cc 


sunroof, soundsystem, plat L 
bin07 rp220jt neg008562992235 


Caravela TDI Long'09,AT, Silvr 
25 Exc 38rs,TV,Kc Tngh, J.KIt, 
H. Theatre: 021-6540848 


Caravelle V6'02 hitam 1iseat, 
TV,JKILC. boxtGL'O0 TV,Cbox 
istw, Gn Sahari 3/5 ph 4259084 


Golf R rising bluc'11 AWD chip 
up 320hp s.roof v 
Cosmic 722016 


JEEP V10 DIESEL 5.000 CC 
Twin turbo,Htm,Lihat YouTube: 
Fifth Gear-VW Touareg Towing 
747 Jumbo Jet. #021560 346 4 


New Beetle1.2 TSI,Kuning VR17 
touch screen Monitor,Fender' 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


New Caravele 2.5TDI(Short)Dsi 
"06AT Htm Met Km43Rb TV TT/ 
Krdt 37772030/0817772030 


SANNY AUTO GALLERY 
Naw Beotle 1.2 Panoramic Roof 
F1 Steering Xenon TouchScreen 
Red,PlatinumGrey,Coffee, Silver 
Kgd 021-45853188/Str 6525678 


Scirocco 2.0 Th'2012 Putih 
Km.1300 Panoramic Grs ATPM 
Hub:021.97979763 


Scirocco R Lx) blue 270hp 
danoramic,V! UK Spec 
Cosmic.7 3150114 


BATA 


Toareg 3.2 4x4 th/2004 Hitam, 
transmisi:A/T, kondisi Bagus, 
Istimewa. Hub: 0816711859 
Maria, 081317415971 Sutrisno 


Touran 14 A/T.Putih/2009. 
Harga 250Jt(khusus kredit), Hub 
(021) 5470005 Raja Mobil 


Toureg 3.2 A/T 2004 Hitam 
antik trwt jklt,lux,siap pakai jl 
(pt 385jt ne40:082134339142 


WILLIAM Mena, 
Now VW Beetle 1.2 

Red, White, 
White. Rat 


PI:726990 


MOBIL DISEWAKAN 


(A2 A3 Alfa, BMW, T.Alp, Avz, 
Camry, Inv, Jaguar, Mercy. 021- 
17883344,70241331,0811173394. 


T.Avanza, Innova & alphard 
hrian&wadding HubAntony SU 
D'green 0817111193 


Vw, Vlv, T.kig, Inova, avnz,S.apv 
12jam27S5rbdriverZamus24jam 
7266118, 70187507, 93684031 


MOTOR DIJUAI 


BMW GS 1200 Triple Black 
Adventure Full 
Option Hub:0912,8777.5838 


KTM Duke 200 cc Austria ready 
stock. Cosmic — 7220903, 
085691227714 


Il Haruev oavioson 


Harley Davidson Ultra Limited 
2011GW 18 th.03/04,Surat2 
Lkp,Jual BU. Hub:0811 18 5668 


HD Ultra Limited'10/11 Hitam 
Biru, Full Aces,kmar 


0818,77,58 


Sporter XR1200,km.3rb'09 (ma 
bua) slverdoft, tan Idr br konci 
Serve Lkp Istw. 081908177177 


Ultra Classic Tahun 1995 Warna 
Merah Hubungi:0812-1122 121 


Il Honoa 


Honda Goldwing 05, abu2 
metalik, km rendah,pdk bmbu 
residence U24. 087875053131 


Aprilia 125-RS th2009,putih,pjk 
pja,srt2  Igko,BPKBASTNK,hrg 
63it Hub:0857 1967 8701 


Ducati Monster 1100 Evo 2011 
Merah Full Option 295jt Nego 
Hub:0898 8789 147 


Ducati Multistrada 1200 Th 
2011 Merah 395jt Nego, ““ 
Haa Hub:08988789147 


Ducati SBK 1198 2009 Merah 
"ekak 150jt Over Credit, 
jet Hub:0898 8789 147 “ 


Ducati SBK 748 2002 Kuning, 
Barang Simpanan 195jt Nego, 
4x Hub:0898 8789 147 


Ducati ST3 Th 2007 Merah 
Kondisi Bagus 200jt Nego. "“ 
4 Hub:0898 8789 117 "“ 


Honda crf 2501 enduro bike, 
husaberg 570 ,aprilia dorsoduro 
750 , get your bike in probike. 
Call 5347412. Bb 2613350 


Honda Goldwing 1800 airbag 
abs white colour 2012 model, 
Full speck, usa. Ready stock. 
0215303219, 5347912. Bb 
2613350, 260f56b2. 


Kawasaki Z1000 Th 2012 Hijau 
Full Opt Jl Bambu Kuning No.18 
Blok A Kby Baru 0819.08909000 


Ktm duke 200. 57,5jt on the 
road, cash dan kredit. 021 
5307412. 081387373999 


Lamberta scooter 150, reborn, 
classic, barang langka, new 
Condition, cbu bike, lamberta 
indonesia Bb 26173350. Call 
5347412. Cash dan kredit. 


Mv agusta fdrs, 1199 brutale, 
990 limited euruope speck, 
collection item. Premium bike. 
Call 5347412. 021 5303249 


Ready stock ducati diavel amg, 
special unit, limited stock,pani 
gale 1199 s abs, tricolore, 
Ducati 1198sp.hub 0813 8737 
3999, 0215347412, probike. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


9 


SINCE 1992 


pt 


Hari 


aga 


PENTA MIIrVaC 


: Sabtu & Minggu 


Tanggal : 22-23 September 2012 


Waktu : 10.00-18.00 WIB 
Tempat : SHANGRI-LA HOTEL 5. 
Bandung Room (Lt. 3) G 


Jalan Jendral Sudirman Kav.1 . 
Jakarta 10220 


(021) 300 29 888, 
0813 8181 8128 


Kantor Jakarta 


Bellagio Mall Ground Floor OG-28 


Kawasan Mega Kuningan Barat 
KavE4-3 

Jakarta Selatan 

Phone :(62 - 21) 300 29 888 


. 


Kantor Surabaya 
Pakuwon Trade Centre 
Lower Ground #A6 -06 


Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya 


Phone :(62-31) 7392207 
Hp.:0819 3863 1273 


Tidak ada larangan kepemilikan properti bagi orang 
asing & tidak ada batasan unit yang dibeli 
Penta memiliki projects di Sydney & Melbourne 


Apartemen dan rumah dengan 1, 
Dekat sarana transportasi, u: 
Harga mulai dari AUD 450,000" 


Free 3 bulan fee untuk management baru 


Free konsultasi properti & finance 


Kantor Melbourne Kantor Sydney 

Level3 138/418 Pitt Street 

480 Collins Street Sydney Australia 
Melbourne Phone :(61-2) 92125522 


Phone: (61-3) 8610 6962 


'ersitas dan sekolah 


info@pentaproperties.com.au 


www.pentaproperties.com.au 


MELBOURNE 


PAMERAN PROPERTI & FINANCE 


AMA. 


2 dan 3 kamar tidur 


“conditions apply 


BAHAN BANGUNAN 


Jual Marmer, hrg mrh 40x60 
Rp.80.000/M2,60x60. Rp.85.000 
/M2. 60x120 Rp. 115.000/M2. 
R.Stock, Trm Jasa Top Table, 
Mitra Marmer, 021-70995591/ 
92, 021-55701756,08176662590 


Jual Material Baja Ringan 
(75,660,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.17861618 / 021.37577688 


Kami pabrik Marmer&Granit 
Lengkap KualitaseHrg Bersaing 
Affandi:081-117-9140 


PolesMarmer30rb/m? Teraso25 
tb/m?Kristalisasi25rb/m? Psng 
PolesSlab100rb/m?: 70747735 


Sewa Papan Cor Mdl Triplek Tbl 
2cm -22rb,Ph:5818626 sw balok 
221rb/sw kaso utkstager-3.360 


INFO PROPERTI 


Property 
aan # Agent 
ERA in fndonesia 
ITOP MARKETING ASSOCIATE| 
Agustus 2012 


Lisa Kunforo 
0816 827 582 


ERA Home 


(021) 726 6888 


|Kurniawati 
|Ping-Ping) 


ERA Top 

(021) 544 7878 S 
| 
|Lasmi Sijabat | 

0813 895 804 18 


ERA Ekspres 
(021) 885 4372 

Ratih Ratnawulan 
0816805305 NM 


ERA Radiant 
(021) 7486 2000 
For Franchise Information 


CARI PROPERTY 


Lwww.eraindonesia.com “9 


Ayo bergabung u/ memasarkan 
villa2 mewah diBali dng imbalan 
besar, Tanpa ikatan, Langsung 
pameran, Info 03122000330 


BRIGHTON KARAWACI 
Jual Beli Sewa Properti BSD 
Karawaci Alamsutra 55738888 


Tanah di Komp. Villa drh 
Jimbaran Bali.Luas 290-1245m? 
SHM. Harga 4,8jt/m2. Ocean 
View. HP 08170220360 


Villa 18R di Jimbaran Bali. 
Harga 3M, Cukup Bayar 2M Tdk 
Perlu Bayar Lagi. Kunjungi 
Pameran Vivo Villas di Pondok 
Indah Mall North Sky Bridge 
17-28 Sep. HP 0818209060 


Agair pns,kmd dim,prkr dpn 
kmr keamanan 24jam.JI.A Yani 
35A Bypass P.8563378/8563965 


Exck:s-istri,pria/wanita,AC,kmd 
dlm,c.stk,parkir,Rp1.7it,Tebet 
Barat:98915105/081319141615 


Kost blndharian 100rbyac,5 bed 
TV kmd,air panas,parkir,pnt bbs 
manggabesar 4/188 ph:6284211 
Mgg Besar Ry/38C ph:62303013 


Kemang Rp 25 jt/bln Kulkas 
wifi AC Wh kmr mdim Tv parkir 
Hub : 08158174422/7691192 
Kost AC,Kmd,parkir dimbersih, 
JlKalibata " Tengah ' /9C. 
Jak-Sel.Hub:081808487825 
Kost Baru Exdl Fas Hotel Lakp 
Blk MGR T).Orn Hrg Cuma Litan 
Bs Hr Mgguan 02160774376 
Kost Lkp AC TV Kim Dim fenshed 
asriP'luascucigskjl.MinyakRy10 
kduren3pncrnjks081384295629 
Kost P/WCorange resd)BIkg Gih 
Mada Piz,/AC,KMD,TV Tbl, Wifi, 
Parkir. Hub: Rudi 087788816807 
Kost P/W/Pasutri Exlsv JI.Pulo 
Nangka Tr IIA/18 Jktm,AG kt, 
cuci gsk.1,3Jt/bln.0818 122 770 
Kost Putri/ Mes Jl.Tidore Ry 


No.36 & Jl.Patojo Utara 2 No.1. 
085888358159, 021-99890819 


APARTEMEN 


MALL SIAP 
BEROPERASI 
Di SERPONG 


OPEN SPACE 
UNTUK 
SEWA, 
BISNIS, 
RETAIL, 
OFFICE, 
RESTORAN 
HERMAN 
0819 77535099 
0852 57805999 


( oyuat 


1GCik Ditiro Apt Menteng JKT. 
Lt.8, Ls.104m2, fully furnished. 
Hp. 0811834370 / 0811131439 


APark Resid Twr.A Lt18622 
79m?,2kt,privLift.ppjb,gd.inves 
0815 890 5089 eralaks 7394510 


Ancol Mansion Apt, 2KT, Hoek 
View Laut, Siap Huni, bisa 60x 
A $ 


Ancol Mediterania Apt Lantail7 
148m?, 2Kt, Good View (Dufan) 
Jual Cepat! Hub:021-83281474 


Boa Mension Ocean view 2BR 
new. Contact: Sisi 
Oene-l9ndso 


Mpart 18R,900jtan,Rasuna said, 
Strtas, CBD, cocok buat invest, 
hub: 081389553377 


Bellagio Res, Twr B, type Fa- 
milia, 104sgm, 38R, fully furn, 
Dijual/Disewa. 087878649111 


Bellagio Res,3Br,Fully Furn,type 
family 104sgm,good view, Hub: 
021-684925T1,08159226685 


Belleza Apt,priv lift,156m,3bd 
Ffurn,lux 3,5m (hrg pasar SM) 
BU cepat dapat, 0817878866 


Bloomington tower @ kemang 
village launch 29/09/12 bookfee 
25it (refundable) 085888288699 


Boutigue Kemayoran, JL cepat & 
murah u/ peminat serius.2t1 
BR. HP, 08158100051/4216869 


Bumi Mas, Lt - 9, Gross 143m? 
3KT,Pool View,Frnsh,Lux“rmpia 
“7227430 Edi 0815 9483 794" 


Capital 3k“Pakubuwono Reg 
2/3/3#1KVerde 33k 
Imperium 3k Soen31sas0n03” 


Casa Grande, 1KT, UF, 43m, 
View Epicentrum “RWKuningan 
5213808 “Chris 0818 1190 62 


Central Park Apartment Dijual, 
3kmr tdr, LokJKB, T.Perantara 
Pmnt Serius.Hub:087832774199 


Centro City Apt Lt 12,Studio, 
26m2, Furnish, Daan Mogot Ikm 
Dr Trisakti. 02180779688 


Centro City Apt,Studio26m2,Rp, 
330JT.Garansi Sewa Rp.20JT/ 
THs/d2th.fraa Ppn02198944001 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Medit Lagoon Kmmyrn Apt:97m2 
3#1ktsfrnsh:v'pool:087881183777 


Century 21Akasia.Mediterania 2 
FF, View s.pool, 3BR, Hrg:1,7M 
Yonas 082124998337 / 5637979 


Cibubur Village Apt, Full 
Furnish, Exit Tol Cibubur 5Menit 
Hub:0813.1617.3803 Aris 


Cityhome,F.Walk,GdgResort,Klp 
Gading (MOI)" RayWhiteSguare 
"Hendra 0818 957 606 “vi 


Darmawangsa Essence 185m? 
FF.good guality&locatlon,excIsiv 
Hadio 0818123159 / 7486343 


Eminence 2KT 74m? ““ BU 
Kemang Mansion Ikt 87m? SF 
Kemang Nirvana 3kt 303m? UF 
Casabali Realty 0812 912 7107 


Essence the South, 3BR,185m?, 
Private Lift, B/New, FF, RWCBD 
Turky, 08121992127, 3925588 


Four Season 3k“Senayan Res 
3ke“Setiabudi Res&Sky 2/3" Sud 
Mansion 3k081511161258 


Gading Nias Apartemen,Tower 
Alamanda,2KT,Surat2 Lengkap 
Hub:0812 800 70455 


Grand Troffic apt ph 535m 21t Sf 
view bus Akt/Km,2KPbt. sblah 
Untar slipi, 081399221122 


Green central city apt di JI. Ga- 
jahmada,100ibaru,10m2, jual 
cepat tp.hub: 081517512176 


Green Lake View, 125Jt-an-Inci 
PPN,Bnga 0! Angs 1, Lit-an.dkt 
Pdk Indah,Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. Hub: 96909677, 71027884 


GreenLakeView,4km dr Pd Indh 
fas rsort& dnau buatn,H.125jtn 
(inc PPN),dg ccin 40rb/hr.sdg 
thp pmbngnan twr,l sold 905, 
No.IMB :648/1129-BP2T/2012. 
dptkn spesial promo, 7022 4466 


GreenPalaceTwr R It.17 3br,view 
pool, Studio It.21, 235jt. Twr H 
117, 2br, 315it.Ari 0818897160 


Hampstone Apartm'Andil Pro 
Lt5 Luas.88m?, 2KT Tower C 
Jual BU Maliki 0812.9440.6887 


KAI-Fatmawati,Lok.SCBD Area, 
konsep lost 162br,start 380jtan 
085716123899/ 081280017778 


Kalibata City Apt 3 unit, 28R, 
Full furnished, 950jt (nego). TP. 
Hub: 081216168090 


Kalibata City It.2 dekat pintu 
darurat akses mdh2kt. 325jt. 
Hub: R.White 08129583480 


Kalibata Green Palace Apt Blok 
Nusa Indah 2kmr, 2ac(baru) It8 
hrg390jt (TP) 08127051295 


Kemang mansion,Lux,Jl kemang 
Raya,jaksel,Full Furnished rp. 
1,45M 081281822720PemiliK) 


Kemang Village Empire, 135m? 
3kt,2km, H,B'new. RWKuningan 
& Wahyu 0856 999 3142 “ 


Kemang village tower Empire Ls 
132sgm full furnish,It.30(3#1br) 
3,3M (Nego) “ 0813.1818.8177 


Kemang Village, 205m?, Lantai 
Rendah,UF,S.Huni.RWKuningan 
« Pratiwi 021 2595 9296 #5 


Kemang Village, Penthouse 
3.8M, murah, bisa las tempati, 
bs Kredit, BU 0315385 4725 


Kemang, Nirvana Apt. 305/1t.7 
Full Furnished Pool View Br 
Renov Hub: 089630300232 (TP) 


Kmng Mansion 62, Sdrmn Park 
LINI, Kningan place L70,Tnh pd 
Kopi 5600, Rmh Kmang 118/780 
Harcourts' SCBD 0816 1850 950) 


Kuningan City,2Kt,Sdh Serah 
Terima unit,View JW Mariot" 
0812.13340340 / 0817.0008300 


Kuningan Place, Semi Furnish, 
70m?, 241 BR, Balkon, Tersewa, 
Jual Cepat. Hub: 081218808825 


Maple Park Apt (Depan Sekolah 
Jubilee), Dijual/ Disewakan. 
Hubungi HP:087884616645 


MarbellaKemang Res.2kmr Luas 
66,37m2.Fullyfurnished jrng ada 
viewcity950jt.085715775758 


Mardela Dago Bandung Apart, 
1BR, Full Furnish. Hubungi: 
08811023641 - 087882827395 


Marina P.Mutiara,110m? 2kt,FF 
Mewah Lt.5.H 1,IM Jual Cepat 
BU. Hub.081585057038/68367081 


May flower/Mariot apt sudirmn: 
2b,135m,2bath,furn,Bnew,high 
cast,jual cpt.Ely 0816 138 6767 


Medit 2” It.rendah42m? “2km 
S.huni" View S.pool'750jt/nego 
Star hs: 56962678"962.333.05 


Mediterania Palace  Recidence 
Apt Twr C 16 aec,Kemayoran, 
semi fur,3#1Kt,790jt nego. open 
House 14.00-13.00.Ph:36092328 


Moi klp gading 45m, lux, 2kt, 
Fftwr san fransisco,hadap 
timur,bu 585jt 087886033551 


OI Miami Bay Klp Gading 2Kt, 
1Km,3AC,Semi Furnish,LJH KG 
1521007 / Kukuh 081218077877 


NineResidence by Lippo Kemang 
Village group. Harga Perdana. 
Good inves. 0857.1577.5758 


Oasis Apt,Senen,Is:67,9sgm,FF 
1#1kt2km,Hrg dibawah Pasar 
Tower A'' Titi 0812 1040 959 


Pakubuwono Apt Residence For 
Sale/For Rent :2br,2#1,3br,31, 
Town House,Call : 0816 821 375 


Paladian Klp Gdg,2br71m?,TwrB. 
9,Furnish&2br93m?Twr G3 Good 
View. 70692050, 0811102977 


Paladian Park, Ls. 157m, 341 KT 
View Bgs,Rapi,5. Huni,Bisa KPA 
Hendrik 0817119777/ 92836566 


Palazzo Tower Agusto Lt.11, vi- 
@w S.pool,Hoek, 21KT, 21KM, 
IKP,2AC.renov, Hub: 0813 1860 
0505/0813 11203773 


ParagonVillageKrwc Aprt Tower 
B, Lt12/8(2BR), No.9 (1BR) Ha- 
dap timur Hub.0853 5200 2089 


Patria Park Apt.,Furn,Renv,2KT, 
R.TamusKel,Tlp 085814444231 
LJ.HookerBuaran 021-86606655 


Pavilion & Citylofts Sudirman 
Good Invest & Good location 
Jual/Sewa,Priyo 087882874484 


Pdk Club Villa, Tb. Simatupang” 
75m3, 2KT, Siap Huni, RwBlokM 
Hub 1 739.88,33 /0815.8744.884 


Permata hijau RSD apt ,luas 212 
Jual cpt ,kondisi oke dkt ITC 
View Jakarta 021-3200 4646 


Pesona Bahari Apartement 
Mangga Dua LT.117M : 341KT 
Hubungi: 021-90283608 


Puri Casablanca, 125m?, 38R 
Casblanca 644m?,5BR,2 lantai 
Oakwood, 375m2. RWKuningan 

& Pratiwi 021 2595 9296 ““» 


Rasuna Epicentrum apartement 
n Condotel dgn Program Mnarik 
08567601025 / 031283173989 


Tang Tower The 18 Hub: 
Riagan No. 0812.902 1919, 
087788011960 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
City Resort Apt55m?” Op.House 

22-23Sept,By.Apointment,Bgs 

Devi 08129252610 /5138 0779 


RAY WHITE TOMANG 
Thamrin Residence "Lantal 7" 
71m,2#1Kt,full furnish/5630101 
Evendy Tjhin 0811.1010.755 


Regatta aparteman pantai muti 
ara 3 kamar 242m baru furnish 
hrg menarik 082113003000 


Residence 8 - Senopati dan 
Kuningan City,Junia 7031 2657 
Informasi Properti 581 1991 


Residence 8, 1/2bdr Is:76/94/ 
178m,v'city n pool, b'new,ready. 
stok strategic pro 08161315760 


Royal Medit CP Jual/Sewa Tjg 
Duren 2Kmr/Full Furniture / 
Lt,6 Hub 082260789951 BU 


Sahid Sudirman Type:TU,3KT, 
180M?-AM: Type: C, 2KT,90M2 
22M,Type:T, 3KT, 100M? » 2,2M 
Type L,2KT,60M2 #1,AM,Type: 
XX,1KT,S0M?51/M, Hub: 021- 
93312938 // 087882881169 


Season Apt city std dijual 28.5 
M2, 2BR4D57,37M2 gandeng It8 
wr A Hub.02195034077 


Season City Apt,2Kt,best price 
Hub.Emmy 0816 17 15 91 00 
Informasi Properti 581 1991 


Senayan res3bdr, Is.165m, golf 
View, gandaria helght1/2bdr, ff 
tersewa strategic081932933100 


Setiabudi Sky Garden Apart, 

Setiabudi Kuningan,2/3Bdr,Unit 

Terbatas, Special Price. Hub: 
 Vincentia 700 898 19 


St Moritz Puri Indah, Royal 1, 
1t.37dankt 21 (82 m2112 m2), 
BU. 0815 885 1725 —-—— 


“St.Moris New Royal Sulte It.30/ 
09,Ls:107m2,3kmr,pool. hp:937 
00500/082129636521 jual bu) 


Sudirman Park Apt dijual cpt BU 
3br,2km,2balkonstmn.hub:P Kas 
108787651854 / 021-99623631 


TA Condo 3BR Full Renovasi, 
Dijual Cepat Hub HP 91588004, 
0816913232 


TA Jual Cepat Sangat bagus 
jarang ada, Full Furnished Baru 
Renovasi view:sangat bagus 
P.Serius/TP 081-317-733-257 


Taman Anggrek Apartemen 
dijual/ disewakan Hubungi: 021- 
19703727 


Thamrin Res2/3bdr, Is:65/95m, 
FF, lantai rendah, pool. Sewa 
'M2/3bdr,byk unit081280185976 


The Lavande Residence Aprtmn 
Dijual. Unit 38R1 lantai 16, full 
furnish,interior marik. Hubungi 
Ibu Suci 0838-79440000. 


The Pakubuwono Residence, 
Apartement Luxury,Good Invest 
Best Price,Hub:0812 8158 6555 


The Pakubuwono View 2 BR & 3 
BR. Luxurious, Good Furnished. 
Best Price. Hub: 0812 80692300 


The Park Residence KGP,172m? 
Akt,Jra  Ada,Stras:RWhiteKmy 
Anil / 0816 287 786/ 426 8000 


Tmn Anggrek 2Km43Km/I aed 


urnish,2 LCDT 
Yuli 0816 1950 930 


Tmn Anggrek 2KT1, 83m2, FF 
Dsgn Intr  Lux/Mnmis/Parket 
WPaper/Elect. 08588 5555 233 


Tmn Sari Sudirman Apt, Baru, 
Studio 50M?, Baicony, 1AC Sofa 
Bad, W.Heat, Full Set Lemari. 
Pool, Fitness, SHM, Hrg 600Jt, 
Hub 0816968895 


(DISEWAKAN 


Ambasador Apartment II,Lt.38 
R.06, 118m?, 3BR, FF, Excelent 
RWM31909333 Yuni 08174113523 


Kota Legenda Perumahan & Ruko 
Akses Strategis KM 21, Exit Tol Grand Wisata 
sisa 


Harga 


jutaan 


PAMERAN DI : 
-Mal Metropolitan- 


sid tanggal 
23 September 2012 


-Grand Mal Bekasi- 
s/d tanggal 
30 September 2012 


.. GUDANG MULTIGUNA 


Bebas Banjir 
Bebas Kuli Bongkar 
lokasi Strategis 

larga Terjangkau 
HGB Murni 


Unit Terbatas 


UI (021) 6868 6999 


Hub : Sandy 0819 05939316 


Tina 021 36628939 


DICARI SEGERA 
PERUSAHAAN GARMENT NASIONAL MEMERLUKAN : 
1. TANAH / RUKO / TOKO UNTUK TEMPAT USAHA 
2, LOKASI DISELURUH WILAYAH INDONESIA 
3. DIUTAMAKAN POSISI YANG DEKAT DENGAN PASAR 

TRADISIONAL ATAU PUSAT KERAMAIAN 
4. SYSTEM SEWA/ BELI ATAU BAGI HASIL 
PENAWARAN & SRT LMR DI KIRIM KE PO BOX 3457 JKP 10034 


Ancol Mansion,120m?,2”1Kt,FF 
View Laut,Jrg Ada,RWhiteKmy 
Anil / 0816 287 736 / 4268000 


Batavia, 1 BR,Furnish,Nice View 
Full Facility,28 FI, Sjuta/month, 
Call: 98877990, 0818158555 


Btavia,1,2,3br,sewa/jual strtgs 
ff,mnmis,siapa cpat dpt. 0818. 
950.330 & 085.8832.87132 


Capital 140M?,2KT- US 3500, 
Residence 8, 142KT, Hampton, 
11OM?, 243KTsU$ 2100, Four 
seasson 200M? ,3KT-U$ 3500 : 
021-93312938 / 087882881169 


Casablanca Mansion,3BR,Fully 
Furnish, Nice “RWKuningan'"" 
5213808 “Hayi 0836 91010109 


Cityloft Sudirman, SF, View Sa 
hid Lntai Tinggi Furnish utk 
Offce&SiapPakai. H:0817173232 


Cosmo Jkt Risidence, full furns, 
lbr, bagus, 6jt/bln, min Gbln, 
owner 0812 9933 409 


Cosmo Park Town hs Ctr City 
2brtistd rm,159m?,full furnish, 
0818979502 / 081219429712 


Cosmo Terrace @Thamrin City 
18R Lt 17 Fully Furnished Hub 
94779015 j 29011658 


Gading Icon Apt, 2kmr, Bagus 
(Renov) Hub: Widya — Pro 
081571739888 


Gading Icon,baru,2Kt,1Km.Tmpt 
tdrImriJAGLCD TV, sofa, water 
dspnsr, 25jt/th Ng. Yuli/Indah 
081802100916, 082112331567 


Gardenia Blvrd Apt,Pejaten. 1 kt 
furn,pool,aym,m.market,m.golf, 
rest,karaoke,busway,0811906963 


'Hamtons Park 56m2,Strgis, Mini 
malis, view golf Jaksel 
Hp:081571356565 


Jak.Resd Apt 1BR,furnish, city 
view,100m dr Grand Indonesia 
02192968022:087887673358 Tp 


Kalibata Aprt 1 unit3 KT,Ls 
50m2,Baru,Viow:Klm Renang & 
Lapangan Tenis.087819152928 


Kalibata City Apt blok € Lt9 Ful 
Furnish 68jt 2th Nego Kiki 0815 
8044736 /Gatot 081317496244 


Kalibata Residence, 2 BR, 32m?, 
New, Full Furn, 30Jt/thn. Hub: 
081315552439, 081910001274 


Kebagusan City, T.Studio Lt.7 
Spool,joggingtrack08164205262 
Prime Property”"75816009/6067 


Kintamani Tw C3/1,136m2,3KT, 
Semi Furn,min.2th,hub:0821 
11966101/021-7262255 


Kondominium — Menara Klp 
GDG,1KT(72M2),2KT(106M2),3 
KT(145M2),FF,T. 0818170506 


Marbella kemang resd 2BR#1 
maidroom luas66,37F 8,5jt-9jt- 
1Ojt.ada 1BR.085715775758 


IVdtrnia Blvd Kmyrn,furn,s.pool, 
stras,dkt tol & air port.35jt Ng. 
082112334567, 081802100916 


MitraBahari PH,2Floor,FF,Mwah 
SeaV/iew,280m?,Pluit,Strtegis, 
99jt/th081585057038,68367080 


Mutiara Bekasi Apart. 60M?, 
3rd fI. Full Furnish, 2 KT, 1 KM, 
Kitchen Set, AC, 021-68271239 


Nirvana Apt,Bellagio Essence& 
BellezaApt/disewakn.”RB, Pro- 
perty” 33445530,08174807737 


Park View Pesanggrahan dekat 
RCTI,2br full furnish view pool 
36m Hoek Hub:0878.7673.8756 


Residence 8 Senopati sewa/ 
jual, 2BR 94m2 FF mewah view 
SCBD It tinggi hub: 0811321740 


Residence8, 1/2/3bdr, Is.76/94/ 
133/180m, brandnew best view 
murah strategic 085776622927 


Roxy Mas Lt.7, Lb:70 2KT, 3AC, 
Semi Furnish, Lokasi Strategis. 
Hub: 68767582 / 0818989727 


Sahid Sudirman, 2KT, FF,94m' 
Bos, View City “RWKuningan” 
5213808 " Fajar 0812 865 3692 


Sahid Sudirman....20 Mana 
KT-US 1 2KT- 


Gardes 
021293512938 7 087862861169 


Seasons City Apt Latumenten, 
2Kt,& Palm Mansion Tmn Surya, 
2Kt, Hub: (Hendra) 0818899651 

mer 


Senayan Residence, 195m2, 
3bedrm, fully furnished, newly 
renovated, 087881390477 


SomersetBerlian PH 3BR 147m? 
Lux/Furnish/ V.City “RW PIA" 
7227480 Rini 0857 1108 8868 


Studio Tmn Sari aprt full furnsh 
il.murad bikawtc 4.2jt/bl min3bl 
08121048447/081584393219 


Taman Sari Sudirman 1 BR 
Tower B It.11,Fully furnished, 
min 6 bulan, Rp 3.75 jt/bln.Hub, 
087881161700, 0818922986, 


Tamansari apt,Tower A I.7 kmr 
17618 City view Jl.Bek Murad bl 
kg WTC 8301415/08161922633 
Thamrin Residence Apart.3km 
tdr(harga — nego).hub:Laely 
(02170796527 

Thamrin Residence Lease 8DL 
1BR#1, 52m, FF, Excellent View 
Sudirman, Ivan 08151600301 
The 18th Taman Rasuna, 16 
2BR, FF, min Lyr rent. 6it/bln & 
6sjt/bln Indi m fee, Ade 
081317758187, 

The mansion of kemang apart 
men, for rent, 62m2 fL 27 view 
city, free furnish, free service 


charges, Rp. 13.000.000/ month 
Call Maesa 081510062100 


 oicaRi 
DicrCityhome,FWalk,GdgResort 


KlpGdng(MON),RayWhiteSguare 
Hendra 0818 957 606" 


JUAL CEPAT 


PROPERTI 
LOKASI 
STRATEGIS 
UNIT TERBATAS, 
INVESTASI UNTUNG 


BUKTIKAN... 
081218199802 


MUMJLNGN PEN HOUSE MUKA SEPTEIEN 2017 


AVAILABLE SN 


CALL 021-7535834 


AVAILABLE Si 
JI Krukut Raya 28, Lem 


CALL 021- 7535034 


48 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


PROPERTI 


Guaranteed 


RETURN 


To Yo 


(untuk 2 tahun) 4 


» #4 kota terbesar (houstontx.gov) 
« Pusat energi dunia (houstontx.gov) 


“ Medical Center terbesar di dunia 
(houstontx.gov) 


# Lokasi strategis di Houston 


PROPERTY EXHIBITION 


# 22-23 Sept 2012 (Sabtu & Minggu) 
@ 11.00 - 18.00 WIB 


@ Narcissus Room 
Hotel Mulia Senayan - Jakarta 


FREEHOLD CONDOMINIUM 


Untuk info dan registrasi seminar, hubungi: 


Ken Farisi 
0812 1888 5758 


isutOnyx1,240/289:0pn House 
22-23Sopt 12jam11-4sore'Ivan 
0811156119 Ljhooker 5388899 


Baliview Cirendeu Lt, 258M, 3 
Lantai 4 Basment. Hubungi : 
1085 8838 38970 


Bekasi Barat Rmh Mewah SHM 
244, Lt380m Lb500m, 10Kt,5Km, 
Perpus,Garasi, Taman, Balkon, 
5Smnt MM Hrg Rp.3,5M bns sirh 
fumnitur,amn,asri,pmnt serius 
LOI tdk sms 0815 1912 3368 


ani 14636549 - 71005890 


A.SuteraAurora It:240/217 New 
irana 102/90:Hrg Bawah Pasar 
LJHooker ACI 08161929720 


Al Top,G.Serp,Bgs”Starling 


Ma en Gnan kala 251/ | 226/2502,15MHookeKoncang 


3 3 3! Lk 230/180,1,450M nego" Sylvi 
Fe Maa 1835 209 / | Newtown085211290918/1347116 


ADARMHRDYTGRT39 | BSD Angglek Loka sector 2.2 
Dp.bit Angs 790rb Flat Bns Tv blok AG 19 Lt.250/115 Rp.1,7M 


| INSAN | nego bast loe jin Ibr “Owner 
Lcd&Pndhn:91471408/70631999 081512911574 “ 081281681105 
Alam Sutera, type Chateu | Bp Auni 250/175, ju Pu 250/ 
Aurora LT 240 /208, 2it TP 0/175, 

Ku Ai AN Aan, TP | 205.RkMandrido gdeng/Prmont 


RK Bidex 3Lt. 0816 192 1749 TP 
(Nam Sutera Pelangi 180/347m 
Narata Utama 480/380m,bagus | BeD (Cotinara, LAA/A5 selatan 


Wina (Win Pro) 0816.296.7269 | Bab, Cosmo ext119/73 Pator” 


081519808805“ united53158082 
Alam Sutera Veronia 102,BUJ65 1 
Flordini.L.178/9”WSan Lorenzo | Se Goresta Glardina200/279/Kt 


3#1,Km3#1 dp Sitn,Nusa Ik98/ 
1.9,10,Azlea huksTopaz149/125 i 
Lah hukiTopas1 A25 | 55,Kt2,KmI.Hadap timurMunfi 


081398505872 Lihooker5388899 
Alam Sutra Tng, Alba 480/307, | Bsd Grencove375/42010/ati 
sg Casa MARIA kok pe ce | Pena coal abang 


276/2156297/360,Les balas3i 
u/invest, cat. 08179908975 Tee AA Pap eat 


1320,1cn144/956220/153,Caspia 
Alam Sutra,Magnolia 480/500m 119/686136/88:Avani | 128/86 
Sltn,5#1KT,SHM,Strgs,Jrg Ada 


Versailes291/200sstras: Michelle 
Sitn5e1KT SHM Sts.rg, Ada | 0811992221 Lihookar 2308899 
BSD Havana M3-6 Open House 
Aisut,Rmh Dijual CptLt:102,128 | »99/3g011, 2 
OM ecintan? 2307 12 | Te Ma Na Sa 
Berdikari 2900 5158 


10am-4pm.Marta085216135692 
Aisut-Onyx 2 unit Rmh Baru Lt: 


Harcourts A.Sutera 53140777 
BSD Op.Hos:Sbt-Mg,Puspita Lk 
230,lb:250,Kt4#1, KM3#1, Hdp 
tmn,lok Bgs“Handy 0817859484 


37/217m,J'Cpt.0812.8054.160 
““Blessingland Pro 5471919” 


Ray White BSD City. 53162626 
Bsd Open House The Icon 13/5 
Aisut-Sutra Veronia Park Lt:102 
Lb:111 Jual Cpt“Sylvi 0878800 


VView 22-23 Sept 10am-14pm 
80808 BlessinglandPro 5471919 


Berdikari G.Srpg.Tmn Provence 
287/186m, Kt/Km.3#1, Rp.2M 
Linda 08128795523 / 51216555 


BSD 2Lt,D'latinos/Bounes Aires 


Lidia 081314035419/93580924 


BSD Puri Serpong Promo BF 
Hanya Rp SOORb, Harga Rumah 
Mulai Rp 170 Jt - an, Hubungi 


Aristoteles Res @ Summarecon 
Serpang. Unit terakhir! Type @ 


300m2Hra 4,5M,bayar separuh, | 756 1902, 756 2475 

sisa di bulan 20. Tanya bunga n 

ciclanifasilitas beli kmbali 1305 | Bsd Puslok new240/260:441:34 
thn ke 3 / fasilitas sewa 10thn. | Griyalk112/80:241:2slok Ok”Oly 


), BB 286AEC25 


081210011677 Ljhooker5388899 


0815 101 101 79 


INVEST IN HOUSTON, 
TEXAS 


#1 bursa kerja 
(Accredited Economic Development Organisation, houston.org) 


$ 47,500 


(IDR Ia 00.000”) 


Ta 


Harga di bawah biaya konstruksi (2010 real estate 
investment center) 


Praktis dengan adanya pengelola (Assets Plus) 


Mudah & tidak ada larangan untuk dijual kembali 
(Texas Real Estate Law weblocator.com) 


Tidak ada state income tax (irs.gov) 


FREE SEMINAR 


22-23 September 2012 /14.00WIB |. 


“Your Gateway 


to Texas” 


oleh Adam Barker 


Meydi 
0816 482 9899 


BSD Sek.5jl.aster F2/8It/Ib160 
1100m?115M  Sek13jl.anyelir 
8618 Lt/Lb 244/150m? 1,45M 
W/inves. 70692050, 0811102977 


BSD Tmn Giri Loka LB/LT 
400/500, Luxts. pool, strategis, 
Jual cepat, Indah 081288332340 


BSD, De Park Heliconia 324/273 
““Ritzone 300/225 Murah" 
“Blossom  180/153, 210/255" 
"Virginia 220/200 Jual Cepat” 
Wanda 68052560/08161168674 
"Victory Property”"“53160102 


BSD, K.Loka G5/23, Ls:135/100 
KT:2s1, KM:21, jual cpt, 825jt. 
Surya 95170033/rwbsd5388808. 


BSD,/Angrek Lk 150/110/Akt,bgs 
shmJ'Cpt.Martin 018.809.612 
Ray White BSD City, 5316.2626 


BSD,Griya Loka:320/100, 3#1KT, 
2#1KM, strategis dkt shuttle, 
pasmod&hrg hanya 1/4 M: Abun 
Goldsmith 081310952017 


BSD,Latinos“Lt136 s/d 144m? 
Hrg Sgt Bersaing, Kmr Utm Luas 
381kt,2#1.Gatot 5 08121788979 
Ray White Golden BSD 5389898 


Bsd,MelatiMas,Jeptrmhkinclong 
130/150,5.Furn"“Ardy 08138819 
5293 Century21 Icon 53162121 


BSD,Open House:Sbt, 21 Sep'12 
pk.19-17.00:The Icon Eternity 
12/16 : 200/153rm, 3“1kt,3#1km 
Rosna 08117000351 : 9584.5567 
Marlon 0818493271 : 9167.8338 
Ray White Golden BSD 5389898 


BSD,rmh kost:113/180,21t:10 Kt 
full bookedsrata sewa 800rb/bln 
Sri Goldsmith 081387959996 


BSD- Jl.Raya-475/500,2Lt-SHM 
Bisa u/Usaha,dekat Tol Pindah 
0857 8025 4098 Kreasi Property 


BSD-Open.H. Latinos Havana, 
M7/5 LT:347/175,B9s.Sbtu22/ 
9&M9g23/9,jamLl-16 Edelweis 
Pro.ruth32460126,08176089113 


BSD. Simplicity 105/std, Golden 
Viena 180/Renov, Lok Bas,Strgs 
RWBSD081513210921/5388808 


BSD.Cajuputy300/273ViewTmn 
Dpark. Sutera AlbaUt180/345 
Mewah,New Dpn Sport Club. 
Lia-0811960205/021-94719093 
HarcourtsCentralB5D-53155080 


BSD/'Icon128/73,/MM180/160 
120/100,Castilla 315m" "Lina: 
08161863216" “HBSD53162400 


mulai dari 


"sesual kurs yang berlaku 


Gd Srp,PHG Emerald,Lt200/lb 
325,hdpTimur,langka,fullrenov&. 
furnish,hb Ridwan: 0818916543 


Gd srp,Ruby ext (hook),Grisea 2 
unit(hook).RkCrystal 3it,Iks Oke, 
hubTan-property: 087885818182 


Gd Srpg"CIstr Batavia,267/140 
hoek,smpg tmn,21t.Michael.085 
694605000 Landmark 5465000 


Gd Srpg'“San Lorenzo 240/198 
Fiordini 136/137“Landmark Pro. 
5465000“ Yenny 08129273800 


Gd. Serpong Clust. Magnolia 
lbr9”“Hub.Esther:90298483 
05129497234" "29001155: 


Gd.Srpg Fiordini 119/98 Slatan, 
New, dekat Giant, Kampus, Rs. 
“Evi Central One:0817 732 718 


£ 
Gd.srpg,jl cpt,ruko 3It,bolev,kav 
Safir,Crown, Jade, Emerald,Ruby, 
Grisea,Pascal.08161489577 Joy 


Gdg Sep The Springs Grisca180/ 
174, Kt.3e1, Km.2e1, Selatan, 
Hadap Danau Besar. “Century 
21EmrldHerlina:0818 94 99 18 


Gdg Serp.Cis 2 Lt,baru,Lt/Lb 
162/162, Kt3#1,Km3"3,Ms-Pro 
082113268308 /02128729598 


Gdg Serpong - Grisea D'Spring 
Op,House.Hub.Junia 7031 2657 
Informasi Properti 581 1991 


ROYAL REMSI LLC. 


Centui 


— 


Ta Properti Pitak 

0“ entate agants 

INDOPROPERTY 
021 - 6660 1234 


wwwindoproperty.com 


Gdg Serpong, Scientia Darwin 
282/169, KT Az1, Tim-Sel, New 
hrg” sgt menarik.Okt UMN,mall 
0818730923/68429927 Pemilik 


Gdg Srp Alexandrite 200/180, 
Kt 361, dpn klm mna, Full furnis, 
Depan Mall SMS. 0816942186 


Canary - The Springs Lt.135/ 
Lb.82,H:1,7M Nego.First Choice 
292 388 67 / 0878 0908 0553 


(Cbbr700m dr CbbrJuction,50m jl 
altCbbr mms lux It/1b200/450 
ada gdg uk8x20m cck u/usaha/ 
catering0816744626,71309815 


Century I (Tmn)264/202m?,3KT 
Siap Huni “ SHM « Ling.Tenang 
7398833 “ Rully “ 08159403736 


Ciputat, ready stock, AKT, 3KM, 
kav. srtas, full furnist. Hub sgr: 
021-7401089, 085218147918 


Cluster Griya Riska Rambutan, 
Siap Huni tinggal 1 unit khusus 
Muslim 900m dari pintu Tol Jor 
Jati Asih,270Jt-hub:0811177529 


Cluster Nirwana Modernland 
Tgr Lt.72(6x12), SHM 400 jt, 
Hub. 0818130199 


Cluster PHG & The Spring,Seller 
Commit to Sell, Rmh dijual Cpt. 
Hub,FChoice 0812 467 67 200. 


Delatinos BuenosAires 226/220 
Kt/Km3e1, Rp.1,15M"Estar0812 
9278523 Berdikari 75882368-69 


Depok Jl.Yahya Nuih Margonda 
1000, Hitg Tnh,cck u/kost@3,8M 
0817833339 Casaterra65301333 


Dpok,Rmh Double Pasif Income, 
Income prtm lgsg dbyr dmuka 
300jt! Lngkngn nyaman. Strtas 
dekat Ul. Pmik 087735009000 


Duta Bintaro Jl.Utamal/ Lt.Kun 
ciran Pinang Cileduk Lt/b 112/ 
110,kt3, km2, Ph:082124585966 


Gdg Srpg phg Topaz Raya tb. 
144/133 timur laut ,S.pool,open 
hhouse,hub:70069943 


Gdg Srng Srenade Lake 104/150 
SHM:3#1:211:semi furnsh" Mira 
082122272718: Lihookar5388899 


Gdg Srpg,PHG Emerald 240/350 
Limited edition:S.huni,FF“Maya 
08151642221Landmark5165000 


Gdg.serpng-catalina119/90 New 
850) Nett, kt3w1,2km, Canopi, 
LokDepan,dktRuko,JinTembus 
GdgSrpg-Bsd(Ave08158706003) 
#Harcourts Central BSD" 


Gdgsrpg,J.Cot crystal/Lt119/110 
KavSaphire gandeng,rk PC lang- 
ka, Lumbung Pro 53150461, Dipa 
36979754, Sandra087877988999 


Grand Duta .Hot!! Invest@Tgr 
Rmh 2Lt,960Jt-an,Lmtd,Strgs 
Berdikari 29005188 / 51216555 


Grand Galaxy City 

MITIKI Rukan Sontra Komersial 
3t, Harga Rp. IM termasuk ppn 
iptkan hdh 'lasg mtr Honda 
Scvopy. Mub : 02182435500 


Griya Loka Sekt 13 Rumah Lt: 
545,210-Sekt 1.7 Lt:250 Siap 
Huni'"53158502 / 0818191516 


Hrpn indah tmn puspa 150/110 
.2It 1060m hartono 081299323 
899.rwhi 88387130,trm ttip jual 


Jl alam hijau 9/60 elisium lipo 
Cikarangsrmh. BrsIt140/1b53m2, 
H,750JtN9081514499327 


Jl Veteran Raya D12 No.13 utk 
rmh tngl,usaha,kantor aksos ke 
mana saja (TP) nego, Hp 0812- 
8127539, 0818-659186.Tgr 


Jl. H. Muhasyim Kreo Larangan 
SHM 515/500, Jati, Tingkat, Hrg 
18M Nego, Hub: 0816999969, 
081210256795 


Jl. Kel. Jati Kramat Sebrang 
Perum. Bumi Arya Sena Jl. Dr. 
Ratna, Rmh Baru 2Lt, Lt/lb, 
680/460, 2Km dari Pintu tol Jor 
jati Asih dan Pintu Tol Jati 
Bening, Hub: 0811177529 


'G. Sarpong. Crown. Emerald 
520/650.300/260.220/110:1,7M 
Hub:0818.850.121/53140802/3. 


erpong rmh baru Lavender 
ta 119/87. 2lt dkt Tarakanita 
Hub: 98085255 / 081808825838 


N Serpg PHG 200/120. 
00/250. 30/1400 450/700 
F3 93321638, 0817730171 


Gading Serpong PHG,Topaz Brt 
Lt.107,3#1KT,2#1KM,Siap Huni 
Dola 0818.0779.4820/70777797 


Gading Serpong,162/180,3KT41 | JLA Vani,Tanah Sereal Bogor 

bangunan baru,hdp Taman,SHM 500/1471m?,Stratogis,Cck 

Rp.2 M. Hub. 0812 8842 405 Utk tempat usaha/Rmh lira 5M, 
SHM,Hub:Anna 081314606014 


Gading Serpong-Grisea,2lt,view 
Danau,Is.162/185,timur, depan 
Tmn.Hub.Lady 0812 27 6000 53 
Informasi Properti 581 1991 


Jl.Amd Ciputat Tangsel Jual 
Rumah & Gudang 1500/800 
SHM Hub: 087775562873 


PROPERTI | Rumah 


SERAH TERIMA APRIL 2013 


Jl.Cemara No3 Pd.Ranji Ciputat 
SHM Lt200m 3kt,2km,RT,RK 
SmFurn AC 2200w08179999548 


JLH.Muchtar Ry Kreo Larangan 
SHM,1040/500,81,9KT, Marmer, 
Swim Pool,Jati, Taman Kebun 
9M Nego, Hub: 0816999969, 
081210256795 


Komp Sakura Regency 1 Jati 
Asih Siap Huni “Baru Renov 
LT/LB, 292/115 SHM 3KT#L 
2KM41 Garasi AC 2 JetPump 
3500W  Serlus Hubungi 
081517841638 


Kreo,Cldg a)shm 478/300(1/4M) 
&Kontr 12pt SHM 435 (1,8M).b) 
SHM 625/250(1,9M)Lar,Cldg . 
Kondm Lippo CaritaBntn Srtf 
117m,275jt 3kt 085710073790 


KSU Depok rmh baru 100/90m? 
2KT#1KP AC atap baja 1300W 
sp.huni,murah 087875389589 


Lippo Karawaci rmh baru jual 
cepat It/Ib 303/210m 41kt hrg 
3.2M & kav. luas 800m & 1500m. 
hrg 127jt & 13.9jt/m hub: 
08129243824 


Modernland Tangerang dpn Mal 
12120 240/16 Murah 
Kan Z0 Pro d0 2000 


Modernland-Greenpark LT6x15 
LB 80, 2LT 2KT 2KM BU Rp690jt 
Nego 021-99807000 Erwin 


NAC Cipadu, Disc s/d 50jt, -5km 
dr Bintaro Jaya, Cluster, bbs bir, 
telp # Istrk bwh tnh,dkt pnt tol 
# STAN Hub:02168000600 


Narawangsa Residence LT/LB: 
170/185,2Lt 3kt,3km,dkt tol Jt 
waringin08159627749,10985758 


Palem Semi,Tgr.Jl.Vanda 1X/18. 
Jual/sewa It.128, Ib.100, 2kte1, 
2kmt1,kch set.Hp:08161839009 


Pamulang 2,8.New50/126,SHM 
akss mdh,OpHouse sbt&mmgg,bs 
KPR,Mandiripro 087884415598 


Pamulang Permai 300/220kond, 
bagus,Shm,hrg menarik “Howell 
53158198/ Hose 08123433273 


Perum Griya PMI Cilengsi 
hub.ibu lin 091895914 tdk 
terima sms 


Perum KIG Di bikg Kel.Jati Rasa 
2Lt, Lt/Lb 516/210, 2Km dari 
pintu Tol Jati Asih. 0811177529 


Perum Mutiara Depok Blok FD1 
SHM 200/180 2It kt4 km3 hoek 
Siap huni Hub:087780850057 


Perumahan Kamala Cirandeu, 
Amreta Harmoni Parung dIldi 
pasarkan perumahan Baru Hub: 
Tio(Harcourts Xhome) Bintaro 
021-74860012, 081219199090 


Perumahan Kamalaya Cirendeu, 
Amreta Harmoni Parung dl, di 
pasarkan perumahan Baru Hub: 
Mayat Harcourts Xhome)Bintaro 
021-71860012, 081291058985, 
081281922100 


Pesona Cinere Residence 500m 
dr Kubah Mas,tih di buka thp 3 
Tal 1 Okt 2012,harga perdana 
200jtan,LT/LB:72/45 s/d LT/LB 
:107/51/sgr dptkan disc spcial 
&bonus' mork smp, akhir sept, 
unit trbatas.Hub:021-77883793 
102177885997 


Pesona  Depok,Margonda,Rmh 
2Lt#Perabot Komplit,Lt.200m, 
5Ktdr,Mewah,TP,H.2M(Nego), 
Hp:081330647459 


Pondok Jaya Permai,type 36/60 
15 mnt dr Bandara Soeta,UM 
hny bit-anags/bin mulai Ijt-an 
59371246, 99206818, 93781397 


Pondok Ranji,Ciputat LT/LB 
300/200 3Ktt1 2Km Hub Linda 
085219842143/081380129806 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Daan Mogot Arcadia:90/102m? 
Op.House22-23sept,by.Apoitm 
“Charlie 9860.7244 / 5438.0779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Pulau Putri IX 04/1,Tangerang 
Op.House'"22-23Sept,Pk.11-13 
416/700m?,Bbs Banjir, Huk,Bgs 
Suriaty 9720 2426 / 5438 0779 


Prmta hrpnBru 180/180,4/4It Kt 
A41, Km2, Furn, 1,2M, Benny 08 
129527195,70557903,88387130 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
jan Paradise C17/2:90/56m? 

p.House"22-235opt,Pk.11-13 
Ta 081316910888 / 5136 0779 


Regency Melati Mas 2:Lt.82/41 
new,2#1kt,HGB,samping taman 
Victor 087881816900/98778067 
Ray White Golden BSD 5389898 


REPO GADSER 
Jatiwaringin 

Rmh Asri&Trwt 
580/300,2L4,0K 
45Km,Hrg 22M 
nego,Lok hidup 


REPO 
Strus,Akses Bgs 


EROPEKIN ny 8 mnt dr pnt 


Tol,dkt Kmps UNKRIS,15 mnt dr 
Cawang Hub: Wita 0818917783 


REPO GADSER 
Villa Srpg Rmh 
megahmnmislok 
Strgs258/385m? 
Kt51,Km3"1,AC 
WH,grs2mbi,siap 
huni, Sirkulasi 
udara & cahaya 
yg Bos,Hrg Rp.275M Nego 
“Guruh 0821 2599 4233 


REPO klp gading 
Bekasi,Rmh Bas 
525/1S0, 611, 
KmBAC dun 
Idp Tmr,Msk dr 
REPO) Kemangiatama 
T In lebar,cck Wy 
EROPEKIN ishySiap hun, 
Hrg 2,5M Nego"Alex 0812 8136 
817 “Repo Gading 4585 4181 


Sentul City medit 1 golf hijau,Lt 
178/108:2L4KT/AKM, S.Huni, 
850Jt. 08161862566 Pmilik Lsg 


Serpong Alam Sutera Rumah T: 
79/1286, Flamboyan VII/58, Hub: 
081332386592 / 08155037760 


Serpong Park Lt.72 / 36m, Kt2, 
Km1,Shm,H:3,8M Nogo.FChoice 
292 388 67 / 0878 0908 0553 


SumBek Maple It/Ib144/125m? 
Rp1,8M Nett,Surya RWHI 0819 
32113155/68750866/88387130 


Summarecon Bks palm 7x19.5 
prmm1550 m ,acacia 9x17.hart 
ono 081294323899,88387130 


Taman Asri Larangan Tgr Lt/Lb. 
160/160m, SHM & IMB Harga 
Nego Hp.0811176657 (TP) 


Tangerang Dijual 3Rmh Kntrkan, 
28ngunan Br Type 43,Lt.190m2 
SHM,H:575Jt.T:(021)70722883 


Telaga Golf Sawangan DepokcLt 
120m,LB.200m,SKtdr,3Kmrmndi 
tmn,carport,Hub:081287604187 


Villa Cibening indah b/5 jt 
bening, 2L,303/200,4kt,3km,1 
kotkm hdpsitn,asri 0811193066 


Villa Jati BeningTol3L4 Ruh e 
LT/LB630/600m? "Semi.f/s.pi 
LHCinere"753 nano 


Villa” Mega Mendung, di 
bukit/tebing, | View” tar- 
baik,LT/L8:7150/700. SHM,IMB 
resmi. Rmh. mwh country 
style,sgt trwt. Hub Farrel 0852 
1591 3323 


(JAKARTA BARAT 


Bedugul Daan Mogot Baru Jual 
Cepat! 8x18 timur PJ PRO Sylvia 
087882272857 


Binus, Lt.230m, rmh kost, 60KT, 
SHM, full dan pendapatan bgs 
Hub. 0818 183 238, 9368 1056 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Golf Lake ruko&rmh Berbagai uk 
6x15:8x20:Mrh!081806953988. 


Century 21Akasia.Green Garden 
24Lt, 6x16m, Timur, Kondisi ok. 
Yonas 082121998337 / 5637979 


Century21PertiwiTOPMLOfF12th 
Ti.Duren 224/214,5.huni,Lok.Bgs 
Rika “0817 702 934 / 566 7272 


Citra Garden 2,Lt.330,Lb.250 
“2lt-Hadap Selatan-Semi Fur 
nish-SHM-Kondisi & Lokasi 
Bagus.Hub 021-70776570(TP) 


Citra | It/lb:160/400,SHM,Timur 
6KTd,5KMd,3Lantai,Bagus Hub: 
40947748,08151867829 


Citra2Ext:2Lt,Rmh Baru,7,2X19 
,Lb155m,3kt#1,3kme1, Hrg1.65M 
Hub 087772111100 Cengkareng 


City Resort8x15,full rnov41KT, 
dpn tmn,brt,Sm Fur Hub: SO 
Andry D'GREEN 08888428287 


CLUSTER 2LTt2KM TIDUR 
Dkt Kapuk/Cengkareng. Rp300 
Jtan, Bebas banjir, PAM, 
strgs Hub: 63851324,70201014 


Daan Mogot Baru, Rumah Dijual 
8x15, SHM, AKT, 3KM, IKP, 
3500WHub:021-92776814 


3it”SHM”341kt 
bbs banjir"rg Ada“siap huni 
Starhs:56962678,085885796902 


ERA PROSPEK 56970001 
Metro Permata | “ 54/70 “ 2lt& 
105/100""S,Huni'"0818.165.002 


Golf Lake  6x15,8x15,8x18, 
8x20,10x20 Hub: Agus yap 
D'GREEN 0817 600 7658 


Golf Lake 6x15:8x15:6x18:8x20 
101x20:51425590/081936001945 
Danny Century21Mediterania2 


Golf Lake 8x15-2,2M & 14x20 
23,3M/Ng.Cengkareng  6x15- 
725jt/ng.Hub:021-36253889 


Golf Lake Residence Blok VH7 
No.9, 6X18, hadap timur, 5KT « 
3KM, Hub: 0816-919707 


Golf Lake,City Resort,Mtra Pilm, 
6x15, 8x15, Rukan Golf Lake 
45x15, Mrh, Bgs  Hub,Tian 
D'GREEN 0815 985 6866 


Grand Garden Lt.200/Lb.37M?, 
Marmer,Furnish 2 1/2Lantal: 
021-97088029 / 085811300016 


'Grawisa. 330 / 320, Uk 11 X 30 
Hook (Timur / Utara). 2 It's" 
Ray White Taman Kebon Jeruk 
"Jusdin - 0858 1040 9990" 


Green Garden 12x23.1/ 405m? 
2Lt, Boulevard ke2,plg dpn, mrh. 
02170717 928 -08588 5555 233 


Green Garden B3/8 SHM,Renov, 
Furnish,6x18,K.Sot" Hendra 
Pj/“08128288991-93367779 TP 


Green GardenjLs.200m/Mrh:HM 
Green Garden,Blok B:144m,Tnh 
GreenGrd:1s.300m.08558081707 


Green lake city, type macau (6 x 
15) m2 (cluster asia, fas trlgkp, 
dpn CBD. Info: 08112512732 


Grenvil Jl Mgga 6x221: : 2!4t 
Tmn Ratu Jl Lebar 10x23 Rwpik 
5882200 Hose R 081905977889 


HARGA PERDANA!! 
Daerah joglo akbar, 9Townhouse 
baruBruko 2kt & 3kte1.Security 
2Mjam, lok. stras, hanya 5 menit 
dr2 pintu tol Jorr.Mall, Giant dll. 
Dekat ke Jaksel & Tang, Harga 
di bawah IM! Hub: 92761656 


Tote It 450,600,1800 n La, 
lokasi prime 
185 885001688." 


Intercon (t.117 s/d 450m,byk 
Stock.Cornel 0898 88 700 90 
Informasi Properti 581 1991 


Intercon T.Kbn Jeruk.144 / 250 
(Baru). 162 / 275, Siap Huni 
Ray White TKJ - 0816 1995659 


Jembatan 5 Raya,Rumah kost 
"#4 Hub.Junia 7031 2657 ““« 
Informasi Properti 581 1991 


JI Pekojan Raya No.23-24 rmh 
strg Is 396,km7,kt12,list 3000w: 
cek bt gudang diLsertif hrg ng 
0818117010/08176021911 


JLLAsem III (Kepaduri) murah si 
ap huni,Lt.240 1b.180,sltan,SHM 
Jln.2 mblaman,tdk prnah banjir, 
1,9M nego, Hub:0816,130.9568 


JlAsiaBaru No2 Bikng Green 
Ville, JakBar srt HakMilik Uk : 
12mx120m2,3LT 08129639234 


JLH.Salli D-1R04/06Kemanggi 
san,lt.125M2,lb.150m2,2/it,shm 
900jt Nego, Hub: 021-37262000 


JllMangga Duri Kepa,Jkt-Brt, 
Dijual Murah!Bth Uang!Lt/Lb. 
225/200,dkt dgn Mall,tol,skih 
Ternama&tmpt ibdah,Hrg 2,1 M 
hub.0816707258/02182418288 


JiTanjung Duren Sel,300m? 
12x25,Ktk,Lok tenna/bgs istmw 
Bbs Bir,Jln 3mbI“08161122455 


JlTerong A Mg Besar 1. 3,51t 
SHM 8x21m?,5KT#1/AC Listrik 
5500watt, 1Tel line, PAM, ada 
lobang u/Lift, 08788-2222-039 


JinDuri Kosambi 23 dpn.Pom 
Bsnj Rmh Lt.1450m ada Kos2an. 
Rmh Lt409m ada Koszan Jin.KH 
Abdul Hamid GA.16 dua2nya di 
Kel.Duri Kosambi Ckrg Jak Bar 
hrg:7M62,5M/N9.022-61640960 


Joglo,Jakbar tanah SHM 510m? 
tinggi,Jl.Strategi 6 No.7, TP.BU 
(021)720-2414, 08788 2879454 


Kb.Jeruk 15/2A (hayam wuruk) 
Atkt 4x16m hdp utr jln bs, 2kt, 
087880010929/081210100990 


Kemanggisan, JLGIII Sampeng 
1t.900m2 2Lt, Lux, Full Marmer, 
kimrng,hrg 10M. 081513084388 


Komp.Prtamina-Patra Tomang2 
Kepa  Duri---803m--Stratogis 
ERA Victoria--08788 706 7381 


Mutiara tmn palem C19/116 8x 
16(1,6m):C19/110 14,5x16(2,6 
m):D7/25 6x15(1,25m):green 
court. 6x16(1,3m)68887914 


P.Buana - P.Matahari A8 / 27 
Op.Hse,144m.Edwin 70123222 
Informasi Properti 581 1991 


P.Buana,Br renov,Is.144,S.huni 
Murah.Hub.Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Permata Buana 144/250, No. 8, 
Intr Lux FF/Mnmis/Parket/WP, 
KC-Set/ Wdrobe. 085885555233 


Permata Buana, Jarang Ada !!! 
Kembangan Utama K6/S, Timur 
uk950/£1200,opHouse sbtmgg 
Jakarta Pro, Budi “0818976525 


PermataBuana,P.Bira IV C4/128 
.uk:267/600,0pHouse Sbt&Mggu 
Jakarta Pro, Mimi “0816854983 


PermataBuana,P.Matahari B6/1 
uk:419/800,0pHouse Sbt&Mggu 
Lok.Favorit, Hery “0817863100 


Pr.Indah Rmh 2tt huk Is.:100, 
Bagus.Andreas 0818 766 514 
Informasi Properti 581 1991 


Pr.Kencana J4/3A,Is.250,0pen 
Hse Sbt & Mgg.Marsella 0812 
97 82265/Lingling 0857 750 66 
88 Informasi Properti 5811991 


Puri Indah D1 / 18,Rmh hrg tah 
Ls.MM4,Open House Sbt & Mgg. 
Hub.Andreas 0818 766 514 
Informasi Proparti 581 1991 


Puri Indah Raya, Blok G, Utara 
Uk:600/2650m, 2Lt, 6Kt, marmer 
Lok.Strategis,Very 0818974886 


Puri Indah, Open House,E1/28 
Sbt-Minggu, Lt/Lb:364/400,2Lt 
08176994489" MaxPro 5822038 


Puri Indah,Blvrd,hrg bgs,Open 
House.Hub.Iyus 0819 3254 3590 
Informasi Properti 581 1991 


Puri Kencana”"“sblk J 250/400 
minimalis,SHM,2!t,selatan,KPR 


"192709579/08164816079 


Puri Mansion Jual Cepat&Murah 

BrandNew:8x15m,3#1,Siap huni 

##Century21  Mediterania2” 
"“Ratna 0811.86.88.33" 


Puri mansion rmh siap huni 
(duster  Buckingham ” Raya,uk 
10x20,lb313,5500w, Sac, Sk 
3km.k.set. Randy 085885591106 


Puri Mansion Specialist Rumah 
6x15-10x20  Hub'Agus yap 
D'GREEN 0817 600 7658 


Puri Mansion,New Mnmis,furn 
150/275.Happy 0856 7899 785 
Informasi Properti 581 1991 


Puri Mantion Atlanta 2 No 25 Lt 
120 M Bgn 152 M Renov F F 
Mewah Hp 33558633 


R.WhitePuri” Sunrise415/400m 
hoek,350/250,bdn semi furnish 
--58.3000.88/0813.16.555.638-- 


RAY WHITE BOULEVARD 
Grogol/300/607/dkt Kampus "“ 
Rudy 3628 0777 / 4586 6000: 


RAY WHITE CITRA GARDEN 

Citral C11/13,433/350m?, Hook 
“Op.House"“22-235ept,Pk.11-13 
“Hadi 3303 1658 / 54380779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Citral 112/21,200/200m?/Strgs 

Op.House"22-235ept,Pk11-13 
Reza 081283212782/54380779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Citra2 G1/24,200/110m?,Blvard 
“Op.House"22-23Sopt,Pk11-13 

Luci 081376380083/54380779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
City Resort A1/67,1s:14m?,Bgs 
#Op.House"22-23Sopt,Pk.15-17 

Ilanna 5134 6803 / 5438 0779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
DMB J.TSB/15:105/123m?,utara 
“Op.House"22-235ept,Pk-13-15 
santos0085882201581,54380779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
DMB JITST VI/15150/170,Huk 
Op.House"22-23Sepr,Pk.11-13 
Lok.Ok"“Agustina — 7076.5295 
Hendi 085715745092/51380779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Mutiara Tmn Palem,128/130m? 
“Op.Housa'22-23Sept,Pk.13-16 
“Charlie 9860 7241 / 5438 0779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Tmn Plm Prmata A1/22,135/110 
“Op.House22-23Sept,Pk.10-12 
Johanes08128410908/54380779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Tmn Semanan Indah147/198m2 
“Op.House“22-235ept,Pk.12-14 
Yoto 081808809271 / 54380779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
X-Deres Permai B6/22:6x20m2 
“Op.House“22-235ept,Pk.13-15 
Wawa 085883681998/54380779 


RAY WHITE GRENVIL 
Grenvil “5 Blok KNV,KY, 
Rainier 021-99216213/5672339 


Langkah-Langkah Merenovasi Rumah 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BOSAN dengan suasana yang “begitu-begitu 
saja" dan ingin menciptakan suasana baru? 
Renovasi dapat menjadi cara yang jitu dan 
hemat asalkan tahu “celah”-nya. Simak apa 
yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan 
hasil maksimal. 

Siapkanlah dana terlebih dahulu. Meski 
renovasi relatif lebih murah dibandingkan mem- 
beli rumah baru, faktor yang satu ini mempu- 
nyai pengaruh yang sangat signifikan. Setelah 
tahu berapa besar budget, barulah Anda mem- 
buat ancang-ancang perombakan yang diingin- 
kan. 

Anda juga harus mencermati masalah denah 
karena bangunan yang baru nanti harus selaras 
dengan pola bangunan yang lama. Apalagi jika 
renovasi bertujuan untuk menambah ruang. 
Jangan sampai setelah renovasi nanti rumah 
Anda malah tak sedap dipandang. 


SHUTTERSTOCK 


Jika menggunakan jasa arsitek, pastikanlah 
sebelum merombak rumah Anda sudah melaku- 
kan konsultasi yang mendalam tentang apa 
yang sebaiknya dilakukan pada rumah. Setelah 
itu, sedapat mungkin terjemahkan keinginan 
Anda pada sang arsitek sehingga selain indah, 
bentuk rumah sesuai dengan keinginan Anda 
dan keluarga. 

Selain bentuk rumah, perhatikan pula elem- 
en-elemen detail bangunan, seperti kusen jen- 
dela, pintu, sampai pemilihan cat. Meski terlihat 
sepele, elemen detail itu memberi pengaruh 
yang sangat besar pada penampilan bangunan. 
Untuk itu, sebaiknya pilihlah bentuk kusen dan 
pintu yang berbeda dengan bangunan yang 
lama, dengan syarat profil kusen harus sesuai 
dengan desain bangunan secara keseluruhan. 

Begitu pula dengan pemilihan cat atau 
warna bangunan. Biasanya pemilik rumah 


memilih warna baru yang berbeda dengan 
warna terdahulu agar renovasi yang dilakukan 
lebih kental terasa, meski ada pula yang tetap 
mempertahankan warna lamanya. Apa pun itu 
pilihannya, satu hal yang harus disadari bahwa 
warna bisa memberikan efek visual yang berbe- 
da-beda. 

Permainan warna bisa memberikan efek 
kedalaman, sementara warna-warna ringan 
seperti putih atau krem bisa memberikan efek 
luas. Oleh karena itu, konsultasikan terlebih 
dahulu warna yang akan Anda pilih dengan arsi- 
tek atau dengan orang yang ahli. (ASP) 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


49 


PROPERTI 


RUMAH DIJU, 


(C JAKARTA BARAT 


RAY WHITE TOMANG 
Mandala Utara Ry,Rmh Baru 2it 
openhouse jam 11-14,bgs,373m 
Siamling 08158869045/5630101 


RAY WHITE TOMANG 
Ti. Duren Selatan Ry (Rmh Tua) 
OpenHouse Jam 11-14,strategis 
Luas, 290m, Jalan Besar, HGB“ 
Ching 0878.8346.2889/5630101 


RAY WHITE TOMANG 
Tomang, 5x15, 5x16, Byk Pilihan 
“Adhitya 0856.1177388/5630101 


Ruko Baru 3Lt, 5x24m,Jl.Kedoya 
Ry (Cosmos)dkt psr ramai, HGB 
H9.3,9M nego,Hub:0818 131868 


RWhitePuri"JI.Anggrek402/650 
Lokasi 200m dr jln panjang, SHM: 
--58.3000.88/0813.16.555.638-— 


'SYNERGY HOUSE OP-HOUSE 
Permata Buana144/220,2lt,bgs 
Marmer,TOP 0815.884.0.885 


'SYNERGY HOUSE OP-HOUSE 
PermataBuana 160/370,3lt new 
CIster,marmer 0817.787.151 


TiRatu 12 x 15x 2lt Bika Grj 
S.Jordan SHM, Murah, Mewah, 
Baru Kt.4#1.Hub.0816.1159003 


Taman Kedoya permai,Lt,335, 
Harga menarik, Hubungi Paula 
0812 1829 2088, Indo Palace 


Taman Palem/Lt.173M,Lb.150M 
Cocok  Usaha/Rumah. Hub: 
(021) - 56190035 


Taman Permata Buanajjual rmh 
144/110,hadap Selatan & hadap 
Utara, Hub: Mimi 0818 731 658 


Taman Ratu 3LT,Rmh baru.Ukc 
12x30.semi furnish.design unik, 
SHM.hub:99000084 (Robert) 


Taman Villa Meruya, dibwh hrg 
bgs,440/500.Happy 0818971697 
Informasi Properti 581 1991 


Taman Villa Meruyayuk.7x18: 
Uk,8x22, uk.9x20, Kav 319m. 
Hub.Hara 0878 83 73 82 82 
Informasi Properti 581 1991 


Tawakal Ujung Raya No 8 Lt 577 
M Lb 1.150 M 3 Lt Kmr Kos 65 
AGWc Full Hp 33558633 


Tmn Pmt Buana R1/8-10x20,3Lt 
bonus cctv,sound sys,alarm.Tac 
P10 081806333797 2059188 


Tmn Ratu(JI.Ratu kemuning Ry) 
1t.384 lb.500 cck cafe,resto,Bank 
dkt Resto Central & Saung Grnd 
Vile (W.Kuliner) P:0818.131.868 


Tmn surya2 blok D2 no 54 cngka 
rang Uk10x20m.slatan.lokasi jln 
lebar, dkt lotemart,freshmarket 
MC Cafe&sdng byk pmbangunan 
lainnya. 24M.Hub:08176071187 


(JAKARTA PUSAT 


Ags Salim 1500,Martapura 311, 
Sungai Grg 500,M.Skoro 1050, 
560,K.Atmaja610:08161848326 


Agus S 970m'Subang 600m" 
Mangun 560m6720m" Sumatra 
1200m“Kusuma 6308840m“Yu 
suf A 675m/"081511161258 


BLESSED PROPERTY 
T.Umar 110081500, Diponegoro 
1200, Tik Betung800/21tCicurug 
800,W'new,lux 4 0811172769 


Blossom. Kmyrn 490/380,3Ltt 
basement,ktw2,gazebo,Jacuzzi 
Yanti0812/8523120ueen546009 


Blossom Resident Kemayoran-- 
560/800-3Intebasmant-RpILM 
ERA Victoria--0878 8706 /381 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Remaja-Kmyran890/600m7 pool 
Full Furnish:Mewah,SHM,Timur 
087881183777/0852 1920 7500 


Cicurug800-18 cianjur880,1024 
subang660sarkoro56St.umar&ta 
njung1100-15 00081287888051 


Cimahi 835, Kusuma 640/900, 
Dipo 930, Gol. C, Kotak, SHM 
For Menteng 0855.2100.3638 


Cpk pth brt,250/150,s'huni,shm 
H.1,5M(nego),ada lok lain mrah 
Penta/GUS:0812 1025 7576 


Csterra“Cmpk Putih Brt,18X28 
Harga 3,5M,Jrg Ada Lok Strgs 
Kenny 087878205588/45874333 


ERA Top3,KramatKWT,G.Agung 
316m',shm,216m2,303m',hgb 
Arif:081386180677/3150929 


ERATop3,Subang660,Jmbu1200 
Ksumaatmaja825,S.Rizal860m? 
Fahmi 081281137377/3150929 


Imam Bonjol 1000&2000m,SHM 
Kotak,S.huni“RWM 31909333 
Wati 0812.10.500.810 


JlJaksa 600m,Surabaya 1000m 
Hub: 021 - 70.000.457 


Jl.Kesehatan, Lt:260m?, SHM, 
Hrg 5,4M, bisa Nego. (Tanpa 
Perantara).Hub:0813.8946.7122 


Jl.Kramat kwitang Senen,SHGB 
Ls tanah 195 M2,bngnan 450m2 
3Lt,3Kt,3Kmn,tlp Tistrik 23rb 
VA.08164856317-0811111313 


JlMartapura(bikg UOB thmrin) 
1t/1b.767/550 SHM,Akt:br renov 
strtgs,hnya 3mnt ke Bund.HI,bs 
utk ktr,cck utk inves krn bs ban 
Apt.40Lt. Hub: 0878.8145.6329 


Kepu Tmr Dim, 7x30, 2Lt,SHM 
Siap huni,strategis:RWhiteKmy 
Fenny/085216164298/4268000 


Kenienane20 ban! Man gjunsat korg 


Kp Rw Sawah Rt 8/8 No 6 jual 
BU kost?an 3It,96M? 9pnt 2kios 
15Djt ng 70943559,02187752294 


IM.sarkoro565 semarng683 cian 
“Jur1024, tuumar&tanjung1100- 
1500 subang6607081806066098 


'M.Skro, Cimahi mrh 83541200, 
new20m,psuruan,tnjung,bdwso, 
tumr,dpngr081280990966 


Malang660,C,Ktk,SHM,tng-45jt 
Dit Rasamala 410/300,ngntong 
Lok bgs,B'New.FO 08121028099 


Menteng 700/500 SHM bisa utk 
Apart 56M, Psr Mg 900/700 
SHM 8,1M. Hub: 085890585498 


Menteng dekat Bund HI,Mewah, 
32000watt 2Lt, 630/900m2, 
6KT, AKM, UF, Ray White CBD 
Endi-081338634603, 3925588 


Menteng Gondangdia,lt.305/Lb. 
300, SHM, 8Kt, 4Kmd, Tenang, 
Strgs. 0811186899(Pemilik) 


Menteng Jl.Cimahi Dijual Rmh 
Lt/Lb 736/404 Jalan Besar Hub. 
081319292100 


Menteng Kusumaatmaja 629m 
Kertosono 982m?,Semua Kotak 
SHM" Edwin 0813 18000 333 


Menteng Y.Adiwinata”It.385m? 
Full.” Furnish.Nego'Landmark 
5165000“ Maya 08161612221 


Pd.Indah,834/1300m?,575/1200 
m2 ,750/1300m?, Full mwh,New 
Hub.08129002378-32842378. 


Rawasari Barat Raya/Cempaka 
Putih,413 / 400,SHM,Cck Kantor 
sbrgLapBola,Hub:081510617777 


RAY WHITE GADING 4515993 
Rmh Kost Ps Baru Isi,3Lt,22Kt 
ACzKm dim/Arief 0811 8393 63 


Ray White Pulomas'Cemp Pth 
s:754m2,Hoek,SHM,Hrg. Nego 
Cpt bs KPR#Femy 08161625167 


RAY WHITETOMANG 
Cdeng & roxy,85,91,140,180,223 
347,425,667,1129m, Byk Pilihan 
Gunawan 0816.761821/5630101 


RAY WHITETOMANG 
Tanah Abang 3, 650m, lit, strgs 
Cocok u/ Komersial / 5630101 
Evendy Tihin 0811.1010.755 


REPO Kp Gad- 
ing Petamburan, 
Komp.Lembaga 
'Adiministrasid32 
1350, ALI, SK 
Akm,dkt “Benhil 
&Sudirman,cck 
ushkos&printing 
Hrg 4,5M Nego" Timo 0821 2248 
2266 "Repo Gading 4585 4481 


RP Soeroso - Menteng Lt.780m 
HGB,cocok untuk Gedung, Hotel 
Hoki Pro'“Risa 0815.1174.2829 


Springhils-Kemayoran,It.9x17m 
Alt,Bgs Sekali!!Full Furn.RWMK. 
Hendro 085881025872/6627007 


Tamansari Semanggi R.Stock 
600jtan C.back100x or Disct 1074 
087874501118 - 087888062496 


Thamrin Residance Executive 
City Home Lt.03.No. HB,Ls70m?, 
2BR,BU. Hub: 087775001323 


(C JAKARTA SELATAN 


COLDWELL 
BANKER O 
KOP 


RI 


RADIANTY 
TOP OFFICE 2006-2011 


KBY.BARU BRAWIJAYA 
750/1000-VVIP-085888349639 


KEMANG-800/900-BRANDNEW 
lux-spesial--s.pool--9246.0396 


KEMANG -- 0/500 
-0812.977.5705 


Bagus & Asi 


CILANDAK TENGAH --900/400 
bagus-strategis-082260821888 


TAMAN CILANDAK ----524/500 
bagus--s.pool---085781118175 


PDK.INDAH ---665/500-- POOL. 
Lok.tenang: 811.8075.875 


PDK.INDAH- 614/800 -TENANG 
asri-s.huni-pooI-085885508115 


BANGKA -—--- -e 680/500 
cck u/guest house-0818133A12 


ABD.MAJID 
818686801 


1t:1000--strategis- 


JAGAKARSA LKAHFI 
5000/2000--lux-085691753100 


PS.MINGGU AREA ---1500/500 
dkt Simatupang-08158036889 


BINTARO--------- GRACIA RES. 
178/115-B.new-085692149896 


BINTARO------- GRAHA TAMAN 
376/300--cluster--0811.106.178 


“- CBRADIANTAYAHOO,.COM -- 
21: 389 


Achmad dahlan400m,cck u resto 
hrg bas, limau350,T.House130/ 
SMEMarhJayabr0081230500205 


Ada Pro Bintaro sek 5 Puyuh 
res. 382 / 400 m New minimalis 
bagus hrg 2,7 M-0816 960015 


Adityawarman Kby Baru SHM 
T/B 879/400m,21:RayWhite KD 
"4726 3456” “0818.150.736" 


ADR“Pdk Indah, Alam Permai'" 
155/200m 4,25M J.Cpt Jrg Ada 
Dewo 0817.778.978 / 729.2995 


(ADR“Permata Kemang-TB.Stpg 
SHM 740/705,2Lt,SPool,S.Huni 
Devy 0817.790.196 / 729.2995 


Alif” Realty“Lamandau420 / 
500m? Jin Lebar, Bagus, Kerinci 
317m3 Hubisassssi0811-17.29.29 


Ampera 500m, Kemang 500m, 
Jagakarsa 8000m Hub 
0815.1981.6590 


Ampera KavPolri850/500poolLb 
Bulus 2500/2000-2Lt new furn 
msk20mb/tmn Is081310175583 


Ampera”T.House”Sisa 2 unit 
1648167m2“3KT“RW Kemangl 
1195959" Ecko 0878-80-555-987 


Ampera-Kemang.Dijual Rumah 
Baru. SHM, 3Lantai/4KT/AKM, 
Lok.Strategis Hub:0818991985 


Andalan Teras Reaity“Lb.Bulus 
“Tmn lbk bulus:400m/300m” 
“485m/600m" lok bagus,tenang 
110813 988 636 88””750 9553 


Indah 


BktHijau"560//1000” lok.bgs, la 
Benny“0818 817 810“750 9553 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
#84020/1000”#4 Boulevard "#4 
Junaidi”0811 89 2294”7509553 


Andalan Teras Real indah 
Gedung Hijau" "262m? Mura 
440816 113 2242”750 95! 1 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
Open Hos“Rmh Bagus330/500 
Ami" 0818 745 452750 9553 


Andalan Teras Realty“Pd.ndah 
Bukit Hijau600/700“Lux“ Pool 
100/300, Tua, Jl Lebar": 
Kav SKencana“600m2”“Hrg Ok. 
Ita':0818 755 667” “375019953 


Antasari 240m, 500m, 675m 
Fatmawati 170m, 200m, 300m 
500m,1000mhub “02192586349 
Prime Property #75816067"# 


Arkania Resdce TB Simatupang 
15:231-294/4M0:5,poolikt 442 
Garasi 2-2MDOS 0) 

Ray Whnite Cipate 


“Arteri PI, It/Ib, 153/164,21t, 3kt, 


Pejaten,140/275,21t,3kt Mega- 
city Properties : 0811816455 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AASA Property" 
Blok W/08” New” “Open House 
Sabtu-Mggu — 10.00-16.00WIB 
Imelda “10818 0872 1969754 
021 9610 2669(Hp)3606195LK) 


'ASA Property“Bangka-Kemang 
Benda-Kmg"350/200“T.House 

Bangka360/500mrh268/450tua 
0812 1900 51730213606 1951 


ATM Pro.Bktmas 280/300.2.7M. 
Cempaka 700/350.3M.Gldn leaf 
240/250, 3.3M. 0815 877 3389 


Bangka 268/350 34M byk stock 
Kemang875jt, 1500 10jt/m? j cpt 
BSM 75912929"0821.1456.3074 


Benda" 960/500m? “Pool" SHM: 
Ray White Kemang17195959“ 
Ira10878-7668-7307 


BendalNr7P.PolimkbyBaru Rmh 
Baru Bgs 1Lt 200/140 SHM 
4Kt,3Km Nett TP 087781467683 


Berlian 400/700(3,5M)"Simatu 
pang342/225(2,5M)" Buncit178/ 
250(1,5M)“index'"68161234 


En tilang 360/320: 4t2Kt 
SHM,S.huni:4 mbl“ Endang 0813 
10767018 / 7372221 C21Prima 


Bintaro 5 Perkici Hoek Lux strys 
2lk 178/200 & Bintaro DPR Zlt 
dekat stasiun sektor 2,350/300 
Asri Hub:08129975179 


Bintaro 7,J'Cpt: Menteng Resdc 
255/200,B9s, Shuni,CIstr,lok.OK 
Niar 0818.741.246 RW 7353322 


Bintaro 9”“2 Unit”180/137” 
Riwl 180/137” “Lok Ok“ Irai 
0815-1000-8848" Gemilang P“ 


Bintaro 9“Emerald V.Lok Ok" 
“Hoek"S,Huni"230/160“Wulan 
0812-9857-7089" Gemilang P# 


Bintaro 9, VL Bintaro Indah 
S.huni,120/90,strgs,750jt,Nego 
Ranov 081310733355,7456767 


Bintaro 9-Puri 250/300. Rumah 
Baru Minimalis Lo-Tnang J 
Luas,3KE#1,3Km42 H.2,8 

Ph. Sena Han 00 01201573 


Bintaro 9. Mertilang, jual mrh, 
180/137, 3#1/241, HGB. Dine: 
83251872/RWCBDbtr 74864343 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.Housa Hrg 1,1 M 
1t148/81.Hub.02170770991 


Bintaro Jl.Kesehatan 380/250 
Cendrawasih Sektor 1 300/250 
Hrg Nego Ilman 081381397818 


Bintaro Jy Sek 9,cistrsLt.106m 
Lb.68/1!t,2200W,hgb,825t.| Hub: 
“4 0878.7658.6018 (HA) “ 


Bintaro Jy Sek.7,clstr,Lt.300m 
1b.200m,1'4t5500 W,PPJB:2,8M 
Nego 878.7658.6018(HA) 


Bintaro Jy Sek.7,CIstrsLt.500m 
1b.400,hoek,5500W, shm, s'furn 
AIM n090.0878.7658.6018(HA) 


Bintaro Oriana,108/68,kt2 kml, 
SHM,ac 3,sofa,kitc.set,900jt Ng, 
Dina Eagletrae 081297571687 


Bintaro Permai Ry 2630 Warung 
Buncit Ry 1450 Saharjo Ry 5400, 
Prapanca 700 "0818148986 


Bintaro Rmh Minimalis,2 
lantai,Lt/Lb 267/265,kt S#1,km 
3#1, Hub: 0812-8515977 


Bintaro Sek 9, Kucica Dijual 
Cepat,Siap Huni,250/300,2Lntai 
Hub: Tenstar 0811181911 


Bintaro Sektor 2 dan 9 LT/LB 
175/200 400/266 Hrg 1,4M 
Nego Century 21 081316028507 


Bintaro Sektor II Tingkat SHM 
Luas 135m Hub 0816.872610 
(Tanpa Perantara) 


Bintaro STAN,150/120, SHM, 
S.Huni,Jual Cepat, Harga Murah! 
Era 7352762 Yanti 08161229030 


Bintaro vtran r.stock,cistr nymn 
kt 3kt/m,cprt.strt from 1M kor 
1081281880084,pin 2168e9e5 


Bintaro, PJMI 135/130,rmh kost 
4 kmr,Bagus, utk invest, Wulan: 
081318030560 / 74864343 


Bintaro,Sek 1,900/910,S.Pool 
Permai 800/800 “Era Bintaro" 
021-7352762/0816 855545 


Bintaro- 170/60,  B'New, 
550jt.Puri110/200--1,2M, tanah 
500m --2,5jt. 081383511977 


Bintaro3,J'CptsMandar 180/200 
AKT,Minimalis,shm,dekat plaza 
Niar 0818.741.216 RW 7353322 


Bintaro5,mnmls 120/20080/120 
Bgs,90/60,90/100:60/45 Hrg Ng 
Fajar 98861704 / 7456767 


Bintaro9"“ "Family House” 
2.180/250”: 5 Mou, inl area 
“rek Opon House do 

ERARadiant 082180180174 IKA 


Bintaro9”Puri Bintaro Clust” 
144/200"renov"'atp bja ringn" 
Sylvi:081281891739 ERARadian 


Bintaro9”Tmn Snyan'-240/140 
shm,bas,s'huni,j'cpt“70227000/ 
92127000 “Azmi" ERA Radiant 


Bintr prdise no.4,486/400,ophos 
Sbt,10-12,Prdise14,280/100,Bu 
HarriesProperty 0878 70881720 


Bntr 9 Rumh Bru Lt 500 m2 LB 
248 m2,SHM,JI H,Som  Pdk 
Pcung Sektor9 Hub:0818194130 


Bona Idh 200/250“Bona 300/ 
2/0““Bona 114/180"" Vila 
De5-260/280" “08161187560. 


Brawijaya700new,400 sriwijaya 
1350tirtayasa600new wjaya580 
new cibeber330“ 081806066098 


Bromo,Guntur,230/300,S.Huni 
Nyaman,Tenang,Jrg ada,jual cpt 
ELITE: 7257828/ 0817 484 2931 


Brwjy&Drmwgs New murh17.5 
&435p1,700-10,krtngra 400,cibe 
brgluh,adtwrmn,nw Krinci,pang 
PolktrtysaMurh081280990966 


Bukit Cinere Indah Hoek LT.340 
18.350 2Lt. SHM 5KT 3KM. GR 4 
MI Jati 2,8M. 08567890186, 


Bukit Cinere Indah Is.212/200m 
Siap Pakai “ Cntk “ Lokasi OK! 
0812.811,3172 / 765.3888 : ERA 


Bukit Pamulang Indah,blok B10/ 
11,Pamulang,shm,2It,5ktwac,Lt. 
210,Lb200,grs2mbl.0811904652 


Buncit Indah 260/320, SHM, 
bsmt # 2Lt siap huni 3.75M Diva 
Realty 08159939677 


Buncit Klibta Tgh,B.New, 171/ 
259 lux,SHM,akses mdh, secrty 
24jm,Mandiripro08151887000 


Ciawi 152001 
400m” Barito 300m“ Ciomas 
#Cibulan 235m”081513439403 


Ciganjur, Jl.Benda 5 Unit Rumah 
Baru 2Lt, 3Kt, Lt.140-162m?,Lb. 
145m? Hub:Yulia 081283216296 


CiganjurJakSel, 3355m, Mrh, Bu 
Strgs, hra di bwh pasar, 7238016 
Harries Property 0812 894 3300 


Cilandak 296/300 & 860/400 " 
SHM,S.huni lok strg”Gema Pro 
081319880600 "" 087888333433 


Cilandak Bikg Citos 900/450 
ay White Cipete 7500956" 
Bayu 0812 87 222 799”: 


Cilandak Dalam” “Open House” 
T.Hos“226/300” New" S.Pool 
Turun Harga” “081293895617 
Professionals Kemang 7195522 


Cilandak Lt.415m?/Ib.350m,2Lt, 
Akt2kmd, hoek, Shm, Pemlik. 
08136 78788, Hro.6M.Nego 


Cilandak Rmh Tua Lt/Lb.200/ 
120m,SHM&IMB Loks.Sebrang 
Citos Nego Hp.0811176657(TP) 


1900/650m?” Sbrng 
y White Kemangi 
"Nita “0816-1929-114 


Cilandak, 1464/350 ““7260707 
Belakang Citos -— jrg ada! SHM 
0812 928 0904 — MetroMansion 


Cilandak,Blkg Citos325/300m 
2It,5500W,SHM,Semi Furnished 
4,2M nego,0878.7888.7088(AN) 


Cilandak,hunin excl dsgn. brbe 
da,dpn citos,130/285,cctv,spool 
trbts, Mandiripro 08151887000 


Cilandak-Margasatwa Br, 600m 
2lt, Hta Tnh, Cpt Dpt Mrh 
0817833339 Casaterra65304333 


Cinere (Hoek) Rmh Lt/Lb.344/ 
250 SHM,5KT,3KM,Gudang, 
Garasi Hub: 0812-9975390 


Cinere Blok F,2Lt,Luas240/200, 
SHM,3Kt,Siap Huni,Bgs,Mnmls, 
087 88 4611 486 / 3PM 7502156 


Cinere, Blok H, J, dkt tol Cijago, 
Lt/Lb 200/150, kmr 2r1, siap 
huni, hrg 1,5 M, 081398295157 


Cinere,BC1,711/700m,2 It.mar 
mer,bagus,SHM,harga nego Hub 
Harry:0811939171,021-7227430 


Cinere,Dijual rmh/asset Bank 
Andara LB/LT 354/750m2.Hub: 
081905055089 (Aji) & 081905 
054452 (Yusuf) 


Ciniru 235 m, Ciawi 276 & 200m 
Ciasem 175 m, Ciomas 200 m & 
300 m, Cibulan 220 m, Cipaku 
370 m. Hubungi 082125333119 


Cipete 400/360, Rumah Bagus 
Kemang Tmr 680/720, Tenang, 
Pool, New “0815 9933 688: 


Cipete BungaCempakal Rp1,4M 
rmh bagus “Dian 0812 6728 323 
Ray White Cipete 7500 956 


Cipete Gaharu Lt.304/350, & 
937/200 lok,ok"081310833395 
Prime Property “75816009” 


Cipete Ry & blkng Citos Naw 
minimalis hub”085210989319 
Prime Property "75816067 


Cipete"298/200 dan 390/550 
Pekayon" 300/350“Brand | new 
RWMIw7202929,087808076605 


Cipete, Gaharu Lt.304/Lb.350 
SHM, 27 hub“08164205262 
Prime Property “0818222433 


Cipete-dkt Lotte 450/320,Pool 
CIstr,Sat Bgs-Sltn/4,6M “ ERA 
Graha 765,3888 / 0818.86,5050 


Ciputat, Komp.Inhutani 185/250 
2Lt, SHM,J.cpt, Ita 08128526615 
(RW CBD-BTR 74864313 


Ciragil 11-270/250m'-Hook-2Lt 
Jintebar"Lanang081210125930 
Ray White Senopati : 5213006 


Ciragil 1/32 LT/LB 400/350 
Rumah Tua Hit. Tnh SHM Hub: 
089630300232 (TP) 


Darmawangsa600Lamandau845 
&500,Puri Sakti 1045,Lux"Ray 
WhiteKD7263456,081315005394 


Da Utama,315/300m?, 2Lt, 
cw “4 RWhite PI Arteri“ 
Pabean Denny 0812 8763 9180 


Dukuh Patra Ry 100m? dr Gat Su 
621m? 21t,Akt,Pool,18M,op. hos 
wkend 13-16, u/ hunian/ktr/kos 
“RWBIokM" 7398833/99838779 


Duren3,Rmh Kost,Income-100jt 
Cck Juga U/Kantor, Usaha, dil 
“Ade-Maestro:081808 141516" 


ERA Home”PiIndah-Vila Hijau 
251/450“rmh sgt terawat,tng 
Dimas:0857.18016618/7266888 


ERAHom"Kb.Baru-Prapanca Ry 
660m,Hitung — Tanah,Strategis 
Nina:0812.9697.861”7266888 


ERAHom" Kenc.Permai403/600 
Skolah Duta VI,409/380,R.Tua 
Nina:0812.9697.861/7266888 


ERAHom,Bangka Buntu I,SHM 
600/300,5KT,Duren 3-Pancoran 
DktMampang,871/400, SHM, 5kt 
Nannie:08117133347266.888 


ERAHome”Cinere-Mega Cinere 
Jl.Balikpapan“200/180mshm 
Jl.Medan'225/300”2Lt7J'Cpt 
Nannie:0811713334“7266.886 


ERATop3,PatraKuningan,Lt1000 
hgb,5kt,4km,S'Pool, FullFurnish 
Dicky 081383686003/3150929 


Fatmawati Admiralty Residence 
240/140, 3kt, Baru 2,85M Nego, 
081932666027 Sandy RPA 


Fatmawati Raya Dekat BCA Lt 
650m/Lb450m SHM Hubungi 
0813-1484-1111 


Gandul Cinere Rmh Lux 2Lt 455 
1200 shm nyaman&tng SKt 5Km 
Grs 2mbl.1,85M ng. 7654912 TP 


Graha Pratama 256m7,3lt-Jual 
Cpt“RWhiteStr6518910“Honda 
0818 0720 5765 / 9909 9878 


Greenwoods Garden Rempoa 
Iunit terakhir dapatkan harga 
special Promo bonus AC setiap 
kamar Bangunan 2Lantai LT.232 
18.210 4e1mkr tdr Fas.Swiming 
pool Functionroom, gym scurity 
“cctv 2Mim Jl.H.Abdul Gani No.1 
Rempoa Tolp.081315084523 
Member of Greenwoods 


Gudang Peluru,Jin.D4 No.1 Jual 
Murah, Siapa Cepat Dia Dapat. 
bra 1,150it rmh baru minimalis: 
hdh Isg kitchen& 3Ac,SHMIMB, 
2l4,3kEIKE Pbt,Km,cport2mbl 
tm dpn-bikg elit,tng bibir 1005 
dkt psr,sklh,pnt toll Ikg 10mtr 
085718081022-081219630733 


H.Nawi-dkt PI 250/200,Tenang! 
Pd.indah 250/450:Rp.5,5M. ERA 
Graha 765.3888 / 0811.165.018 


Jaga Karsa jl Kahfi | “ 
1200/400,SHM. Lokasi Terang 
Jual Cpt 2,1M Hub:0816.880946 


Jaksel,n (bbrp wilayah lainnya) 
dijual” cot rmh sgt. murah 
separoh harga ,lokasi strategis, 
SHM (cocok utk investasi Isg 
ada penyewa)Horry : 0219900 
2100, Ary: 08567813909, Dian: 
08561390384,R12:08569802616 


Jasmine Residence, Town 
house, 10 Unit, Fatmawati, 
Jakarta Selatan, Hub. Vita 
08157994887 


Jati Padang Raya! Renov! 
LT.625m(25x25)/LB.600m/21t/ 
huk/5KT:Sw.Pool 08121001218 


Jl maleo sektor9 cluster bintaro 
120/200 Bnew furnish SHM 
08161482345 


jl pancoran indah II blok D komp 
ligamas indah LT/LB 487 360 
M2 SHM Hub 081317126198 


Al Ne 3/2 Keb Baru SHM 
2,5lt dekat sudirman 
Okinosdahboe 


JI Wijaya | Kebayoran Baru, 
Shmlt150/115m2,2ktsAC#Ikm 
3300W H.6,2M. 08128916254 


JI. Bangka, Mnmis, 442KT, AKM 
Lingkn Bgs, SHM #RWKuningan 
5213808”Topan 0821 3380 9564 


Jl. Kelapa Peon 100 RTO3/04 
Kebagusan Wates Ps, Mggu. 
Lt.742m? / SHM, Lbgn Rmh 
200m? (KE), Lban Kost 100m? 
(SKL) ph.786 8049 /0811903996 


Jl. Tendean, 600m?, Komersial 
Area dkt Trans TV.RWKuningan 
5213808 " Rais 0877 7516 3737 


Jl.Akses UI Rmh baru mewah 
2Lt pd cluster It/Ib 78/125 strgs 
dkt kampus UI 081905906590. 


Jl.Antene VII(Radal) Ls 649/300 
1 line, HM, listrlK 4400, rumah. 
Tua hdp Tmr/Brt, 0816737788 
93068168 / 08176199632 (NB) 


JlBenda 2,Kav DPR Ciganjur 
Jaksel | Rumah Baru Lt/Lb 
120/126 Hub.081905896619 


JlPancoran Barat IVA No.16 
Rmh 21t,shm,lux,Lt/Lb.162/200 
akses mudah & nyaman Hub: 
08170848458 - 081284841954 


JlPrapanca Raya no.1 Ls 297m 
Bangunan 750m  Jual/Kontrak 
Bangun Hub:0816 811550 


Jl.Sambas--—-207/150m----SHM 
Rmh Tua-Lok Strgs-Dkt P.Polim 
ERA Vic---0813 8555 5095--Lco 


Jl.Sangrila Indah 1/79 Pet Sel- 
Keb.Lama SHM Lt. 500m Lb 
100m bbs birakses Tol Sdg 
dibangun 0852.1658.1030 


JlTmn Radio DIm,SHM,Lt. 2035 
/900m2 KT 5,KM 3,klm renang 
081285818686,067880906169 


Jl.Wijaya Tmr VI No.36 Kebyrn 
BaruLt376/500m,21t 12kt c.po 
Rt2mbl,Rp2,450M ng:93510109 


Kalibata Indah, 180m, SHM, 
Jllbr, Dpn Tmn, Komp, AKt" 
081213340340 / 08170008300 


Kalibata Indah, It200m/1b200m 
2ltk.tdr:5, kmd:3,dpr, jmrmygrsi 
2mbi, himn.SHM, Hrg3M: Anie: 
08131859 4715 // 71093604 


Kartika Residence Jl. Bukit 
Cinera Raya. Cluster, Stratogis 
dan bebas banjir. SHM & IMB: 
Sisa $ unit, Info: 021-7537102 


Kby Baru Cck Komersil 1407m 
Tkt Kafi Jagakarsa u/Twnhose 
8000m hub 081807097935 


Kby baru H.Nawi ry Komp Bank 
325/350 shm 2It,Duren Tiga 385 
1300 SHM Hub.081318334577 


Kby Baru, Blok A --Rumah Kos? 
an 200/400 -—-income 27jt/ bin 
Hrg 4,6M Nego 0812.984.7722 


Kby Baru, Lt.270, 2lt SHM, 
Bsmt, Minimalis, Jalan Lebar, 
Ban Baru, 08129066348 


Kby Br mrh:860(19M)Brawijaya 
800,Tirtayasa9006370, Erlangga 
3126323,Cibeber450.Tm  Ciland 
ak 860C10M)Hub 08176666978 


Kby-Baru, Ahmad Dahlan, 480 
Jrg Ada—-Stratas--cck utk usaha 
ELITE: 7257828/ 0812 1068 632 


Kby-Bai 300/300m? 
Lok.Bgs,tenang,Hrs Terjual Cpt! 
ELITE: 7257828/ 0818 924 970 


Kby-Br,Sinabung 305,Turi 320 
Kemang 600--7 Juta/m2,Murah 
ELITE: 7257828/ 087871254968 


Kby.Baru/CibulanRaya/JinLebar 
LT220#20/SHM/tLB200/2LT 
1,5M/JualCpt/Sasa0817193851 


Kby.baru400/950mB.New-5brs1 
Trop.Modern-S.Pool-Top Design 
“11813 8555 5095--Lao 


KbyBaru/HangJebat/DpnTaman 
RmhTua/It300/SHM/Ib200/1 It 
8M/JualCpt/Sasa0817193851 


KbyBrWijaya Lt1200,lb1500,bgs 
cck ush.Pakubono It640 htngtnh: 
085216668999-081315300716 


Kbyrn Baru-Aditiawarman 1450 
Wolter 400-Brawijaya 620 New 
Brawijaya 320m&450m&900m 
Wijaya 750-Polim 300-Laksana 
360-Cipaku 600-Cikajang 290 
Gandaria 400 sepi-Cibulan 240 
Tulodong 300 BU-08118881298 


Keb Baru Kerinci It300/500,new 
lok strgs,btr pinesres,new spool 
1t:515/400 Yuyi 0818488815 


Keb,Baru“Cipaku area 220/300 
SM" Ciomas 290m 6.9M 
ria satu 240m 6.5M” Tulo 
305 marah Sejyim 


Keb.Baru,Jl.P.Polim 650m,28M 
Jl.Kramat Pela Ry,Barito 435m 
Cek ush 13M.Nila 08129114109 


Kebagusan:500/520,21t,bgs,lux, 
5kt,5km, SHM, s.pool, dkt tol TB 
Simatupang. tel:0815.85857177 


KebagusanTownhseJlKebagu 
san Ry24 one gate lux 2it It310/ 
725/1b235-295 3kt 3km 1kp tmn 
1508129869936/081911720555 


Kebayoran Baru “" 340m? “““ 
#SHM“Rmh Tuas Ling. Tenang” 
RWBIkM 7398833/08158744884 


Kebayoran Baru rmhlama 600m 
cibulan244dkt WoltermngnsdCy 
berpro27473333-081298575776 


Keby Baru dekat Lap bola Blok S 
Jual Cpt Rmh 2LttKolam renang 
(sdg renovasi) Lt/Lb.500/400M. 
Hub: Fredi. 0888 1522 759 (TP) 


Kemang (Kenanga/Ampera) LT/ 
LB 323/100 & 460/100, (bash- 
ment) 3unit rmh baru exclusive 
design by : Denny Gondo. Hub : 
021-7182225, 0812-8888-6911 


Kemang 660 5,5M-1300/500 9M 
Cipete 450 lux 4,6M- 1250 8,8it- 
Citos 4500 4,Sit. 089637582118 


Kemang Ampera 330/450 Bagus 
Dalam Kompleks AKRI:Murah" 
StarTop “ 0816 149 8186“ 


Kemang Dalam 800-Kemang Sel 
1050-Kemang (kompi) 950 lux 
Kenanga 1000-TP-08118881298 


Kemang dalam, Dijual Segera 
Rmh mewah L-Tanah 335sgm, 
1-Bangunan 650sgm, 3KT, 3KM, 
plafon 3.8m, lantai marmer & 
kayu jati, AC ducting, Smart 
lighting, klm renang, dil.TP. Hub, 
tiara 0818178800/0818186668, 


Kemang di jual rmh baru, LT/LB, 
197/235m2, Kolam Renang, 
garasi 2 mobil, 3 KT, 2 KP, 3 KM, 
Pantry, R.Tamu, Price 3.1 M. 
Nego hub Troy 081219932779 


Kemang Lt.490/522m "" Cipete 
311/248 " ERA Graha 765.3888 
0838.7108.2190/0812.947.5952 


Kemang Selatan Jl. Sekolah No 
7, 1060/400, swim.pool. jual- 
cpt, SHM. Hub: 0812 9440 0614 


Kemang Timur,1100/500,SHM, 
Bgs,siap pakai,tdk banjir. Hub. 
0553 1267 5334,0816 110 8625 


Kemang Tmr 14/9A,Jks:Lt680/ 
650m,SHM,6kt ,5km,Pntry,Grs, 
('port,S.pool,LtMarmer-11,5M/ 
Ng “08129999912,08129001818 


Kemang Town House dijual hny 
Tunit,Hrg Perdana 190/380,342, 
Private Pool.Hub:085716123899 


Kemang Utara I/11E Rmh Lux. 
2Lt,Kolam Renang, Ls.1,000m2. 
10816.888622.”-0856.85817021 


Kemang Utr,1492m2.Htg tnh, 
SHM.cek u/dijdkn town House, 
Bit/m2,ng: 99000084 Robert 


Kemang“Siap Huni“New“Lux 
Asri" Pool“Ray White Kemang1 
7195959” lim""0857-1621-8825 


Kemang, 1900/3800, Lok Bagus, 
Jarang Ada, Tenang, Muraahhh!! 
ELITE: 7257828/ 081383040421 


Kemang/Ampera" New"2 unit" 
171m?-pool &116m?“3KT"3 Lt 
Ray White Kemang1“7195959 
Yongki” «0821-66-212121” 


Kencana Permai “ 386/400m? " 
3 KT, Hadap Timur, Rmh Bagus 
Twbikm 7398833/081283600967 


Komp BBD Bik C2 No.21A Jl.Haji 
Montong,Ciganjur,Jaksel,dijual/ 
disewakan, Ls. 173m2,AKT, AC, 
Wter heather,3500w,kitchen set 
carport, Lok-strtas, Lingk-aman, 
sejuk & asri,Hub.081311030218 


Komp Tangkas Petukangan 148/ 
110, jalan lebar hrg 400jt. 0812- 
1971-5839 / 087770356701 


Kuningan Barat dkt SCBD dalam 
Komplek 838/750m2,5KT,7Km, 
1Grs Hub:0821-2210 1038 


Lbk Bls-Bona Indah, 160/150m? 
Hrg Bagus,Tenang “RWPIArteri 
0816-1396-117 Ida 7227430” 


Lbk bulus 1, Townouse,5 mnt 
PI 170/200 siap huni, imalis 
Hrg 1,5M “ 0812.989.772: 


Lbk Bulus Pertanian 3 Kav4,0pn 
House Sabtu & Mggu Lt/Lb 434 
1300, 082125935299/93691832 


Lbk.Lestari 300/400m-—-Cantik 
Marmer——-Area Tenang---ERA 
Graha 765.3888 / 0816.855.197 


Lebak Bulus 1 No.22 Cilandak 
Jaksel LT 429m? LB 300m?, 


Hub:081283532683 
Lebak Lestari Indah Lebak Bulus 
1t/Lb.225/200, 3KT, 3KM,2 


Lantai hub:0811199513 


Limo 42 P.Hijau LT/LB daa 
Sedang Renov. SHM 
089630300232 (TP) 


Madja Residence, Cipete, 3 Unit, 
Cluster, Pool, Strategis, email : 
infogbhumiamaya.com” — Hub 
02199698156 


Mampang New? Lu'Nyaman 
S.Huni"Aman“ RWK1“7195959 
Vm x9357-1821-8825 


New Cluster Matoa HII Dibuka 
Tahap 2 DP Dicicil 3x Promo 
Bonus AC Fas.Swimmingpool, 
Childrn Plyground CCTV Scurity 
24Jam | Underground — Cable 
JlKrukut Raya No.9 Cinere 
7153-8899, 740-7788,7490099 
Member of Greanwoods. 


New Cluster Palm Spring 60Unit 
Exdusive Hrg Perdana DP cicil 
6x Dptkn Bonus Ac Fas.Playgro- 
und Basketball,Badminton court 
CCTV#Scurity 24 Jam Jl. Pondok 
Aren Bintaro TIp:021-7351510/ 
AL, 7107788,7538899,7490099 
Member of Greenwoods 


Nouvelle Townhomeji.Cempaka 
Bintaro" “Hadirilah Pameran di 
PIM,24-30 Sept'12 “ ERA Griya 
Selaras 726.0016:021-68366888 


P.Polim,dKt,2Km,SHM,::400/270 
cck usaha,aood invest.7210101, 
0817-6710-102, 71688289/90 


Pamulang 8 Residential 8 UNIT 
Available Lok.Strategis Promo 
Bonus Ac Fas.Swimmingpool 
Children | Playground — CCTVt 
Scurity 243m Undrground Cable 
JI.DR. Setiabudi No.8 Pamulang 
1740-7788, 7490099, 7538899 
Member Of Greenwoods. 


Pancoran rmh kos,2!t,633/394 
€5#1km,6M nego,hub 0815 
1387130,90288996 
Pancoran Rmh u/Kost,Kntr Rmh. 
tinggal 4175/300m” Ray White 
Sguare “Edo 087881181928 


Pi Pejaten Timur 


UnitT'batas,mnlis,4kt,3km 
2ltcarpt2mbl 02193998108 


Pd Indah, rumah lux,siaphuni 21t. 
Is 857m, SKT,pool,murah 19,5M 
€dy08159483794rwpia7227430 


Pd.Indah 120/200m  140/220m 
Ls,152/200 “ Siap Huni “ New 
0812.811.3172 / 765.3888 ERA 


Pd.Indah Alam Segar 225/300 
siap huni dekat Mall Hub sgr: 
Tata Realty “ 0812 8181 9500 


Pd.Indah It/lb 200/250, 3kt,21t, 
SHM, Lt/Lb 230/250, 3kt, 21t. 
SHM s. huni. Hub. 08161134882 


Pak Pinang Town House 17unit 
lux dkt Pdk Indah 21 marmer Sh 
m fasum s-pool&playground one 
Gate Jl H Muhi 081911720555 


Pejaten Barat Raya"T.2150/JI. 
sat lebarada 2 Ban,cek utk 
usaha/invest/T-Hoz”Era Home 
Gusti:081586109925”7266888 


Pd.Indah-Pd.Hijau 7:200/300m 
Pondok Hijau 4:200/250 “ ERA 
Graha 765.3888/0816.136.2935 


Pd.Labu Park Thp II Hrg Perdana 
il.Margasatwa No26 fatmawati 
unit trbts sisa4,minimalis mulai 
900jtantdoorprize AT,Alphard# 
hdh Isg kitc,set furn& 4Acsrh 
trm 31 Nov'2012,SHM, IMB,2Lt, 
3kt#1Kt Pbt,4Km,cport2mbl,Tm 
dpn-blk elit,tng b.bjr 1001,dkt 
Psr,skih,pt tol JORR,jI Ikg 24m 
081298320000-021.98580000 


Pd.Labu,Kalia Park 399Jtt 5Mnt 
Dr UPN, Citos, RS.Fatmawati 
0815 1926 4753/021-7073 4769. 


Pejaten Barat Town. House, 
, Lok-Strategis 
856 9144 2439 


Luas Nyaman" 
Timses 10572 1821-8825 


Pejaten Barat,S.pakai, 332, 280 
(SHM,dkt univ unas,lok strtgs, 
Mandiripro 087788955182 


Pejaten//SlagaRaya/MukaLebar 
Bgs/LT598/SHM/18350/6BR 
5M/JualCpt/Sasa0817193851 


Pengadegan Sel rumah mewah 
siap huni 967/1000 New.Hub: 
087887042000, 0811258501 


Pengadegan Tmr 3/2 dkt MT. 
Haryono Jks,It/Ib 612/550,baru 
Lux bbs banjir hub:0818847396 


Pengadegan,Pncoran, 130/100m 
Pinggir Jin,murah. RWKuningan 


“ Erna 0888 817 8880 “7 
Permata Hijau 110/180m 2Lti 
Lag minitmalis 3KT SYM muraah 


2.5M ngo Hub:0812138 


Permata Hijau 930 Murah, 830 
B.New 860 B, New"“RWhite PIA. 
7227130 Daniel 0812 8099 900 


Perum, Casamora,Cilandak,219/ 
330,KT341, KM3#1,Rm.Br,5,2M| 
n890,0817767000/02170670633. 


Petukangan Sel.Jual Cpt kontra 
kan 6pnt&kost 2pnt LT.457 LB. 
250 Parkir 3mbl :08119918999 


PI - Bukit Hijau 597/700m? shm, 
S. Pool "“ RWhite PI Arteri “" 
7227480 IDA 0816 1396 117 


PI dsk mrh 600043000@10jt, 
1000-20,5.dut,kncna 18m&Rmh 
Tua 500,bkt golf 81280990966 


PI,Alam Elok V dpn taman 
120/200,21t SHM,bikg PIM II 
furnish 3.95M 08159490500 


PI-Alam Asri--300/400m---SHM 
Dpn Tmn-Prime Loc-OpanHouse 
Sabtu-Minggu Hub:0818 103788 


PI-N.Hijau 203/340m4A.Permai 
1s.186/280,Pool “ 0818113114 
« ERA Graha "" 765.3888 "" 


Pl-Skolah Duta Ry/26,785/700 
ERAHome,Open House sbt-mgg 
Lisa:0816.827582/7266.888 


Pjtn Siaga Ls:389/400:Bagus 
Siap Huni “IFA 087775391177 
“Ray White Cipete 7500956” 


Pndk Labu/Pngkin Jati, cluster 
1,2 M, Lt/Lb 200/150, kmr 241, 
siap huni, lok ok, 081398295157 


Pondok Indah Arteri area rumah 
It 1800m,asri,Tng,dkt akses tol, 
SHM,inustasi potensial" Knight 
Frank 5707170 : 0811 977 1075 


Pondok Indah Ls.280m,4KT#141 
Pd.Pinang483/640:145/300.ERA 
Graha 765.3888/0816.181.5587 


Pondok Indah Lt600/Lb700 
mnmis 2 lantai bgus S.pool 5 
mbl StarTop “08161121563” 


Pondok Indah, 189/280, 2 Lantai 
B.New, STrtgs, Tenang “RWPIA 
7227180 Gunadi 0856 7842 148 


Pondok Indah, J.Bukit Hijau 
Lt:554, Lb:1000,5Kt, SHM,S.Pool 
Jakarta Pro, Josef "0816708860 


Pondok Pinang VI-100m-2Lt 
Tenang” Lanang 081210125930 
Ray White Senopati : 5213006 


Pondok Pinang,JI.Haji Saikin 
No.26,LT 313m,LB 100m,serti- 
fikat,Telp:085711800084 


Prapanca Ry LT 660,strategis 
Jual Tt HGB,1Lt,3#1KT.Indra: 
081807851771/021-41817338 


ProHouseid — “PI144m”155m 
Siap huni,Brand New” Furnish 
T:2940 2943 / 081280962266 


Ptkngn utr blkg Kmps Budiluhur 
SHM t/b404/160m 3kt 3km 1kp 
11M Net.pmbi 1sg:0816962187 


Radio Dalam Rumah Ada Kos 
Lt373/Lb400, Shm,Jln2MbI, stra 
tegis100m PIM 085310288815 


RAY WHITE BOULEVARD 
Pd Indah 614/800/S.pool/lux/ 
BU.Tedjo 0818977089/45866000 


Ray White Pulomas“Pdk Indah. 
2Lt,Minimalis,5.huni,Cpt,200m? 
SHM“Mira 0816 130 7889 


REPO BINTARO 
Bintaro Sektor5, 
Rmh Asri,Lt/Lb: 
120/165m2,2Lt 
KAA Km3H1 
Tmn ' DonBlkg 
Ty) Carport 2 Mbl, 

Rapih,” Bersih, 
Strategis,Hrg 1/AM Nego" Hub: 
Mieke 0818 660 202 


River Valley Resd “ Type Opal 
108m?,2Lt,Hdp Timur,Jual Cpt! 
“4 Hubungi:0815.130.19317 “4 


RiverValleyResidence T.108/130 
JIRy Lebak Bulus Jaksel : 
Jual/Our Crdt T.081394555538 


Sambas,300 & 460, Jarang Ada 
StockTerbatas, 12nya, Lok-Bgs!! 
ELITE: 7257828/ 0812 981 4525 


Senayan Golf, Townhouse,New 
Full Furnish, Lux, Bgs, Jual Cpt! 
ELITE: 7257828/ 081317579982 


Setia Budi, 6,5x24, Strgs, Antr 
Sdrmn-Rasuna Said:RwhiteKmy. 
Sumar/081585357017/4268000 


Simprug Garden, 756m?, SHM, 
Investsi menarik! 19Jt/m2-nego 
Elite: 7257828/ 0816 195 2286 


Simprug Golf “ 782/400 “ SHM 
T'sewa s/d April 2013 “Rwbikm 
7398833 " Rully “08159443736 


Simprug Golf-—-800/600,Langka 
Permata Hijau---800/700 " ERA, 
Graha 765.3888 / 0816.855.197 


Tarumanegara:cluster mewah, 
alt, 3kte1, 3km dr PU/tol smtpg 
600jtan, 7441199 / 96090168 


Tebet Barat 1A,Rmh Tua/Htung 


TInh,Ls 153m?(9x12)Hoek-HGB, 
Rp1,4M/Nego.Hp:085814603488 


878788 


Tebet Rumah 2L7,Lt:120/179 
Jual Cepat 950jt Nego Hub:Ruri 
Hp:081281691343 - 70384111 


Tebet, Rmh Tua, Hitung tanah, 
130,200,320m, HGB “ Della 
831.2178 / 0811.830,723 


THOMAS MITRA 
..Kebagusan Town House....— 
3914/300--0KT-—-Nct- I-J.Cepi 
Dodo" 0816.164.7689"721-1221 


Tmn Wijayakusuma V 585/450 
2lt,Lux,S'Pool,6kt,Tenang 
081584646437 eralaks 7394510 


TONY MRORERIYI 

Alam Asri 3g 
Alam Elok .. 
Alam Segar 
Fanny 0818 1 


TONY PROPERTY 
Melawai . 
P.Polim 
Sambas 420 
Tony 0812 181 21217275 9033 


Tulodong 300m “ Ciasem 326m 


Dempo 270m ““# Ciomas 200m 
Wijaya 580m “0812 819 5898" 
Turi-321m-tmh — tua-hittanah 


Area bagus“Fobo 08161166457 
Ray White Senopati : 5213006 


Villa delima timur ry 12A lux 
500/780,open hoz sbtu-mag!! 
BSM"759129290811.89,2929 


(JAKARTA TIMUR 


Azkagraha PdkKelapalndah t/b 
350/400(2,5Mbillymoont/b200 
/250(1,5M)t/b128/200(1,250M 
Eko081310022851/ 86901115 


AzkagrahaBillymoont/b353/350 
bgs(2,AM)480/500(2,6M)kavAL 
160/450 bas (2,9M) Hari 0858 
81236624/96303948/86904115 


Bambu Apus Cipayung, Nyaman, 
Asri Siap Huni Lt/Lb.844/400 
Hub: 081808539381 


Caman Utara Kalimalang Lt.300, 
1lt,IMB,SHM,Bbs Bjr,Mbl Msk, 
Hub.08179918740 / 8650925 


Cibubur Lt.2000 Lb.1600m,Full 
Furniture,Minimalis — 6Kt,Pool, 
Siap Huni Hub.021-33735533 


CIPINANG INDAH II 

“ww Casablanca Timur 
Dijual Beberapa Unit. Rumah 
StockBaru,Cluster,Mediteranian 
Hub.Pemasaran: 021-8196910 


Cipinang Indah,200/280m? rmh. 
Bgs,siap | pakai,Shm,2.7M.Hub. 
0853 1267 5334,0816 110 8625 


Cipinang,duren swt,kam melayu 
jatinegara,rambutan,kramatjati 
dII terlengkap T:2500-4300/mnt 
KPI Call Center 0809 - 1919 


Citra Gren 6x15x2Lnt kmt 341, 
kmd 2x1 SHGB Cluster Central 
Garden bik G 30/ hub:32781817 


Cluster Villa Cipayung 100mtr 
dr Jl.Raya 1Omnt dr Tol Type 45 
654 TinggiPlafon Amtr Instalasi 
Bwh Toh SHMsIMB Mulai 350Jt 
Tunai/KPR JLSMU 64 Cipayung 
Jaktim Hub : 081219669159 - 
087873817039 - 081808637372 


Condet Raya no 77 (200m dr Tb. 
Simatupang) D'East Resdc, LT/ 
LB 128/170 & LT/ LB 160/170 di 
Jual 70 unit rmh baru, minimalis 
Hub 021-70344740 (marketing) 


Condet,Rmh lux lokasi strategis 
Lt. 281/ Lb.320, Kt.5, SHM,IMB, 
Hro.1,9M,hub.0877 8131 3503 


Duren sawit Jktm Bas / Mewah 
Lt/Lbt500/2350,5HM, 8KM,Klm 
renang, TV Kbl, SAC, water 
heater, Sm Furni, Grs 2Mb1, 
85216340083 / 0811146583 


Duren Sawit, Jl. Swadaya IX, 
SHM, T.405 8.400 Jual Cepat, 
Jarang Ada (Dian) 46355977 TP 


Duren sawit, rmh lux, klasik me- 
diteran,It/b 280/425,FF,marmer 
pgr jin, 9M.Yunus08170885001 


DurenSawitJIMesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmine 
Residence 16unit rmh lux baru 
hub 8621882-92273604 


Jatinegara-Matraman,lok.strgis 
bbs bjr,LT495m? SHM,LB.250m? 
layak huni,bs ambil 4340m? Hrg 
Nego Hub:Budiman.99263067 


JktGardenCity Hoek 213/180m? 
195M Ngo,Surya RWHI 68750 
866/ 081932113155/ 88387130 


Jl.Bambu Duri IV “ Ls.309/320 
SHM, Siap Huni, Terawat " ERA 
Graha 7653888: 0811.9697.3861 


JlCipinang Cempedak III No.7, 
Polonia Jaktim,Lt/Lb. £ 120m, 
Lok-Strategis,Terawat, Hrg 575 
Jt. 99757832108179591115 


Jl.Nangka 1.350M2/SHM,Ceger, 
Cipayung TMII Rt02/RW02, JKT: 
085691701477/081317954554 


JlTikTominiNo14 KavALDrnSwt 
rmhbr t/tluxt/b319/460 6kt6km 
grs2mbi mrmr081510863613 


Jin  Alawiyah-Lobang Buaya 
Jaktim Lt/Lb 525m/250m SHM 
hrg rp.1,25M. Hub : 0811819133 


KAV AL Duren Sawit 450 / 560 
SHM Lokasi Bagus Jual Cpt Hrg 
Nego Sabas Hp: 087884238218 


Kebon Nanas Selatan No.38A/B 
LT.200/300, SHM, Rumah Baru, 
081312348270-081511239789 


Komp DKI blok E7 Cibubur 
Dijual: Rumah Shm Lt 1094 Lb 
14100 Pln 7700w.085310362335 


Kota Wisata Cbbr Toronto LT. 
90/70M2 251KT Sdh Renov Bgs 
1021.70703729- 08161368662 


Kt.Wisata Cbbr Lt.200, 5kt/4km, 
Citra Grand Cbbr,4kt,Akm(Baru) 
087381649929-057873781279 


Legenda Wisata rmh baru hook 
LT/LB 300/319 2lt Rp 2,1M 
nego. Hub.0813-26623888 


Mampang Prapatan 8/47 It/b 
325/250m" Dt 5KT, 3KM, jual/ 
kontrak hub 087887300287. 


Otista 3 Cawang Lt.813m? Std 
Jln Utim,cck u/ushvbs prki 10mbi 
Erni Go RWKGB 081284245811 


Pd.Kelapa 492/250,5"Huni,B9s 
Bintaro 9:180/178m,Lok.Strgs 
0815.9706.553 / RW 735.3322 


Pdk Bambu Asri It/b 216/106 4 
kt 3km 2cport,3tmn w.htr 
nymn s.pki k.set. 081808536992 


Pdk Bambu Townhouse Jual Be 
berapa Rmh Lux Security 24jam 
spool 86605303/92273604 


Persahabatan Tmr 1/10 Rawa- 


mangun SHM Lt 15,2x27x 2Lnt 
5 kmt hdp Tmr&Selt. 32781817 


KK 


Pondok Kelapa,Palem Indah S. 
Huni,163/1408147/220“RWT 
8303294 Teddy 081932232200 


Pulomas Residence Blok B10 
(hook) Ls-287m/234m. Ratih: 
108158849671 - 021 93570911 


Rawamangun,Perum — new,2lt 
Mulai 1.360M, Century21 gading 
Liana” “08994578970 / 4517272 


Ray White Pulomas” Bujana Tir 
ta,Ls:350m2,SHM,cck u/Usaha 
Lok Bgs.Hub: Lita 08161497307 


Ray White Pulomas“Kayu Pth 
Utr,s:10x20m?,ALt,R.Lm,5HM 
Lok Bgs,Nego"“Femi 08161625167 


Ray White Pulomas"'Kayu Putih 
Tengah,Ls:14x38,Bagus/Jual 
Cepat“Leli 0878 8833 7070 


Ray White Pulomas”Pulo Asem 
264/98m?,Rmh Lama, Jarang 
Ada,SHM" Imel 081280942232 


Ray White Pulomas“Pulomas 
M16m2,Rmh — Tua,SHM" Dahlia 
08129043155 / 0818401662 


Ray White Pulomas“Pulomas 
Tmr 8x18/16x18.Pulomas Raya 
1s:360m?“Leli 087888337070. 


REPO BEKASI 
Cibubur,Perum 
Bukit” Permai 
Lt/b:823/575m? 
Hoek, 2Lt, SKt 
4Km,Taman luas 
Lingk Tenang & 
Nyaman, Dekat 
Danau,Hrg Rp.4,5M Nego" Hub: 
"Thomas 021 - 9303 0068 


REPO klp gading 
Cibubur, Pondok 
Rangon,Mewah 
1859/1600,Kt64 
2kmlldktTelaga 
arwana15mnt 
keCibuburSguare 
Hrg 7M 


“Repo Gading 45854481 


REPO klp gading 
Pulo Gebang 
Cakung,325/500, 
2AEA5A1,kemdel 
AC2unit,WH, dkt 
Walikota JakTim 
&Terminal Ga 
dung,Tol Cakung 
Hrg 1,8M” Hub: Alex 0812 8436 
817" Repo Gading 45854481 


Rwmangun(Dkt tol)&Unijlt.230/ 
1b.250,9kt  Clbwh,3atas)2km, 
Ikpekmp lihat sabtu-minggu, 
hub:0812  1177165,021-4683 
708,0811825799/08121997455 


RwmgnBU Rmh br mnmis lbr jln 
6m Iksi strgs Lt.1/2/Lb.160 Hrg, 
psr2,5Jual 2,3m.ada yg mo sewa 
2th.0818344111/085880007470 


T.Duren Sawit Lt/Lb.200/360, 
AKE, 3#1KM, Rp.1,/9M. Hub 
Arnold 081399313109. 


T.Modern-cakung,Byk Ukuran! 
Mai 750jt,2lt. Century21gading 
Liana”:”:08994578970 / 4517272 


Wisata Cibubur Rmh 2LT,Lt.136 
Jual Cpt 850jt Nego Hub :08128 
1691343 - 70384111 Ruri 


(JAKARTA UTARA 


Bukit | Gading” Mediterania 
30x25,3Lt,Hoek"082110357612 
Ray White Gading 4585 5656 


Camar Elok 7/31,PIK 2Lt,Hdp 
Utara,Lt:220m?,Lb:350m,SHM 
AKmr-.Hub: 0856.973.92336 


Celicon"Rmh Plph Elok 6x20m, 
2LT,Jar Elok 9x17m 2LT Hub: 
Emilia 08161474856/4506977 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Pantal Mutiara 1t:634/625: Hock 
2it,Brt-Sitn,BU:087781979530 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
PIK-Walet 15x17:2,5It,Kon.Ok, 
S.Huni,J.Cepat,Murah/Rmh PIK 
Disewa 15x17:2L4:5'Furnish 
Disewa Rk gandeng10x24:cck u/ 
ktr,bank,showroom:0818498513 


CENTURY Z1 MEDITERANIA 
Sunter Danaulndah12x25,lok.ok 
Murah, Jual Cpt:BU:0818198543 


CHIKA GADING "451 5551” 
G.Arcadia6x!5,minimalis,furnish 
Rapi,S.hunisToiny 0856 9911185 


CHIKA GADING “451 5551” 
G,Pelangi,8x18,renovasi,furnish 
3#1KT"“Ida 0812 1471 271 


CHIKA GADING "451 5551” 
Janur Elok 11x17, Jual Cepat,2Lt 
#Tomy 0856 99 111 85#"“« 


CHIKA GADING "451 5551" 
Janur Elok IV,Jual Cpt,Ls:11x20 
Jalan Lebar, Selatan, 2Lt, Renov 
Tina 0817799425 / 0818169468 


Crown Boulevard, 8x34 / Harga 
murah/Siapa cpt dpt!! JJ House 
PIK : 08990049474 / 29032500 


Csterra"KelapaMolek 6xI7m,2!t 
Rapi,Lok Stras,Jrg Ada,Murah 
Jeffrey 08158917500/45874333 


Csterra“Summagung 3:6x18,5 
Stras,Jln lebar,irg Ada,S.huni 
Benny 081385110419/45874333 


G.Grande 6x15 & 8x18,jl Ibr.bbs 
bnjr/Nias 10x17,LIt,std/G.Surya 
new 7x15.08121035300 


Gdg Kirana b.new minimalis 21t 
9x17 open house sbt&emg,It9x17 
111x17 std.08992222225 


GdgKirana,j.cpt,9x17m,siap msk 
Janur Elok, 9x17m, 11x20m 
Mina 80732088/0813 8009 0818 


GOOD INVESTMENT, 
Gading Molek,SHM,HUK,uk.221, 
2LTrapi,br rnov,Mnmis,Rmh sdh 
ad yg mau sewa 3th0816714606. 


Grand Orchard Clover Res. 
9x17,utr,premium reno,marmer, 
full” furn,21t41kt,341km,7ac, 
7700w,shm,081317881750 


Janur Elok-Klp Gading,9x17m? 
2it,tenangRWhiteM2-6126969 
9297 2816, 0856 8815 168 


Kelapa Kopyor Timurki 
1t:238,6kt,Siap Huni “ 
H riesty 9337 6868 


Kelapa Nias,10x17m,Bgs,B'New 
Gdg Grande, 3 Lt, Bagus, Rapi 
Harcourts KG 021 - 9388 1999 


Klp Gading BCS 7x15m,Std 
Ntjln 2 mbl,Siap huniErni Go 
RWKGB 0812 8424 5811 


Klp Gading Lt.400m Lb.1000m? 
34Lt Rmh Cantik 25M Ng: Hera 
0856.826.1511/ 021-70436771 


Klp gading rumah2 baru mnmis. 
5x15(2166x17(1,2516),6x20(216), 
9x17(21t) GadingGraha 4533555 


Klp Gading,Cengkir Brt rmh baru 
6x17 2ft 3tikt 3km hdp 
utara,SHM,hub:021-32621011 


30 


50 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


PRLIPERII 


(JAKARTA UTARA 


Kip Gadingj.Molek 5 Z-2/18 
rumah baru (2,51,6x17, lb. 
200m,4sIkt,Akm, kite.set,granit 
(2,5m).hp: 081586003870 


Kip Gading,Kuning Tua, Open 
House 22-23 Sept 2012, Aman 
Tnang Strgs Bangunan" Bagus 
Daniel087875888612/ 98870766 


Klp  Gading,Lok.Istimewa,2Lt 
6x15m?,3Kt,Renov Cantik,Barat 
& Arief 0811.83.9363 ““ 


Klp Gdg Acordion 6x19,24t,Kt 
4s1,Km 2,cocok utk Kntr.LJH KG 
4524007 / Kukuh 081218077877 


Klp Molek 2 B2/29, 6x18,SHM, 
2444KT,5AC,2LineTelp, Kitchen 
Set.Ph: 96926267/08159915892 


Kl Ya Ha Jual Cpt BU 1,5Lt. 
Hub: Shirley 
O81212196157/20066505 


Komp. Pertamina Walang It.100 
2 Iti 4 KT,3 KM, PAM, PLN BU 
1IM ng bsKPR .Adi 9345 0062 


Merah Jambu hoek 230m2,21, 
SHM,H:3,3M nego komp.wali 
kota Klp Gading. 08161982369 


Mitra Gdg Villa, 8x16m?,3Lt 
Minimalis, F,Cantik,sltn,JrgAda 
“Nana RWKGB 0816 773 195 


Muttiland BGM “ Manyar : 7x25 
SItn/3,5LI/B. New/Mnmis/Mrh 
56983557/Sensen:0817848880 


Pelangi Kuning J.cpt 235m,Hoek 
s.huni" Raywhitegading4515993 
Fany 087886034315/11897643 


Perum KGP BGV1100m?,Rp35M 
2lt,NirwanaResd8x20,RayWhite 
Gading 08176888403/4585556 


Perum Klp Gading,Jl.Export blok 
6/9 Lt 8.4x15x2Lnt 5 Kmt SHM, 
hub: 32781817/ 0858 1121 9848 


Pik Katamaran P473/1000m 3Lt 
Pinisi P 418/1000m 3Lt Marmer 
Bdn, Minimalis, Bagus “ RWPIK 
5882200 Hose IR 081905977889 


PIK Manyar Permai 5 No.1 Lt. 
375, Lb.1000, Mewah, Pool, 
Murah, Jrg Ada. 021 70999590 


PIK, BU, mrh,layar p, 8x12, 2lt, 
hdh las. tv Icd, Henny Hop 
08176498753/56946156-7-2 


PIK,BU,mrh,layar p,6x15,21t,rnv, 
new,hdh Igs tv Icd,Henny Hop 
08176498753/56916156-7-2 


Pinisi Permai-Pik Ls.15x24m,/4It 
Brand New""Camar Permai 2It, 
1s.9,5x30m" Layar Permai,Is99m 
DIE.RWMK 6627007,0816759482 


Pluit Permai Dalam IV No.9, 
Rumah baru 1,5th bangun, BU 
turun S00juta dr hrg list awal, 
tipe American Classic, LT5200, 
182330, 3lt, SHM, Hdp Utara, 
08159901820, 0216680718 


Pluit Putra Selatan No,5 Rumah 
Tua uk.13x25 SHM,hadap utara 
hrg 18Jt/m/TP Hub: 6629710 


Pluit Sakti 5/7 Rmh Baru Lt169 
Lb470, 3Lti Full, Semi Furnish, 
Modern Minimalis 5,2M,Lbar7m 
Xx Pjg2dm Hak Milik 5Kmr5WC 
1Hall-WC KP4#WCnya Bagi yang 
Berminat Hub:021-70969077 


Pluit Utara 11x20 jual cepat, 
Hadap Sltn,SHM 2Lt, Hub: 0878 
8397 0887 / 0818892137 TP 


Pluit525m?,13x25,11x20:D.Mas, 
Mrh,12x24,21t,3,65M, Ng, Sauta 
6611888-0815831899M(Ny.Tan) 


REPO Kemang 
t.priok,Jl.swaserr 
bada Barat, dkt 
akses tol,aman, 
nyaman,Jln Lbr, 
Kond bgnn trwt, 
14/1b:400/600m? 
2lt,Hrg Rp,3,5M 
Nego" Hub: Agus 0818 979 210 / 
Surya 0812 8865 3450 


REPO klp gading 
Sunter,JI.Agung 
Utara231/150m? 
ILESKt,2Km,huk 
Jilebar 2mbi,dkt 
Rs.Satya Negara 
Gtotal buah,Lok. 
Bas,Tdk Banjir 
Hrg 244M Nego"Alex 0812 8436 
817 #Repo Gading 585 4481 


Repo Property KlpGdg 45854481 
Jnr Indh 11x17,21t,Renov,4.3M 
08159704708 / 081317036090 


Sntr10unit Baru,100-300m? Hrg 
t'ingku,rwhitekrny/herman/906 
3N165/087884521639/1268000 


Str Agung Tengah,16!5430,kt4#1 
km4r4,nyaman,S.furnish" Yanti 
08121852 312 Ouoen 546 4099 


Sunter Agung Perkasa 4 blok 
V8/t6x211) lantai, siap 
huni,SHM,hub:08164838417 


Sunter Agung Utara IV Blok A 
36D,It/lb 90/200 3tt, AK, Bikng 
BCA, BU. Hub : 68663448 


Sunter Bisma, Baru Renov 
rumah bagus,f.furnish,hdp utara 
6x15, Di It, SHM, 95596181, TP 


Sunter Komp.Griya Inti Sunter 
Str9s,182/250,214#1Kt/3#1km 
#ai419B1808853188 


Sunter Mas Brt Blok A/21C,uk 
6x22M,3 1/2tt,Solarhart,Granit 
mwh,F.Furnish,Bngnan100 br 
,SHM,2,5M,net.081319009893 


Sunter Sacna Nusantara, Jalan 
Lebar, 6x16m?, SHM, Rumah 
Lama. Hub: 021 - 6818 8006 


Sunter STS Lt:16,5x13x5(Hook) 
2lt,Kt3#1,Km2x1,SHM,S.Furn 
Yanti081218523120ueen5464009 


Sunter,Rmh3Lantai 'ggal 
1,5m Hub. D'Rumahku Mery 
081287821547-02133035923 


SunterMas Brt Blok a/21b,3It,5 
x16,10W/ibr,Bs u/usaha,EasyPro 
perty:33373337/ 081233373337 


VGI  600/500,SHM,2Lt,FF,5Kt 
Granit/Marmer14M Ng“ Raywhi 
teGading08128522212/4515993 


Villa Gdg Indh630m?,2Lt,Mnmis 
Janur Asri 6x17,Siap pakai"'Irani 
RWKGB 0813 1086 3308 


Villas-MOI Klp Gdg (sgr) LB 242 


M241KT,341KM,full furnsh 9 
AC Hub:081318527676 TP 


TANAH DIJU 
| BODETABEK 
A.Sutera Olivia 200m7:Danau 


BirusTelaga — BirusJelita”Invest 
Lihooker08174820997/97888002 


A1 Top, VMM, Kav Bagus&Hook 
Lt: 459m? & Lt: 587m? Swa 
33111 773 / 0815 886 8265 


Al.Sutera Magnolia 462m,hook 
Suvarna Padi 410m,view golf 
&tman,huk.Ania:085216206919 
Harcourts A.Sutera 53140777 


Alam Sutera Asri,Ls 510m”, Jual 
Cpt,BU,Ngantong,Hdp Ur. 0856 
8802824 - 23746546 - 93507903 


'Alam Sutera Buana 5 LS 350 tlg 
gading serpong LS 160 mtr 
081317111138 - 97111138 


Alam Sutera Onyx 9X20M?, Jual 
Cepat,Siapa Cepat Dapat. Hub: 
021-97088029 // 085811300016 


Alam Sutera, Sutera Palma - 
Perum Alam Sutera, Jual Tanah 
Kav.500M2.Ernie 085813301143 


Alam Sutera,0livia 180m,Badan 
Asri Lt.300m “ Badan " Bagus! 
Yuyu (Win Pro) 0818.0638.1628 


AlmSutra Palma480 timur Blvrd 
Onyx 520 timur laut, Buana 420 
Tgara,Veria:08118881433 Value 


Balaraja Tangerang jual tanah 
industri lok,Lltm dr tol luas 10ha 
& 17ha hrg 175rb/m & luas 1ha 
hrg 390rb/m hub: 08129213821 


Balaraja, Kav « Gudang 1,5ha. 
Akses tol lgsng,i.cpt. Century21 
Akasia 9062 6990 / 563 7979 


Bintaro Sektor 3 Tangsel. 
UT.6100m? SHM, Tanpa Per- 
antara , Hub: 0811891419 


Bintaro7800m,2.5jt dkt.pntu Tol 
sek.2cputat pnggr Danau 3800m 
2.5jt-co2k resto 0812 86 813138 


Bntro sktt4,jl msjid baiturochim 
Is 1000m,SHM,uk16x70,H.2.6jt/ 
m2 (Nego) Hub : 085693738080 


BSD Busines Loft 4Lt,Lok Strgs 
"#Merisa 0818 08989 698" 
“LJHooker Gd Srp 5462222” 


Bsd D'Gren Bellagio470,Nusalka 
314/156,Puslok619ssiap huni: Uus 
081314676570 Lihooker5388899 


Bal #ieon192:1997373AAArrsta 
221:280133600 BUJD'ureen286 
220: Nona ai Cspi2205:Gren 


Goodlnwst:hrg menarik:Michelle 
0811892221 LjHooker 5388899 


BSD j/Kav Tmn Giri Loka 210m 
t'Castilla 315m,#Avani 227m 
##Cosmo 160m,#Yanna-0817.129 
315,“ Harcourts BSD 53162400 


Bsd Puslok 275 Hoelydpn taman 
Anggrk Ik 180:bdn,Siap ban" Oly 
081210011677 Lihooker5388899 


BSD Puspita 240m,SHM,337m 
J'Cpt,Inv,Bgs,Lenna-0811,85: 
1107, “HarcourtsBSD 53162400 


BSD,dijual cpt,BU, kav albera, 
hook,It 235m?, posisi sangat 
bagus, hub Ridwan: 0818916543 


BsdAlbera235fresco280,giardna 
280,133, Good Inust, lok.ok, Steve 
0811903705:LjHooker 5388899 


Bsdanggrid180bdnjpslok279hoek 
Ditns361,NsIk314: Stdnt140:Udin 
085284766536 Lihooker5388899 


Century21PertiwiTOP/1Offl2th 
Hasyim ashari,cipondoh,lt 4800 
Cck u/showroom gudng,bengkel 
Vani"0816 193 0155/566 7272” 


Cidahu,Ds.pasir doton,Ls 4960m 
SHM,jalan aspal view indah,dkt 
Agua 081213921888-74638514 


Ds.Curug-Kc.Jasinga-Tanah:5Ha: 
Lok.Pggr Jindikelilingi Kb Sawit 
SHM Hrg35rb/m? 08174809269 


Gd Srpg“Kav.Scarlet 250:Viena 
126,Modernland“ Landmark Pro 
5465000" Yenny 08129273800 


Gn.Putri kpBojong praptn kedep 
Cicadas L6065,ajb,mskmbl 350 
tb/m,drhindstri:02168099936 


Gng Sindur Ry Bgr 70x230,SHM 
Kotak Rata Jin.cek Industri Gu- 
dang.1,3it nego, 08161815548 


Hrpn Indah Bekasi,Kav.Cemara 
U1-9Timur,12x212252m? murah 
Rp.4,75j/m'hub:081315872980 


Jl Pondok Aren Ciledug Dijual 
Tnh L:996m2,tk dipinggir jalan: 
087786142135/081911252028 


Jl. Raya Kemang Bogor, Luas 
Tanah 3.888m?, SHM, Pinggir 
Jalan Raya. Harcourts SCBD 
081310230187 / 08161826807 


Jl.Cempaka 2 Rt.004/001 Jt. 
Bening Dijual Tanah Cocok 
W/Townhouse Ph.08176674657 


Jl.Raya Margonda Depok,Tanah 
27189 Lokasi Strgs Cocok Ulik 
Hotel, Kantor, Apt 4Jt/m?,SHM, 
Hub:Anna 0813 1060 6014 


Jl.Raya Serpong Cilenggang 
BSD Tanah Ls5000m3, SHM 
Hub: 0818-826975 TP 


JLRy Serpong 1500M U.Hti .Rk 
300M Pintu Tol.1800m Jl.Gatsu 
Jetake SHM Hub: 0818968275 


JinRysrp9855m? D'latinos36lm? 
Avani313m?:Good Invest"Arum 
081388566675 Lihooker5388899 


Jual tanah 15.000M2 SHM, 
Pagar Keliling,Isi Jati n Jinjing, 
Lokasi Ciampea Bogor,Dekat 
Kampus IPB,175 rb/m2,Call Arif 
Hp.085885888957 


Kav Bogor,Cikarang,Krawang H. 
Mrbylok.ok!!! Cantury21 Gading 
Liana” 08994578970 / 4517272 


Kav.Pav.Residence 234m?/The 
Green 380m2:Pus 
Provenca 280m City Hi 
0878 8522 1271 1537 1019 


Kec.Bojongsari tanah Is.1600m 
pggr aspal hrg 150rb/m JL bth 
bs nego.Irfan,hp.081318132232 


Kundiran Pinang Targ 2700m? 
pinggir jln raya pas pertigaan 
strategis SHM 081911886547 


Lippo karawaci kav T.Dipone- 
goro 660 m Harga 9:5 jt Hub : 
Top 8681822 


Puri Cikeas Indah Cibubur(Komp. 
SBY)Kav Ls.1410m2 J Cpt BU Yg 
Serius Hub.09115630 


Sepatan6300m? AksesContainer 
Strgs,SHM"Septina ” 70531370 
Ray White Gdg Srp 5461000 


Tangerang Jual kavling Comer- 
kial Luas: 1000, 5000 & 9000, 
bentuk kotak Hub.0818 730 765 


TelgKahuripan-Kav600m-LPSEL 
Murah 675rb/m----Lokasi Bagus 
ERA Victoria----021 4091 9267 


The crown, Gading serpong, Di 
jual. Ls 805m2,Hoek,hadap Golf 
hub tlp 27918568 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tenjo Tangerang,L.I2ha,Hrg 250 
tb/m2. Tnh di Ciganjur L.7000 
m2 hrg 3it/m2. Tnh di Margon 
da, Depok 1.2,dha hrg 7jt/m2. 
Tnh di Cipedak L,3,2ha hrg 1,6jt 
/m2-lok.lain ok Patrus0818487 
972,021-710125098B:2A3DD90F 


Tmn Harapan Indah SN 8-17Kav 
Pergudangan 16x30-480m? cck 
W/invest.70692050,0811102977 


Tmn Raflesia Bekasi Tmr Tah 
ada 19kios onderdiltvars mbl 
aktif,bs dbangun spmarket 0811 
843516-08164850125-82400644 


Virginia Lagoon BSD 699m Mrh 
By owner hook Bgs Hub:4628 
7100,70123010/ 0818507700 


(JAKARTA BARAT 


Intercon Tanah di jual, Lt,960 
Lt,800m?,It,960m2,SHM, Hub. 
Paula081218292088IndoPalace 


Intercon-Tkj Blok U! murah! 
672m(28x24)/Btk  Kotakcsiap 
bangun 08121001218“ 


Jin Raya Meruya Ilir Pggr Jin Ls 
1700m,ngantong,SHM,Peminat 
Serius, 087777120777 T.P 


Joglo Raya Lt.3000m2, Bagus, 
Bisa bangun ruko" ““sFran Ruiz 
“Rudy Can 0815 74 8000 80” 


Joglo Raya"Lt2490”best invest 
u/ komp.ruko,dpt 26 unit" SHM 
StarHs:9283.6996,08129528978 


Kav perm. puri media puri indah, 
tnh dijual, 126m2 7x18 strategis 
hhub:0816788573 


Kav.DKI Blok 121 no.2 Ls.250 
m? SHGB, Darat, Pagar Keliling 
081316815760. 


Kavling Tanah 240m? Dicitra2 
Barat,Badan,persegi,SHM, Ray 
White Sguare 0818774627 / 
8539 2913 


Kbn jrk Office Building,lok Strgs 
Blantai,It.-3000,jln,tofjoorll.hub 
Yan 0818 0770 6472 Indo Palace 


Kedoya Raya,Tanah Luas 115m 
(Bxlsm) ada Bangunan, Hub: 
0816.8835.56 / 021.9701.5352 


Kedoya Ry,Renc.Lbr Jln 26 M, 2 

arah-6 jalur mbl,Akses Isg smua 
In tol,Lt-1741m?,SHM,hdp tmr 

Rp.25jt/m Ph.087877729225 


P,Buana-Kav.200m,Cluster Br 
Hdp Brt.Andreas 0818 766 514 
Informasi Properti 581 1991 


Panjang 3000m?,pos. pangum- 
ben 1000m2,Kostrad 2000m2 
04,8it. Hub. 0858 8187 0056 


Patra Tomang 1 Jl.Duri Kepa 
Raya Ls.735m2 SHGB Cck 
Kost,RT, Sek, 082260789951 BU 


Permata buana Tanah dijual 
Lt,685m?, SHM, Hubungi Paula 
0812 1829 2088, Indo Palace 


Pmt,Buana, Ls.230 & Is.310,Lok 
Hoek, Hub. Happy 0818.97.1697 
Informasi Properti 581 1991 


Pmt.Buana,B.Biru Besar Uk:300 
Kemb.Utm Uk:625&Cluster Baru 
Blok P,Uk:450 Mimi 0816854983 


RAY WHITE BOULEVARD: 
Kav Arjuna Utara3212m?/Bagus 
Tedja-081280129509/15866000 


Tmn Villa Meruya,kav 300m,hrg 
Nego.Hub.Edwin 0816 194 1656 
Informasi Properti 581 1991 


(JAKARTA PUSAT 


Csterra“KavPsrBaru 618m,SHM 
cek u/Hotel,Gedung,IMB u/ 6Lt 
Toni 085692938787 / 15874333 


(JAKARTA SELATAN 


MNif Realty tu... JlNusa Jaya 
(Sektor3 Bintaro) 5000m? cck 
u/Town House, H:0811172929 


Andalan Teras Realty"Pd.Indah 
kenc#740m? “kotak “jrgada 
“7509553 


811 1925 765: 


Andalan 
JIYado”"”“6901 
Haryo 08567869 2701730 0553 


Bali View, Jl.Cirendeu Raya 
Kluster Exklusiv Kintamani, 
86/10, Lt.585M?, SHM, Harga 
2.M1/M Hub 082261004177 


Bintaro Pdk Ranji,2 unit @100m 
SHM#IMB,kotak, Hrg NegojFajar 
98861704 “"LJHB5 7456767 


Bintaro Sektor 9, Ls. 4500m' 
Sektor 7 Ls, 450m" 
111085885915951 "eta 


ga senayan 500 m2, lok 
gs, murah. Anta EagleTree 
Oey 3655, 71866666 


Bintaro"Jombang,4.800m?,Villa 
Japos“200m?"cckU/perumahan 
70227000 “Azmi ERA Radiant 


Bintaro”Kav.Pdk Ranji”1775m? 
“BELI KAV. DPT BENGKEL" 
1ka:082184484474 ERARadian 


Bintaro, Graha,Kav.141m?, SHM, 
IMB, Dim Cluster, stras, Lok.bgs 
Evi 087884490071 / 74864343 


Bintaro,Mahagoni,114m?, SHM, 
2645m?, SHM. Ani 08138379- 
6781 / RW CBD-BTR 74864393 


BLESSED PROPERTY 
Kemang Ry 840, Arteri PI 3700, 
1 ag 1 Bintaro5-3300, 
Menteni 20jt/m? 
ep are) season 


Century21PertiwiTOP/#10ff12th 
Jl. Bangka Raya It 3800, Timur 
Vani”0816 193 0155/566 7272” 


Cilandak KKO Ry#1979m, beli 
Tanah Gratis Pom Bensin « Ijin 
Lok.Ramai, Padat 081310833395 
Prime Property “475816009” 


Cilandak Sebelah Citos / Stra- 
tegis / Langka / Lt 240m2, 
SHM, Hubungi : 0818721983 


Cinere Blok E F J, dkt tol Cijago, 
kav 200,300,350,400, SHM, lok 
ok, jln dpn lebar, komplek, 
085777646007 


Cinere, kav Megapolitan Estate 
Jl Lamtoro Blok Lblka Informa 
Lt 308 Shm.P.081511195522 TP 


Cirendeu“belakangUMJ#7000m 
shmi,5Jt/m2dkt tolsimatupang 
Teras“0856 7869 270”750 9553 


Cirendeu,Jl.Pisangan Raya tnh 
368m lok bagus,SHM,3jt/m hub: 
08129673849,TP 


Fatmawati dkt tol Smtpang 
kotak 2000m2, pinggir jl bsr 
B,5IMA? 0811840396 


Jagakarsa, Manggis 500 - 1000 - 
2000 - Sadar 1850, Kemenyan 
7000. HP : 92866569-70428769 


Gudang Peluru,Jin.D4 No.1 Jual 
Murah, Siapa Cepat Dia Dapat. 
hra 700it, Kavling siap bangun 
SHM,IMB,carport 2mbl tmn don 
blkg elite,tng bbs.bir 1005 dkt 
psr,sklhvot toljln Ikg 10mtr,hub: 
085718031022-081219630733 


J1 Aselih moh kahfi 4000m town 
House Area. Pondok Cabe Golf 
4100m. SHM : 0813 8609 9479 


Jl.Akses UI Jaksel kav cluster 
shm siap bangun 150m? lok 
strgs dkt UI T.081905906590 


Jl.Persahabatan Jagakarsa,Ls.t 
2400m? (30x80m?),SHGB,harga 
3,5M(Nego) Hub.085210181754 


Sultan Iskandar Muda/Arteri 
pdk indah 1800m,hgb,pruntukan 
GddIt.081282315353/96915353 


Kav.Deplu Pdk Karya, msk samp 
Grja ST, Matius/Sekt 4 Bintaro, 
1225 m3, SHM. 0812 8084863 


Kav.Simprug Garden, It670m, 
'SHM ,hadap Barat,18Jt/m nego. 
Aila cagletree 0812-1999-6069 


Keb.Baru,Prapanca 692m?,Shm, 
Jrg ada,P.Polim 650m,Shm.Hub 
0853 1267 5334,0816 1108625 


Kebayoran Lama,1000m,Lok.bgs 
“Hub.Nani 0856 986 38 38“ 
Informasi Properti 581 1991 


Komp Tangkas Petukangan 2 
kav @ It 242m2 kotak hrg 601. 
081219715839 / 087774356701 


Margasatwa 941, Cinere Blok A 
615,Studio Alam 5500,u/TH.Era 
Graha 765.3888 : 085811731621 


Mega Kuningan Is630m” "Per 
mata Hijau 1000m 20x50m 
sepi"4 081513439403 


IMT Haryono 1.1ha cek gedung/ 
natupang 5000m?, 


Pd.Labu Park Thp II Hrg Perdana 
ilMargasatwa No26 fatmawati 
Unit tbts sisa4,kavling S.bangun 
mli 500jtan“doorprize 4.Alphard 
#hdh Isg pagar mnmalis,tembok 
kilg,resapan,cport2mbi,Tmn dpn 
bik,elit,tng b.bjr 1004, 5HM,IMB 
dkt Psr,sklh,pt tol Jorrjl Ikg24m 
081298320000-021.98580000 


Pejaten Brt Jaksel Lt.1.125m” 
ada Rmh,Dkt Rmh Sakit Siaga, 
SHM, 4,5M (Ng). 085210181754 


Pejaten 1t305m,hrg 5,5Jt/m. 
pnggir jl ,strgs shm.dkt village. 
92965571/ 087881678725 


Pondok Jaya Bintaro, Dijual 
tanah sertifikat hak milik, luas 
1600m?, Hub: 081311661977 


TB Simatupang 4000m? SHM 
cck u/ Apt,Kantor Showroom, 
Hotel 15Jt/m. 02193980940 TP 


TB Stpang 1,7ha,Cbbr3ha, 40ha, 
Bandara 1ha,Kmyrn 1,7ha, 
Depok 1,2ha, 081286869810 


TB.Simatupang,Ls.3900m,Lok 
Strgs, Utk Gedung Perkantoran 
Jrg Ada. Hub : 081807726678 


(JAKARTA TIMUR 


BillyMoonkav.siapbangun Blok 
BL 10 No.33,Ls.333m? hdp-utara 
Hub.Pemasaran 8196910 


Dekat PGC Tanah SHM dijual BU 
TP luas 869 m2 hrg 2,7it/m2 
085781411410/0218301475 


JI.Dermaga Raya Nol6 Klender 
jual tnh luas463m lingkungan 
showroom SHM bekas bengkel 
AC Alba hargaNego 0811837789 


Jl.Kayumanis Jatinegara Jual 
Tnh/rmh bangunan lama 600m? 
SHM Hub: 081288135430 TP 


Komp.Binamarga Lt.478m,SHM, 
H.3,5jt/m,4000m-2,5Ha Jlnraya 
Pagir Jin Tol Hp. 081282732230 


PdkKelapalndah 440m?, Hak Mi- 
lik,DktBCA | Xmalang,Boulevard 
2 jalur,Hub.Pemasaran 8196910 


Ray White PulomasRwmngun 
JlMaskokidkt Tmn,Jrg Ada 
149m,SHM“Mira 0816 130 7889 


Tipar Cakung 1,1Ha, SHM “ 
“we 0821 1035 7612 “ 
Ray White Gading 4515993 


Diamond 600-1700m.V'9olf:Mrh 
Crown 600mView golf:HargaOk 
Gold Coast '500m/V:Danau,Mrh 
“Herry Yang, 0856.8608,3222” 
“#Century2I Mediterania2” 


Ancol Bukit 570m,630m,840m? 
1050m?Marina 625m? RWM2 
Hendrik 08170797778/6126969 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Kapuk Lt.2000-4000:SHM/Strgs 
cck u/Gda, Pabrik:083896686262 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Kav.Golf  Island:250m,Sltn: Hrg 
Ok:Badan" Rusli 05778197 9530 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Kav.Vikamas #1000m,Murah'cck. 
W/Gdg:Akses 0k:085714600567 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
PIK-Diamond. Golf Lt.600-1200 
v'golf9.hoz,376m083896686868 


CHIKA GADING “451 5551” 
illa  G.Indah,609m2,exclusive 
“Evelyn 0878 7719 1278” 


Gading Pelangi Res.Cluster 
terbaik Pelangi Merah 8x18 
sbadan,lok-bagus. 08176053138 


Kav Tampak Siring Raya 30x40 
Kotak, RayWhiteGading 4515993 
Meiliana08128062828/68894826 


Kav.Cacing Raya 2.7Ha,Murah! 
Ray White Sunter" 651 8910 
Jansens 0817889789/92889789 


Klp Gading kirana 300m2, Artha 
gading vila200,300,435m2Medit 
300m2 Gading Graha 4524130 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
48x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


Pantai Mutiara Kavling Kanal 
Blok Terbaik-Hdp Utara,600m?2 
Peminat Serius,C: 0818775948 


PIK, Katamaran Indah 7/27,kav 
hoekk(578m?).samping jogging 
track jual cpt ph:082122638957 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav.Royal — Orchard/300/timur 
Tedja 081280129509/45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kavling PIK Bukit Golf / 1738m 
Tedjo 0818977089 / 45866000 


Royal Orchard 300m,350,600m 
lokBgs,KlpNias237m,hoek,/Lada 
Yenny 937 20137/0817 723 975 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav BGM Klp Gading 26x32m2 
Hook/Selatan-Barat/Jual Cepat 
Antony081908882009/45866000 


Royal Orchard 300m&600m 
Danau Indh Barat980m,4515993 
082110357612 RayWhiteGading 


RUANG USAHA 


DIJUAL GUDANG 


1 Gunung Putri 
LT :8.000 m 
LB :3.148 m 

P) Sentul 
LT :8.624m 
LB : 3.858 m 


08151820773 


RUKO “Mutiara” 2 lantai 
Hadap Tol dan Bekasi Sguare 
Harga 980jt Nego 


Pi - 
HUB. 0811 174 518 


( duuat 


AL Top, G.Serp,Rk.Stras Bos" 
Glaze — . 67,3/189” Uagricola 
85,5/189 “PMP 67,5/203 

PC 75/1985 "& Rodeo 75/25 
33 111 773 / 0812 951 2989" 


Bang.Pabrik&Tnh di Pulogadung 
KIP Jaktim It/lb 7.416/2.743m? 
SHGB s/d'2023 Hub.lwasaki/ 
Samsul Ph.085890883849 (TP) 


Bangunan 2 Lt, Jl Ry Halim PK, 
km dr airport, Strategis,Sbrng 
Alfamart & BNI.LU/Lb B/109m 
Dijual sgera. Hub 08111337741 

Bangunan dijual di RP Suroso 
gondangdia mentang luas 770m 
bisa bangun 71t'"081511161258 


Bangunan21t--1722/250-Cileduk. 
dkt exit tol-bs SPBU-9246.0396 
ColdwellBankerRadiant7501589 


Bintaro Utama Ry 360/150 HGB 
Jlutama dkt B.Plaza Rp 3M 
nego Diva Realty 08159939677 


BLESSED PROPERTY 
Ruko Kemang luas 128m/180m 
best loc,jrg ada 08561501919 


Butik Hotel, Di Mangga Besar, 
Lux, Tingkat Hunian & Omset 
Bagus, Hub: 0811 138595 


Century 21 Akasia, Ruko Tanah 
'Abang,Stock tbts,44Lt,Ada lift 
Strgs!!! 9062 6990 / 563 7979 


Century 21 Gracia Green Ville 
1.050M/1.800M, Sangat Cocok 
Untuk Resto "' 0811 296 180 “ 


CENTURY 21 GRACIA 
RI di Panglima Polim,103/292m 
It, Lokasi Sangat Bagus 
“Hubungi : 0811 296 180” 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
GdgKapukKncn2lx89:shm,kapuk 
Kamal Ry24:705m,087881183777 


CENTURY 21 MEDITERANIA 
Rk-Jelambar 4,5x16:31t:J'cpt'cck 
W/gdg mskContnr:085714600567 


CIPINANG INDAH II 
Ktr Lux 2it hnya Tinggal bunit 
Casablanca Timur Bisnis Center 
Dkt Kuningan Sudirman Gatot 
Subroto, Asri & Tenang Hub. 
Pmsrn 0218196910 


Gd Perktrn Jual/Sewa Lt-15x35 
(515), Alt (8.5x23) IL (6.5x23) 
Prkir(15x12)PIn.16.600 Bendu- 
ngan Jago  Raya/2Kemayoran 
Jakpus (0816 765 816) 


Gg U/Pabrik, Lb 1700m, 2 Tokt 
Lt 2100m,msh baru,blm pernah 
ditempati,Jl.Cilampe Teluknaga 
Salembaran-TGR, Hub Ibu Yuni 
081380829097 / 021-51429311 


GdngGrahaSimatupng 360/2985 
I1llt#Basement,200 KVA,LLAC 
HGB,RayWhiteGading 4515993 
Meiliana08128062828/68894826 


Gedung 3Lt,Kby Baru Ahmad 
Dahlan 360m,lux&320,gdg21t:R 
WhiteKD7263456,081315005394 


dung dkt Thamrin, 354t 
870/2400, te 
Goot Invest, 

OR Menteng 0812102809XTP) 


Gud Benda-Ckreng,Jual Cepat 
GaSOM"SHM" (Gandeng depan- 
Belakang)"tNancy 33989819” 
Century21 Nagaras 66693838 


Gudang 2 Gandeng.Tmn Tekno, 
BSD. Lt/Lb. 1.080/750. Jrg ada 
“Hubungi : 0857-7704-2005" 


Gudang di Daan mogot Km.19, 
Dijua/bisewa,Lt/Ub3600/1500 
m2,Lt Beton,bs Isi barang berat. 
Hub email:sppjkt83Ggmail.com 


Gudang di Hyundai Cikarang 
13.200 Lb: 2200roffice.Bisa 
sewa (TP) 0816 79 8686 


Gudang Gandeng 2400/2800. 
Pantai Indah Dadap,Kerangka bj 
Blok BA,Tgr. tel.021-27100010 


Gudang Plat Besi/ex pabrik baja 
Dijual Murah stras di Kawasan 
Industri Modern.L.Tanah 1,5HT, 
Ls.Bangunan 9000m? PLN 1,5jt 
Watt,ada telp,mess 12kmr,siap 
pakai.Serius hub.0815.8151118 


Gudang Sunter 1500m?,Bgs Skli 
Jual Cpt!! RWhiteStr6518910 
Jansens 0817889789/92889789 


Gudang,Cileungsi,Lt/1b:8000/ 
7500, lok.areaindustri,SHM-wati 
081210500810 RWM 31909333 


Gudang/IND Jababeka Tnh 
2040m, Bgn 900m, PLN 16,5kva 
(6,3M Net) hub.021-32904876 


Kantor BaruJualJIMampangPra 
patan no26 t/b225/750mbit fas 
ilitas lift AC hub Ahmad/Didi 
081911720555/085888280620 


Kantor/kos Bintaro permai II 
814/800, tkt, ada ijin dkt 
Kampus/tol,SHM,02132004646 


Kios di Apt Kalibata City Twr 
(/BMOS, strategis, dkt Lobby 
9,8m2,2mk,TP 0812 1979 1871 


Kios di Thamrin City, Lt.3, 
Lokasi Terbaik, L.7,98m hub: 
021-90552168 


Kios ITC Depok Jual/Sewa Lt 
dasar Blok B 117 Hub: 32202080 
1 70051919 


Kios ITC Fatmawatie 3unit. 
dagang macam?. 900ljt.nego, 
0815 1105 0033. 


Kios Mal Ambassador 2 Unit 
Dijual cpt Lok Strtgis LT.3A/18 
& LT.2/49 Surat2 Komplit SHM, 
NEGO. Hub: 08128042777 


Kios PGMTA (Pusat Grosir 
Metro Tanah Abang) Lt.3A, 
strtgs,ramai. Hub : 0811841994. 


Kios Psr Pagi Mangga Dua,Lnt 
dsr,Lokterbaik,strtas,jual  cpt/ 
Sewa.7210101,71688289/90 


Kios Tamini Sguare,Strgs,Uk. 
7m?,Hoek,Dkt Eskalator FS 12 
No,5 Lt.1 Jaktim.08567850069 


Kios Tangcity mall blok LG/B75 
over kredit(bu).hub: 021-93- 
700-500/ 082-124-636521 


Komp.Pergudangan Salembaran 
Jati LT 3130, LB 2200,HGB#IMB 
Harga 15.5 M Nego Michael 
08159650171, 


Kost Exe Mgg Besar Ry Sit, 36kt 
110/550rmggBsr4,50kt,6lt 216/ 
11004Mgg Besar 4E,30kte Hotel 
g-sahari Ry714t,600/4000"Ruko 
Sit(kost)30kt,MggBesar 9eRuko 
MtCkost)20kt, MgBsr ryA2UGdg 
Alt. m9Bsr8/3,18x23,ex5pa/ Sau 
na pralatan,jI/sewatBungur Bsr 
RyLs:18/x30m hub:0816,901537 


Pabrik / Gudang, Jababeka | 
Cikarang Lt.1200, — Lb:1000, 
Sudah Renovasi Siap” Pakai, 
Lengkap atau Tanpa Mosin 
Produksi Hub: 021-70102323 


Pabrik / Gudang, Pantai Indah 
Dadap LT 1200, LB Full, Hook, 
Fasilitas: Kantor, List Besar, air 
Hub: 021-70402323 


Pabrik Cikembar Sukabumi Lt. 
10Wa,Bngunn2Ha,Rp.850rb/m 

Ray White Gading 45855656 
Meiliana08128062828/68894826 


Nak dijual di Cibitung Lt 3,7 
lb 5000 sertifikat 
Hai Hub.085310362335 


Perkantoran BSD 4,5t:11,5x 
16,5,Bgs Ry ke Gd Serpong,Mrh 
'Astro 53158502/08151610848 


RAY WHITE BOULEVARD 
Gudang Marunda2366/brt/strgs 
Rudy 3628 0777 - 4586 6000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Pabrik Ray Bekasi Alexindo 
Lt:1,4Ha,Lb:6000,Bagus,Murah! 
Wilson 0818902718 / 45866000 


RAY WHITE BOULEVARD 
Rc 4unit Rawamangun strategis 
Monica 7069 0888 - 4586 6000 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Blossom Citra2 EXT BH1/12"” 
309/4600m?,Blvard,Siap Pakai 
"Op.House" 22-23Sept,Pk.11-13 

Mario 7059 9199 / 5438 0779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 

Gdg Arcadia Blok G:840/960m? 
“Op, House 22-235ept, Pk.12-14 
“Birin 9615 8699 / 5138 0779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Ruko Citra2 EXT: 2m Blvrd 
“Op.House"22-23Sopt, Pk.13-15 
Jhanes0812841090/6180779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Ruko Mutiara Tmn Palem E1/11 
“Op,House”22-23Sept,Pk.13-15 
96/130m?,2/Lt,Strtgs/Jin Lebar 
Sharon 08161151957/51380779 


RAY WHITE GRENVIL 
Rk Wahid Hasyim 567m,huk,HM 
Rainier 021-99216213/5672339 


Ray White Pulomas"Jatinegara 
cek u/gudang&kantor,Bbs Banjir 
1416m? "Mira 0816 130 7889 


REPO Kemang 
Ruko Fantastis 
Strgs di Megpltn 
cinere-dopok dkt 
dgn Cinere Mali 
pat Area Dans 
(emortieryi Invest Bos Prof 

BLN bla 175/ 
640,4It,hrgaM(Ng) "Roni 08211 
2532249/ Surya 085780700490 


RK Aries Niaga Hdp Tag 
Hub.Cornel 0898 88 
Informasi Properti 581 Nasi 


Rk Citra Ry,Start 1,1M Perdana 
2Lt,Lok.Strgs. Hub:Mariska 0815 
1171 7777 Oueen 546 4099 


Rk Fatmawati / 4.5x17m / Alt & 
4.5x194 / 3Lt Bonus Rumah 
0818 99n 304 RWPIA 7227430 


RI G Srp 3lt green dot com 5x15 
Pintu Kaca Tembus depan&bela- 
kang,CBD,Aston, hrg BU “Centu 
ry21Emr Herlina: 0818 94 9918 


Rk G.SrpongyGrha Blvrd,Golden8 
Market Place,Crystal““Anton 
0816715196 Landmark 5465000 


Ri Jalur Sutra 5x15,21t,31A.5X15 
3Itgandengrtranktrut adng srp3 
4Sx17,3Lt PCAA,5x17,3LtiRmai 
mendrisio4,5x19,3IltimlibuA,5xI2 
21/21tssiap hunijLks OksMichelle 
0811892221 LiHooker 5388899 


RK Jl.Kerajinan 1 No.31 A, Kota 
Jakbar, 3'4Lt, ukuran: 4,5x28m. 
#43 Hub: 0818 738 883 (TP) “ 


Rk Jl.Lautze JktPus,97m?,3/4Lt 
lantai Granit,strtos,RWhiteKmy 
Kurnadi/08161180338/4268000 


Rk Komp.Atrium,Senen,Jual Cpt 
Murah:RWhitekmy/9239 2727 
Saleh/087888982727/4268000 


Rk Krekot Jaya Molek,8x20,3Lt 
cek u/Sprepart dil:RWhiteKrny 
Silvia/081380949478/4268000 


RK MGK Krmyrn,5x15,3It,JualCpt 
Murah:RWhiteky/9239 2727 
Saleh/087888982727/4268000 


Rk Prominence,Alsut Dijual Cpt 
3It,5x15m2“Hub:Mariska 0815 
1171 7777 Aueen 546 4099 


Rk toho A/3A 4,5x156,5It)rp 
38m Pantai Indah Kapuk&Rk 
Eksklusif G/67 5x15(3,5lt)rp 
68m sbrg waterbom 68887919 


RK. Baru 3Lt, Jl. Ry A.Yani, 
Cilegon,SHM, Lt.200/250, 
021-92458278 / 08161843062 


Rkc Kawasan Blk.M, luas.216m? 
2 lantai, Strategis, Jarang ada 
"ERA Mira?" 0811196585 


RK. Palazo, 3 Lt, Lok. Strategis 
Kemayoran, Sertf HGB, B'minat. 
Hubungi : Budi 0877-7412-7000 


Rk-BoulevardRy KlpGdg5x22.8m 
10x22.8m,500m,Hoek,Cck u/ RK 
Yenny 937 20 137/0817 723 975 


Rk.Puri Media 5 x 15, 3,51t,Utr 
Renov.Lady 0812 27 6000 53 
Informasi Properti 581 1991 


Ruang Kantor di MTH Sauare 
Lt1/1,Luas 42m2,Apartisi, 
lokasi Cawang hub:0816759859 


Rukan 3Lt.Lux Srtgis,3KT#KM 
Keb. Baru dkt Aprt. Gandaria 
cek: usaha/ktr: 0857 1118 8899 


Rukan 4 14 Lt,stratogis,sebrang 
Daan Mogot Mallssbih apart sky: 
Terratce/RS.Hermina, Telp 3llna, 


7700W,Konid. Lux 021-70121484 


Rukan Graha Mas B/10 sampg 
Tol Kbn Jeruk,4Lti.Hub:Hendra 
Pj“0812 8288991/93367779 


Rukan Meruya One, Ulc4,5x15,5 
&l Unit Ruko Kedoya Ry No.48A 
Uk132m,3!sIt,Josef 0816708860 


Rukan Sunter Garden Zslt. 
Lt/lb, | 181/435m2 Ukuran 
6x30M Hub:021-9282.5262 (TP) 


Ruko (2 unit) Baru 5x21x3Lt & 
8x21x3Lt dpn pasar Kopro,Tj. 
Duren Brt 3 No.2.08161159003 


Ruko 1 1/21t Hgb it130/170 dike 
lilingi perumahan Jl.panjang /7 
Cidodol (1,2M) 021-91987570 


Ruko -1.25Ha, Kampung Melayu, 
Kecamatan Teluk Naga, Desa 
Pangkalan, pinggir jalan raya, 
kolam renang, 08128889299 TP 


Ruko 2,5Lt jualSHM Jl.P,Antasa 
Ti Ry 19C Cilandak Jksl t/b100/ 
190,3kmd 5500w.08179999848 


Ruko 3 Uk.Lt.154x14,t.263- 
4x15 siap huni JI-A-Jelambar 
Fajar Jakut. 0852.70018787 


Ruko 4 Lantai, Pondok Pinang 
Raya Jaksel It/Ib95/350,SHGB, 
Parkir Luas Hub 08179999848 


Ruko 4.5LL. Strtgis!!! Prkir Luas 
dktJl.Pnjang/P.Hijau HGB, 400 
m23.8 M BU! 0838.7185.2007 


Ruko dit ful renov lux 3km,telp 
Dine,pam,ada lift bro,cck' utk 
katt,kos2an,kursus dliLan.shr 
raya blok 14,lok sgt stas hrg 
nego hub 08129692390 TP 


Ruko Altdi Prapatan Senen 
samping Jakarta” Tropy,Uk, 
9,6xM,HGB,TP.0817837938 


Ruko ALt,Kyai Caringin-Jakpus 
Dpn jln bsr/Busway, ada parkir 
3,6M,Siap huni.TP:0818.977333 


Ruko 4M,Margonda Depok Bisa 
Langsung Usaha Laba Rp, 
60Jt-80J1/BIn.Hub:0815137294 
88,081281823030,021 77215959 


Ruko Alsut Spectra(6x23),Ruko 
Dinasty. Walk(7x18),Hoek,Mu 
rah, Lokasi bagus hub:37777 
137/33777137/53140802-03 


Ruko Aries Niaga,2 in 1 hdp tol, 
Bagus,cocok untuk segala usaha 
“Hub.Andreas 0818 766 514” 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko baru 3 unit Roxy sguare, 
tw.kepa (tomang) BU hrg 1.6M 
pasaran skrg 1,8M shm It 
Axdem, pgr jin ry, cek usaha, 
strtgs 02192802025/ 93660952 


Ruko Baru 3Unit, Strategis, Lux, 
Lt.160m/Lb.250m, 24t, Telp, 
2200W Hub: 0857 1102 477 


Ruko Bintaro Sentra Menteng 
SL 75/180 SF Bas" "Century 
210tm74863838-081574630358 


Ruko Bolsena G.Srpg 3Lt,Murah 
Paramount Center Sbrg Mall Jl 
Cpt :68335127-085920596515 


Ruko BSD,It95m2,Ib217m2,31t 
ae:8 unit,te:8 line, HGB ruko toll 
blvrd blok G no 9 Jl pahlawan 
seribu bsd city bp.Sandy: 
108881629889: 63889767 


Ruko Buncit Office Park 
JlBuncit Raya 4-5 It strategis 
parkir luas Hub:0812 9773 437 


Ruko Cempaka Mas,82m?,4Lt 
Jln.Utama, JualCepat,RWhiteStr 
Dewi 9698 6599 / 651 8910 


Ruko Depok Kredit Macet, dkt 
Indomaret, strtgs, 3it, huk, 
Rp.2M utk 2 unit. 0811840396 


Ruko D'Flower, 2 Lantai, 5 Km 
dr Istana Cipanas, 297Jt, Cicilan 
12x, Garansi Sewa 15Th 
Dimuka, H:087881732165 


Ruko di Jl. Ciledug Raya, 600 / 
850,Lbr 8 m?, Bisa Disewa, Ray 
White TKJ, Thres 0815 9650280 


Ruko dikomp Jl.Gih Mada dpn 
Glodok ALt 5,5mxllm cek u/ktr, 
ada,tngglCi.cot) 0888-08766855 


Ruko Gading Bukit indah klp adg 
5x17x4.5 It Lok Strgs cocok utk 
invest. 70692050, 0811102977 


Ruko Gading Serpong,31t,hock/ 
Gandeng / badan,strategis,hdp 
Jalan.Hub.Lady 0812 27 6000 53 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko Gandeng di Jln Fatmawati 
Raya, Lantai, ada basement 
Hub: “835 Hp 0811.172.172 “ 


Ruko Gandeng,Area Lottemart 
Fatmawati, At, Strtgs,Jrg Ada! 
ELITE:7257828/ 087871251968 


Ruko Gandeng,cek u/Kantor 
Skih,59M  Nego“RWhite Str 
Iskandar08129936266/6518910. 


Ruko Graha Bulevar Klp Gading 
7x16,/ALt,Brand  New4515993 
082110357612 RayWhiteGading 


Ruko Graha Cempaka Mas Blok 
C No.12A,5x18,4Lt,SHM, Kamal 
Raya No.58, 0812 688 9299 TP 


Ruko Graha Marcella, Bintaro 
Sektor 3A Dpn BP,3It,Muraaaah 
ELITE:7257828/ 0812 1068 632 


Ruko Graha Saharjo Tebet,146m 
uk.8x15,SHM,M/Lt,Telp 5 Line 
Hrg Nego” 0812 1040 959 


Ruko Jaksel,128/150, 2LT, SHM, 
stras,pggr jln,cck u/ktr/restoran 
- 081815991056 / 97277730 - 


Ruko Jelambar Utama Ry 4x26 
SALSHMJI pdt rame,hdp tmr 
7700w,H:2,85M,08158012518/28 


Ruko Jl.Mangga 14,It.11x18, 
Lb.180.Hub.Eddy 0821 1211 
8357 / Ciska 92 16 26 26 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko Jl.Ratu Kemuning Blvrd, 
Strategis.Suki 0899 900 3383 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko jl.Utama ry 15(ramai)sbih 
travelkbca Lt136mC211)Rp.2m. 
SHM otr Cengkareng 68887914 


Ruko Jln Veteran jln utama Tgrg 
Kota,sgt ramaicck u/bank,resto 
minimart,dIIALt,Lt/Lb 290/550, 
listrik 10600: 6,5M,Hub: Hengky 
Goldsmith 081314199029 


Ruko Kelapa Gading Boulevard 


Artha Gading 5x17x4.5Lt Lokasi 
Strgs cck Buat Invest 95588880 


Ruko Komp.GoldenPlaza Fatma- 
wati(Lotte Mart)4 lantai, full re- 
nov. 3,4Milyar,2 ruko (Gandeng) 
8M.nego. IDP Prop/Sri 7507504, 
08159819027, 0813 111 85 329 


Ruko Ktr 3i4t dijual cpt Iksi 
strtgs Jl Caman Rya No.17 G Jti 
Bning Bekasi,Lt.86m?,Lb.150m2 
1Uk A.5m X 20m,Hrg terjngkau, 
Nego,Pmnat Serius. Hub:021- 
94620694/0899-812-7777 


Ruko Lt.300,Lb.470M, Jl.Buaran 
Raya Blok B19,JakTim 3,5M 
Hub: 081398994706 


Ruko Mangga Bsr,164m?:5,5x27 
RWhiteStr"6518910” “Honda 
0818 0720 5765 / 9909 9878 


Ruko Melia Walk,Bintaro Graha 
2Lt, 4,5x15,strategis,ramai, BU. 
Hadio 0818123159 / 70861343 


Ruko MOI, Hadap Kan Tag 
Ray White Sauare'" 
10878 0878 9040/2791 Pn 


Ruko Muara Karang 5x17, Timur 
Rapi Mrh 3 Nego All-Win-Pro 
66693311,Irvin:0812 9912 482 


Ruko Muara Karang RayatDekat 
landiri),Dijual 2unit, 
Strategis. Hub: 021-32795552 


Ruko Muara Karang, Telok 
Gong.Lok.Strgs.Hub:Christine 
0816 890 940, 0811 869259 


Ruko OK “ Tanjung Duren Raya 
4x25m"4 Lantal"Jalan 2 Arah! 
Hoki Pro” Fajar 0815.9134.107 


Ruko Pantai Indah Kapuk Blok 
'A/16 Sebrang Water Boom Hub: 
081332386592 / 08155037760 


Ruko PdiLabu Park,Thp II Hrg 
Perdana JI.Margasatwa No26 
Fatmawati unit trbts sisal mini 
malis mli 1,3jtansdoorprize AT. 
Alphardshdh Isg kitc& 4Ac,sth 
trm 31Nov'2012,SHM,IMB 2 5Lt 
Tm dpn-blk elititng bbs.bjr100s 
dkt Psr,sklh,pt tol Jorr,jl Ikg24m 
081298320000-021.98580000 


Ruko Permata Buana,Uk:5x14m 
3Lt,Utara,Sdh Renov,Siap pakai 
Jrg ada,Cocok utk Bank,Kantor 
& BimbeldIl “Josef 0816708860 


Ruko Pr.Kencana,3-3 1/21t,Hdp 
4 Mata angin,Andraas 0818 766 
51/-InformasiProperti 581 1991 


Ruko Rempoa 8 lunit terakhir 
lok.strategis di hoek Bangunan 
3 Lantai Uk.7,5x15M? cocok u/ 
tempat usaha & bgs u/investasi 
JlPahlawan Rempoa Jakarta 
Selatan Telp.081315084523 
Membar of Greenwoods 


Ruko Tangcity5x16,5,Jual/Sewa 
3Lt Renov,Fur,Hdp Jln Perintis, 
Good Loc. 0816 1419 338. 


Ruko Tanjung Duren,Baru,harga 
1,6M,2 3/4It.Hub.Ivan 0813 10 
555 116 / Vinny 7054 2674 
Informasi Properti 5811991 


Ruko Tg-Duren Baru, strategis 
1,15125. Rangga 0816 0087 9899 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko Villa Taman Bandara A8 
No.6 & 7 Cengkareng, 2Lt,uk. 4x 
18m,SHMsUsaha:0811.153.426 


Rukot9)ait,1gd,lrmh dim 1kom 
pilstrgs,Jl-utama kota rangkas 
Bitung-Banten.Hub:0811891994 


Ruko/Gedung Mangga Bsr Jak 
Pus,cck u/Usaha Kost/Restjdll 
Erni Go RWKGB 081284245811 


Ruko9//Lt,5x22, Jelambar SItn9/ 
27 & Ruko 25lt,7x30m,JI.KH 
Hasyim Ashari” No.68 Ph:021- 
68559339 /0818150030 


SENTRA BISNIS&HUNIAN 
Ruko, 24t Kamal/ Cengkareng 
Rp.800Jtan,Hunian 2Lt Rp,300 
Jtan, Bebas Banjir, Bisa KPR, 
Hub: 68883221/ 70801014 


Showroom Di Utan Kayu 328 / 
280 HGB Strategis Sabas 
Hp:087864238218 


Showroom Dijual sgr di daerah 


Kemayoran posisi hoek,kntr di 
atas,tlp,pin,pam 085319068817 


Jia 
ss... 


Rk Cempaka Putih(Bikg Hotel 
Grand Cempaka )Cck utk(Bank 
Rest ,Apotik, Bakerydl!)Op.H. 
Central Pro 0812.1857.2525 


(DISEWAKAN 


Bangunan 2t Cipete Ry 120m 
cck w/office,bakery,resto Hub: 
021-98600756 : 081901785011 


Bgn 2Lt/438/400m' Bintaro Utm 
|, hubkBintro Tngah Ry)unt u/ 
Prkr12mbl,1600w.81585057715 


BgunanMntngKmrsial It1300m? 
Ibr 41xdim32m, Lb1000m, 1.2M 
/th.HarcourtsSCBD 0811941893 


Cold Storage disewakan,Pesing 
Poglar-Kali angke gud 88. Hub : 
Alex, Hp : 08126395269 


DISEWAKAN 
Gedung Lt.3 di Menteng, latak 
Stras, dkt Wahid Hasyim, Luas 
625m',fasilitas istrik PLN,back 
up Diesel, Lift, PAM & sumur 
dalam, full partisi, furniture & 
strong room tiap lantai, Hub 
3905920/ 3900645 ( Bp Toto) 


Gedung Jtnegara Rsmi Kmersial 
1t.900 /Lb.1200m2, Rp.55Jt/BIn 
Harcourts-SCBD 0811-941-893 


Gudang di Jin DI Panjaitan (By 
pass) luas 300m, cocok utk 
'gudang/bengkel, 0816 821 375 


Gudang Taman Tekno BSD, Ls. 
Tanah. 600 /Luas, bangunan 441 
Hub : 0852 868 868 28 /Halim 


Gudang, Taman Tekno BSD, 
150/369. Hub: 021-23620931 


Kantor Kuningan, 6jt/blntppn, 
90m2, incl service charge Di 
Rasuna Office Park. 93903629 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya Utan/BIn bs. 
urus domisili Ph:088809700886 


Kios Cempaka Mas Lt.3 Blok 
8-96 Ls.6,20m?, Dijual/Sewa 
Hub:2368 3869 / 0818 922 198. 


Kios Tanah Abang,Is.2x3m,dkt 
ATMNalerie 0858 85 330 788 
Informasi Properti 581 1991 


Kos Dwiwarna (JKT) Kemang 


Pratama (Bekasi) Rk Nagoya 
(Batam) 0818816618 


Ii NX 


Kios Outlet disewakan, kami 
sediakan tempat di Dago Bdg 
utk Cafe/Kantor/Fashion, hub 
0811233889 


Lippo Bolevard Luas 700m? 
dekat sekolah sph & lippo 
supermall. Contac 08161931115 


RKanto ful furnished, took 
utk konsultant, ” FO 
(8-10org).strategis di Jatarta 
seltan.min sewa, 6. bulan, 

gi: 08558120293/ 
00062 ara 


R.Ktr/Toko,Strgs,JktPus Mulai 
50rb/m?Is.ssuai keb,fas.Ikp free 
OT, Hub: 021-99561225 


Ruko 3 tingkat, dpn Universitas 
Mercu Buana, Jl. Raya Meruya 
Selatan 18, Joglo, Jakbar, Hub : 
081213142119/0818751136 


Ruko 3LT (Hoel), Jl.Suryopra 
noto Jakpus.Strgs.Cck Utk-Bank 
Kantor, Rest,dIl.08161829430 


Ruko 3Lt,Strgs,5mxlbm bulvd 
brt LA 1 sbih menara 1 Klp Gdg, 
Cocok utk Bank. 0816.1815548: 


Ruko Alteri P Indah &1 P Polim 
Raya, 80JT/th min 2th Penyewa 
serius harap telp:“6593610632 


Ruko bgs siap pakai di Mangga 
dua raya uk.4,5x22,5 mtr (lt. 
200 mtr) Lt. 128 mtr. listrik ,air 
AC lengkap. Hub :0816 -960325 


Ruko di Permata Hijau Depan 
Gerbang AW, 3!ALt, 3 Tlp, List 
13.000. Hub: 0815:991.6886 


Ruko disewakan Glaze 2 blk A 
No.1,3500 Watt 4,5x12, 3Lt,full 
bgn,HUKdi jln besar seberang 
skih tarakanita.hub:0818766383 


Ruko ITC Fatmawati s.pakai,ada 
SekatExlusifcck ut. Ktr,Bank 
hub.08170007120/0811848990 


Ruko Kemang Raya “120m? 
(12110), 1LT,  Lok.strategis 
“08121038225/081310833395 
Prime Property75816009/6067 


Ruko P.Ungu sek 5,It64m?, 2.5It 
» 25jWthn Lia RWHI 0812812 
38231,98886061,88387031 


Ruko strgs di Jl.Pos Pengumben 
Raya, Jakbar, dkt ITC Permata 
Hijau Hub : 0812.1052.315 


TanahkBngnan Sewa, uk19115 
dipinggir jlan basar,cek u/show- 
room/sprmrkt Jl.Lap.Bola No,30 
Kbn Jeruk Jakbar, Ph:98072764 


Toko ITC Mangga 2 Pusat Butik 
LE IV Blok 8 Hub:(021) 9296 
1928 / 70560610 


(dicari 


Ruko di Jkt/Tangerang,Lbr 8 m 
(Gandeng) Pnig Min 15 m - Ray 
White TKJ, Thres 0815 9650280 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Angsana Ry 8A Pejaten Tmr Jks 
u/rmh/ush/ktr 6kt Slam AC4100 
W hal bs 10mb1.081317415791 


Pita 7. 375/500 cek w/ usaha 
kntr, Lok.strgs,komersil, Wulan: 
081318030560 / 74864343 


Bintaro 9, Type 42 furnish, Hra 
3Jt/bln, 25Jt/th Strategis 2KT, 
IKM, FF. Hub: 0853 1388 1346 


Bintaro9Tmn Puri Bintaro 
171/190“F'furnsh"4AC H'nego. 
Sylvi:081281891739 ERARadian 


BLESSED PROPERTY 
Sriwijaya ”900)Diponegoro rb 
forambs:Kemang 720-new pool: 
Ampera2 875 1 0856.1501919 


BSD Fontainebleau Golf Resi 
dence 375 & 500.The Green 240: 
021-93312938 / 087882881169 


Bukit Golf Mediterania PIK, 
Murah, 8x15, 3Kt, 2Kim, 4AC, TP, 
Cepat, Hubungi: 021-33390895 


Citral Ext-8x18-1//It Citra2E) 
7,2x16,Clust,3#1Kt” “ERA Tt 
29030690,Hendrik08161118081 


ERAHome”PI-Skolah Kencana | 
Furn,600/800,0p.Hoz appoinmt. 
Paul:0813.8428.1124"7266888 


Golden Palm 4x12,5, 2Kmr, 2Lt, 
(Dekat Citra V) Hubungi: Edy 
087887975559 


'GrandWst Tambun Bekasi Rmh 
Lb.126/Lt.180,341Kt,2Lt,2200W 
Hub:Rizal 0852.159.08550 


Jati asih,bekasi pav rmh,300m 
dr pnt tol jt asih,dkt mc donald, 
fas “Stagair pnswifi & prkr 
mbl) hub.08131033228 


Jl potlot no.8 Is tnh 515 kmr 
utama 3kmr pmbntu 3.h.150jt 
(th grsi,tmn.081385868760 


Jl, Tirtayasa Raya , 650/700m? 
6KT, Lux, Siap Huni,cck u/ kntr/ 
Tempat tinggal , Ray White CBD 
Turky, 0812 1992 127, 3925588 


JlBangka 115m?,2L,Kt 341/Km 
241,Hadap Timur,F.Furn.LJH KG 
4524007 / Kukuh 081218077877 


JlDuri Kencana VII/12 Tomang 
Brt,jakbar.21t,3KT#ACe Kind car- 
port muat Imobil. 08567702200 


JlDwijaya Radio Dim, Keb.baru 
L7.450/LB.350, S#1Kt, AC, 2 Tlp, 
5 Mbl. WH. 0812 80135112 (TP) 


Jlinpres Kelingkip no.18 RT.09/ 
09,Condet,KelTengah — Kramat 
Jati, Jaktim.SKT,2KM,R-Tamu, 
R.Kelrg/Makan, — GarasiMobil. 
081375284388 / 021-8009563 


Jl.Jati Padang Utara,no.ID/1E 
blkg PejatenVillage,Jak-Sel, 2it, 
prbtn komplit,20Jt/bin,min2th, 
hub: Santoso-081318228626 


JlKakap 11/2 Rawamangun 4Kt 
3Km/WC/AC,Grs,List Telp PAM 
Hub 4720173/08558080526 TP 


JilLamandau Keb Baru,daerah 
tenang,Lt/Lb:270/200,3kt,2km, 
ACW heater.hub:081905054268 


JlMasjid-Jt.Padang Ry,2 Pav: 
Tiap Pav, 2Kt2 Km,l Carport, 
Retamu-dapur brsh.hub.7805116 
/081388671797/08129725016 


JLMPR X/Acilandak brt,600/400 
(KT,Sw.pool,AC,6600W,s.heat 
er ,hrg U51500/M,0811161211 


Kesehatan 9, Cideng, 200m, 2It 
Hny 99Jt/Thn .Raywhitetomang 
Subiono 0817.788.377 / 563010 


Komp Cip. Indah 2 Jln Nuri Blok. 
Dd No 12. Hub: 081314165788 - 
085890552800 - 08128822002 


Komp.Perla No.B17.Rmh 2 Lt 
Perabot KT 6,KM 4,Grs.Peminat 
Serius,Hub:081218290586 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


as ” PROPERTI 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Kramat Pela Ry Kb Baru Jaksel 
imh strategis cek u/usaha hub: 
08787222298-02183212501 


Pdk Indah 300/400w600/500m 
Cipete 400/500750/400m SP 
Kemang 751/650 08159523195 


Permt Hj,Senres,megakuningan 
swpool, prime loc Akt#1, dkmd 
hub: 085 38500 1688 


Perum Mahogani cibubur 2:1t, 
strgs,elite,4kte4kmt3ac, hub: 
93052328/081311507789 


Petojo Binatu Ry 25, Jkps Lok 
strtgs Lt 90M.2kt,Grsi, Pam,22 
OOw. 32Jt/Th H: 021.83667333 


PIL.Bis,kemng&cipete33445530 
108174807737/RB.Property 
(ade.siregarrbproperty.co.id) 


PI-A.Permai dkt PIM 75Jt, 2KT 
Unfurn “Kalibata City Yasmin 
2KT furns Lht Janji 0818761697 


Pluit Mas Selatan R12A, 10x19, 
028, 2t: PIK, Galnenia 1 No.7, 
Hubungi: 0812 888 9299 TP 


Po Labu Indah,Nyaman dan 
Aman, Akmt, 3km, Tingkat, 
Halaman Luas.052123432259 


Puri Mansion Sewa Cpt & Brand 
New:8x15m,10x15m,5.huni,Mrh 
Century21  Mediterania2 
Ratna 0811,86.88.33 


RAY WHITE GADING 4515993 
Gdg Residence RmhBaru,dkt,21t 
144/178m? “Arief 0811 8393 63 


Tebet brt dim v11c/ 5tkt, Akt, 
3km, dpr, r.klrg, mkn, grs2, ac2, 
2.200wt jetpm. 081311640145 


Tomang Jl.Pulomacan 4/21(4kt) 
6x15(2Lt)-JI.Radiul 200m?,8Kt 
5670384,0816888204,33226088 


TANAH DICARI 


Cari Toh diJakut,A-5Ha,Industri 
(sudngjjl bsr,msk truk gandi 
SHM,SHGB,#LJt 

fineb8BpGI 


Cari Tnh u/usaha di Pamulang/ 
Caplek,5000-9000m?,Jln  Utm, 
Serifikat,Pemilik Lgsg sms. ke 
0816.1788.9007 (sms only,T-P) 


Dicari Tnh Usaha 4000-5000m?, 
di Artori,P.Indah,Sktr Gandaria, 
MT Haryono,Halim.Pemilik sms 
0858.8562.7960 (TP) 


TANAH DISEWAKAN 


Bsd JI Ry Ciater 1Hajcck u/ usha 
workshop:gudang:strtegis Tina 
081399243932 Ljhooker5388899 


Legok Tangerang Kel.Caringin Is 
7500m?, cocok utk perkebunan 
& peternakan, Hub 70016868 


'AGEN PERWAKILAN 


Dicari Distributor Tunggal untuk 
Snack kacang Mr Best berminat 
Hub : 0778 463 176 / 468 626 


Kopi Organo  Kanada,Bonus 
Menarik, Perintis Awal Hub: 
081219781234,081387768813 


Ovr Agen LPG#Aset SHM 2710 
m rukan,Gdng,mes,toko,Jl Bakti 
ABRI No 18 Rt 2/9 Cmgs-Dpk 
081281243737,087877713272 


'AGROINDUSTRI 


J.Kbn Sawit 7,5Ha, Lok Sampit 
(Kalteng) 530jt NG SKT 085 751 
39 3554/ 081 9199 64494 


Penawaran Krjsm. P'kebunan 
Sengon &Jabon.Ls 1,Sha, Ditnmi 
rb Phn Sengon 2200 Phn jabon. 
Hasil Panen 41000m3, Cash & 
Krdt. Keamnan, Prwtan, Ppk s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bln, 
Ha. Panan 56Ton, Sewa / Beli 
Dana Li aa 

1836 / 0812755 


'ANTENA/PARABOLA 


Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena Tv 100rb,Pabola 
LSjt CCTV 3,5jt,Indvsn,Top Tv 
7115853-80333200-56181850 


Agar bayang & bintik di TV anda 
bgs antena 100rb,parabolal,Sit, 
CCTV t,indvsin:51212486- 
31700891-70357702-80284001 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, " ant 100rb” 
pabola 1,Sit,Indvdn,Top tv,cctv 
11443335-56958877-83311183 


Agen&Ahli Antena Tv/Parabola 
4 Indovision/Top Tv:RafeElektro 
5606227 Ukbr) 


71137333 Dp) 56 


BINATANG 


J-Anakan Golden#Anakan Cam- 
puran Husky-Golden,Jtn/ Btn 
Sehat2 Hub:081931374565 


962235(Tgr) 


Lima ekor scoobydoG.dane9mgg 
Hitam, Besar 2, Kasar 2, Istmw 
LokBandung T.085793010263 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
impt.BSE 021 8281013,8352323 


Aktelhr/a.kwn,paspor,kitas,api, 
pteud,slup,tdp,npwp.dIl. 859 
18820, 37775110,081511671645 


Bpom.Depks,pbf.klink-alkes,obat 
kosmtk.pangn.export-import.dll 
Jl.kb-Jrk19/111H-081219171825 


Bth Baby Sitter/lansia yang 
T'Jamin Garansi Lth Hub.Pelita 
Bunda 0218647278 / 36069917 


Bth prt, bsitter bayi, balita 
Sjompo jg spr 8751, 
087801296429, 082123091287 


Jasa B.Sitter,Prwat Lansia 
Governes gaji Lsg tnp pot.021 
94877668/7698012/75909128 


Jasa penyusunan lap keu pershn 
neraca,R/L,lap perubahan modal 
& Pajak Hub Dewi 08111900085 


Jika anda Pny msalah Pajak Pph 
21,Pph 25,PPN ? Chin Yustinus 
021-64700038 / 08129657 738 


Specia-Pgrsn Dkmn Prshan Br & 
P'pja PT,PMA,CV,UD,Akte Not, 
NPWP Siup,TDP,DII 24Jam Antr 
(Jmpt Sibtbk “Hub: PT-Jotiro 
Sejahtera | 021-88965520 / 
88965597 / 081315555666 


Jual Mesin Bekas Laminating 
later Base & Solvent,UV 
Varnish.Hrp Hub:08989883168 


Ac & Ampiy beli :A'Msik,s.. Sm 
Spkr,Kybrd,Cmra,Lotop,TV, 
17703/081286282889 Dit 


AC & amply beli br bks TV LCD 
Kulkas Keyboard M.Cuci,Alat 
Musik Hub.44690506-92976974 


Beli Beks/Rsk:TV,Amply,Power 
Speaker,Keyboard Laptop DII. 
Munif:32399211,081513179277 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer.Speaker.Drum.Laptop.Cam 
era.Tv Lcd,DIIArief)20001573 


CCTV Specialist.terlgkp&terbaik 
Ttm pemsngan & bs pantau via 
laptop & HP, paket 4 CCTV#DVR 
dch mulai 1,3Jt. Hub 21cctv.com 
ph 021-62301134 / 71010821 


RAGAM 


IR5-6000.5-6020 “18jt. 5-6570 
AMBit. IR3-4570-5,75IEIR3300 
8,7Jt,Kyocera 7,5jt,Toner Super 
70Rb-Part Ori ' Komplit.Murah 
Wisuda 021-4700089-1897863 


Ahli Reparasi Sofa Kulit Asli 
Oscar,Kain,Buat Baru Politur 
Ulang Hub:9565.5908 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,kit asli,im- 
itasi oscar,politur dll:85160829 


Bth CS,keuangan,Arsitek Mgr 
Marketing, Surveyor, Sekretaris 
Adm.kredit.legal — off,min.25th 
Im Ka lamaran ke 
ana hrd@yahoo.com — atau 
htttp://www,facebook.com/ 
groups/cari kerjacarikaryawan/ 


Dijual bbrp rmh sgt murah 
separoh hrg lokasi jaksel (bbrp 


wilyh . lainya)strtgsSHMCcocok 
utk investasi langsung | ada 
penyawa)fee untuk mediator 
Horry 081385955408, Yolla 
082113082186http:// Www, 

facebook.com/groups/Jualbeli 


propertyhanyaseparohharga/ 


Gadai 10jt-3M,Dana pribadi,No 
BI checking prs cpt bisa krdit 
macet,Asset Rmh,tanah,kantor, 
Ruko,Apartement,kndran, dil, 


berlaku jabodetabek, mnrma 
mediator — Kop.Internusa,MTH 
Sguare  Hory:081385955108/ 


02199002100,01l302183388749 
http://www.facebook.corn/ 
groups/carikerjacarikaryawan/ 


Jual Teh Daun Sirsak, manggis, 
kelor. Mall Ciputra It 3 JKB, 
08111800235 cherishfidelia.com 


Web Design - Bagus Murah 
“pages dan Fitur bebas'" 
7 883 095 


MESIN & ALAT BERAT 


Alat Stonecrushr,Pnepung batu, 
btako,pavblok,batamrh,mixer.co 
nveyor H:Nego,Garans1.0214953 

125888,08121000303: 
erteknikGgmail.con 


American Crane 9310A, 225 Ton 
Grawler.Mini Excavatr Komatsu 
PC4O,PC70FR & 75UU-3.Kobelco 
rougter crane 7. 081280821000 


Cutting Plotter JK1351 Twn 
Hardesign Pjg 1,5m Lkp Manual 
Cd Plus Stand 0813 1802 23/1 


Dijual 4 unit Elevator merk 
OTIS. Kap, 1150 Kg/17 Persons, 
untuk 10 lantai, kondisi masih 
Operational Hub : 021-51238910 


DIJUAL AIR COMPRESOR 
Airman PDS 175 


kond.bagus 


Dijual AMP Nikko 1000,Jepang 
Kondisi Terawat. Hub:0271-214 
8000/081226051995 


Dijual Boiler Batubara buatan 
Taiwan kap Ston Kondisi Jalan 
Hub:Elis 0813.8113.5259 


Dijual Genset 35Kva Silent 
Mitsubishi 431, Box, Dinamo 
Baru,Rp 60Jt Hub. 08158287388 


Dijual Genset Cummins KTTA19 
Onan Set Silent Std Siap Pakai 
Rp 330Jt Cummins NTA 855 G3 
350Kva Silent Siap Pakai Rp 
190Jt Hub 0815 828 7388 


Dijual Mesin? Roti: 
slicer&Filling,nixer,devidei 

Cooking mixer.Hub: 0818-0655 
1003 / 021.5482605 / 70501003 


Forklift TCM 10 Ton, kondisi 
siap pakai, 410jt. Jurumudi 
No.89A. HP.0813.1071.2011 


Generator for sale Caterpilliar 
35088, 1100kva, unit in S'pore, 
Contact: 465 90996676 


Jembatan Timbang Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9 mx 3 m, harga Rp 
139.700.000,- net. 0811981945 


Jl Msn Ctk Oliver 52E th 91, 
66EZ th96,72 th 90,258E Il th 00 
Ex Eropa Hub : 0813.106.28269 


Jual cpt:excavator caterpilar 
320-0,2 unit th'07&2 unit th"10 
08164809695- 081385319595 


Jual Genset Cummins USA 500 
KVA (t 500Jam) #Cummins 125 
KVA, Hub.Hp: 08777.1179.727 


Jual MiniExcavator Dozer,Whell 
Loader,Bobcat, Sakai Roller ex 
Japan 71578038/0816712308 


Jual Printer Digital A3 « 
Perprint Murah 55Jt Nego Hub : 
024-70070033/ 0811270662 


Mesin Genset, merk Krisbow, 
5KVA/5000W,solar,silent.Blm 
prnh dipakai, SMS 08158103133 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ingin beralih dari biasa menjadi luar biasa? 


PENGEMBANGAN KEMITRAAN KONSESI TAMBANG BATU BARA 
THERMAL DAN COKING TERMASUK PENJUALAN PRODUK 
MELALUI DIVISI PERDAGANGAN KOMODITAS INTERNASIONA 


PT Sembawang Indonesia, anak perusahaan Sembawang Engineers and Constructors 
Pte. Ltd. (Sembawang), merupakan satu dari pengembang proyek dan penjamin terbesar 


di Asia Tenggara. Bermarkas di Singapura, Sembawang m 
dunia dengan beberapa kantor di Malaysia, 


Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, dan Australia. 


iliki jaringan yang sangat luas di 


Indonesia, Hong Kong, Cina, 


India, Libya, 


Kami, sebagai perusahaan penjamin proyek besar yang reputasinya telah dibuktikan dengan 
keberhasilan lebih dari 500 proyek bertaraf dunia yang berhasil diselesaikan dengan sangat 
sukses berdasarkan kepercayaan yang tercipta dari sebuah kehormatan, 


MENC 


ARI 


pa 


Pemilik konsesi yang ingin mengembangkan tambang batu bara 
thermal dan coking mereka, termasuk penjualan hasil tambang 
melalui divisi perdagangan komoditas internasional kami. 


PT. SEMBAWANG INDONESIA 


Talavera Office 


Park, 29th Floor 


Jl. Let. Jend. TB. Simatupang kav. 22-26 


Jakarta 12430 


, 
ineo' 8000 

Colour | 80 ppm 
Monochrome | 80 ppm 


DEVELOP 


Advanced Colour Solution 


A ,Revolution. in Colour Production Printing 


AN er. asasa 


Ir H- Juanda No. 7 
Email : dmarketing/ 


pos 


(Msn off Oliver 258ep”91 258'85 
526193 gtozs'94 susun kiri bgs 
081314713743/081281995508 


PT.Mit Supplier mesin CNC 
bubut/Miling/mesin — Industri/ 
Sparepart mesin & Shower 304. 
Hub.66600443 (Benny). 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,15 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


Supplier mesin CNC bubut/Mi- 
ling/mesin ” industri/Sparepart 
mesin & Shower 300Hub 
PT.Mit 66600423 (Benny). 


TR, Tandem, Finisher, ex Japan. 
siap kerja.092181151511(Lpg) 
Nego 


TRUCK/TRAILER 


Hino Trailer, Thn.2004, kondisi 
mulus. Hubungi : 0812 9999 232 
1 0812 1838 9667 


Kereta Tempelan 40” 13 Unit 
Dijual Cepat Hub: 08883237297 


Mercy Trailer, Thn.1995, kondisi 
mulus. Hubungi : 0812 9999 232 
1 0812 1838 9667 


Nissan Trailer CWA BTX, 
Thn.1995, kondisi mulus. Hub: 
08129999232 / 081218389667 


HOTEL/PENGINAPAN 


Ac Airjet bruttv,inet.122rb.Aam 
Hotel JI.Asem Baris raya no.104 
Tebet.02183793803,htikeluarga 


AAC/Strtgs Dkt Sudirman-Grand 
indo, lux,btub,PuriMaharani,200 
tb/hr “021-5223502,70708010 


(Ki Develop Asaba 


arta Pusat 10120, Indonesia Telp. (021) 71086882, 380-0404 | Fax. (021) 3SO 1039, 386 3538 


stasaba.co.id Wei 


merang 


Hotel Arimbi Air Panas , AC 
JI.Dewi Sartika 1084 Mulai 
130Rb T.022-5205167/5210618 


Ahli Kolam Koi & Biofilter.Jernih 
Tdk Hijau.Buat Br,Renov,Konsul 
Design&Supervisi. 02137927507 


Ecosolve Filter Kolam Ikan Koi, 
Bening,Bebas Hijau 
“Hubungi : 0813.4937.9466" 


IZIN PERUSAHAAN 


Dijual izin penyelenggaraan 
STMIK S2 & S1 masih aktif. pe 
minat serius hub:087894313798 


KAPAL / PESAWAT 


Dijual TUG Boat, YOB 1976, 
2x1100 HP, bgs buat assist 
kapal/FSO 08158168000 


Tersdia Space utk docking / 
bangun br, berbagai jenis kapal 
di Bojongnegara-banten, Tersdia 
Tug Boat Engine / Gear Box 


Yanmar 659hp X2 & Tongkang br 
Han aa Hub: PT Krakatau 
2153160899 / 


Tip, 
081257185888 fax102153160901 
/ E maill@krakataushipyard.com 


OLAH RAGA 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA Ada 
Pmutihan/Bbs Byr Legal.Blok M 
Melly 99799589:081316363500 


@ Batnpapan 


e : www.asaba-indo.com 


Abaikan Bunga CC/KTA! Tdk byr 
sm skl/Pmutihan,Legal.STC Sny 
Fitrie 990223430812 10022583 


Bantu ttp ce/kta dg pemutihan 
(dibebas bayarkan) Legal STC 
Senayan P'Andre 02190108617 


Bermsih dg CC/KTA Anda? Km 
Bantu Pmutihan,Legal Cpt Tnts 
Lydia 9986128:087880523323 


Dicekik Kartu Kredit/KTA&Kolek 
tor? Disc 904, Alin 9600 1797, 
“Aldo 92834499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea 9405 0050 
Jln. Gajah Mada No :9, Jak-Pus 


PENGOBATAN 


Mengalami Disfungsi Ereksi ? 
Man Clinic solusi-nya,di tangani 
dokter yg brpglmn mnolong 
ribuan psien.081288986555 


Saraf Kejepit,Skt Pinggang,Lu 
tut,Stroke,Tlpk Kaki Nyeri Baal, 
dll. Hub:081511200238 Sutanto 


Beli Piringan Hitam, Turntable 
jarum,speaker,amply.32650531- 
5191589,PiringanHitam 


Jual Hanya Ada 1 Buah Meja 
Kayu Jati Langka P:3m L:12m 
Tebal:15cm,tnp Ada Sambungan 
Serius : 0811 2050 96 


Jual koleksimem2 keris,tombak, 
prangko Im, kaligrafi amir 
hamzah,meja kursi pakubuwono 
x. 08164856317 - 0811111313 


Jual,kursiwas dari dinasti Aing 
& tumble dryer  2ndhand, 
Hubungi 087883728661 


# Medan 


Korek api, pulpen st.dupont& 
montblanc — semua3jt 
biasaloitanori lgko, bot serti 
fikat 1001barub81313212882 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah"16-20H Sampai" Service 
Memuaskan ““ Blueray Cargo" 


Terima Jasa Angkutan Cargo 
Tronton Terbaru u/Area Jateng, 
Jatim & Jabotabek, Hub:021- 
56980133/021-5645103(Benny) 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn, dispsr , frozr 
K.Gas,kulkas, Pair,M. cuci, slhrt 
Tehnik Cool. 71457718-71481084 


Ahli Khusus TV SONY:8584604- 
0817868942.TV layar lebar,LCD, 
Pritr,teknisi ex.pabrik, parts asli 


AC Piano (DP 0ti)Grns 5Th Stei 
Piano ST.Myr (7),LU101(14), U1 
(47)U3(22)Kawai.68077783 Jks 


Acc "Ahli Piano-Organ”&Prof 
Rep/Stem(Kropos,gnt bdy,cat) 
grs."DMC”.32726699 / 7363015 


Acc grs stem piano,srvic jual dr 
hrg 6jt.ULH(20)Lu101(19)kawai 
)Berlin(6).T1p:021-32102066 


Alat msk Mrh, Obral, Tkr Piano, 
Grand,br/bks,Kbrd:PSR910,710, 
UL/UXNDP141, CVP6M9 Trio 
msk Tmmg 7y,5600226-5671124 


Petrof Piano Cdg,jl/beli-Yamaha 
Kawai,PetrofgLainnya.Jl.Cideng 
Timur 52.1: 38900602/3860200 


Sim Hwee Ping: 


Jika Anda berminat, silahkan hubungi 


Taufig Kurachman: 


Taufig@sembawangenc.com simhp@sembawangenc.com 


Proyek Anda Butuh INVESTOR 22 


INVESTOR Telah Datang di Indonesia 


MR. ROBERT HAASE 


GLOBAL FINANCE (INVESTOR PEMILIK DANA) 


 —— 


PROYEK YANG DIMINATI INVESTOR a.l. : 


NYYyry 


Pesawat Terbang, Telekomunikasi, Pariwisata, dll 

Airport, Pelabuhan Laut, Pabrik Semen, Pabrik Kimia, dll 
Jalan Tol, Kebun Kelapa Sawit, Power Plant, dil 

Rumah Sakit, Perumahan, Sekolah, Apartemen, dil 
Tambang Emas, Batubara, Mangan, Biji Besi, dll | 


PENDANAAN MIN. US $ 5 JUTA (Rp. 50 MILYAR) 
JAMINAN PROYEK ITU SENDIRI 


'8 TERIMA KASIH KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ATAS DIBERIKANNYA & 
8 KEPERCAYAAN KEPADA INVESTOR PT. PERMATA SENAYAN UNTUK MENDANAI 8 


'ROYEK KERETA API BANDARA SOEKARNO HATTA VIA SURAT KONFIRMASI 


NO, UMOO2/46/KI/DJKA/VIIT/12, TGL 8 AGUSTUS 2012 


AMELIA 082 111 9696 74 AMRULLAH 0817 81 9319 
LIANA 0812 1366 8827 PST. A. PHANG 0812 8888 6362 
ENOL 0818 823 992 JUNIAR 0857 1465 6528 
RA. TANJUNG 0813 1597 6688 MARLIA 0815 900 3667 
HEIDY 0853 70021 888 AS'AD 0812 8668 8699 
VONIYATI 0852 1968 3038 LINDA TAN 0813 8687 7809 


Piano cash/credit. Petrof House 
Fatmawati-dktCitos7691693-76 
94912:K1p6d945879083,Meruya 
5850212:GrndMal Bks 
Kalimas8805936,BSD,531 


Piano — Yamaha — Berhadiah 
Voucher 2Jt” Sincere Music 
Gandaria City Lt.1 No.145 (Dpn 
Gramedia)Bunga Oh s/d 24X 
Talp:29008010,4243173,0812 
8189 6188.Pendaftaran murid 
Baru Berhadiah Menarik 


PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Psh/Pdh/Celana, big 
sale,9jam selesai.Isardas Tailor 
Pintu Air 33-D ph 021-3452908 


Terima pesanan Kaos Promosi & 
pilkada, ada Stock Kaos polos 
hyget 90 grm, dan Terima Sabi 
on/Cetak kain Spanduk hub 021 
86107167 08129801654 Jakbar 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Ahli atasi Air/WCMmpt.Sdt,dak 
ban br,Idg,rnovcat. Prima Karya 
021-7243149-7266245.Lbr Buka 


Architect Specialist Bangun dan 
renovasi rumah,ruko,Ktr, S.Pool 
dil.T:08158889900pin:276ABF5D 


Arsitek As Karya Contractor 
Free — Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litas&pglm #1Oth Cv Hilmyjaya 
021- 4255375,4223047 Garansi 


Bangun Rumah-Matrial 1.2jt/m 


Tingkat 1.Sjt/m,Kwalitas Bagus 
Hub: 92853194, 0878 8148 0091 


ANGUNGRENOVASI Rmh/ 
B Ruko,Brpngimn&8”kwalits 

“garansi. 021-93998103 
Castle & modern desain: ban, 
rmh, ada, in/ exterior, furniture, 
pglmn 20th, IR.mf 08159313789 


Mengrjkan rancang bngun Dsign 
gambar Kntruksi baja u/gudang, 
Pabrik 70098842-08128646214 


Spcis Bgn&Renov Mewah/Rmh/ 
Ktr Aprt/Gdg/Clasic,Mnmlis DII 
HnyL.6JtMwhMrh&Brwits:0878 
8758 8848/0858 888586 


9s Ir 


Spcis Interior Rmh/Ktr Kitcset, 
kmrset,bekdrop, pnl/wlppr/prtsi, 
Mlail.4jt/M  mrh&bkwits.085 
782782999,085886858818 Lgs Ir 


PERALATAN MASAK 


Pralatan dapur htl bintang lima 
Ikp & dlm kondisi baik.Hub:Ari/ 
Adi,T.3900909,ext.1204/1205 


PERHIASAN 


Ahli Arlojik Beli Berlian”Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dll 
dan Hrg tinagi&Beli 'sementara 
Joy Watch MallArtha Gading Lt. 
Dsr.Ph:68585788-081310223795 


Ahli Arloji Beli Berlian&jam bks 
mmh,Rolex,Patek.P,AP,dll,Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.lb 9 Psr blok A 


Ahli arlojiarlojigberlian anda 
dibli hrg tagi,trm bli smntr-rolex 
patex,p,piaget dll.Center Watch 
stc senayan It.G/117-118.Halim 
081388800889/oh.57931564/84 


PERMATA SENAYAN Jl. Patal B16 Jakarta 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M1 
Sguare Lt.UG Blok A No. 
Dpn Lift Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Logam Mulia di Toko Kami 
Income Bonus 21-548/8In dari 
hrg beli emas.aman/syariah hub 
Mahfud / Afung 0856 7828 405 
10858 9088 0001/021.4168 8280 


PERLK. KTR & SEKOLAH) 


1 tam) 
Cluta nusantara 


ALAT PERAGA & TIK 
PENDIDIKAN DAK SD, SMP, 


APBNP, BLOCKGRANT 


Menyediakan Paket Lengkap 
Matematika, IPA, IPS, Bahasa, 
Olahraga, Kesenian. 


Marga Bersaing 
2. Barang Rendy Stok 1074 siap kirim 
3 Pembayaran Nan Tunai! Si 


0813 8689 7282 
0816 917 023 
0818 0474 8002 


GARAGE SALE 


Jual Baby Box,Peti2,meja M 
bulat,coffee table, Lampu kristal 
ceko dII.02191527494 


Cali 


Sale!Harus Kosong!Sofa, spring 
bed, meja, kursi, kond. prima, 
Metro Alam IV/TC 16 No.47 Pd, 
Indah,SabtaMing 09.00-17.00, 
T:0818770055 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 22 September 2012 


52 


KULIAH DI PHILIPPINES KINOHIMITSU J'PAN BEAUTY DRINK COLLAGEN Minuman Fungsional Kolagen 

untuk Kulit Cantik Cara Alami 

Banyak wanita rela membayar puluhan sampai ratusan 

juta untuk operasi plastik, berbagai 

kan dan suntik kecantikan agar mendi 

cantik dan awet muda. Tapi terkadang yang tidak disadari 

adalah efek negatif yang dapat timbul dari tindakan 

operasi dan suntik kecantikan tersebut, bahkan 

beberapa orang mengalami kegagalan yang cukup fatal 
hingga bukan mperbi | memperburuk 

penampilan dari sebelumnya. Rai secantikan kulit 

kembali ke sumbernya yaitu bahwa 704 kulit terbentuk 

dari Kolagen. Kolagen dapat diumpamakan seperti pilar 


Faculties PEMBERITAHUAN 


Medicine, Specialist: 
- Surger 


Internal Medicine 
- Anesthesiology 


- Neurok 

1 Omhopedics 

DK pe 
Medical Rehabiltation 


Dentistry, Professional 


Dentist Specialist: 
- Oraland Maxlofacial Surgery 
» Orthodontic 


maka kulit kehilangan keelastisannya dan muncullah 
kerutan. Dan faktanya, d sekitar 25 tahun, tubuh 
mulai kehilangan kolagen sebanyak 1,5 persen. Untuk 
itulah kita perlu menjaga persediaan kolagen di dalam 
tubuh. Sekarang ini hadir terobosan baru melalui produk 
minuman fungsional berbahan alami, Kinohimitsu J'Pan 
Beauty Drink Collagen yaitu minuman dengan kandungan 
kolagen 2,500mg Kolagen yang membantu melembabkan 
kulit, memperbaiki bekas luka, mengembalikan vitalitas 
kulit serta menyamarkan pigmentasi. Dengan Kinohimitsu 
J'Pan Beauty Drink Collagen, kulit tampak halus, kencang 


Fulmencloay 


Radiology 
Obstetrics and Gynecology 
- Giinical Pathology 
Gohan” 
- Neuro Surgei 
1 Grdlolooy 


$ortMediine 
Fathology Anatony 
Poruary 


Sehubungan dengan adanya upaya 
penipuan terkait proses penerimaan 
pegawai PT. Transportasi Gas Indonesia, 
bersama ini kami memberitahukan 
bahwa: 


Urol 
Oroidok 
Plastic: bed 


- Oral Medicine 


- Pediatric Dentistry 
- Perlodontics » Prothodontics 


- Conservative Dentistry 


1. Kami tidak pernah memungut biaya 


Management, Humanities, Others: penyangga kulit. Apabila pilar ini mengendur dan awet muda! apapun kepada calon pegawai, baik 
« Public Health - Engineerinc - Ta g studies | "1 
- #piemolan : Mahemats Nata Scoces 1 #eantor Mali and Safety inohimi secara langsung maupun tidak 
Lg 1 Keebumtng " te Kino imisu langsung dalam proses penerimaan 
LEAN rtoan - : . . Youth & Beauty in a Bottle | pegawai di perusahaan kami. 
Kenapa di Philippines? biaya murah,fasih bahasa Inggris, mudah bekerja di negara lain. Kinchimitsu J'pan Besuty Drink — Collagen - 

$ d Koe 2500 tektif " 
SEMINAR KULIAH Di PHILIPPINES, akan diadakan di Jakarta dan Surabaya: Menag menambsina. Bs wi : . Segala hal terkait dengan proses 


1. Hari/Tanggal: Sabtu, 6 Oktober 2012 
u 
Tempat Garmer Room, 3rd Floor, Hotel Red Top 
Jl. Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat 
2, Hari/Tanggal: Sabtu, 13 Oktober 2012 
Waktu 


13.00-16.00 
Tempat Ig VP Restoran Ayam Bakar Primarasa, 
a 


Ja Aa Ya Te Saba 
Info lebih lanjut dan Pendaftaran: FATMA: 081219892533 / Pin BB: 23AA8396 
Office: 021-34831056 atau 021-34833698 
e-mail: indopromed@yahoo.com - Website: http://kuliahdiphilippines.com/ FB : spesialis kedokteran 


sehingga kulit lebih halus, kencang dan awet muda 
dengan cara alami, tanpa operasi dan suntik! 


Kinohimitsu, the bafan tional drink im Indonesia 


( Centun | DOsrON Mg urai, turmia farma YFDODHALL UI METRO ENAK 
Kinebimiwn pon Boost Driak Colagan juga run di ApL Barat Koe» TO, Donal Aha ajeng Cangharongi- TO. Damai EM)» TG 
Leontin IPs. Modern BSDI - Apt. Bintang Sehat (Bekasil - TO. Murni (Ps. Barul - TO. Paten (Kelapa Gadingi - Apt. Surya Lestari IKetapa Gadingl - Apt. 
BG MTMA TO Bu PA em IA TO Pj Ai PLN M.T. ee TO PO Buya TM 
Woons TO Berat Atas Dtangan Dua. enam & Car Car un Permata ui ingAan Kana IM» AR AKG Prima Pp. Guan 
JP Gd Age Lin Para oa Kon Apt Oei Pakan kar wan sampan Tn (laun Kn GR 0007 
berperang peryren bisa elgelegnya-2ipa opor mm ane 

Se Ta Pengen seen Ha Tip ng Kop KANAN 
TOLL FREE SMS Only | E-MAIL 


0800-1-800-888 0815-9419991 


penerimaan pegawai di perusahaan 
kami dapat dikonfirmasikan melalui 
email (surel) ke hrd@tgi.co.id / 
public.relations@tg 


3. Demikian kami sampaikan dan 
terimakasih atas perhatiannya. 


tt.d. 
PT. Transportasi Gas Indonesia 


Makassar (04111 447055 


HOTLINE 
(021) 569 43355 


custservice@nutrindo.com 


Jual Rmh Cluster Lt.277 Lb 190 
AKT,3KM,Carport JI.Ahmad Yani 
Kav.82 No,37 hb:082123028346 


Jual Rumah Kost Tnh 523i 


Dijual Rumah di Cigadung 
Bandung LT/LB 1256/400 bebas 
banjir, parkir luas, cocok utk 
kost, Hub Ibu Ipah 0811234827 


Di oewpasaR 


JUAL CEPAT 


pendaftaran AT Dijual TP tanah SHM, Is 500 M2, | Lok Strategis, Jl. Polisi 11/ 4, kn VILLA/HOTEL/PRVT RESDC 
00.- lokasi Jl. Alexandri, Buah Batu, | Hub:0816903030, 0816 1847519 

LE UD Rp. 20.01 Breathin $ Bandung, Hub, 0812 1911 2240, JINBARANSEA VIEW20 MILYAR 
" Koma Menggambar Usa . “ Rmh It 500m?,Sumurbor 30m, | Ilwwwbalmoralmansion.com 

ui termagulk snack & JL Lembang 1600/400, 2LT, U/ | cek u/ush dimk (C8PAS 
a oral embang , 2LT, U/ | ceku/usha mndman dim kmsan, | Nogg3y5337990: 
Mae R5 Maya Tar ai Pa Investasi. C21 Liberty: Susana | Kota Bogor Brt. 081219208686 boat 

IMning t e ame 0819.3112.3034 

" Pendal an di Bagian enter ya Turut 'embicara 
Pendaftifih di Bagian intorrndif RS: Royal Tarumi Jl rmh lnmwh 2it daerah Ia Pa SN Map naa Boutigue Condotel Seminyak, 


sebelum tanggal 25 Septernbef 2011 
Degan dengan menyertakan fotocopy akte belaniran 
» Keputusan juri mutlak dan 
tidak dapat diganggu gugat 
» Mawi seluruh tornba gambar menjadi milik 
RS Royal Taruma. 
» Peserta membawa peralatan gambar sendiri 
Jerayon dan meja lipat) 


« Ibu Meriyati Budiman, MP3i 

“Mengasah Minat Bakat Anak 
«Ibu Jovita Maria Ferliana, MP3 « 
"Meningkatkan 


SHM,dekat Pantai,unit terbatas 
ROI 164 “#" 0811 956 327 ““" 


Dijual Tanah 11,3 ara, Raya Kuta 
(Bika Central Parking). Info hub: 
081517011000 BB:23732708 


Sent 
Oei nh onspa ban” 


Ruko dikontrakkan di Jl Raya Pa 
Jajaran Bogor.Strgs:0816632355 
1081311220060, 081286811302 


Pri asa luas Dua tanah di Bal utk hotel 
Sertifikat hub: 08121979 0898 | Via & perumahan, 


Wen/eiiyo vs: Kuta, Nesa 
, , langan, Jim- 
Villa Tugu Utara Puncak Bogor | Dvla, Pasatu, Balangan, 

1t:900m?,Lb:500m2, SHM, 9K6, | baran, Ungasan, Uluwatu, Ubud, 
Skm. Hub!O21 - 71102879 T.P 


Sanur & Candi Dasa, Hub: shinta 
JP soonecoro 


082147025131 atau emall: 
shinta99x@gmail.com 
Dijual2 villa di karma kandara 
081220251981/087821768826 | Jual Tah Tglan HM 7508m2 | Bali, 3kmr, pool, SHM, Rp.13 
Kalitidu Bojonegoro 200rb/m2 & | milyar, serius 087860272724 
KontiGudang Bsr Lt#/-19000m2 | tnh HM 2220m2 Tbhrejo anor, 
b"/-6500m2,ada mess Karywn | pgr jln aspi 500rb/m2. 08574 
Parkir luas,Lok.Strgs akses | 0496778/085293700767 TP 
pintu tol Cileunyi-0818611229 
DO sxeses 


Rmh Dijual J-Soekarno Hatta 
Buah Batu Bandung Lt.305 
Lb.200 Harga 3M Nego Hub: 
0816999969, 081210256795 


Pasadena Bandung 375m/600m 
Akt,4km,h.2,6 ng 081510006883 


JL.CPT! TANAH JLRIAU BWH 
(laswi) strgs1746m lbr mk 25m, 
SHM murah ! Hub 08562132559 


JI:RmhLuxBr TP Lt220/Lb395,25 
Mkrwangi hdp.Selatan,culdesac 
1.081802062068/022-70716261 


Jual Rmh Pinus Regency Jl.Kili 
manjaro No.7 jin-utama(2jalur) 
625jt nego 4 Jual/Sewa Apart. 
Tha Edge Type Executive 2KT 
(Obt#Sgl) full furnish,TV,AC,W. 
Hoater, K'kas,Kitc.set,350it Hub 


jar 
Pada Anak" 


» Pendaftaran Rp, 20.000, 
IFoee untuk orang bea peserta 
lomba menggarnbar dan mewarnai) 


Informasi : 56958338 
$ Royal Taruma 
Jl. Daan Mogot No. 34 
Jukarta Barat 11470 
www.reroyaltaruma.com 


UGD & Hotline : 021-56958118 


The 14" 
alang 
eating on 
aga 


Good invest tnh1500m shm,sun 
set road seminyak 9jt/m Ath hrg 
pst naik15Jt/ms6287862893990 


eb 


(Respinal 2012 $ 


buka 


Gudang Exim, Cangu Area-Kuta 
2000/1000, HM,IMB Kmesil,ngo 
1brBOm,PantaGraha0811631771 


— mai DIJI tanah HGB 9,2Ha Ld 150m 
Jin Perum di Tanjung Brebes jl 


5 @A (Ita Pantura” 200rb/m. neg0.0878 

masa depanmu ia) “3 @' 005 TA Sw Tah Di Lembang (Dkt Rmh | 38129192/085878537672cptdpt LI nata Leuolha 
Sosis) 1005m, Strategis, C21 200t/a.kutasltan082115877675 
Uibrv:Susona 06195112003 | MImawas 


JtTnh 27Are Kuta Seminyak 
SHM,Lbr muka 30m cck.utk Htl 


Disewakan Villa Apple Green E Villa 1022-0595 B698 


blok I/NM/27, 2lt, Iksi strgs, dkt 
Istana Cpns&Kota Bunga, 800rb 
/h, 25it/woekend, 5it/Mgu. | Jual: Apart.Ciumbuleuit 2Kt, 
082112334567, 081802100916 Setiabudi 1KT, Majesty 2KT 

Hub: Lidwina 0816607942 
Panwur 


Ingin untung beli Hotel? Dijual 
murah Rp. 19,99 M (nego), 
Han! Beroperasi, LT 14.803 m / 


NI 2ocor 


Dicari i" Rumah Tanah Ruko Vila 
wil.Bogor Hi 
Cikuray 23 Ph! 


Dijual rmh JlSedap Malam II 
Pakuan Tajur 300/153 Pangestu 
081807304333 era 8360374 


Dijual Tanah Luas : 7.571m2, Jl. 
Raya Ciangsana, Kec.Gn,Putri, 
Kab.Bogor, cocok u/townhouse. 1920 m, fasilitas villa, 
Hub, Medi 0813-1166-1074 : | minimart, resto, kim ranang, 
Harga Nego aula. SHM, bangunan dan 


kontur tanah bagus, lokasi 
Dijual Tanah Pajajaran Bgr | strategis, Jl Raya Dr Muwardi, 
Pinggir Jln Cck U/ usaha Andi 


Jln di tengah kota Cianjur, Peminat 
081806341259/02517556749 


Pi Tn gn sukses segera 
2410 0582, 0812 

Dijual Tnh Parung SHM L950M2 

jlaspl Rp210000/m2 hub 0816 


dero 99 sig 8790 1987 
943198/08164851288 tp nego Ingin untung beli Ruko? Dijual 
Disewakan rmh JI.Beringin Gra- 


murah ruko baru: LT 98 m/ LB 

18m - Rp. 178 Jt, dan LT 3 Ia 
ha Indah utk ktr,Rmh Pangestu LB 98 J 
081807304333 era 8360374 


96 M - Rp. 

Sertifikat Hak Milik, TA 2 LAN SHMILB 525M 

an kontur tanah bagus, lokasi | Mp, 2,1ihasLksi di kota Den 
Disewakan:Ruko 2Ltutk usaha/ | strategis, Jl Raya Cibeber, | basarsBaliKebun luas, mah D5 
kantor dlliksi strgs di JI.KH | Cibeber, Cianjur. Terbatas sisa San ape gunan lagi. Hubit 
Raden Abdullah Bin Nuh Ruko 
Tmn Yasmine Sektor VI no,220, 
082112339567, 081902100916 


hanya 3 unit. Peminat serius 
dan ingin sukses segera hub : 

Disewakn:Villa Bogor Indah blok 

6G2/45,full renov,furnish,guest 

house,harian,bln-an,Indah/Yuli 

082112334567, 081802100916 


Djual Rmh,SHM4IMB,LB1200m 
LT 16H,Psr angin, gadog ciawi 
081310863830 / 087882222825 


CG: PUSAT TERAPI KANKER & TUMOR 
(SJ KLINIK TCM HARAPAN BARU 


BEI) SOLUSI BANTU TERAPI KANKER PAYUTARA 
EFEKTIF UNTUK STADIUM DINI HINGGA LANJUT 

2 MENERAPKAN METODE TIMUR DAN BARAT 

2 MENGHADIRKAN KONSULTAN AHU BERPENGALAMAN ea 


2 MEMBANTU MEMINIMALISIR RASA SAKIT “2 


2 MEMBANTU MENGEMBALIKAN FUNGSI 
Into Lebih Lanjut Hubungi : 


(ORGAN TUBUH YANG RUSAK 
Anda Menderita Kanker/Tumor? RUKO APARTEMEN 
REDTOP BLOK E/5 


Datang dan Bergabunglah 
« Bersama Kami Sekarang Jugal 

Jl. Pecenongan 72A 
Jakarta Pusat 


v. TCM HARAPAN BARU 
1 BERBEDA DENGAN TCM LAINNYA! 

021-351 6068 
0813 11660222 


JualPererenan (Cangu Area) 
5000m?, | cckuutk. Komp.Villa 
Hub: Rini 081910511012 


Yang omi Non Tetapi 
@ PAYUDARA 
JuakTanah di Sunsat Road sbih 
Carafour 15,314m2,Lok, strata- 
dis Hub:081214211289 TP 


rumah 


pengetahuan 


setiap Senin di KLASIKA KOMPAS 


Kuta Ardenia Private Residence 
Perfect Choice for Invastmant & 
Family Living in Bali, 2 Unit latt 
for sale,SHM,3KT#I,study room 
Smins from Airport & Discovery 
Mall, Hand Over:Sept 2012, Call 
Casablanca Realty 03618180909 
021-5760621 / 0878 7755 3838 


@ PARU 
"2 NASOFANING 
@ GETAM BENING 
“8 OVARIUM 

@ PROSTAT 


(8 PANCREAS 
La MYOM & Kit 


#4 SEJAK 2004 KAMI TETAP KONSISTEN 
MEMBANTU MENINGKATKAN KUALITAS 2 
KESEHATAN PASIEN KANKER 


Rmh dijual,mau pindah ke LN, 


Untuk pemasangan iklan hubungi bagian iklan Kompas di 021-536 799 09 ext 6025/6026 


RWKUTA JUAL RMIH ELIT 
Tayung Dps,900/500,5kt,grdon 
0812 1600 0078, 085237203345 


Canopy polycarbonate stenlis 


pintu teralis,A,Maling,Fgate Tlp 
:51350657,54350707,66529888 
PERTAMBANGAN veyor,show case,furnituremeja, | fectscinemaaD.Trm jasa buat 

kursi,sofa,interiordesign,piring2 | animasi.k.gding.085222051978 
gelas,dIl, hub : 081281330888 

Trm Borongan Proses Bauxite/ 

Tailing JD Powder AL203 90 | peluang bisnis Francis Ayam TELEPON 

Export. PH:081320746912. Han | Goreng Fatmawati CP: 


Jual no cantik 081919191919 
hrg 560Jt Nego,Peminat serius 
harap hubungi 021-92709270 


TOUR-TRAVEL 


Pusat Tiket Murah Vocher Hotel 
paket Tour Umroh 7 Haji,Diantar 
HubiLaenatour 88359088-29jam 


Dijual mcm2 alat resto kondisi 
bagus,siap pakai: upright chiller, 
freezer, work table, sink, grill, 
kwali range, bain marie, stock 
pot, deep frier, oven, sushi con 


Acefis, mat, kim, ingpg,mdr, 
kom,renang TK s/d SMA,prvt,Gr 
ULITB,ESIC71330906 Cip12 


Dijual (TP) Rmh. 2Lnt.SHM. LT/ 
18.172/320.Depan Masjid (Pra- 
tista 2) Antapani Bdg, 6kt, AKm 
Carport 3MbI.Ph,081319339839 


Dijual Apt The Edge R1606 
Sertifikat. 2Km, Furnished. AC 
325Jt. Hub. 08161881413 TP 


Dijual Rmh Jl.Pasir Putih Komp. 


0857 2010 0582, 0817 9874 881 


PERLENGKAPAN USAHA 


Peralatan mini markat,kondisi 
masih bagus,dijual kpd penawar 
tertinggi Hubungi:0816927119 


PERLENGKAPAN RMH 


Ingin untung beli tanah? Dijual 
murah Rp. 99 rb/m tanah siap 
bangun, luas 3.33 m, Sertifikat 
Hak Milik, kontur tanah bagus, 
lokasi strategis, cocok untuk 
dikavling, samping Perum Kota 
Baru Cilaku, Cianjur. Peminat 
serius dan ingin sukses segera 
Pasir Pogor Bdng,Lt.144/L4:60 hub : 0857 2410 0582, 0817 


Seminyak Prime Area Land: 
3000m(30 | are),long — leasa 
25th,komsplit izin Villa # Hotal, 
lokasi sblhhotel Bintang 5,walk 
5Smnt kepantaijjln Ibr 12m,cck 
W/condotel bangun At 150/unit 
jual(0700Jt/unit,lease— price 


Privat:Animasi Flash ,Aft.Ef- 


Dwi 
Babas/Nyanauk, sirkulasi Udara Mitrasetio Hub: 0856 91805573 | 081.218.218 - 0816.280.200 | MPYTIITOLTAL 3kt,2km,265jt.082121760500 | Hotel mulai Rp99rb/AC,TVHot | 9874581 Rp.28M/25th #Izin & bs exten 
Lang Hubkara Mamak Ha PAR 0816.977.988 - 0816.559988 Jak water,meeting: Pa anu 15th. Aris 081398806460 
aransi seumur hidup. RESTORAN & CAFE 085867988.999-0816.17189189 Jual Murah Butuh Uang " | 9378658, 2901088, 8315769 
SEKOLAH KURSUS 0817819555 PH:085219661966 I BANDUNG RmheKtr LT328/LB300 2LT SHM | CIREBON Tanah 1.500m2(Sarang Burung) 
Dijual Segera Perabotan Rumah 
Taga, Mebel & Elektronik DII. Jl. 


Agung Permai 9 Blok C.14 / 12 
Jakut,Jam:0-15.Hp:0818890259 


Ji.Karawitan(dekat Horison) 
Dago Hills View Bandung | Harga Pasar 3M Dijual 2,6M, 
Dipasarkan Cluster Baru(Wini) | Siap | Disewa Tour Travel | utma, 
022-61771744/ 081219092929 | 300Jt/5Th,Serius:0818207008 


JlKesehatan,Rmh Dkt Istana 
Bogor,lt/b 764/400, Hok, Jin 
Hal Luas,Cck u/Kntr/ 
Resto. CPro 085211617077 


8.300m2&16.200m? di Singaraja 
Buleleng, Bali, Tepi Jin Ry, Sgt 
Murah, BU. Hub: 081381902815, 
0816995941, 021.66676911 


0818101111 
0818880777 
0817710777 


08558585858 
. 818.999.333 
h: 08321011111 


Jual Pabrik diCirebon It.10530m: 
b.1566m,shm,bangodua Klange 
nan Kab.Cirebon.082123028316 


Dijual exResto Meja kursi 
makan cantik, freazer, dll 951 
bagus. SMS: 0815-9202295 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


RAGAM | Mainan 


Mainan untuk Si Buah Hati 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


MINGGU (22/7) petang di sebuah pusat perbe- 
lanjaan di Depok, Jawa Barat, sepasang suami- 
istri tengah sibuk memilih mainan untuk 
anaknya yang balita. Mereka tidak sendiri, 
seorang pramuniaga membantu mereka 
menunjukkan bermacam pilihan meski sering 
kali berujung pada penolakan karena khawatir 
buah hati tidak akan suka. 

Seperti yang dialami orangtua tersebut, 
mendapatkan mainan yang tepat untuk anak- 
anak kerap menjadi hal yang sulit. 
Pertimbangannya bukan cuma soal harga, teta- 
pi yang utama adalah soal keamanan dan 
apakah anak-anak akan suka dengan mainan 
tersebut. 

Untuk menemukan mainan yang tepat, 
orangtua patut memperhatikan apa yang men- 
jadi kesukaan si buah hati. Misalnya, kalau 


mereka suka dengan tokoh-tokoh kartun atau 
pahlawan super, seperti Batman, Spiderman, 
dan Superman, boneka action figure bisa jadi 
pilihan yang tepat. 

Selain jenis kelamin anak-anak, hal lain 
yang patut jadi bahan pertimbangan adalah 
usianya. Mainan dengan fitur yang terlampau 
rumit tentu tidak akan bisa dimainkan oleh 
anak-anak yang masih kecil, misalnya di bawah 
lima tahun. Sementara itu, mainan yang ter- 
lampau sederhana saat dioperasikan bisa jadi 
membosankan untuk anak-anak yang telah 
beranjak dewasa. 

Perhatikan pula ukuran mainan. Anak-anak 
yang usianya masih di bawah lima tahun sering 
memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut- 
nya. Nah, untuk mereka, ada baiknya Anda 
memilih mainan yang ukurannya cukup besar 


agar tidak tertelan. 

Beberapa perusahaan mainan mencantum- 
kan petunjuk untuk usia berapa mainan terse- 
but diperuntukkan. Oleh karena itu, Anda juga 
perlu mencermati bermacam petunjuk di 
kemasan mainan. 

Terakhir, kalau memiliki waktu untuk me- 
nemani si buah hati bermain dengan teman 
sebayanya, tak ada salahnya Anda mencermati 
mainan-mainan yang dimi oleh temannya. 
Pasalnya, anak-anak umumnya meminta 
sesuatu yang dimiliki oleh teman-temannya. 

Dengan beberapa tips tersebut, semoga 
Anda tak perlu dipusingkan lagi saat memilih 
mainan untuk si buah hati. Selamat mencoba. 
LASPJ 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 22 September 2012 


BERKUALITAS 


1 PELAKSANAAN : 
Ne sa 


PRODUK 


Jam 09.00 - selesai 


Australian 


AusAID 


AusAID is the Australian Govemment Agency responsible for managing Australia's 
overseas aid program. Australia has been a dedicated development partner to 
Indonesia for more than 50 years. Through the development assistance program, 
Australia and Indonesia work together to alleviate poverty and promote regional 
peace, stability and prosperity. We are looking for a self-motivated, experienced 
professional to provide services to AusAID for a 6 month period as 


REOUEST FOR TENDER 


INDONESIA NATIONAL CARBON ACCOUNTING SYSTEM (INCAS): 


PROGRAM MANAGER 


We are seeking a high performing individual to provide strategic oversight and 
manage delivery of activities relating to forest carbon measurement under the 
INCAS Support Program. The contractor will be based in Jakarta working with 
the Indonesia — Australia Forest Carbon Partnership Facility. 


To get the reguest for tender, send an email with subject REOUEST FOR 
O@UOTATION. To send back the form and CV, send an email with subject INCAS: 
TENDER. Email address is recruitment@iafcp.or.id. Only shortlisted contractors 
will be notified. The closing date for applications is by Spm Jakarta time, on 
Monday 8 October 2012. 


Only those applications that address the Scope of Services 


and are submitted in English will be accepted 


ERAH-DAERAH 
(oreo 


JLA.Rahman No99 Rt5/10 Dong 
kal Sukatani Cimanggis Depok 
1t:956/1b200SHMO81218568248 


IE Gorontato 


Tanah Gorontalo Lt. 1 Ha - 3 Ha 
SHM Utk T.House Dekat RSUD 
08121077828 - 081381397818 


DP semeer 


Surya Kalimantan Regency Dkt 
Kampus Univ. Jember, Hub: 
0331- 486960 / 08155938035 


( kerawanc 


JL Tnh Pgr Jin Ls75000m cck 
u/Perum, Kota Baru Cikampek 
Karawang,nego T.081221221549 


Karawang Timur Tanah 7500m 
u/Gudang,bs diprluas,pinggir jl 
dkt kawasan surya cipta dr pnt 
tol 3kim 0813 17740777 


Lahan — Industri/pergudangan, 
Luas & 4ha, Akses Tol, sudah 
matang, Hub. 087786117358 


( macetang 


Magelang,Jl.Kyai Mojo 5,dijual 
Cepat Tanah Ls.2.030m serta 
bangunan, Hub: 02193220308 
(bin, 08122742281 (Nurmi) 


( marassar 


Ungaran - Semarang Dktt Jl Toll 
Dijual Gudang Lt3000 Lb2000 
PakThomas 081213057700 


DI seranc 


Tanah Kosong 
untuk Industrial 


Hub :022-4204026 
. area jum 9001600 


Dijual Tanah Luas 36.226m2 
SKM Jl.Raya Anyer Carita KM 
187 Cinangka Serang Banten, 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih, bangu 
nan workshop,kolam renang,cek 
utk Resort & Villa. Info Hub: 
Yani- 0817119017, lgbal-0819 
12994180, Fauzi-0853235177 
58,Asep-087829023232 


Ray White Pulomas”'jlry serang 
ex Pabrik,Is:17,590m2,HraNegoi 
kisikik 0813 8094 2232 “visi 


Ji surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nalir,SHM 
6500m,275Rb/m,0816913152. 


Dijual Tah Keburypggr jalan luas 
50.000m2  Purabaya,Jampang 
Tengah, Sukaburni 0816732913 


LUAR NEGERI 


Almost Sold!The Balmoral-D10 
Mbdrm,2885sgft spacious, 360 
degree unblock. view,Freehold 
Renovatad.June 465 9109 7931. 


pt Strata, Novena, Fhold,Dist 
11,Loft,3Rms, 1636 Saft,High 
Flr,#1620 Psf.Hp:(65)9150-0263 


Bantu Visa # Info Job:USA,Aust 
Knd,NZ,Euro,Ing, Salak,Tj.Duren 
'Agape:92992145,081387771029 


Jl 


'endai an Gratis !!! 


CUSTOMER SERVICE DEPO BANGUNAN 


Gerai Alam Sutera 
I. Raya Serpong Km.2 Pakulonan 
Serpong Tangerang 15325 
Tel. (021) 5312-0808 


kaya d 
DEPO RA 


kai pengalarnan sukses ser 


ANGroun @ 


Sana Lembaga Pendidikan 


ter. dan Bimbingan Belakar 


in janngan disnis 


soo mabung juni LPIA Group menawarkan 
untuk seluruh wilayah Nusantara. melpub 


1retodrikan/ Take Over Cabang LPIA / 
GAMAUI 


Ii alih zona komersial ftanchsa 
otamadya maupun Kabupaten 


sviaHP3KI 


Tour & Travel 


Informasi. & Konsultasi : 


Agus 021-94756B93 / 0817-797253 1 0821-14024805 


081393904590 /o1 


16033334 1 0815-40744434 


Nn, Rury 0815-9795348 1 0010-08070109 


6Bit bs brngkat,t 
syarat vis 
08138! 


Menerima KOS/guardian pela 
jar wanita di SPORE, Lokasi dae 
rah East/Katong. Jalan kaki ke 
MRT.Hub Sandra 46581383097 


Murah $490k baru lok-bgs hub 
stand 3'pameran properti graha 
batununggal,Bdg, BB 223/1835/ 
081312215908/93653747/holen 


Singapore Properti Jual-Beli 


Gudang/pabrik t$600k# Oxley 
Bizdkt mrt,laku konsep baru 
gudang like mali,Hub. Lukito 
agen berlisensi(65)83827016 / 
lukito.propertyGgmail.com 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 


kecil (sel) yang disebut area, 


Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 


«Angka hanya dapat muncul si 
« Angka hanya dapat muncul s: 
« Angka hanya dapat muncul si 


Gonceptis Sudoku 


kali dalam setiap baris, 
kali dalam setiap kolom. 
ekali dalam setiap area, 


By Dave Green 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 238e1cc0 


S'pore/5 mins Orchard Rd, Air- 
Con rms with TV fr SGD70.4658 
1189896/abodewell@gmail.com 


Spore: Sewa Kmr Harian Bersih 
dkt MRT Somersat/BIS Orchard 
Dapur,Wifi,AcTv 081807070188 


Ruang D-£, Jl. 


Papa :Oey helm (Alm) 
Mama :Gouw Djoen Kiauw 


Kakak / Adik : 
Ridwan Winarto & Keluarga 
Emilia Fransisca & Keluarga 


Disewakan Ruko 2Lt (130m?) Jl, 


SwKmr Hrn/Bin di S'Pore Dkt 
MRT,Mall.AC kmrbrsih&nyaman 
T.08156252198 / 08122325618 


Urus Doc VisatJob Usa,Cnd,Aus, 
JonKordILM-JasaKrt Pedurenan 
Ry021-99990121-085319999901 


MBERITAHUAN 


PT. SUN MEERITAGI GAPURAPRIMA 
WE HAVE MOVED 
.o THE Paoyset 


Bums mop NO 4 KUTA 
MNUNG Bali 

1 pn 7310 

Jai 4 7303 


PELUANG USAHA 


TANAM 
SINGKONG 


GARANSI PABRIK" 


m8 sate 


ADA PKT USH KAOS 
Kreatif hanya2jt,bs merk sendiri 
Potensi 6jt/bln, 08156023535 


Agen Deterjen Bubuk Murah.!!! 
Ikuti plthn Laundry/ Waralaba 
Reg Depkes RI - 0817 9317 688 


'Amblalih klos obat,sdh berjalan 
tggl melanjutkan, izin Dinkes, 
ada pelanggan tetap,135jt omzt 
10jt/bl Cepat,mau pindah Pasar 
Serpong. 021-70537486 


REST IN PEACE 


Telah meninggal dunia dengan terang pada Hari Jumat 
Tgl.21 September 2012 Pkl 0BA0WIB 


Suami, Papa, Saudara kami yang tercinta : 


MINTOHARIO. 


STEFANUS DICKY WINARTO : 


Dalam usia 42 tahun 


Jenazah dserayamkan di Rumah Duka 9 Naga (Oharmais),Lanta Dasar, 
Ss | 
n ia 
Bana an Mamah Da Pa Wa 

Kami yang mengasihi, 
Papa Mertua:Drs Jusuf Mahardi (Alm) 
ana Mar Sm Haa 
Istri: Audrey Adriani Mahardi 


Krematorium OASIS. 


Anak: 
Christofer Samuel Winarto 
Michael David Winarto 
Alexander Daniel Winarto 


Andreas A.Mahard Keluarga 


Bengkel baru take over di pos 
pengumben It/lb 600/ 300 2it 
srta/tnp alat2ny 085885001688 


Bisa Buka Travel Sistem online 
hanya 3 jt.cetak tiket lgs. Ph: 
021-86612596/97, 98500730 


Cari Agen Consum/Goods,modal 
kecil income 3-8jt/bln, hub: 
02140710610, 081517665287 


Dibthkan: Partner meneruskan 
Preschool dikawasan Tebet & 
sekitarnya,telp: — 0811910264/ 
8297550 


Dicari Krjsm Bisnis.Trsdia Tmpt 
JlLdwiwarna kota.kmang prtma 
Bksi.nagoya BTM. 0818816618 


Dijual Kontruksi Billboard,uk: 
9,5x13,5m?, Tinggi 19,5m2. 
Lokasi. JITB.Simatupang no.89, 
JakSel.Peminat Serius Hub: 
081287875287, 021-60279373 


Diover/Jual semua peralatan 
restoran suki & china lokasi gdg 
serpong tgr 021-71238778 


Ibu Rmh T9,Guru TK&SD Mau 
Hasil Sampingan,Jual Baju Anak 
Brandad,Modal — Awal —1it 
Saja,Bisa Rutur.087782702008 


Inves Forex!mdi Mi 300rb profit 
Ti/hari (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat" HP: 0878 8556 3999 


J.SPBUGSPPBE WII.Sby/Gresik/ 
SDA& Jatim Lok Strategis Smua 
Beroprasi&Untung. 0856300935. 


Jual Grosir/ecer Produk Hello 
Kitty Original Japan. Pin 2 
275E62FA Hub: 087853322284 


mie ayam Rp 6000 
melayani jmlh bnyk&supply mie 
min 15kg h: 02193005811 (lia) 


Jual mrh master franchise Mar- 
tabakAlim seumur hdp,bbs royal 
ijbs bnykeabopenresep,drkrwg 
Jabar,sbgn Jateng,0816713356 


Konsultan Kuliner Anda Ingin 
buat&kembangkn Ush Kuliner dr 
kcl&Bsr.buat Waralaba srt naik 
an omsetpenjualn:0B129590239 


Kp Batubara Sdh Produksi & 
Cari Patner Utk Operasi,izin 
Lengkap. 0852.8972.4418 


LU.HookerBuaran 02186606655 
SPBU Cipatat-Cianjur,LT5057m2 
Sdh B'jin,Dokumen Lnakp,SHM, 
nrktt(30x18),Cafe21t,Toilet, 
olla,H:15.750Milyar.Linda 
Chan 93056318 / 0818685258 


Mau Buka Usaha Bakmi MGM? 
021-68683676 Diklat Resto 2hr 
Gel-30 Halim@BakmiMGM.com 


Miliki Toko Mas online dg hsl 
min 500Rb/Hr, mdl 10Jt mau? 
Ip. 08111266899 Pin 3276AA76 


Mini market-take over berjalan 
baik,dlm area apartemen di 
Kuningan.0818 0664 3857 


Minyak Hijau Terbaru,pkainya 
spt gas elpili,rmh lingkungn,cck 
smua industri:081285797852 


Persh dibid web u/membnt pen 
jualangpromosi bg para pem 
nis Hub. 085781921009 


Prsh Nutrisi Amerika mencari 
Agen/Distributor slrh Indonesia 
extra Income 3-15it/bln,Serius 
Hub: 0818 077 39204 


Punya Usaha/Bisnis Ingin iklan 
di TV Jakarta & nasional biaya 


nan BPKB ad 

, di ir tnp 
25x pahran Pt.Prioritas 
Finance sparman 021682671: 
-68229977hdh trmMdtr fae2-Sit 


'Ace ljam caisbs Byr Bng saja, 
tnp survey,agunn Bpkb Mbl/mtr 
-Maju Artha 7260581-7261979 - 
7268115 Ciledug Ry 20H Cipulir 


/Ace ljam cairjminan BPKB Mbl 
/Mtrtnp surveybs byr Bunga 
sajaTerang Makmur Jaya Jl.KH 
Noer Ali ALA Kalimalang Bks Ph 
88950011-49770786-99198368. 


Acc Ijam cair,Jminan BPKB Mbl 
/Mtr,Tnp Survey,Bs Byr Bng Sj 
TriMakmurSjhtra.Arteri Klp2 Ry 
28 Kb Jrk.53670815-5320004 


Bantu Dana s/d 1T Selnd,bunga 
0,5typrovisi ng,trm agen. 0812 
10531001,081311666706 ADB 
Margonda28A Jkt 02177205254 


Dana Tunai 350jt-250M prs cpt 
No BI ckng bnga rgn/SHM 
instrmn Bank,imnn bs a/n org 
lain,trm. Agen  Kop.Internusa 
MTH Sguare 082113082185, 
082113082186,082113082182 
085287912016,082113082183, 
082113082184 


Dana Tunai prs cpt Ihr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
82/83 jmn bpkb mbi/mtr aman 


adal 10jt-3M Dana Pribadi,Non 

Me Ea BI ceking,kredit macet, Prs Cpt 

Asset Rmb,Tnh,Kntr,Ruko, 

KERJASAMA 'Aprtmn mbl.Jabodetabek, Mn- 

rma Mediator,ADB Bullding Ary: 

08567813909, Hory 021 

Ace) Jam ada 30it-263rb, 60itz | 99902190,Dtan 08561390364, 
52: Ot Ria 08569802616 


ng 5,5liprthn.trm 
3, Apple, Mtr 


Jam Ada Agi 


yan BPKB ad 
Ihad2 & Iphone bng 
tnp Survei & bebas fee 
ady tunai 300mlyrsmega multi 
finance permata kota (0215825 
9333/ 66670658-59 "Gens mrh/ 
tunai 150jtr250.000 nasabah 


BERITA DUKA CITA 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 
Dana Talangn utk SppkBank/OL 
PTR-jI.Sdm-kav45-0817863314. 


Pinjaman Tunai 500jt s/d 250M 
Dlm &Luar daerah jmnn bs a/n 
orglain trm mediator PTArtama 
Gatot Subroto Kav 74-75 Hub 
Nita 082125115858 Lya 0821- 
23135991,leony 081219190807 


OBITUARI 


Telah kembali ke Rumah Bapa dengan tenang, Mami, Mami mertua, oma Coh kami & 
yang terkasih, pada hari Kamis, tgl 20 September 2012, Pukul 17.10 WIB di rumah. (, 


NANI SOLAIMAN 
(Dalam usia 92 tahun) 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka RS. Cikini, kebaktian tutup peti Sabtu, 


22 


ber 2012, Pkl. 19.00 WIB. kebaktian pemberangkatan jenazah Minggu, 


23 September 2012, pkl. 09.00 WIB, berangkat pukul 10:00 WIB ke Pemakaman 


Pd. Ranggon. 


Anak: 


Kami yang mengasihi : 
Suami : Alm. Iman Kurniadi 


Menantu : 


Rappocini Raya 223 Hub Husein, 
085219328132 - 02168066338 


Pmaranc 


Dijual rmh mewah,new,Lt 1.450 
1700m2,Akt,pool,furnish Davinci 
“dlm kota Malang,0815885 4725 


Jual Tanah Dipandaan Jatim " 
L7rb.m?, Ada Sumber Air Hub: 
082139855083 


Pmeoan 


Tanah bekas pabrik air 413 ha, 
SHM, Sumber mata air, Pagar 
tembok keliling 085297505618 


JE pacemsanc 


Dijual Tanah Ls 2Ha/SHM,JI 
Tanjung Api/dkt Pertigaan Ban 
dara-Palembang"08158800035 


JB pamerasan 


Kavling Madura di Camplong Jln 
Raya Sampang Lok Strgs 
2MOribu m2, Kotak,Langka,ck u/ 
Pabrik/Pelabuhan/HGB 2028 1 
Sertifikat,Hrg. 850rb/m2 nego 
Melliana RwhiteGading4515993 
0812 806 2828 / 6889 1826 


JP purwakarta 


Tanah Industri & 12ha. Tepi 
JlUtama Akses Tol mudah, 
sudah urug. Hub. 08161375891 


JP purworerto 


Dijual Tanah SHM Luas 2000m? 
Letak Strategis,cocok Utk Ruko, 
SPBU, Hub. 085216089268 


( purworeyo 


Jual Cpt Tnh Pinggir JLRY cck 
u/p'rumahan,JI,Ry  Purworejo- 
Kutoarjo Jateng 1,6Ha,Rp.1,5Jt 
/m2.Hub.Mariana 0811 9177 05 
Informasi Properti 581 1991 


JP semarana 


JUAL RUMAH KOS 
51kmr full penghuni dikampus 
UNDIP Semarang It : 581m2 Ib: 
1100m2 potensi omzet 50jt/bln 
hhub 087897743204 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'Paragon,Nett Income:7Ojtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada manajemennya,Lok nempel 
Perum Gr.Estetika Semarang, 
H9:6,5M/Ng Hub:08122698882 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'paragon,Nett Income : 9Ojtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada mnjmnny lok JlNogyakarta 
/veteran,Semarang Smnt smp3 
lima 6 2NI/ng I.08122698882 


Djl tnh & bangunan Ls.t3.6Ha, 
SHM n AJB. 1rmh induk 9kmr,L 
mh 2 kmr aula terbuka, 
Prospek bgs akan dibangun jln 
toll Ciawi Sukabumi, Hub: 
0818172212 


Gunung batu andesit 6HA,SHM 
SIPD, Izin ledak, sdg prod. Hp. 
085791619778/085289180838 


Ingin untung beli rumah? Dijual 
murah LT 395 m/ LB 300 m - Rp. 
398 Jt: Perum Karang Hilir, 
Sukabumi, dan LT 622 m - Rp. 
298 Jt, 'Jl Kebun Kembang, 
samping, SECAPA, Sukabumi. 
Sertifikat Hak Milik, bangunan 
dan kontur tanah bagus, lokasi 
strategis, | ditengah ” kota. 
Peminat serlus dan ingin sukses 
segera hub : 0857 2410 0582, 
08126626 706 


Ingin untung befi tanah? Dijual 
murah Rp. 350 Jt (nego) tanah 
siap bangun, luas 622 m, 
Sertifikat Hak Milik, kontur 
tanah bagus, lokasi “strategis 
belakang Secapa Polri, Suk- 
bumi. Peminat serius dan ingin 
sukses segera hub : 0812 6626 
706, 0857 2308 8634 


DU surararta 


Jlcpt tnh1500m? kampungBatik 
laweyanBaronSolo.Kota. 1,25it/ 
m2 nego. H: 0271-8023789 


Rumah di Tawangmangu( Solo). 
SHM 558/100m? 475jt(ng) msk 
50m dr'jl ry sblh Htl Pringgodani 
1081586014999/ 081385518203 


DI Tamunc pinanG 


Rmh djl Lt314,Lb300m shm pam. 
3lt jilembah purnama tanjung 
pinang kepri H: 085288131666 


(B vocvakarTA 


Inves di Kota Wates?(t 10km dr 
rencbandara baru).Dptkn di 
Perum GIRI PENI,sertfkt/ Kav 
Hrg 98,55it. Hub: 085228134 
549,089635645779,0811257640 


Jl tanah Jl.Parangtritis km.3 
Yogyakarta Ls.3260m2 Ld.33m, 
SHM,cck u/Hotel,Ruko,Gudang 
hrg 4jt/m Nego .081904140016 


Jual Sahid Yogya Lifestyle City 
Condotel,aprt.Hadiah Lsg7 Ipad, 
motor,emas,dIl.Roi 201s Advance 
Hub.dion 087888933934 & linda 
0811959511, Hrg Naik /Okt12 


Jual Usaha, Siap Pakai Jl.Pakel 
Baru Utr 3, Yogya Lt.309m2,3Lt 
Hub:08882512735,02747195757 


Jual TnhPkr HM 1686 Ld22 pgr 
KII cek u/ush/kos/RT jl aspl 
Lojajar Utr Hyatt 500m keTmr 
Hp1,7jt/m Nego TP:0811253145 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


4 


1 
z 


on sia ooiwo 


- 


KAMI MENGHARGAI 
WAKTU ANDA 


KOMPAS 


luntuk pemasangan Iklan, telepon 62 21 2587 600046221 2567 6076 


1. Grace Hanna Trisnawati Kurniadi 1, Julianto, Letkol Purn (t) 

2. Freddy Racmad Kurniadi, Ir 2. Lenny Nilawaty 

3. Indriani Kurniadi, dr, MS. 3. Kuntadi Sumadikarya, Pdt Em, MTh 

REST IN PEACE 4. Arianto Rachman Kumnladi 4. Erda 

5. Liesnawati Kurniadi 5. Andreas Emmanuel (t) 
Telah meninggal dunia dalam damai Kristus pada hari Jumat. 6. Suheman Kurniadi 6. Joice Magdalena Santoso, dr, SPGK 
tanggal 21 September 2012, pukul 12.10 WIB di Rumah 7. Hartati Kurniadi 7, Tony Yusak 
Sakit OMNI-Pulomas 3 8. Khoein Hay Ch) 


Suami, Papa, Papa Mertua, Opa, Saudara kami yang tercinta 


Beserta Cucu, Cicit dan segenap keluarga 


Segenap Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan 


PT. TRIMITRA KARYA MANDIRI 


Lukas Herman Sasmita 


(Tan Thiam Sin) 
ss ai Turut Berduka Cita atas meninggalnya 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Gatot Soebroto. 
lantai Dasar Ruang 8-C, Ji. Abdul Rahman Salah No.24, 

Jakarta Pusat. Akan di kremasikan pada hari Senin, 24 
Septembar 2012. Borangkat dari Rumah Duka pukul09.00 
WIB ke matorium OASIS. 


Kami yang mengasihi 


Istri : Nining Djaenedi 
(Liem Sun Lan) 


Anak 

Taty Sasovta 
Nina K. Sasmita 
Irwan Sasmita 
Erwin Sasmita 


Menantu 
Jimmy Handoko 
Lucia Maria 
Agustini 


Cucu-cucu 
Giadyssa, Russell, Roland, Jason, Jovan, Gerrard 


Berserta segenap Famili 


A 


BP. SOEDIJANTO MULJONO 
Direktur Utama PT. Trimitra Karya Mandiri 


Pada Tanggal, 20 September 2012 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Heaven 
Funeral Jl. Gedong Panjang No. 47 Ruang. G & H 
Pluit - Jakarta Utara 
Akan dikremasi pada hari 
Minggu, Tgl. 23 September 2012 
di Oasis Tangerang, berangkat dari rumah duka 
jam.09.00 


Semoga amal ibadah almarhum diterima disisiNya, 
dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan 
dan kekuatan iman 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 22 September 2012 


KATALOG ELEKTRONIK 
electronicgcity, 


Khusus bagi pemegang kartu kredit BCA 
urituk semua produk!" di seluruh Electronic City 


ea 


NN. mi 


(Por, 
aan man 0 


“Syarat & ketentuan bertaku 


KHUSUS PRODUK-PRODUK DIBAWAH INI HANYA BERLAKU TANGGAL 22 - 24 SEPTEMBER 2012 


1 6914,006 ET 508,167 


& ka aa. won 


BERI SONY: 
"1,035.00 EA 


KLV-4DEX430 


Gn pda Pond 
"2.45052E 


— | 


@la- IP Iss 


MMA 
MI ORANGE, 


On ta Mam enter 


Kisa nota Ng ta 


Dera po 


LB ban 
3. uap 2839, 200 | NEW PRODUCT ) Met Tan s0 Pa @LASSES 243831 200 
for purchase of LEDIV benalu Lema mean Sentai ne 
FULL HD LED 3D TV55" Panasonic | FULL HD LED TV 60" «4 2» | HOME THEATRE Panasonic MINIMAX HIFI SOUNDBAR PHILIPS 
WA BUILTIN LC-6G0LEG3OM ae " IPACKAGE WITH BLUETOOTH WITH BLURAY TECM & WIFI same ndsmoiiety 
pas »2.770/0EB 2.33 TE SN Ang Ae an 99 P3 m2333, E 
Pa i Doom Mk 
21 AP 2 - | 
ai In Ia 380.-26059:00 al . 
199, BK 
AGSPLITY2PK — cggrame ACSPLTI2PK sesar |AG SPLIT PK REFRIGERATOR REFRIGERATOR 
OLOR 0 U R | F E ASOSTULNXEAW/H AH-APSMHL/WH SRK10CJV-3/WH 2 DOORS 20 LTR ' 12 DOORS 400 LTR 
22-24 Seereunea 2012 "427.221 681, #0 ES m1631 E | Waras 426,25 2 Latina. PA Pas “5 
ag ag Penganu S5 san 0 
- aa Lan Al Ea 
WASHING MACHINE Panasonic |WASHING MACHINE cg , FREE STANDING DISPENSER MICROWAVE OVEN FF) uci 
TWIN TUBE 7KG 2201 |RONT LOADING 7KG 9 LG ABURNER MODENN KOTA a &coL Ban SN 
Yi 28028 KI (Daan mB2311E UMMAT 1 40,200 1.188.197 ES 1.264.300 ES 


i 


Tea. 


PRULEEEEE. -« : 1589200 


Grolmsloe 


et 


Bo. 4669-0100 
MIN socunacn 141859 


EXTRA SAVE 


EXTRA SAVE 


Bp. 679:000 


DIGITAL STILL CAMERA DIGITAL STILL CAMERA DIGITAL STILL CAMERA Owvmeus | DIGITAL STILL CAMERA & D yy: 
Ta $4200 pe 1 " N Ta 
Fan ANRI Pm MOS ommaso1 1250350 KE 201 2183233 

Se aon PEN NYA ON LNG BR ME 

mua Pan 

maa" UN ie “Yaa Gin 


GL 


Gs 
SD CARD 4GB 4 CASE " 1,109,200 


DIGTALSTILLCAMERA CASIO 
TMP Gan 


socamagn 4 » TOT 019 
( ova NI iPoo OSi 
pn Para jeltmmayan wa 
ooipix 
GSM MOBILEPHONE  vokia |GSMMOBILEPHONE  okia | GSM MOBILE PHONE -:, GALAXY TAB 2 7" NETBOOK 12" fsus 
N.LUMIA-300/PK Gasins pes | N,LUMIA 900/BL Gmstinasoie | Bg CURVE 9980-E/BL BlackBeMy | p3ig0-SAMSUNG/SI. SARI | meses 
g mabes “9g ang ouemO com 
1 266,203 | Sa me G3 00 PI | Se gt 10 24.11 PI | near m2 SE | ana 258.250 ET) 
How pia 
Sepi 
AVAILABLE i DROP PRICE 
 ELELTED TOK RP 500.00 
SPEOAL PRICE - 1 
Get EXTRA SAVE 4 12 Months Instaliment bi indah 
 N - Bp 3499:000 Rp. 6,750:000 Bn-3,009:000 N Bp. 3099:000 
SD Card & Merchandise m 3,199,900 2 944, 


3 


amsung.com/id | m ung.com, 


JAKARTA: 


IDIRMAN SCBD) EPICENTRUM WALK, MAL ARTHA GADING, 


PTC 021-5155577 


Connect! customereelectronic-city.co.id 


BOGOR: BOTANI SAUARE (0251) 840 0717 EKALOKASARI PLAZA (0251) 837 4817 MEDAN: PLAZA MEDAN FAIR (061) 414 0677 


Em ecobubble” 


Home Appliances ,, , #cokubbla 
f r temukan 
Family Fair G Seouka an  AA 
Pa ag 


, MORITZ, KRAMAT JATI INDAH PLAZA BEKASI: BEKASI SGUARE: MAL METROPOLITAN 
DEPOK: MARGO CITY (021) 7887 1017 TANGERANG: SUPERMAL KARAWACI (021) 5420 1177 BALI: DISCOVERY SHOPPING MALL (0361) 769 777 


TRA 
PR 


Network PEBUTI 


E-IN 
MO 


juta 


rupiah 


la. (MJ Osamsung.10 


SMART WAY Or MODERN SHOPPING 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


